SYARAH JAMI TIRMIDZI 


Abu Al Ula Muhammad 
Sima bin Abdurrahim 


ubarakfuri 


Takhrij: 
Isham Ash-Shababithi 
Pembahasan: Thaharah dan Shalat 


p 
P—- 
(5) (» 

Ya | 
pak 

, ANN 
vj 

(2 

3 
" 

ii 
NU 
Ox y/x 
Z) | 


Ba 


UE Na 


IU 


A4 3, 
"5g 1 AA 
NA 


Abu Alula Muhammad Abdurrahman bin 
Abdurrhim Al Mubarakfuri 


SYARAH 
SUNAN TIRMIDZI 


Jilid 2 


Meta aa? 
Penerbit Buku Isiam Rahmatan 


Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Al Mubaraktfuri, Abu Alula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim 

Syarah Sunan Tirmidzi/Abu Alula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al 
Mubarakfuri, penerjemah, Shafaul Oalbi ... (et al.), editor, Mukhlis B Mukti. — Cet. 1 — 
Jakarta : Pustaka Azzam, 2003. 

712 #xiihlm.: 15 cm. 


Judul asli : Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan 


ISBN978-602-8067-164 (no. jil. lengkap) 
ISBN 978-602-8067-13-8 (jil.2) 


1. Fikih. I. Judul. II. Shafaul Oalbi. 


III. Mukhlis B. Mukti. 
2914 


Desain Cover”: A& MDesign 


Cetakan : Pertama, Juli 2008 

Perierbit : PUSTAKAAZZAM 
ANGGOTAIKAPI DKI JAKARTA 

Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil II1/15 Jak-Sel 12840 

Telp :(021) 8309105/8311510 

Fax :(021)8299685 

E-Mail : pustaka ana kas at 
http://www.pustakaazzam.com 


Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 
All Rights Reserved 
Hak terjemahan dilindungi undang-undang. 


PENGANTAR PENERBIT 


Al Hamdulillah merupakan ungkapan yang tepat untuk mengekpresikan 
rasa syukur kami atas rampungnya proses penerjemahan dan pengeditan kitab 
ini, salam serta shalawat semoga tercurahkan kepada manusia pilihan dan 
panutan umat, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta 
orang-orang orang yang mengikuti jejak mereka. 


Kedudukan hadits nabi bagi umat muslim merupakan sumber hukum yang 
pokok setelah Al Our' an. Hadits atau Sunnah nabi ini memiliki fungsi yang 
cukup signifikan dalam menjelaskan dan memerincikan hal-hal yang masih 
global dalam Al Our'an, disamping memberikan hukum tambahan yang tidak 
sempat disingung dalam Al Our'an. Seiring dengan perkembangan Islam pada 
setiap zamannya, keontetikan hadits-hadits nabi mulai mengalami penodaan, 
hal-hal yang tidak pernah disabdakan Rasulullah dinilai sebagai hadits dan 
sebliknya, hal-hal yang disabdakan langsung oleh beliau dinilai sebagai kabar 
burung, mitos dan legenda. Dari sinilah study kritik terhadap hadits-hadits 
nabi sangat diperlukan untuk menjaga keontetikan dan kebenarannya. 


Buku yang disusun ini memberikan apresiasi pentingnya penyeleksian 
hadits-hadits nabi, sehingga kita tidak terjerumus dalam kesalahan dan dosa 
ketika mengetahui mana hadits yang shahih dan yang dha 'if, mana yang benar 
disabdakan Rasulullah dan mana yang bukan termasuk sabda beliau. Hadits- 
hadits dalam buku ini telah di-takhrij dan dikomentari serta dijelaskan, 
sehingga pembaca akan merasa tentram ketika ingin menjadikan hadits-hadits 
ini sebagai pijakan berhukum. 

Akhirnya, kami mengharapkan saran dan kritikan dari berbagai pihak 
untuk kesempurnaan buku ini. Kepada Allah jua kami berharap semoga upaya 
ini mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Amin. 


Syarah Sunan Tirmidzi m————————— KA | 


Syarah Sunan Tirmidzi 


DAFTAR ISI 


PENGANTAR PENERBIT ......oooooooooooo.oooooooooroooooooocoooo v 


96. Bab: Wanita Istidhah Harus Mandi untuk Setiap Shalat ................... 1 
97. Bab: Wanita Haid Tidak Boleh Menggadha Shalat ......................... 6 
98. Bab: Orang Junub dan Haid Tidak Boleh Membaca Our'an ........... 9 
99. Bab: Bersetubuh dengan Wanita Haid .................o.oooooooooo 18 
100. Bab: Makan bersama Wanita yang Haid dan Bekas Minumannya .22 
101. Bab: Hukum Wanita Haid yang Mengambil Sesuatu Dari Masjid ..26 
102. Bab: Makruhnya Bersetubuh dengan Wanita Haid ........................ 30 
103. Bab: Kaffarat Menyetubuhi Isteri yang Sedang Haid...................... 34 
104. Bab: Membasuh Darah Haid pada Pakaian ............................. 41 
105: Bab: Masa NWAS: sineas aan ana 49 
106. Bab: Menyetubuhi Beberapa Isteri dengan Satu Kali Mandi ......... 55 
107. Bab: Orang Junub Bila Hendak Mengulangi Jima' Maka Ia 

Berwudina Dahu Baek aan uu lina 60 
108. Bab: Jika Igamah Dikumandangkan dan Salah Satu dari Kamu 

Ingin ke Belakang (Ingin Buang Hajat) maka Hendaklah Ia 

Menunaikan Hajatnya ................o.c.cooooomomnnnnnnanaaa 63 
109. Bab: Berwudhu Karena Menginjak Tempat yang Kotor ............... 68 
170: Bab: Tayan ank Won ka menanam naun 75 
1l1. Bab: Boleh MembacaAl Our'an Selama Tidak Junub .................. 99 
112. Bab: Air Kencing yang Kena Tanah .............o.oroocoo 108 


Syarah Sunan Tirmidzi 


KITAB SHALA Pine naa sm anon angan 115 
113. Bab: Waktu-Waktu Shalat .................ooma 115 
114. Bab: Waktu Shalat (Lain) ...........oocoooooooo 126 
115. Bab: Waktu Shalat (Lain) .............oromsnananan 130 
116. Bab: Menyegerakan Shalat Fajar saat Masih Gelap.................... 134 
117. Bab: Shalat Shubuh Ketika Cahaya Fajar Mulai Menyebar ........ 144 
118. Bab: Menyegerakan Shalat Zhuhur .............o.ooooo.o.oo 150 
119. Bab: Mengakhirkan Shalat Zhuhur di saat Cuaca Panas............... 157 
120. Bab: Menyegerakan Shalat Ashar ...................ooooooo 165 
121. Bab: Mengakhirkan Shalat Ashar ..................ocoocooWoWoo 170 
122. :Bab: Waktii Maghib...oooo.o.ooooooo—mnbmi ners 172 
123. Bab: Waktu Shalat Isya yang Terakhir .................oo.coooooo 178 
124. Bab: Mengakhirkan Shalat Isya di Akhir Waktu ......................... 185 
125. Bab: Makruh Tidur Sebelum Isya dan Bercakap-Cakap Setelah 

IYA Gea an an ana na Ska 189 
126. Bab: Dispensasi Bercakap-cakap setelah Shalat Isya ................. 194 
127. Bab: Keutamaan Awal Waktu ................oco.o.o 199 
128. Bab: Lupa Waktu ShalatAshar ................oooocooWoooo 210 
129. Bab: Menyegerakan Shalat Bila Imam Mengakhirkannya............ 212 
130. Bab: Tidak Shalat Karena Tidur ................o.ooco.oo.oo 216 
131. Bab: Orang yang Lupa Shalat .................cooooooooooo 221 
132. Bab: Tertinggal Beberapa Shalat, Mana yang Harus 

Didahulukart nh tuba namakan 225 
133. Bab: Shalat Wustha Adalah ShalatAshar.................ooo 231 
134. Bab: Makruhnya Shalat Setelah Ashar dan Shubuh...................... 236 
135. Bab: Shalat Sunah SetelahAshar .............o.ooo.ooWoomoo 243 
136. Bab: Shalat (Sunah) Sebelum Maghrib ..............ooooocooooo 255 


Syarah Sunan Tirmidzi 


137. 


138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 


147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 


155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 


Bab: Orang yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat Ashar 

Sebelum Terbenam Matahari .................ooooooooooo 268 
Bab : Menjamak Shalat Saat Tidak Bepergian............................ 216 
Bab: Sejarah Permulaan Adzan .................oooco.o.o.oWooo 287 
Bab: Tarji' (Mengulang) dalam AdZan ................ooooo 299 
Bab: Mengumandangkan Lafazh Igamah Satu Kali-Satu Kali .....313 
Bab: Lafazh Igamah Dibaca Dua-dua .................ooooooo 319 
Bab: Memperlahan AdZan ...............oocooococoooooooWo 333 
Bab: Memasukkan Jemari Ke Telinga KetikaAdzan .................. 339 
Bab: Tatswib pada Adzan Fajar .................oooooooooo.ooooo.oooo..ooo... 345 
Bab : Orang yang Mengumandangkan Adzan, maka Dia Juga 

yang mengumandangkan Igamah ..................ooooooo.ooo 353 
Bab: Makruhnya Mengumandangkan Adzan tanpa Berwudhu ..... 359 
Bab: Imam Lebih Berhak Atas Igamah ....................coooo 365 
Bab: Adzan Waktu Malam ...........oooooco.ooocoo..oooo 369 
Bab: Makruh Keluar dari Masjid Setelah Adzan ......................... 378 
Bab: Adzan dalam Safar ..................oororcooomoWomomoo. 383 
Bab: Keutamaan AdZAn ..................oocooommmannaan 388 
Bab: Imam Itu Penanggung dan Muadzin Dipercaya ................... 392 
Bab: Kalimat yang Harus Diucapkan Seseorang Ketika 

Mendengar AdZAN: w.oroorcoccooco”ooo.o.0ooKooooooooometanstnsan 397 
Bab: Makruhnya Muadzin Mengambil Upah Atas Adzannya ....... 401 
Bab: Doa Ketika Muadzin Selesai Adzan ...............i...ooooo. 406 
Bab: Doa LAINNYA seken asma 409 
Bab: Doa Tidak Ditolak di antara Adzan dan Igamah ................. 414 
Bab: Shalat yang difardhukan Allah kepada Para Hamba-Nya ....417 
Bab: Keutamaan Shalat Lima Waktu....................o 420 
Bab: Keutamaan Shalat BerJama'ah ....................oooo 424 
Bab: Tentang Orang yang Mendengar Adzan Namun Ia Tidak 
Menyawabtiya, 2 cook seakan badan aka 429 


Syarah Sunan Tirmidzi ——-————————- 


163. Bab: Seorang Laki-laki yang Shalat Sendirian, lalu ia Mendapati 

Shalat Berjarnaah:.coco”mabnewsnsna an ima Oa 436 
164. Bab: Shalat Berjamaah di Masjid yang Telah Ditunaikan Shalat 

di Dalamnya Satu Kali ......................ooooWooomnnnnnana 444 
165. Bab: Keutamaan Berjamaah shalat Isya dan Shubuh PN 457 
166. Bab: Keutamaan Barisan Pertama................... permana 464 
167. Bab: Meluruskan Barisan Shalat ena naat Henna 469 
168. Bab: Orang-orang yang Menyandingiku dalam Shalat diantara 

Kamu adalah Orang-orang Dewasa dan Berakal NN enno 473 
169. Bab: Makruh Membuat Barisan di antara Tiang:tiang . sha Nan 479 
170. Bab: Shalat di belakang Barisan Sendirian ............... api 0020482 
171. Bab: Seorang Laki-laki yang Shalat Bersamanya Seorang Laki- 

Taku ani seal sa bana 492 
172 Bab: Seorang Laki-laki yang Shalat Bersama Dua Orang Laki- 

Baker LAN NNRYA: (22 ht KAN bambu aya anna 494 
173. Bab: Seorang Laki-laki yang Shalat Bersamanya Kaum Laki- 

laki — dan Kaum Perempuan....... Se Pen ak inna A98 
174. Bab: Orang yang Berhak Menjadi Imam ........ Wnuhina PPA Ara 
175. Bab: Jika Seseorang di antara Kamu Mengimami Shalat Orang- 

orang, maka Ia Harus Meringankan Shalat (Tidak Melamakan) ..513 
176. Bab : Pengharam dan Penghalal Shala ...................... HA 521 
177. Bab: Membentangkan jari-jari tangan saat takbir ........ PE NA 531 
178. Bab: Keutamaan Takbir yang Pertama ......:.......i.i.:i....iocecoW. 537 
179. Bab: Bacaan istiftah shalat .................... AN Na Saga pialannnn 544 
180. Bab: Tidak mengeraskan (bacaan) bismillaahir rahmaanir rahiirmi ..558 
181. Bab: Orang yang Berpendapat Mengeraskan PN 

Bismillaahir rahmaanir rahiim ....................ooooomoo Wo. 567 
182. Bab: Membuka (Bacaan) Shalat degan pad lillaahi rabbil 

SAAKAMNIN 21 ee AN LN NN 572 

183. Bab: Tidak Ada Shalat kecuali dengan Membaca Al Fasiihah » didi 574 
184. Bab: Membaca MAAMIiN? ........nenennenven0nenonnoonen nee ena aan 588 


——————————— ——— $yarah Sunan Tirmidzi 


185. 
186. 
187. 


188. 
189. 
190. 
191. 


193. 
192. 
194. 


Bab: Keutamaan Membaca Aamiin ................oooooooo 617 


Bab: Dua Kali Diam (sebentar) dalam Shalat............................... 620 
Bab: Meletakkan Tangan Kanan di atas Tangan Kiri dalam 

SPaa en na NAN RN Bb BB 625 
Bab: Takbir saat Ruku' dan Sujud...................ooooo. 654 
Bab: Membaca Takbir Lainnya ....................ooooooo 659 
Bab: Mengangkat Dua Tangan saat Ruku ....................oooo 661 
Bab: Nabi SAW Tidak Mengangkat Dua Tangan kecuali Sekali 

pada Permulaan enno nam aa 670 
Bab: Menjauhkan Dua Tangan dari Lambung saat Ruku ............. 699 
Bab: Meletakkan Dua Tangan di Atas Dua Lutut Saat Ruku ....... 692 
Bab: Membaca Tasbih saat Ruku dan Sujud .............................. 702 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Moe IP EC 


96. Bab: Wanita Istihadhah Harus Mandi Untuk Setiap 
Shalat 


Pa 6 


us Gg Lp la Ao ce oa 3 Kam —1Y4 


SEA io AI peba L ia (Su gl inas 


as WI HUMAS AAN PEP ALA S8 Ppt IG Ih 
ANN TE ANN BNN S3 sa JG 1123 JW 
Ea ih S0 IS Ke pa dead Aa da 


. 


KA 
0 reo. 0 2» 4 MEA Pn anon: 0 - Eu 
Fee SP Saya US Sapa Te » Je 
Se Ko Ipa) JS LS dini IG dinas 
5, 
Aka JS Ke Jai Cp KE ea Jal Laki UE 3 
AE AS anh uh us P3 Nge (PI (5333 
129! Gutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, 


! Hadits shahih. HR. Enam Imam hadits, yaitu : Al Bukhari (327), Muslim (334), 
Abu Daud (285), An-Nasa'i (203) dan Ibnu majah (626). 


Syarah Sunan Tirmidzi LI 


dia berkata: Ummu Habibah binti Jahsy meminta fatwa kepada 
Rasulullah SAW, dia berkata: "Sesungguhnya saya mengalami 
istihadhah maka saya tidak bisa bersuci. Apakah saya boleh 
meninggalkan shalat?" Rasulullah SAW menjawab, “Tidak boleh. 
Sesungguhnya itu adalah darah penyakit, maka mandilah, kemudian 
shalatlah.” Maka dia pun mandi untuk setiap shalat. 


Outaibah berkata: "Kata Al-Laits: Ibnu Syihab tidak 
menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Ummu 
Habibah supaya mandi untuk setiap shalat, namun hal itu adalah 
sesuatu yang dia lakukan." 


Abu Isa berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan dari Az-Zulri, 
dari Amrah, dari Aisyah. Dia berkata: Ummu Habibah binti Jahsy 
minta fatwa kepada Rasulullah SAW." 


Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita istihadhah itu harus 
mandi untuk setiap shalat. 


Al Auza'i juga meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri, dari 
Urwah dan Amrah, dari Aisyah. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, ag ale & Ke Al Iya) pad Ig aa af aan 
(Ummu Habibah binti Jahsy minta fatwa kepada Rasulullah SAW). 
Dia adalah saudara perempuan Hamnah binti Jahsy. Dalam Subul As- 
Salam diterangkan bahwa Ummu Habibah ini adalah istri 
Abdurrahman bin Auf. Sementara putri Jahsy ada tiga orang, yaitu 
Zainab (ummul mikminin'istri Nabi SAW), Hamnah dan Ummu 
Habibah. Ada yang berpendapat bahwa mereka bertiga ini adalah 
wanita-wanita yang sering mengalami istihadhah. Imam Al Bukhari 
juga pernah menyebutkan bahwa di antara istri Nabi SAW ada yang 
sering istihadhah. Kalau benar ketiga putri Jahsy itu sering istihadhah 
maka istri Nabi SAW yang sering istihadhah adalah Zainab. 


L2J Syarah Sunan Tirmidzi 


Para ulama menghitung wanita yang sering istihadhah pada 
zaman Nabi SAW itu ada sepuluh orang. 

Ucapannya, Plat € (Sesungguhnya saya mengalami 
istihadhah). Istihadhah adalah keluarnya darah wanita secara terus 
menerus di luar waktu haid dan nifas. 

Ucapannya, '4ci M8 (Maka saya tidak bisa bersuci), selama 
beberapa hari yang tidak tentu. 

Ucapannya, 3s! : sif (Apakah aku boleh meninggalkan shalat?) 
Yakni apakah aku harus meninggalkan shalat selama istihadhah itu 
masih bersamaku, meskipun waktunya panjang? | 

Ucapannya, Y (Tidak boleh). Yakni, jangan kamu tinggalkan 
shalat. 

Ucapannya, 5x W$ Wi (Sesungguhnya itu adalah darah 
penyakit). Maksudnya adalah pembuluh darah yang pecah. Atau yang 
disebabkan oleh adanya gangguan pada pangkal rahim. 

Ucapannya, ie A dsb (Maka mandilah, kemudian shalatlah). 
Artinya, ketika kamu menghadapi waktu-waktu haid maka tinggalkan 
shalat dan ketika waktu kebiasaan haid itu selesai maka mandilah dan 
shalatlah. Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari 
dan Muslim dari Aisyah,katanya : 

- ore A “5 8 9 3 0 EX... Ae Kano, 

Cal Ale AI aa Gal Per gl aa HabU Ll 

CG F LEE sa EL z - ata 5 “3 Ne PN er RA 
Gali Sl ebi NS Kelonuh lal El Ja) Gelas 
ore mo £ LG ap - ore 4 ' . , 2 as. ang 
oh G3 M3 Wal Y ily ade Dl ol Iya) Jas 
Ana DA Ip SAN el Oka iB GP yaru 
.. . ed - : 5 . " s an 

| SNN tra 


. 


. 
E 
“ 


Syarah Sunan Tirmidzi —————— 


— 
Gea 


SAW hanya memerintahkannya supaya mandi dan shalat. Beliau tidak 


"Fatimah binti Hubaisy datang kepada Nabi SAW dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku wanita yang sering 
mengalami istihadhah maka aku tidak bisa suci. Apakah aku 
boleh meninggalkan shalat?" Rasulullah SAW menjawab, 'Tidak 
boleh. Itu adalah darah penyakit dan bukan haid. Ketika masa 
(kebiasaan) haidmu datang, maka tinggalkanlah shalat. Dan 
ketika waktu haidmu telah berlalu maka mandilah ketika darah 
itu ada kemudian shalatlah'." 


Mapan ag ala Ika di Apa Of cola Ki papa -esh Ju 
S alah aga 25, de Is as Ju of kap af “A (Kata Al-Laits: Ibnu 
Syihab tidak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan 


Ummu Habibah supaya mandi untuk setiap shalat, hal itu adalah 
sesuatu yang dia lakukan sendiri). Menurut Asy-Syafi'i, Rasulullah 


memerintahkannya pada setiap shalat. Mungkin saja Ummu Habibah 
melakukannya pada setiap shalat karena bertathawwu' (sunah) 
melebihi yang diperintahkan Nabi SAW. Hal itu adalah hak dia. 
Demikian keterangan Sufyan Ibnu Uyainah. 


Ucapannya, 226 58 G8 8 de RP Cadadi Nih (ey) (Hadits 
ini juga diriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah). Az- 
Zuhri meriwayatkan hadits ini melalui tiga jalur periwayatan, yaitu: 
Dari Urwah, dari Aisyah (sebagaimana pada bab ini), Dari Amrah, 
dari Aisyah yang ada pada riwayat Abu Daud, dan dari Urwah dan 
Amrah, dari Aisyah Ne na Pat oleh At-Tirmidzi. 

Ucapannya, Bk 3s ss Ai Letak Ii Jah Ijah Je Ay 
(Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita istihadhah itu harus 
mandi untuk setiap shalat). An-Nawawi dalam Syarh Muslim berkata, 
"Ketahuilah bahwa wanita yang mengalami istihadhah tidak wajib 
mandi untuk satu shalat apapun dan tidak pada satu waktu kapanpun 
ketika dia tidak sedang haid." Pendapat ini disetujui oleh Jumhur 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ulama Salaf maupun Khalaf. Hal ini sesuai riwayat dari Ali, Ibnu 
Mas'ud, Ibnu Abbas dan Aisyah, yaitu pendapat Urwah bin Zubair, 
Abu Salamah bin Abdurrahman, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. 


Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Atha' bin Abu 
Rabah, bahwa mereka berkata: Wanita itu wajib mandi untuk setiap 
shalat. Hal ini juga diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas. Tetapi ada 
riwayat dari Aisyah bahwa dia berkata, "Wanita itu wajib mandi 
sehari sekali." Riwayat dari Ibnu Al Musayyab dan Al Hasan, 
keduanya berkata, "Dia wajib mandi dari shalat Zhuhur sampai shalat 


Zhuhur lagi secara terus menerus." 


Dalil Jumhur adalah bahwa aslinya tidak ada kewajiban kecuali 
jika ada perintah syara” yang mewajibkannya. Dan tidak ada dalil 
yang shahih dari Nabi SAW bahwa beliau SAW memerintahkan 
mandi kecuali sekali, yaitu ketika haidnya berhenti. Yaitu sabda beliau 
SAW, 


dat DN IG IA es sea Hi 5 
"Jika masa (kebiasaan) haidmu datang, maka tinggalkanlah 
shalat. Dan jika waktu haidmu telah berlalu maka mandilah." 


Dalil ini tidak mengharuskan mandi berulang-ulang. Hadits 
yang ada pada Sunan Abu Daud, Al Baihagi dan lain-lain bahwa Nabi 
SAW memerintahkan mandi, mengenai hal ini tidak ada yang 
menetapkannya. Bahkan Al Baihagi menjelaskan bahwa haditsnya 
dha'if. Yang shahih adalah riwayat pada Shahih Al Bukhari dan 
Muslim bahwa Nabi memerintahkan Ummu Habibah supaya mandi 
dan shalat, lalu Ummu Habibah mandi untuk setiap kali shalat. 
Demikian kata An-Nawawi. 


. Setelah itu An-Nawawi menukil pendapat Asy-Syafi'i yang 
kami sebutkan di atas. Lebih lanjut An-Nawawi mengatakan. 
"Begitupula yang dikatakan oleh gurunya, yaitu Sufyan bin Uyainah, 
Al-Laits bin Sa'd dan lain-lain." 


Syarah Sunan Tirmidzi m———— NE | 


Saya katakan, "Para ulama sepakat bahwa mandi pada setiap 
shalat itu mengandung kemungkinan sunah hukumnya. Wallahu 
a'lam." 


Hadits pada bab ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim 
dan lain-lain. 


KL 25 VI SSI 3G CL 
97. Bab: Wanita Haid Tidak Boleh Menggadha Shalat 


IS Papa 


Pi na en) Ss H3 u Aa Wa 23 ba AYU 
WS IKAN it HB anne LL sa Ol GIA ya ibu 


3-04 Tg 0 2£ 3 &), 
P3 Us PP ll Pe gan "5 tes h NATA Lennon 4 
ga 


“ 


Hanin Ta ia tap AA 
as banar - Pa ae | 0. o, 9 TA . 0. & 0 re 
SOAL enak Y aim Ol 000) pp ea IA OP LE) Ny 
kapan 1 0... 3... 

KR AMI ol 9 HE BEN Y gia LE Jp 3 

DAN Goa Y) GA 


130.7 Outaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Oilabah, dari 
Mu'adzah: Bahwa ada seorang perempuan bertanya kepada Aisyah, 


? Hadits shahih. HR. Jama'ah: Al Bukhari (321), Muslim (335), An-Nasa'i (380), 
Abu Daud (262, 263) dan Ibnu Majah (631). 


Lsl ———————————-——— $yarah Sunan Tirmidii 


dia berkata: "Apakah salah seorang kita harus menggadha shalatnya 
untuk hari-hari haidnya?" Aisyah menjawab, "Apakah kamu wanita 
Haruriyah?" Seorang kami juga berhaid maka tidak Da at 
untuk gadha. 


Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


Dari jalur periwayatan lain juga diriwayatkan dari Aisyah: 
"Wanita haid tidak boleh menggadha shalatnya." | 
Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan tidak ada yang 


menentangnya, bahwa wanita haid itu menggadha puasa dan tidak 
menggadha shalat. 


Penjelasan Hadits: 
298 (si (Abu Oilabah). Namanya adalah Abdullah bin Zaid bin 


Amru atau Amir Al J urmy Al Bashri. Dia orang terpercaya, mulia dan 
banyak me-mursal-kan hadits. Al Ajali berkata, "Dia mempunyai 
penyakit ringan, dari generasi (tingkatan) ketiga dn meninggal dunia 
di negeri Syam sebagai pelarian dari putusan hukum pada tahun 104 
atau setelahnya. Demikian keterangan pada At-Tagrib." 


53 (Mw'adzah). Dia adalah putri Abdullah Al Adawiyah, 


termasuk diperhitungkan di kalangan fugaha tabi'in. Dalam At-Tagrib 
menyebutnya sebagai orang terpercaya dan dari generasi (tingkatan) 
ketiga. | 


2, Pa 


Ucapannya, tai Ly, “at (Apakah kamu wanita Haruriyah?) 
Harur adalah nama negeri di pinggiran kota Kufah. 

Istilah Haruri juga digunakan untuk para pengikut madzhab 
Khawarij, karena mereka pertama kali keluar'dari kelompok Ali di 


negeri ini. Sebenarnya mereka ini terdiri dari beberapa kelompok 
tetapi aslinya yang disepakati adalah bahwa mereka menggunakan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dalil hanya dari Al Our'an. Mereka sama sekali menolak keberadaan 
Hadits. 


Karena inilah maka Aisyah menanyakan hal ini .kepada 
Mu'adzah sebagai pertanyaan pengingkaran terhadap paham ini. 
Tetapi Muslim dalam satu riwayat menambahkan: Maka saya 
(Aisyah) berkata, "Tidak, saya hanya ingin tanya saja untuk mencari 
tahu, bukan untuk membingungkan." Aisyah paham bahwa ini untuk 
mencari dalil, maka dia mempersingkat jawabannya tanpa memberi 
alasan. i 


Para ulama menyebutkan perbedaan antara puasa dan shalat: 
Shalat itu berulang kali sehingga tidak diwajibkan gadha karena 
menyulitkan, lain halnya dengan puasa. Demikian KeteansAn dalam 
Fath Al Bari. 


An-Nawawi berkata, "Makna perkataan Aisyah adalah bahwa 
sekelompok kaum Khawarij ada yang mewajibkan wanita haid 
menggadha shalat | yang ditinggalkannya di saat haid. Hal ini 
bertentangan dengan ijma' kaum muslim. Karena itulah maka 
pertanyaan Aisyah terhadap wanita penanya itu adalah pertanyaan 
yang berarti pengingkaran terhadap paham Khawarij tersebut. Yakni: 
Ini (wajib gadha) adalah cara kaum Haruri, sungguh buruk cara itu. 


3-03 


Ucapannya, sad PY y (Maka tidak diperintahkan untuk 


gadha). Yakni, Nabi SAW tidak memerintahkan wanita haid untuk 
menggadha shalatnya meskipun Nabi SAW juga tahu masalah haid 
dan wanita itu meninggalkan shalat. 

Ucapannya, ea ag Tuda Aib (Ini adalah hadits hasan 
shahih). Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan lainnya. 


e X-0 


ai Y3 GKAN ea Gatel og Hi SIS Y sg 1 Ja KY 
3Xd! (Dan ini adalah pendapat ahli fikih pada umumnya, tidak ada 


perbedaan di antara mereka bahwa wanita yang haid menggadha 


Syarah Sunan Tirmidzi 


puasa dan tidak menggadha shalat). Ibnu Al Mundzir dan lainnya 
meriwayatkan kesepakatan ulama atas hal itu. 


Abdurrazag meriwayatkan dari Ma'mar, sesungguhnya ia 
bertanya kepada Az-Zuhri tentang hal itu seraya berkata: Manusia 
sepakat atas hal itu. Diceritakan dari Abdul Barr dari sekte khawarij 
bahwa mereka mewajibkan menggadhanya. Juga diriwayatkan dari 
Samrah Ibnu  Jundab: Sesungguhnya ia memerintahkan 
menggadhanya, kemudian Ummu Salamah mengingkari hal itu. 


Akan tetapi, ijma ulama menetapkan tidak adanya kewajiban 
untuk menggadha. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Az-Zuhri dan 
lainnya, demikian dijelaskan dalam Fath Al Bari. 


AAA MAA ea HA Se 


98. Bab: Orang Junub dan Haid Tidak Boleh Membaca 
Our'an 


Ha - CD Gan SO Ba KA 04 30 8. 8 
kb :YG 2, JD ig PL & bab YA 


SI AS PU LA KAS Oi ga PAP haamal 
2 nak Be, NA k23 2 an 2... Pe ap Pa Aa . 
LOTA ja EA Ha YG CA KEY 2G all le SI ke 


IPP ASI 3 1JU 

-.. Maa aa Segan an £ 2.3 a.3 - - Et 
: 2 - 03 . - are an, e . 8... PN kai 0 .. 
KP La yi GP RU GP UAS Ga area JP GIA Ci Janam 
Kn RP 0,8, Lana Anas sa Ni 0 
LAI YG SI KEY JB Ag Ie AI lo 


. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Se ana ot N, 2 s Leo £ 9 san @ £ 003 Ian Bana Na 

Akag PA to MEA ia dal JAN Sp 33 
KA GARENG SIA si G3 Oa Jin AA 1 Tar 
. 3 s 30 pe Lu Pn an Papan Pad Pe Btn 
SP V3 OMA Ya SI YG LI KY AJE GG 
B3 Ing ANN, ag 

JI ad AA ca AAS 


ae Beda C. - 0 2 tag Pen .. .0 .G. 3 2... -.. Pa Pa 
ENG Lho 3 an EKA Jah el Jt 18 ai 


39 0g. “ - 0 Ki - Pa Man na PA 
alas JAN 3 BEE 5 Janalah Lada US) JUGA Uh sela 


Be “B0 0 3 To £ PN ba sa 0 Ra ada 10 Io EL 
RAS) AA) oya Tebel AL op Jatah Him op Aan JB 3 
“3 4 
(SEN j3 UEA ena 
Loco E 3 0. L2 1 30 3.0 £ Ia - ES 
Op MA nana JB Ceyamoidl CK ida Img pl JB 
“ x i Ki . 3 4 
1318. Ali bin Hujr dan Hasan bin Arafah menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Ismail bin Ayyas menceritakan kepada kami, 
dari Musa bin Ugbah dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari nabi 
Muhammad SAW: Sesungguhnya beliau bersabda, "Wanita yang haid 


dan orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al 
Our'an." 


? Ini adalah hadits yang isnadnya dha'if. HR. Ibnu Majjah (595). Imam Ahmad 
bin Hanbal berkata, "Putranya Abdullah bertanya kepadanya tentang hadits ini. Ia 
berkata: Ini adalah bathil." Abu Hatim berkata, "Ini adalah dari Ibnu Umar, 
sesungguhnya ini mauguf pada Ibnu Umar. Dan tidak sampai kepada Nabi SAW. 


——————— — ———— Syarah Sunan Tirmidzi 


At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ali 
RA." 


Abu Isa berkata, "Hadtis Ibnu Umar adalah hadits yang tidak 
kami ketahui kecuali dari hadits Ismail bin Ayyas dari Musa bin 
Ugbah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW, beliau 
bersabda, 'Orang yang junub dan haid tidak boleh membaca (Al 
Our'an?”. 


Ini adalah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat 
nabi Muhammad SAW, tabi'in dan orang setelahnya, seperti Sufyan 
Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishak, 
mereka berkata: “Wanita yang haid dan orang yang junub tidak boleh 
membaca sesuatu dari Al Our'an kecuali sebagian ayat atau huruf dan 
yang serupa dengan hal itu." 


Mereka memberi keringanan kepada orang yang junub dan 
wanita yang haid dalam membaca tasbih dan tahlil. 


At-Tirmidzi berkata, "Saya mendengar Muhammad bin Ismail 
berkata: sesungguhnya Ismail bin Ayyasy meriwayatkan beberapa 
hadits mungkar dari penduduk Hijaz dan penduduk Irak. Seakan-akan 
ia menganggap bahwa riwayat dari mereka adalah dha'if dalam hal 
bolehnya ia menyendiri dalam periwayatan." At-Tirmidzi (juga) 
berkata, "Sesungguhnya hadits Ismail bin Ayyasy diriwayatkan dari 
penduduk Syam." 


Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Ismail bin Ayyasy itu lebih 
baik periwayatannya daripada yang lain karena hadits-hadits yang lain 
adalah mungkar jauh dari tsigah." 


Abu Isa berkata, "Ahmad bin Hasan menceritakan kepadaku. 
Sesungguhnya ia berkata: saya mendengar Ahmad bin Hanbal berkata 
seperti itu." 


Syarah Sunan Tirmidzi La 


Penjelasan Hadits: 
2,2 1 iyesdi (Hasan bin Arafah) bin Yazid Al Abdi adalah Abu 


Ali Al Baghdadi, orang jujur, ia mempunyai sepuluh anak, meninggal 
pada tahun 257 H, dan umurnya lebih dari 100 tahun. Demikian 
dikatakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani. 


Al Khazraji berkata, "Ibnu Ma'in dan Ibnu Hatim menilainya 
bahwa ia mempunyai sepuluh anak." 

PB 4 Jess! (Ismail bin Ayyasy) bin Sulaim Al Ansi, yakni 
Abu Utbah Al Hamshi, ia jujur/benar periwayatannya dari penduduk 
negaranya dan bercampur dengan yang lain. Al Hafizh Ibnu Hajar 
berkata, "Al Khazraji dalam terjemahannya berkata: ia adalah orang 
Syam yang paling pandai dan salah satu Syaikhul Islam." Pernyataan 
ini dikuatkan oleh Ahmad, Ibnu Ma' in, Duhaim, Al Bukhari dan Ibnu 
Addi bahwa ia adalah penduduk Syam. Namun pernyataan ini 
dianggap lemah (dha'if) oleh ahli Hijaz. Dia meninggal pada tahun 
181 H. 

Ucapannya, vi nah aa ea Edi Y3 Lai His Y (Orang yang haid 
dan junub tidak boleh membaca sesuatu dari Al Our'an), Artinya tidak 
(boleh membaca) baik banyak atau sedikit. Hadits ini menunjukkan 
bahwa wanita yang haid dan orang yang junub itu tidak boleh 
membaca sesuatu dari Al Our'an. Banyak hadits yang mengharamkan 
membaca Al Ouran bagi orang yang junub. Dalam hal ini ada 
beberapa pendapat, akan tetapi yang paling kuat adalah 
mengkombinasikan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain 
dan hasilnya patut untuk dijadikan pegangan. 


Ucapannya, PG “ cdi «95 (dalam bab ini ada riwayat lain dari 
Ali), dia berkata: 


Ke Be av ora Tp pang Ara Ie & 1 1. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


"Rasulullah SAW membacakan kami Al Our'an selama kami 
tidak junub.” (HR. Lima Imam Hadits) 


Ini adalah redaksi At-Tirmidzi dan ia menganggapnya hadits 
hasan. Ibnu Hibban menganggap ini adalah hadits shahih, 
sebagaimana dijelaskan dalam Bulugh Al Maram. 


Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah berkata, "Pemilik Sunan 
Yang empat meriwayatkan dari hadits Amru bin Marrah dari Abdullah 
bin Salamah dari Ali, ia berkata: Rasulullah SAW tidak 
menghalangi/melarang membaca sesuatu dari Al Our an kecuali untuk 
orang yang junub." Saya katakan: ini adalah hadits hasan shahih yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya dan Al Hakim dalam 
Al Mustadrak serta menganggapnya hadits shahih seraya berkata: 
tidaklah mereka berdua berdalil dengan Abdullah bin Salamah dan 
menjadikannya sebagai mata rantai hadits ini kepadanya. 


Imam  Asy-Syafi'i berkata, "Para ahli hadits tidak 
menetapkannya (sebagai dalil)." Imam Al Baihagi berkata, "Karena 
mata rantainya itu pada Abdullah bin Salimah, dan ia sombong dan 
ingkar dalam ucapan dan akal pikirannya. Dia meriwayatkan hadits ini 
setelah ia sombong." Ini juga pendapatnya Syu'bah. 


Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani berkata, "Yang benar adalah 
dari arah Hasan dan patut dijadikan dalil. Dalam bab lain dari Jabir 
yang diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni sebagaimana hadits Ibnu 
Umar yaitu hadits dha'if." 

Ucapannya, «#& w Jannah Ela ya Y BA Y tayub Su AN ra 
LE Y Ky 1 (Hadits Ibnu Umar tidaklah kami mengetahuinya 
kecuali dari hadits Ismail bin Ayyasy dari Musa bin Ugbah) juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan ini. Hadits ini adalah dha'if 
karena Ismail bin Ayyasy sungguh telah dinilai tsiggah oleh imam- 
imam hadits sebagai penduduk Syam. Dan mereka menganggapnya 


Syarah Sunan Tirmidzi ————— 


hadits dha'if, karena hadits ini diriwayatkan dari Musa bin Ugbah dan 
ja adalah penduduk Hijaz. 


- Al Baihagi dalam Al Ma'rifah berkata: ini adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Ismail bin Ayyasy sendirian dan periwayatannya 
dari penduduk Hijaz adalah lemah yang tidak dapat dijadikan dalil. 
Hal ini sebagaimana dikatakan imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin 
Ma' in dan penghafal hadits/hufaz lain. Riwayat ini adalah dha'if. 


Ibnu Hatim dalam Al I'lal berkata, "Saya mendengar bapakku 
berkata dan menuturkan hadits Ismail bin Ayyasy ini seraya berkata: 
ini adalah salah, namun ini adalah perkataan Ibnu Umar." Demikian 
dalam Nashb Ar-Rayah. 


'Ucapannya, adi .g Y ws ora tp aa ti Y, salto His y 
Idi, (Mereka berkata: wanita yang haid dan orang yang junub tidak 


boleh membaca sesuatu dari Al Our'an kecuali sebagian ayat atau 
huruf). Artinya, tidak apa-apa bagi mereka membaca sebagian ayat, 
satu huruf atau dua huruf atau yang lain. Adapun membaca satu ayat 
dengan sempurna sama sekali tidak boleh bagi mereka. | 


Al Khathabi berkata, "Pernyataan dalam fikih bahwa orang yang 
junub tidak boleh membaca Al Our'an begitu juga wanita yang haid, 
karena hadatsnya lebih berat daripada hadats junub." Kaitannya 
dengan orang yang junub, Imam Malik berkata, "Sesungguhnya ia 
tidak boleh membaca ayat Al Ouran dan yang semisalnya." Dan 
diceritakan bahwa ia berkata, "Wanita yang haid boleh membaca Al 
Our'an dan orang yang junub tidak boleh. Karena orang yang haid 
apabila tidak membaca Al Our'an maka ia akan lupa, karena masa 
haid itu panjang dan masa junub itu sebentar." 


Diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyab dan Ikrimah sesungguh- 
nya mereka berkata: mereka tidak melihat adanya kejelekan orang 
yang junub bila membaca Al Ouran, namun kebanyakan ulama 
mengharamkannya. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


At-Tirmidzi berkata, "Pendapat yang banyak adalah yang lebih 
kuat sebagaimana ditunjukkan oleh hadits ini." 


Catatan: Ketahuilah bahwa Imam Al Bukhari dalam shahihnya 
menguraikan satu bab yang menunjukkan bahwa ia membolehkan 
membaca Al Our'an bagi orang yang junub dan wanita yang haid, 
kemudian ia berkata, "Wanita yang haid (boleh) melaksanakan semua 
amalan ibadah haji kecuali thawaf di Ka'bah." Ibrahim berkata, 
"Tidak apa-apa wanita yang haid itu membaca ayat Al Our'an, Ibnu 
Abbas juga menganggap bahwa orang yang junub juga demikian. 
Nabi Muhammad SAW selalu berdzikir setiap saat. Ia juga menyebut 
hadits-hadits yang lain. Kemudian ia menyebut hadits Aisyah: 


a. PN ANA JM na o Aa 8, y 2 Pe 2 3 
UI YSS bay BA KS Sepah Ha Ep 
"Kami pergi bersama Rasulullah SAW kemudian kami tidaklah 


berdzikir kecuali waktu haji. Ketika kami berlebihan, maka 
Aisyah haid." 


Rasulullah SAW bersabda, 

55. a Pa Nan LA TP se 3 Pa Pan MN Pena 
SA FP Lado IE YO ab Jam Las 

“Kerjakanlah apa saja yang dikerjakan orang haji kecuali kamu 

tidak (boleh) thawaf di Ka'bah sehingga kamu suci." 

Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari berkata, "Ibnu Batthal dan yang 
lainnya berkata: sesungguhnya apa yang dimaksud Al Bukhari adalah 
bolehnya membaca Al Our'an bagi orang yang haid dan junub 
berdasarkan haditsnya Aisyah. Karena Rasulullah SAW tidak 
mengecualikan semua amalan haji kecuali thawaf. Akan tetapi beliau 


mengecualikan thawaf karena thawaf itu doa/ibadah yang khusus dan 
amalan haji mencakup atas dzikir, talbiyah dan doa, dan wanita yang 


Syarah Sunan Tirmidzi Ls j 


haid tidak dilarang melakukan hal itu. Begitu juga orang yang junub, 
karena hadatsnya wanita yang haid itu lebih besar daripada hadatsnya 
orang yang junub, dan karenanya dilarang membaca Al Ouran 
alasannya untuk dzikir kepada Allah, maka tidak ada perbedaan antara 
orang yang hadats dengan wanita yang haid. 


Apabila dilarangnya membaca Al Our'an itu karena (alasan) 
ibadah, maka membutuhkan dalil yang khusus dan menurut si penulis, 
yakni Imam Al Bukhari, maka tidaklah sah hadits-hadits tersebut. 
Meskipun dalam Majmu' dikatakan bahwa hadits itu dapat dijadikan 
dalil/hujjah, tetapi sebagian besar hadits tersebut bisa 
ditakwil/diinterpretasikan. 


Dengan demikian Al Bukhari berpegang (dengan hadits ini) dan 
lainnya seperti Ath-Thabari, Ibnu Al Mundzir dan Abu Daud yang 
membolehkan (membaca Al Our'an) berdasarkan makna umum hadits 
berikut: “Beliau SAW berdzikir setiap saat”. Karena dzikir itu lebih 
umum daripada membaca Al Our'an atau yang lain. Antara dzikir dan 
membaca (Al Our'an) itu berbeda menurut kebiasaan. Imam Muslim 
menilai hadits di atas maushul dari hadits Aisyah. Kemudian Al 
Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani berkata, "Dalam semua perkara yang 
dijadikan dalil itu ada pertentangan/perbedaan yang panjang. Tetapi 
yang dapat dibuat pegangan adalah sebagaimana yang kami sebut di 
atas. Sebagian besar ulama hadits berpegangan pada hadits Ali yang 
melarangnya, 


3 or “nak L 333 0. PEN or- A, A Y 8 v0 . sa 5 
Lam UNA JP demo Y ellag AP Al Ko DI Jiya) OS 
"Rasulullah SAW tidak melarang (membaca) sesuatu dari Al 


Our'an kecuali orang yang junub." HR. Ashabus Sunan dan 
hadits ini dianggap shahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. 


Sebagian ahli hadits menganggap dha'if sebagian riwayatnya. 
Adapun yang benar adalah dari jalur periwayatan Hasan yang patut 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dijadikan dalil. Tetapi menurut suatu pendapat bahwa dalam 
menjadikan hadits ini sebagai dalil terdapat keserupaan, karena berupa 
fiil mujarrad (kata kerja pokok) yang tidak menunjukkan atas 
haramnya sesuatu yang lain. 


Dalam hal ini Ath-Thabrani menjawab, bahwa hal itu tertumpu 
pada sempurnanya keseluruhan dalil. Adapun hadits Ibnu Umar: yakni 
“Wanita yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al 
Our'an,”dianggap hadits marfu' dan dha'if semua sanadnya. Ibnu 
Hajar juga berkata dalam At-Talkhis setelah menyebut haditsnya Ibnu 
Umar sebagai berikut: "Hadits itu mempunyai penguat (syahid) dari 
hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni yang berupa hadits 
marfu'. Di dalamnya ada nama Muhammad bin Fadhl. Dan dikatakan 
mauguf (terhenti) karena ada Yahya bin Abu Salamah yang 
pembohong besar. - 


Al Baihagi berkata, "Pendapat ini tidaklah kuat." Benar bahwa 
Ibnu Umar ingkar membaca Al Our'an apabila ia junub. Hal ini sesuai 
dengan masalah-masalah khilafiyah dengan sanad yang shahih. Ibnu 
Hajar berkata dalam Umdah Al Oori". terkadang kedua hadits ini 
bertentangan, yakni hadits Ibnu Umar dan Jabir dengan haditsnya Ali. 
Menurut Imam Al Bukhari tidaklah sah hadits dalam bab ini. Oleh 
karena itu kembali pada bolehnya membaca (Al Our'an) bagi orang 
yang junub dan wanita yang haid. 0 — 

Ucapannya, (AE Hi Jual O! “Iya Junata! Y Kasam JG 
Sa Cai Oli Jai jadi Jai CF jp (Dia berkata: Saya 
mendengar Muhammad bin Ismail berkata: sesungguhnya Ismail bin 
Ayyasy meriwayatkan beberapa hadits mungkar dari penduduk Hijaz 
dan penduduk Irak). Al Bukhari berkata: hadits Ismail bin Ayyasy ini 


Shahih dan patut dijadikan dalil dan diriwayatkan dari penduduk 
Syam. 


Syarah Sunan Tirmidzi ————li 


Dikatakan dalam Khulasah: Ismail bin Ayyasy Al Ansi Al 
Hamsi adalah orang alim Syam. Hal ini dinilai tsiggah oleh Imam 
Ahmad, Ibnu Ma'in, Duhaim, Al Bukhari, dan Ibnu Addi dan tidak 
benar kalau dia penduduk Hijaz. Dikatakan dalam At-Tagrib, 
"Riwayatnya ini benar dari penduduk negaranya dan ia berbaur 
dengan orang lain." 


Imam Ahmad bin Hanbal berkata: "Ismail bin Ayyasy itu lebih 
baik daripada yang lain, sebagaimana kata At-Tirmidzi." Adz-Dzahabi 
dalam Al Mizan berkata, "Dalam hal menjelaskan Ismail bin Ayyasy, 
Abdullah bin Ahmad berkata: Bapakku ditanya tentang Ismail dan 
yang lain, maka dia berkata: 'yang lain lebih saya cintai'." Dalam 
riwayat yang lain ia berkata: "Imam Ahmad berkata: ia lebih cinta 
Ismail bin Ayyasy." Ini adalah pertentangan dengan apa yang 
dikatakan At-Tirmidzi. 


SEA GL 
99. Bab: Bersetubuh dengan Wanita Haid 


5. 5 - “03 


cola Ka SA up LP IS Wae IA Bab -1YY 
& Tpag KL “JG PA BA Penang HA 
set 2, 


1 3 ac AP PA 


Pktataa Tej oi "3 -JG 


oj ———————————  ———— $yarah Sunan Tirmidzi 


Pa “ ang MEP rb, 2 DU Dp a 2 Z Eu 
PB or A -P 8 3 . 0 Ec Haa 0 £ 0 - o1 


P3 
IA 90 2 Ao £ 
- 


Ban Pn Aa 5. 
5 IKA AI Ih 0) ema, 


132”. Bundar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan dari Manshur dari 
Ibrahim dari Aswad dari Aisyah, dia berkata: “Apabila saya haid 
Rasulullah SAW memerintahku untuk memakai sarung kemudian 
beliau menyetubuhiku.” 


Dia berkata, "Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ummu 
Salamah dan Maimunah." 


Abu Isa berkata, "Hadits Aisyah adalah hadits hasan shahih. Ini 
bukan merupakan pendapat seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi 
SAW dan tabi'in. Asy-Syafi'i, imam Ahmad dan Ishak juga mengikuti 
pendapat ini." 


Penjelasan Hadits: 

Oia (Sufyan). yaitu Ats-Tsauri dari Mansur, yakni Putra 
Mu'tamar dari Ibrahim yakni An-Nakha'i dari Aswad, yakni putra 
Zaid bin Oais. 

Ucapannya, 331 ol gp tian 1) eku3 ala Al Ko & Ipar OS 
(jika aku sedang haid Rasulullah SAW memerintahku untuk memakai 
sarung). Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari berkata: yang 


demikian ini adalah sebagaimana riwayat kami dan yang lain. Kata: 
5 dengan huruf ta bertasydid yang jatuh setelah hamzah yang 


dibaca fathah dengan ikut pola/wazan dedi, Para ahli nahwu ingkar 
dengan idghamnya hamzah. Sehingga pengarang Al Mufashshal 


4 Hadits shahih. HR. Al Bukhari (300) dan Muslim (293). 


Syarah Sunan Tirmidzi ———————————— l»j 


berkata: sesungguhnya itu adalah salah. Pendapat yang lain 
menceritakan bahwa itu mazhab ulama Kuffah. Hal ini diceritakan 
oleh Ash-Saghani dalam Majma' Al Bahrain. 


Ibnu Mulki berkata, "Ini hanyalah berita." Kaitannya dengan 
ucapan Aisyah, Al Kirmani berkata, "Ia adalah orang Arab yang 
paling fasih dalilnya, orang yang salah tetaplah salah. Yang dimaksud 


us 


dalam hal itu adalah Aisyah menguatkan sarung di perutnya. S ag 
(kemudian beliau menyetubuhiku) dari akar kata 3 #4 yang artinya 


tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit wanita, yang berarti 
senggama. Yang dimaksud di sini adalah yaitu arti pertama senggama. 
Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i menjadikan hadits ini sebagai 
dalil dan mereka berkata, "Haram menyentuh wanita haid dari pusar 
sampai lutut." Menurut Abu Yusuf, Muhammad dan (sebagian) 
pengikut Asy-Syafi'i bahwa yang haram hanya menyetubuhi saja. 
Dalilnya adalah sabda Nabi SAW sebagai berikut: 


S3 Ve LS Gaal 
“Lakukanlah segala sesuatu kecuali senggama." Hal ini 
sebagaimana diriwayatkan Ath-Thibbi. 


Seakan-akan sabda Nabi SAW ini menjelaskan suatu 
keringanan. Nabi melakukan hal ini bertujuan memberi pendidikan 
kepada umatnya, karena beliau berhati-hati. Karena barangsiapa 
berada di kawasan terlarang maka dikhawatirkan ia akan terjerumus 
ke dalamnya. Demikian dalam Mirgah. 


Hal ini juga dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan Mu'adz 
bin Jabal sebagai berikut: 


5 8 gi. 2, Pan nd Ea Tag ag » ps 2, et” . - Fo 0 : 2... 
dai 3 


12)——————- Syarah Sunan Tirmidzi 


"Saya bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, apa yang 
halal untukku dari istriku ketika ia haid?" Rasul menjawab, 
"Apa (bagian) yang di atas sarungnya, dan menjaga dari hal 
tersebut lebih baik.” (HR. Abu Daud dan lainnya) 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari berkata, "Mayoritas 
ulama salaf, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishak memilih bahwa hal yang 
dilarang dalam bersenang-senang dengan wanita yang haid adalah 
hanya vaginanya saja." Hal ini juga dikatakan oleh Muhammad bin Al 
Hasan dari golongan Hanafiyyah dan dikuatkan oleh Ath-Thahawi, 
dia adalah ulama terkemuka dari golongan Malikiyyah dan salah satu 
dari dua pendapat golongan Asy-Syafi'iyyah. Ibnu Al Mundzir juga 
memilih hal ini. Imam An-Nawawi berkata, "Itu adalah dalil yang 
terkuat untuk hadits Anas. Dalam Shahih Muslim dikatakan: 

AN 3 IS 

"Perbuatlah segala sesuatu kecuali bersetubuh." 

Hadits di permulaan bab ini bisa dipahami sebagai anjuran, 
dengan demikian kita dapat mengkompromikan dua hadits. Ibnu 
Dagig Al Id berkata, "Hadits dalam bab ini tidak menuntut 
dilarangnya sesuatu yang. (ada) dibawah sarung. Dalam hal ini juga 
ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad yang kuat 
dari Ikrimah dari sebagian istri Nabi SAW: 'Bahwa beliau ketika 
menginginkan sesuatu dari (istrinya) yang sedang haid maka beliau 


um 


memakaikan kain ke bagian kemaluan istrinya'. 


Ibnu Hajar berkata dalam Umdah Al Oari : Bagian yang ketiga 
adalah menyentuh di antara pusar dan lutut kecuali kemaluan depan 
dan belakang. Menurut Abu Hanifah ini adalah haram. Ini adalah 
riwayat dari Abu Yusuf, dan arah yang benar menurut pengikut Asy- 
Syafi'i. Pendapat Malik dan sebagian besar ulama, di antaranya: Sa'id 
bin Musayyab, Syuraih, Thawus, Atha', Sulaiman bin Yassar dan 
Oatadah. AA 


Syarah Sunan Tirmidzi ——— 


Menurut Muhammad bin Al Hasan dan Abu Yusuf dalam suatu 
riwayat, "Yang dijauhi hanya bagian yang terdapat darah saja." Orang 
yang memilih pendapat ini adalah Ikrimah, Mujahid, Asy-Sya'bi, An- 
Nakha'i, Hikam, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ahmad, Asbagh, Ishak bin 
Rahawiyah, Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir dan Daud. Ini adalah dalil 
yang paling kuat bagi hadits Annas: 


AS Yi: 3 1 yatel 


“Lakukanlah segala sesuatu kecuali senggama." 


Menurutnya, Nabi menganggap cukup dalam bersenang-senang 
dengan bagian yang ada di atas sarung. Hal ini menunjukan hal yang 
disukai beliau. 


Ucapannya, 2 yaa) Kake Aj Hg di «43 (Dalam bab ini ada 
riwayat lain dari Ummu Salamah dan Maimunah), hadits mereka ini 
diriwayatkan oleh Al Bukhari. 


Ucapannya, 1205 erl3 PA) J Pr «3 (Asy-Syafi'i, Ahmad dan 
Ishak juga mengikuti pendapat tersebut), pendapat yang kuat adalah 
bolehnya bersenang-senang dengan istri yang sedang haid kecuali 


bersetubuh (pada kemaluannya), sebagaimana hadits Anas di atas. 
Waallahu a'lam. 


Cena Sus, 3 CG 
100. Bab: Makan bersama Wanita yang Haid dan Bekas 


Minumannya 


8 o- Jo 3G. 3. 


Wa YG SE ale Hi LSN GA Lp LS 2 MAY 


SIS NI 3 Aa Ih Ty KAS Ken IA gan ee 


(21) Syarah Sn21 Tirmidzi 


at AN Ika JB AKA 3 BI KEP MA Yi SA 6 
Pe NAN 3 at ee maba dan Ga 


La AG 12 MUI 33 2JE 


CN 
G3. 


TAPI Sab MH BAR omah msih 
aan AI ANU GE ai Jai 2 Jas 
Is HAN IG aah UI GEN Mi JB 

Way ye 


133”. Abbas Al Anbari dan Muhammad bin Abdul A'la 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abdurrahman bin Mahdi 
menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih menceritakan 
kepada kami, dari Ala” bin Harits dari Haram bin Muawiyah dari 
pamannya Abdullah bin Sa'd, dia berkata: Saya bertanya kepada Nabi 
Muhammad SAW tentang makan bersama wanita yang haid, maka 
beliau berkata, “Makanlah bersamanya”. 


At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini ada riwayat lain dari 
Aisyah dan Anas." 


Abu Isa berkata, "Hadits Abdullah bin Sa'ad adalah hadits 
hasan gharib, dan ini adalah pendapat ahli hadits pada umumnya, 
mereka tidak melihat adanya hal yang jelek mengenai makan bersama 
wanita yang haid." 


Para ulama berbeda pendapat mengenai air bekas wudhu wanita 
haid, sebagian ada yang memberi keringanan dan sebagian 
memakruhkan bersuci dengan air bekas wudhu wanita haid. 


3 Hadits Shahih. HR. Ibnu Majah (651). Dalam naskah yang lain bukan tertulis 
muwakalah tetapi mu'akalah tetapi yang dimaksud adalah satu, yaitu makan 
bersama. 


Syarah Sunan Tirmidzi IL3j 


Penjelasan Hadits: 
“sll '»C£ (Abbas Al Anbari), yakni Abbas bin Abdul Azhim 


bin Ismail Al Anbari Al Bashri, yaitu Abu Al Fadhl, terpercaya dan 
hafal hadits (Al hafizh) dari pemuka tingkatan kesebelas. Al Bukhari 
meriwayatkan darinya dan ulama yang lain (juga) yang berhubungan 
dengan hal itu. Dia meninggal pada tahun 246 H." 


BEM ME | Kiba) (Muhammad bin Abdul A'la) Ash-Shan'ani 
Al Bashri, terpercaya sebagai ulama tingkatan kesepuluh yang 
meninggal pada tahun 254 H. 

Fri Yaa ui e'# (Haram bin Muawiyah). Al Khajraji berkata, "Dia 
adalah Haram bin Al Hakim bin Khalid Al Anshari Al Ansi, dan ini 
dinilai tsiggah oleh Duhaim." Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani 
berkata perihal Haram bin Al Hakim bin Khalid: ia adalah Haram bin 
Muawiyah." 

Ucapannya, vitag JW (Nabi SAW bersabda: makanlah 
bersamanya) bentuk perintah yang maksudnya makanlah bersamanya. 
Dan ini menunjukkan bolehnya makan bersama wanita haid. 

Ucapannya, «diy ANE 8 SI «95 (Dalam bab ini ada hadits 
lain dari Aisyah dan Anas). Hadits Aisyah adalah: 

or 1 HA 8 9 0 “ - EN 3g 3 an ENG OA 
SAN Io db dai UT, bal GA IS 1 
ASASI LG Hera ad SAN SI Ka aah alas 

9 Sasa Nan 5 an Tana Pa 2 £ 


Aisah berkata: Saya menggigit daging yang bertulang sementara 
saya sedang haid. Kemudian saya memberinya kepada Nabi 
SAW, maka beliau meletakkan mulutnya pada tempat di mana 
saya menggigitnya, saya pun memberinya bekas minum saya, 


Syarah Sunan Tirmidzi 


kemudian beliau meletakkan mulutnya ditempat di mana saya : 
meminumnya'." (HR. Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i) 


Adapun haditsnya Anas sebagai berikut: 
. Pa Opa "ANA DI NN SNN NN an MI TEA Sa BO ra aa 
LI Up da Kala AL BS SI Ol :JU 
HA Wa d3 Aa Jp RT (3 
“Sesungguhnya orang Yahudi, apabila istrinya haid maka ia 
mengusirnya dari rumah, tidak makan dan minum bersamanya 
dan tidak pula menyetubuhinya." (HR.Muslim, Abu Daud dan 
lainnya). 


Rasulullah SAW juga bersabda: 


0, Gal Dia oto 030 DG 30O3 

"Berkumpullah dengan mereka (wanita yang haid) di rumah, 

dan kerjakan semua hal kecuali bersetubuh (pada 

kemaluannya).” 

Ucapannya, Lap “ox PI TA Ha YM udp (Hadits 
Abdullah bin Sa'd adalah hadits hasan gharib) diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Semua perawi mereka ini adalah 
terpercaya. Tetapi At-Tirmidzi menganggapnya hadits gharib karena 
Al Harits meriwayatkannya sendiri dari Al Hakim bin Hazam, dia dari 
pamannya Abdullah bin Sa'ad. 

Asy-Syaukani berkata, "At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur 
periwayatan Ala" bin Al Harits bin Haram dari pamannya Abdullah 
bin Sa'ad, tidak dari jalur periwayatan Ala” bin Al Hakim bin Hazam. 

Ucapannya, Loli ati Uya Y3 Gd pall Jal H6 Jjh 3A3 (Ini 
adalah pendapat ulama pada umumnya, dan mereka tidak melihat hal 
yang jelek mengenai makan bersama wanita yang haid). Fathuddin, 
yakni Ibnu Sayyidinnas berkata dalam Syarh At-Tirmidzi berkata, "Ini 


Syarah Sunan Tirmidzi 


telah disepakati oleh semua manusia." Demikian dinukil oleh 
Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. 


Adapun firman Allah SWT: 

an AM MPN Jt 
"Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di 
waktu haidh." (Os. Al Bagarah (2): 222) maksudnya adalah 


menjahui dari menyetubuhi mereka. 
Ucapannya, 353 kak Sd A3 roh Ja NA 
Uoyygb rab Wax (Mereka berbeda pendapat mengenai air bekas 


wudhu wanita haid, sebagian ada yang memberi keringanan dan 
sebagian memakruhkan bersuci dengan air bekas wudhu wanita haid), 
Pendapat yang kuat mengatakan tidak makruh. Hadits Aisyah di atas 
menunjukkan bahwa ludahnya wanita haid itu suci, sucinya bekas 
makan dan minuman mereka,  Asy-Syaukani berkata, 
"Sepengetahuanku, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kedua hal 


1. 


ini. 


ata PAT 2 1 PG Pas Pe IN Pa 
101. Bab: Hukum Wanita Haid yang Mengambil Sesuatu 
Dari Masjid 


0 


Lo d 0-3 3. ap - Pa San Pa 
Pa La CR! OS Ana Up (Sa — (dam do A4 
. . , - 


SB KE IG JG MAKA 3 LA IP Ca up cab 


Syarah Sunan Tirmidzi 


3 NG Cha Uya aan Ag ng AA la Si Agan 
Bag s LI yeah ol - JG Cupi S 


. . 
Lace 8 


SA 3 Pn Ad 83 J6 


. 


“ 


Ta JL Lenak IE Tanah ima jl JU 


c “ 7 F 0l-a 3. 
Me ea 
Lina jo We ata Yg Of ok 


1345. Outaibah menceritakan kepada kami, Abidah bin Humaid 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Tsabit bin Ubaid, 
dari Oashim bin Muhammad, dia berkata: Aisyah berkata kepadaku: 
Rasulullah SAW berkata kepadaku: “Ambilkan saya tikar kecil dari 
masjid," maka Aisyah berkata, "Tapi saya sedang haid?." Rasul 
menjawab, "Sesungguhnya haidmu bukanlah di tanganmu.” 


: Dia berkata, "Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ibnu Umar dan 
Abu Hurairah." 


Abu Isa berkata, "Hadits Aisyah adalah hadits hasan shahih." 


Ini adalah pendapat ulama pada umumnya, dan kami tidak 
menemukan perbedaan pendapat di antara mereka dalam hal ini. 
Seakan tidak ada kejelekan apabila wanita haid mengambil sesuatu 
dari masjid. 


AT Hadits: 


A3 5: 


Kar aka (Abidah bin Humaid), yaitu yang dikenal dengan 
(sebutan) Hidza” At-Taimi atau Al-Laitsi atau Ad-Dabi adalah orang 


$ Hadits shahih. HR. Muslim (298), An-Nasa'i (271), (382) dan Abu Daud 
(261). 


Pa 


Syarah Sunan Tirmidzi m—————— izj 


yang terpercaya dan ahli tata bahasa Arab. Al Hafizh Ibnu Hajar dan 
Al Khazraji berkata, "Ibnu Sa'd berkata: dia terpercaya ahli nahwu 
dan ahli bahasa, meninggal pada tahun 190 H." 


Tsabit bin Ubaid Al Anshari Al Kufi, yaitu tuannya Yazid bin 
Tsabit. Hal ini dipercaya Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in. 


Ucapannya, adi su (Ambilkan saya tikar kecil). Al 


Khaththabi berkata: Maksudnya adalah sajadah tempat sujud orang 
yang shalat. Dikatakan demikian karena menutupi muka orang yang 
shalat dari tanah. Segolongan jama'ah menjelaskan, tikar ini hanyalah 
seukuran tempat meletakkan muka orang yang shalat dalam sujud. 
Dan telah dijelaskan dalam Sunan Abu Daud dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Ada seekor tikus kemudian aku mengambil sumbu lampu, 
kemudian saya membawanya dan meletakkannya di tikar kecil di 
hadapan Rasulullah SAW. Kemudian aku membakarnya di tempat 
dirham. Dan ini adalah penjelasan tentang tikar kecil yang seukuran 
(tempat) muka dan lebih lebar sedikit. 


Ucapannya, bug d Ca Hiap 3) (Sesungguhnya haidmu 


bukanlah di eneara Artinya, sesungguhnya tanganmu tidaklah 
najis karena ia bukanlah yang haid. Dan dikatakan dalam Syarah As- 
Sunnah, bahwa hadits ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa 
wanita yang haid boleh mengambil sesuatu dari masjid. Adapun orang 
yang bersumpah untuk tidak masuk rumah atau masjid, maka dia tidak 
dianggap melanggar sumpahnya apabila masuk ke masjid, dan tidak 
berdosa bila sebagian tubuhnya masuk ke masjid. 


Ucapannya, 354 Pi 9 pt AP Tn C3 (Dalam bab ini ada 


riwayat lain dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah). Adapun hadits Ibnu 
Umar itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya Rasulullah 
SAW berkata kepada Aisyah: 


Syarah Sunan Tirmidzi 


4 (Pa 


ia “Ja (aa “5 sl AP ama y3 ken SU 
(bai Has 
“Ambilkan saya tikar kecil dari masjid," Aisyah menjawab, 
"Sesungguhnya aku sedang hadats." Maka Nabi berkata, 
"Apakah haidmu di tanganmu?" 
Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id berkata: para periwayat 
(dalam hadits) ini adalah shahih. 


Adapun hadits Abu Hurairah Ta oleh An-Nasa'i 
sebagai berikut: 


UB PN NN Ra 
Bh “3 Z| :J8 var S Jus "ga Pan ena 
333 


Ketika Rasulullah SAW berada di masjid, tiba-tiba beliau 
berkata, "Wahai Aisyah: ambilkan saya baju." Aisyah 
menjawab, "Saya sedang tidak shalat", Maka Rasulullah 
bersabda, "Haidmu bukanlah di tanganmu." Maka dia pun 
mengambilkannya." 


Dalam bab ini juga diriwayatkan dari Anas dan Abu Bakar yang 
disebutkan Al Haitsami dalam Majma' Al Fawa'id. 

Ucapannya, Y ot W5 S US HI ai Jala Ip ag 
dna ya Us Paidi J3 Of (pb (Ini adalah pendapat ulama pada 
umumnya, dan kami tidak menemukan perbedaan pendapat di antara 
mereka dalam hal ini. Seakan tidak ada kejelekan apabila wanita haid 


mengambil sesuatu dari masjid) artinya mengulurkan tangannya 
dengan tanpa masuk ke masjid. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


SULE KAS ae LL 
102. Bab: Makruhnya Bersetubuh dengan Wanita Haid 


Sa BA An aa SE lb AS EA 5 fo 
Ta en TAN na AJ ca Op Si 
Nan Ma Aa Pen 
batur Yup gia us Ay 

Men Oa an ena 
Fe A3 2 Kai gi Kr 

SLB Se ea Ja Date lia Ui 

Ca 29 Jb ph RA Ie Ag 
(lia Bia 

SA AR BS ati SG) DS 5 


“GB. 34 — Ba 


aah aa asa Lia San Lp 9 


Sea See Kena 


Lai ———— —  — — ————— $yarah Sunan Tirmidzi 


135'. Bundar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id dan 
Abdurrahman bin Mahdi dan dari Bahz bin Asad: mereka berkata: 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Tamimah 
Al Hujaimi dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW beliau 
bersabda, "Barangsiapa mendatangi (menyetubuhi) istri yang sedang 
haid atau menyetubuhi kemaluan belakangnya (dubur), atau 
mendatangi dukun, maka ia telah ingkar dengan apa yang telah 
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.” 


Abu Isa berkata, "Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari 
hadits Al Hakim Al Atsram dari Abu Tamimah Al Hujaimi dari Abu 
Hurairah." 


Sesungguhnya aarti hadits ini menurut ulama adalah 
menunjukkan ketegasan. 


Telah diriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda, 
"Barangsiapa menyetubuhi istri yang sedang haid maka hendaklah 
bersedekah satu dinar." 

Seandainya menyetubuhi istri yang sedang haid dinilai kafir 
maka dia tidak akan diperintah mengeluarkan kaffarat (denda). 

Muhammad menganggap sanad hadits ini dha'if. 


Sementara Abu Tamimah Al Hujaimi, namanya adalah Tharif 
bin Mujalid. 


Penjelasan Hadits: 


.. 


344 (Bundar), nama samaran dari Muhammad bin Basyar. 


. 


dara Gi 4 (Yahya bin Sa'id), yaitu Al Oaththan 


1 Al Bukhari menganggap dha'if dari sisi sanadnya, sementara Ahmad Syakir dan 
Al Albani menganggapnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu 
Majah dan lainnya 


Syarah Sunan Tirmidzi m——— La 


"3 » Ye (Bahz bin Asad): yakni Abu Aswad Al Bashri yang 
terpercaya dan meninggal dunia pada setelah tahun 200 H. 
kasa 2 (Abu Tamimah), yakni yang bernama Tharif bin 


Mujalid Al Hujaimi Al Bashri yang terpercaya dan meninggal pada 
tahun 97 H. 


Ucapannya, C2 (Si 54 (barangsiapa yang mendatangi istri 
yang sedang haid), artinya menyetubuhinya, 
Ucapannya, 83 fat f (atau menyetubuhi wanita melalui 


kemaluan belakangnya (dubur|), baik dia dalam keadaan haid atau 
tidak, 


Ucapannya, Kat Pj (atau mendatangi dukun), menurut Al Jazri 


yaitu orang yang memberi kabar tentang keadaan di masa yang akan 
datang dan rahasia-rahasianya. Di Arab memang ada orang seperti ini. 
Di antara mereka ada yang mengira bahwa dia itu pengikut jin dan 
meminta berita-berita darinya. Juga ada yang mengira bahwa dia 
mengetahui lebih dulu sebab suatu perkara yang akan terjadi dari 
ucapan, perbuatan dan keadaan orang yang akan bertanya. Inilah yang 
disebut ahli nujum/tukang tenung/sihir, seperti orang yang mengaku 
mengetahui sesuatu yang hilang dan tempat hilangnya. Hadits ini 
mencakup dukun, tukang tenung/sihir dan ahli nujum. Demikian 
perkataan Al Jazri. Ath-Thibi berkata: "Kata 'Mendatangi' itu adalah 
kata yang umum di antara berkumpul, mengikuti dukun, tukang 
tenung dan ahli nujum." 


Al Oari berkata, "Yang pertama adalah mempercayai (ramalan) 
dukun dengan diberi air atau minyak yang dingin. Atau dikatakan 
bahwa orang yang menyetubuhi wanita haid, dari dubur wanita atau 
mempercayai dukun, maka dia sungguh mengingkari apa yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW." 


(21 Syarah Sunan Tirmidzi 


Ata Para pn Lama & Ji Lau ss S3 (Maka ia telah ingkar 
dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW). 
Hal ini memuat ketegasan (atas hal itu). Demikian dikatakan At- 
Tirmidzi. Menurut suatu pendapat, apabila menyetubuhi wanita itu 
mencari kehalalan dan kebenaran, maka kekufuran itu berdasarkan 
pada zhahirnya hadits. Namun apabila tidak dengan maksud tersebut 
maka ia itu kufur nikmat. 

Ucapannya, bx3! 6 di dat iis tia Ga Ui, (Sesungguhnya 
arti hadits ini menurut ulama adalah menunjukkan ketegasan). 
Kemudian At-Tirmidzi memakai hadits ini dengan mengatakan: telah 
diriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda, 

Maa Bila Cai HA 

"Barangsiapa menyetubuhi istri yang sedang haid maka 

hendaklah ia bersedekah satu dinar." At-Tirmidzi menyebut 

hadits ini berupa hadits mu'allag yang diriwayatkan dengan 
sanad dari Ibnu Abbas dalam bab yang akan datang. 


nG. 3 


Ucapannya, ost! J3 Ca busadi Th Ken Likp). (Muhammad 
menganggap sanad hadits ini dha'if). Adz-Dzahabi dalam Al Mizan 
mengenai pernyataan Al Hakim Al Atsram: Al Bukhari berkata: Kami 
tidak menyetujui hadits Hamad bin Salamah dari Abu Tamimah dari 
Abu Hurairah di atas karena hadits marfu'. 


ab sei 2 


103. Bab: Kaffarat Menyetubuhi Isteri yang Sedang Haid 


- 
5 
0 19 


Na Ta (na 5 s PA Ui Nae ee pe ok —1YT 
T- Ia 35 A Pa 2 or 4 5 8 3 Da 3 o - - - 
Pa Han 4 Gas 18 ya PNP: 
1368. Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Syarik 
mengabarkan kepada kami, dari Khushaif dari Migsam dari Ibnu 
Abbas dari Nabi SAW tentang orang yang menyetubuhi istrinya 
ketika haid, beliau bersabda: "Dia bersedekah setengah dinar." 


Penjelasan Hadits: 
Yizas (Khushaif). yakni Abdurrahman Al Jazri yang dipercaya 


buruk hafalan haditsnya. Demikian dikatakan dalam At-Tagrib. 
Dikatakan dalam Khulasah: Ahmad menganggapnya dha'if, namun 
Ibnu Ma'in dan Abu Zar'ah menilainya terpercaya. Ibnu Adi berkata: 
Apabila dikatakan terpercaya juga tidak apa-apa. 

Ucapannya, 149 Silam ikat :JU (jai 9 ala je En PI 
(tentang orang yang menyetubuhi istrinya ketika haid, beliau 
bersabda, "dia bersedekah setengah dinar".) Diriwayatkan dengan 
redaksi yang berbeda-beda. Sanad hadits ada Syarik bin Abdullah An- 
Nakha'i Al Kufi, orang jujur namun banyak salah hafalan haditsnya 


8 Hadits Shahih. Abu Daud berkata, "bersedekah satu dinar atau setengah dinar, 
demikianlah riwayat yang shahih." Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i (288), Abu 
Daud (264, 2168) dan Ibnu Majah (640). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


sejak menjadi hakim di Kufah. Juga ada Khushaif yang kami ketahui 
hal-ihwal. 


- 
0. 


3 Pa) e 
Ea nga Op eka UT nie PIA SNN 
Ta F4 
: 


DS lg Slaas CAT US DS Il JB cal dk Si Ie Ps 
Lp Daan “aa 3 

TKA 33 gas OI s HI La ma M1 Je 
MPA UP 


320. 3.9? 2 - ”. 0 £ can Pe oban 
"Grmaly ham dya 4) seal Jai jam J3 jay 


ad sd €. 2. sa. al & 0. P0. 2 . “ 2 
IP 1) 39 MIE US Yg 0) Yakin AYU 01 JB 
KARNA Ab Ii Data ia Tema Gang 6 SESI Gl 
” Ta . , . . . . & . 5 P “ 
AI CE AE S3 
137”. Husain bin Huraits menceritakan kepada kami, Fadhl bin 
Musa, dari Abu Hamzah As-Sukkari, dari Abdul Karim, dari Migsam, 
dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, 


"Apabila ada darah merah maka (didenda) satu dinar dan bila ada 
darah kuning maka setengah dinar." 


Abu Isa berkata, "Hadits (tentang) kaffarat/denda menyetubuhi 
wanita haid diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara mauguf dan marfu'. 


? Riwayat yang terpisah ini shahih mauguf menurut Ibnu Abbas. 


Syarah Sunan Tirmidzi mm 


Ini adalah pendapat sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad 
dan Ishak. 


Ibnu Al Mubarak berkata, "Dia (cukup) meminta ampun kepada 
Tuhannya, dan tidak ada kaffarat baginya." 


Diriwayatkan sebagaimana pendapat Ibnu Al Mubarak dari 
sebagian tabi'in, di antaranya: Sa'id bin Jubair dan Ibrahim An- 
Nakha'i bahwa ini adalah pendapat ulama Amshar (penjuru negeri) 
pada umumnya. 


Penjelasan Hadits: 

ak 5 Kai (Al Fadhl bin Musa) As-Sinani yaitu Abu 
Abdullah Al Marwazi yang terpercaya dan terkadang gharib/asing. Pi 
GA 3s (Abu Hamzah As-Sukkari), dikatakan demikian karena ia 
manis ucapannya. Demikian dalam Al Khulasah. 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam At-Tagrib berkata, "Dia terpercaya, 
utama dan termasuk ulama tingkatan ketujuh." 


Abdul Karim bin Malik Al Jazri, yang diberi kinayah/julukan 
Abu Sa'id Al Khudri yang dinisbatkan dengan sebuah desa di 
Yamamah, mantan budak Bani Umayyah, ia adalah terpercaya dan 
sebagai (ulama) abad ke-6. 


Ucapannya, jt3 Kah Gill G3 US Wp “ilaad GAP LS OS 1S 
(Apabila ada darah merah maka fdidendal| satu dinar dan bila ada 
darah kuning maka setengah dinar). Al Mundziri berkata, "Hadits ini 


terjadi 'pemutar-balikan dalam sanad dan matannya, maka 
diriwayatkan sebagai hadits marfu', mauguf, mursal dan mu'dhal. 


Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Dikatakan kepada Syu'bah: 
Sesungguhnya kamu mengetahuinya? dia menjawab: Sesungguhnya 
saya saat itu gila kemudian saya sehat kembali." 


€ Syarah Sunan Tirmidzi 


berdalil dengan hadits-hadits bab ini. Asy-Syaukani dalam Nail Al 
Authar berkata: dalil-dalil yang menunjukkkan bahwa masa nifas 40 
hari itu sangat kuat dan pantas dijadikan pegangan. Maka masa wajib 
bagi wanita yang nifas adalah selama 40 hari kecuali bila ia melihat 
masa suci sebelum itu. 

Ucapannya, Sat IA PAS GI JS AN Koja yudi II) 
“lali 5 Aj 8 «Wp (Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, ia berkata, 
"Bahwa Wanita yang nifas itu meninggalkan shalat lima puluh hari 
apabila tidak melihat masa suci".) berdasarkan manuskrip lama. 
Diriwayatkan dari Atha' bin Abu Rabah dan Sya'bi, selama 60 hari. 
Dan ini adalah pendapat Syafi'i, dan diriwayatkan dari Ismail dan 
Musa Ibnu Ja'far bin Muhammad Shadig, selama 70 hari, mereka 
berkata, karena ini adalah sesuatu yang paling banyak ditemukan. At- 
Tirmidzi berkata, "Saya tidak pernah menemukan pendapat-pendapat 
ini sebagai dalil dari Sunnah. Pendapat yang diunggulkan adalah apa 
yang dikatakan para ahli fikih." 


Own SS JES Pada GG CL 


P 0 - 


106. Bab: Menyetubuhi Beberapa Isteri dengan Satu Kali . 
Mandi 


bai It ag le IA oi ye G3 3p LA LA 
Say Ye Gs de 
Ta Pj La AI 3 “JG 


Syarah Sunan Tirmdi ———— 


dn gas hang das de le 
MA bp Gak pe ain an ATA 


ta ane 


Teo. 4 332502150 Pd 


dg, Pune “JS paka KAA bag SN 


ai Ka Abs Sd K3 


0 3-0 Goo 


As 13 ASI AN) Oi PRA ARP pl , 


“uv 


Bi 0. 023 o. 8... 


ani mm em Hi J6 
£ s all Nang 23 Abs Pi Ss Sh 5 ea s 


Sp 

140”? Bundar Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada 

kami, Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 

kepada kami, dari Ma'mar dari Oatadah dari Anas, sesungguhnya Nabi 
SAW menyetubuhi beberapa istrinya dengan sekali mandi." 


At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abu 
Rafi'." 

Abu Isa berkata, "Hadits Annas adalah hasan shahih, Bahwa 
Nabi SAW menyetubuhi beberapa istrinya dengan sekali mandi." 


Ini adalah pendapat bukan hanya satu ahli hadits, di antara 
mereka adalah: Hasan Al Bashri, yaitu tidak apa-apa dia mengulangi 
(persetubuhan) sebelum ia wudhu. 


2 Hadits shahih. HR. Al Bukhari (268-284), Muslim (309), An-Nasa“i (3198) 
dan juga Ibnu Majah(588). 


LsJ i Syarah Sunan Tirmidzi 


Sungguh Muhammad bin Yusuf telah meriwayatkan hadits ini 
dari Sufyan, kemudian ia berkata, "Dari Abu Urwah, dari Abu 
Khaththab dari Anas. 


Abu Urwah adalah Ma'mar bin Rasyid dan Abu Khaththab 
adalah Oatadah bin Di'amah.. 


Abu Isa berkata, "Sebagian mereka juga ada yang meriwayatkan 
dari Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan dari Abu Urwah, dari Abu 
Khaththab, dan ini adalah salah, namun yang benar dari Abu Urwah. 


Penjelasan Hadits: 
451 yf (Abu Ahmad), nama lengkapnya adalah Muhammad bin 


Abdullah bin Zubair bin Umar bin Dirham Al Anshari Az-Zubairi, 
pemuka orang-orang Kufah, salah seorang penyusun kitab hadits yang 
enam. Ajli berkata, "ia terpercaya yang beraliran Syi'ah." Bundar 
berkata, "Saya sama sekali tidak pernah melihat orang yang lebih 
hafal hadits dari Abu Ahmad." Abu Hatim berkata, "Ia adalah 
penghafal hadits, cerdas dan giat dan ia mempunyai kelemahan, 
meninggal pada tahun 203 H." 


ukk (Sufyan) Ats-Tsauri. | 


px (Ma'mar), yaitu Ibnu Rasyid Al Azdi, Abu Urwah Al Bashri 


berdomisili di Yaman, ia terpercaya dan utama hanya saja dalam 
riwayatnya ada sesuatu dari Tsabit, Al A'masy dan Hisyam bin 
Urwah. Demikian yang terjadi di Bashrah, dan termasuk Ularna 
tingkatan ketujuh. Demikian dikatakan dalam At-Tagrib. 


Ucapannya, 4-15 Gan $ dilas SI 2 jas OS (Sesungguhnya Nabi 
SAW menyetubuhi beberapa istrinya dengan sekali mandi). Artinya 
beliau menyetubuhinya kemudian mandi hanya sekali. Dalam riwayat 


Ahmad dan An-Nasa'i dengan redaksi, "dalam semalam mandi 
sekali." Hadits ini menunjukkan bahwa mandi di antara beberapa 


Syarah Sunan Tirmidzi TER | 


persetubuhan itu tidak wajib. Hal ini sudah disepakati. Ada riwayat 
yang menunjukkan atas baiknya mandi lagi adalah riwayat Abu Daud 
dan An-Nasa'i dari Abu Rafi' 


JS ai sd gi 2 Ob ag la do GA Ol 


Pi 


Ta TE Y 


i 


M Ip GD La JB coda Ale sia Ne 
Jab LI sh aa JG Me 


"Bahwa Nabi SAW pada suatu hari bersetubuh dengan beberapa 
istrinya, beliaupun mandi (junub) disana dan juga yang lainnya, 
Abu Rafi' berkata: saya bertanya, "Wahai Rasulullah mengapa 
Anda tidak mandi sekali saja?" Nabi menjawab, "Ini lebih 
bersih, lebih harum dan lebih suci." 


Apabila dikatakan: paling sedikitnya waktu gilir (karena 
Rasulullah memiliki sembilan istri maka beliau harus membagi waktu 
kunjungannya ke mereka secara bergilir, ed) adalah semalam untuk 
setiap istri, dan bagaimana beliau menyetubuhi semuanya? Jawab: 
mengenai kewajiban jadwal gilir Nabi SAW untuk para istrinya itu 
para ulama berbeda pendapat. Abu Sa'id berkata, "Hal ini tidak wajib 
bagi Nabi, beliaa membagi waktunya secara sama untuk 
memuliakannya." Kebanyakan ulama berpendapat wajib. Sementara 
berkelilingnya Nabi SAW kepada para istrinya jelas dengan kerelaan 
hati para istrinya. 


Ibnu Abdil Barr berkata, "Arti hadits ini adalah nabi melakukan 
hal itu ketika beliau pulang dari bepergian dan lainnya dalam satu 
waktu, tidak ada hari tertentu untuk satu istri, setelah itu baru beliau 
menggilir waktu atas istri-istrinya. Karena istri-istri beliau adalah 
seperti sutera dan perilaku beliau kepada istri-istrinya sangat adil 
dalam memberi giliran dan beliau tidaklah menyetubuhi istri di 
sebagian hari yang lain. 


—————  ——  ————— $yarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, 8 Pi “ ai «85 (dalam bab ini ada riwayat lain 
dari Abu Rafi"), redaksinya telah disebutkan di atas. 

Ucapannya, je ye Cap AS Lang (hadits Anas adalah 
hasan shahih): Diriwayatkan oleh jamaah kecuali imam Al Bukhari, 
demikian dijelaskan dalam Al Muntaga. Dikatakan Asy- Syaukani 


dalam Nail Al Authar, hadits yang diriwayatkan Al Bukhari juga dari 
hadits Oatadah dari Anas dengan redaksi sebagai berikut: 


BN 3 ls IP ai alah alat Ko LA 3 
HAN IE JB HAB AA SA AG JAN 52 Si 


NI 253 ye Aa PER La -JG kalu os 


"Rasulullah SAW menggilir istrinya dalam satu waktu sehari 
semalam dan mereka adalah sebelas." dia berkata kepada Anas bin 
Malik, apakah beliau kuat? Anas berkata: kami pernah bercakap- 
cakap bahwa beliau diberi kekuatan tiga puluh orang. " 


Dalam hadits ini tidak disebutkan beliau mengulang mandi. 

Ucapannya, Y vf syal 2 ie Hai Jai ya JAN - IP hh 
boa of JS 3g of ab (Ini adalah pendapat bukan hanya satu ahli 
hadits: diantara mereka adalah: Hasan Al Bashri, yaitu tidak apa-apa 
dia mengulangi (persetubuhan) sebelum ia wudhu). Hadits bab ini 
menunjukkan bahwa tidak apa-apa mengulang persetubuhan sebelum 
mandi. Adapun masalah mengulang persetubuhan sebelum mandi itu 
akan dijelaskan dalam babnya nanti. 

Ucapannya, Likes 2 Asma s3, 83 (Sungguh Muhammad bin 
Yusuf telah meriwayatkan hadits ini), nama lengkapnya Muhammad 
bin Yusuf bin Wagid bin Utsman Adh-Dhabi, dinilai tsiggah oleh Abu 
Hatim dan An-Nasa'i, Al Bukhari berkata: "ia terbaik dalam 
masanya." Ibnu Adi berkata, "Ia dari Sufyan Ats-Tsauri." Adz- 


Syarah Sunan Tirmidzi mHHHi Hi Hi:-:— 


Dzahabi berkata dalam Al Mizan: ia pengikut Sufyan Ats-Tsauri yang 
paling mulia, terpercaya, utama dan ahli ibadah. 


PU E AT PA Aa 


107. Bab: Orang Junub Bila Hendak Mengulangi Jima' 
Maka Ia Berwudhu Dahulu 


- 
ND - nh - 


II HP LE 3 Lai KAL Sbb CAS AA 
- 2 AP HE oz - 0. SN ai 


ag Lam. ia agar - 2.8 G an Ea - ai £ 
An) Ai CAS Sans d5 at SA AW :JB 
PS SSI dh du 
“ - tu 2 . . # - Pa AG 
EP yA Uya Saran Gl Laga | gura y Ju 
se o 4 . 
BA aa, TB aa 25 NN UN Karkn TN KA Oa Are 
dil al SI Ar Is) NJ6 tali Jet 0 day ob 4 JB 
Pa ARA SEK 
3 ds Ceri 3 ot gi 
PN) “ o : - ed . . 80 8 0 Na ia €. | 
Ian daa Si Sanam sala SS ca 6 aa NA) 23 
. 350 


Oa ep MU j3 


141”, Hannad menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats 
menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal dari Abul 
Mutawwakil dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi SAW, beliau 


13 Hadits shahih. HR. Muslim (308) dan Ibnu Majah (587). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


bersabda, “Apabila salah seorang mendatangi (menyetubuhi) 
isterinya kemudian ia ingin mengulanginya maka hendaklah ia wudhu 
di antara keduanya.” | 


Ia berkata, “Di dalam bab ini terdapat hadits dari Umar.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Abu Sa'id adalah hadits hasan 
Shahih.” 


Itu adalah perkataan (pendapat) Umar bin Khaththab. 


Tidak hanya seorang dari ahli ilmu yang mengatakannya: 
“Apabila seorang laki-laki menggauli isterinya kemudian ia mau 
mengulanginya maka hendaklah ia berwudhu sebelum ia 
mengulanginya." 

Abu Mutawakkil namanya adalah Ali bin Daud. Sementara Abu 
Sa'id Al Khudri namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. 


Penjelasan Hadits: 

J3! —E (Ashim Al Ahwal) yaitu Ashim bin Sulaiman At- 
Tamim, Hata Abu Abdurrahman Al Bashri. Ibnu Ma'in dan Abu 
Zar'ah dan lainnya menilainya. 

JSI gi (Abu Al Mutawakkil) An-Naji, namanya adalah Ali 


bin Daud yang terkenal dengan nama samarannya, terpercaya ulama 
tingkatan ketiga dan meninggal pada tahun 108 H, menurut suatu 
pendapat sebelum itu. 

Ucapannya, tsyp3 Wii Coydi (maka hendaklah ia wudhu di 
antara keduanya) maksudnya 'di antara dua persetubuhan melakukan 
wudhu seperti wudhunya shalat. Sebagian ahli hadits mensinyalir 
dengan wudhu secara bahasa, yang dimaksud adalah membasuh 


kemaluan. Tetapi Ibnu Hibban menolak hal yang diriwayatkan dalam 
hadits ini, kemudian ia berkata, "Maka hendaklah berwudhu seperti 


Syarah Sunan Tirmidzi 


wudhu ketika hendak shalat." Para ulama berbeda pendapat mengenai 
wudhu diantara dua persetubuhan. Abu Yusuf berkata, "wudhu di 
antara keduanya tidak disunahkan." Jumhur ulama berkata, 
"disunahkan." Ibnu Habib Al Maliki berkata, "wajib wudhu, dan 
mereka berdalil dengan hadits dalam bab ini." Jumhur berkata, 
"Perintah berwudhu dalam bab ini berfaidah sunah bukan wajib." Dan 
mereka dalam hal ini berdalil dengan hadits yang diriwayatkan Ath- 
Thahawi dari Aisyah, ia berkata: 


ta Pad - 03- G1 

EV S3 AR el AI AI Ipa OS 
"Nabi SAW menyetubuhiku kemudian ah lagi dan 
tidak berwudhu lebih dahulu." 


Ibnu Khuzaimah berdalil dengan hadits dalam bab ini, bahwa 
perintah wudhu dalam hal ini menunjukkan sunah, kemudian ia 
berkata, "Beliau bergegas untuk mengulang." Perintah dalam hal ini 
menunjukkan sunah. Hadits bab ini berasal dari Abu Yusuf. 

Ucapannya, £ £ gi «83 (Dalam bab ini terdapat hadits dari 
Umar). Asy-Syaukani dalam Nail Al Authar berkata atas hadits Abu 
Sa'id tersebut dengan redaksi: "Dikatakan bahwa Asy-Syafi'i berkata: 
tidaklah ditetapkan hal yang sama." Al Baihagi berkata, "Seakan-akan 
ia tidak bersikap dalam isnad hadits Abu Sa'id dan bersandar pada 
isnad yang Jain. Padahal telah diriwayatkan dari Amru bin Umar 
dengan dua sanad yang dha'if." At-Tirmidzi berkata, "Saya tidak 
bersandar kepada orang yang meriwayatkan hadits mereka." 


3... 330 


Ucapannya, 0 Pe. Uu $ 3 Katun da Gaal Japan #15 (Abu Sa'id 


Al Khudri namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinany ia berbaiat dan 
bersaksi (masuk Islam) di bawah pohon dan termasuk ulama (masa) 
sahabat, meninggal pada tahun 84 H. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, au ar Can dana Ss Suap (Hadits Abu Sa'id 
adalah hadits hasan shahih). diriwayatkan oleh jamaah kecuali Al 
Bukhari. Demikian dijelaskan dalam Al Muntaga. 


Spa Sa Ta TN LAI SITE CL 


108. Bab: Jika Igamah Dikumandangkan dan Salah Satu 
dari Kamu Ingin ke Belakang (Ingin Buang Hajat) maka 
Hendaklah Ia Menunaikan Hajatnya 


ss. 3 H8 - 


oi aa yg Aya 4 hara SAI Sa Bb —1£Y 
ag SG 3 ) cai -JU PM gi SAP Pad jp Wp 
da Job Ia) Hara -JE, cap GUI Ka dahi J3 

7 Or en oo 2 

SEL te Si SA 25) DUA cad Sada 3 

kaga P3 £ 2 Ae Teo K Ana 0 g .. Ng £ 

alel Gala Olayay ar ai) AO GAN "Jb 

ia Ijat Ca SU oi BI AG Can 1 map jl JO 

Ia ep (Ay Oa an Gi SA) ol Gi HL 3 MISA 
Sin Ie Seda aula Bh 

. Io. 9. #£.. IT... KJ . oo PEN ae . 03 ... 

B3 an NO as alun at Naa and at kn K3 
SI gag 


Syarah Sunan Tirmidi 


PN nan or A, 2 8 3 L.. - o', La nd Pa 
bag Ale Ml lee ah Slnol a Al, dp ay 


: PJ 2.8 ig na 25 TG Pak MU Pn Sa Luh - 

K3 Ang GA) AN ca 2 Y YG Senat Ba Jaa 43 9 

S3 AS Ia WB Ana Akal d J3 ONE cdi JAN Ga 
Aka de Bath 

Oa KAP Sk 2 2 23, Tn NP LL. . 0 £ Oa ni 5 

Sd IE ag iba Ol Gal Y lali Jl Gan JU, 
ANE 1 WS AK 


142”, Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, Abu 
Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari 
ayahnya dari Abdullah bin Al Argam berkata: 


“Igamah telah dikumandangkan (diserukan igamah) lalu ia 
memegang tangan seorang laki-laki, kemudian ia menyuruhnya agar 
maju, padahal ia adalah imam kaumnya, sambil berkata: “Saya 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Apabila shalat telah 
didirikan (diserukan igamah) dan salah seorang dari kamu 
mendapatkan (keinginan) ke belakang maka hendaklah mendahulukan 
ke belakang (kamar kecil).” 


Ia berkata: “Di dalam bab ini terdapat hadits dari Aisyah, dari 
Abu Hurairah, Tsauban, dan Abu Umamah.” 


Abu Isa berkata: “Hadits Abdullah bin Al Argam adalah hadits 
hasan shahih.” 


4 Hadits shahih. HR. Abu Daud(88) dan Ibnu Majah (616). 


———— —————————— $yarah Sunan Tirmidzi 


Demikianlah Malik bin Anas, Yahya bin Sa'id Al Oaththan dan 
tidak hanya seorang dari para hafizh yang meriwayatkan dari Hisyam 
bin Urwah dari ayahnya dari Abdullah bin Al Argam. 


Wuhaib dan lainnya meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari 
ayahnya dari seorang laki-laki dari Abdullah Al Argam. 


Itu adalah pendapat beberapa sahabat Nabi SAW dan tabi'in. 


Dan inilah pendapat Ahmad dan Ishak, keduanya berkata: 
“Janganlah berdiri untuk shalat sedangkan ia mendapatkan sesuatu 
yang berupa ingin buang hajat besar dan kecil.” Dan keduanya 
berkata: “Jika ia masuk dalam shalat dan ia mendapatkan sesuatu 
daripadanya, maka janganlah ia berpaling selama hal itu tidak 
menyibukkannya.” | 


Sebagian ahli ilmu berkata: “Tidak mengapa ia shalat dalam 
keadaan ingin buang hajat besar dan kecil selama hal itu tidak 
menyibukkannya dari Shalat." 


Penjelasan : 

Ucapannya, IX cad (Igamah telah dikumandangkan 
Idiserukan igamah|), maksudnya ucapan Urwah. s0 (lalu ia 
memegang) dia adalah Abdullah bin Al Argam. kana (kemudian ia 


menyuruhnya agar maju) artinya ia menarik seseorang untuk menjadi 
imam. an 

Hadi &S 3g 3x35 (dan salah seorang dari kamu merasa ingin ke 
belakang), dalam riwayat Asy-Syafi'i: seseorang apabila ingin buang 
air besar maka hendaknya mendahulukan buang air besar dan boleh 
meninggalkan shalat jama'ah sebab udzur ini. Dalam riwayat Malik, 
"Apabila seseorang ingin buang air besar maka hendaknya ia 
mendahulukan buang air besar sebelum shalat." 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, Zul s3 0683 aga Pir Ie “ sd «33 (Di dalam 
bab ini terdapat hadits dari Aisyah, dari Abu Hurairah, Tsauban, dan 
Abu Umamah) Adapun haditsnya Aisyah diriwayatkan oleh Muslim, 


ia berkata: 


0A. 3 9 


batu da - 2 - Nat AB st Aa # y . 
Basa ko Y 1IaA peng AS eko Jay naa 
ES A3 YA V3 pall 


"Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah shalat di | 
hadapan makanan dan ketika ia menahan buang air besar dan 
kencing." 


Haditsnya Abu Hurairah sebagai berikut: 
"Maka saya tidak berdiri untuk shalat." 


Haditsnya Tsauban diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu 
Daud sebagai berikut: 


La ag Pee, Da Ng nd 
"Janganlah shalat ketika ia menahan (buang air besar/kecil) 
sehingga menghilangkannya." 


Adapun haditsnya Abu Umamah diriwayatkan imam Ahmad 

dan berupa hadits marfu' sebagai berikut: 
“ - Pn ae 2 5 2 3 
BA Mali AS 


4 2... 
ce Y 


"Janganlah seseorang melakukan shalat ketika ia menahan 
(buang air besar atau kecil)." 


Ibnu Majah juga meriwayatkannya, di dalamnya terdapat As- 
Safar bin Nusair dan ia dha'if. Ibnu Hibban menilainya tsiggah. 
Demikian dijelaskan dalam Majma' Al Fawa'id. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, Cup Lyn Lada PI an PN Wr Ara (hadits 
Abdullah bin Al Argam adalah hadits hasan shahih), demikian yang 


diriwayatkan oleh Malik, Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan 
yang sama. 


Ucapannya, 4-5 pg obi bana P3 Pa Kn ap MU lia 
budi c (Demikianlah Malik bin Anas, Yahya bin Sa'id Al Oaththan 


dan tidak hanya seorang dari para hafizh), seperti Zuhair bin 
Muawiyah, Sufyan bin Uyainah, Hafsh bin Giyats dan lainnya. 


- 
03 


ai BU K Ga Bj eta (£ (dari Hisyam bin 
Urwah dari ayahnya dari Abdullah bin Al Argam), dan mereka tidak 
menambah seseorang di antara Urwah dan Abdullah bin Al Argam. 

833 (23 Sy53 (Wuhaib dan lainnya meriwayatkan) seperti 
Anas bin Iyad, Syu'aib bin Ishak. 

SN EP In RP dyp Yi Maa 1& (Dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari seseorang, dari Abdullah bin Al Argam), 
mereka menambahkan seseorang di antara Urwah dan Abdullah bin 
Al Argam. Abdurrazak meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dari Ayyub 
bin Musa dari Hisyam dari Urwah, ia berkata: kami keluar/pergi haji 
dan umrah bersama Abdullah bin Al Argam Az-Zuhri kemudian ia 
melaksanakan shalat kemudian berkata, "Shalatlah kalian" lalu ia pun 
pergi untuk buang air besar. Ketika kembali ia berkata, 
"Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila shalat telah 
didirikan dan seseorang di antara kalian ingin buang air besar maka 


,u 


hendaknya mendahulukan buang air besar'. 


Sanad ini menjelaskan bahwa riwayat Malik dan pengikutnya 
muttasil karena jelas seakan Urwah mendengarnya dari Abdullah bin 
Al Argam, Ibnu Juraij serta Ayyub terpercaya dan penghafal hadits 
semua. Demikian Az-Zargani meriwayatkan dari Ibnu Abdil Barr. 


Syarah Sunan Tirmidzi m——————— Lai 


Da RuK 


109. Bab: Berwudhu Karena Menginjak Tempat yang Kotor 


 - 


HA PN MIL Si AB A5) AN ES tr 
BP YA AN du Pa 
2 asa gp dia Dan Bi 
Ja Ang dai ln Ie An Ko A1 Ij JB “3 


gn... 


SIS -JU aga gi BAE Pp AD 3 JG 
PA ip BY ea daa Jo 

Kab  SLAB lali Jala any ye JS pie Al JG 
OS AW gai JS le Lag VE jadi MD Ie RI 
AAU Jasa 5 

UU 5g Ong ka SE DLP 3) ima yA Ju 


. — ga 0 . 3 0 o 
Ma aa ah POAb gi KP yi 
Ta Pp Ip LN Kei 

AA BATIN Sp IA Hp 
An 0. 


adas IP SP PIR ANA A3 


TA 


. 


IIA: Taka 


- Syarah Sunan Tirmidzi 


1435, Abu Raja” Gutaibah menceritakan kepada kami, Malik 
bin Anas menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Umarah, 
dari Muhammad bin Ibrahim dari Ummu walad milik Abdurrahman 
bin Auf berkata, “Saya pernah berkata pada Ummu Salamah, 
“Sesungguhnya saya adalah seorang wanita yang memperpanjang 
ujung kainku, dan saya berjalan ditempat yang kotor.' Lalu Ummu 
Salamah berkata, “Rasulullah SAW bersabda bahwa hal itu disucikan 
oleh sesuatu yang sesudahnya.” 


Ia berkata, “Di dalam bab ini terdapat hadits Abdullah bin 
Mas'ud, dia berkata, “Kami bersama Rasulullah SAW tidak wudhu 
karena tempat (kotor) yang diinjak.” 


Abu Isa berkata, “Pendapat itu tidak hanya dikatakan oleh 
seorang dari ahli ilmu, mereka berkata, “Apabila seseorang menginjak 
tempat yang kotor maka tidak wajib untuk mencuci telapak kaki 
kecuali tempat yang diinjak itu basah maka ia harus mencuci bagian 
yang terkena basah.” 


Abu Isa berkata, “Abdullah Al Mubarak meriwayatkan hadits 
ini dari Malik bin Anas dari Muhammad bin Umarah dari Muhammad 
bin Ibrahim dari Ummu Walad milik Hud bin Abdur Rahman bin Auf 
dari Ummu Salamah.” 


Itu adalah lemah. Karena Abdur Rahman mempunyai anak laki- 
laki yang bernama Hud. Namun dia hanyalah Ummu Walad, milik 
Ibrahim bin Abdur Rahman bin Auf dari Ummu Salamah. Inilah yang 
benar. 


Penjelasan Hadits: 


3)le£ 4 sera (Muhammad bin Umarah) bin Hazm Al Madani 


dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Juga meriwayatkan darinya 


5 Hadits shahih. HR. Abu Daud (204) dan Ibnu Majah (531). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


yaitu Malik dan Ibnu Idris, Ibnu Ma'in menilainya. Demikian 
dijelaskan dalam Al Khulasah. Dikatakan dalam At-Tagrib, dia orang 
yang jujur namun sering salah. 


Bi (7 ssm2 (Muhammad bin Ibrahim) bin Harits bin Khalid 
bin Shakhr At-Taimi Al Madani. Ibnu Ma'in dan Annas menilainya 


tsiggah. Demikian dalam kitan Al Khulasah. Dikatakan dalam At- 
Tagrib, "Terpercaya dan mempunyai banyak keluarga." 


BE PP AN Ap ai (dari Ummu walad milik Abdur Rahman 
bin Auf), dalam riwayat Malik dalam Al Muwaththa' dan Abu Daud 
dari ibu anaknya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. 


Az-Zargani berkata, "Nama dia adalah Hamidah seorang tabi'in 
yang masih kecil dan diterima periwayatannya." Al Hafizh Ibnu Hajar 
dalam At-Tagrib berkata, "Hamidah itu dari Ummu Salamah. Menurut 
suatu pendapat, ia adalah ibu anaknya Ibrahim bin Auf." 


Ucapannya, il oli S (ditempat yang kotor) maksudnya 
tempat bernajis. | 

Ucapannya, 5 selai (mensucikannya), ujung kain, setelah tempat 
yang kena najis itu hilang kotorannya. 


Al Khathabi berkata, "Imam Asy-Syafi'i berkata: yaitu bagian 
yang ditarik oleh bagian yang kering dalam pakaian, tetapi bila ia 
ditarik atas bagian yang basah maka hal itu tidak bisa suci kecuali 
dengan dibasuh." Imam Ahmad berkata, "Bukan maksudnya apabila 
ujung kain terkena kencing kemudian terseret di atas tanah, maka ia 
menjual suci, tetapi maksudnya adalah terseret diatas tanah kemudian 
kena kotoran lalu terseret di tempat yang suci." 


' Dalam riwayatnya, Imam Malik berkata, "Sesungguhnya tanah 
itu akan mensucikan bagian yang lain, sesungguhnya kotoran itu akan 
mengenai tanah kemudian tanah yang kering dan suci akan 
mengenainya, jadi, bagian yang suci akan mensucikan bagian yang 


Dj Syarah Sunan Tirmidzi 


kotor. Adapun najis seperti air kencing dan lainnya apabila mengenai 
pakaian atau tubuh, maka yang demikian itu tidak bisa suci kecuali 
dengan dibasuh." At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah kesepakatan umat 
Islam." Az-Zargani berkata, "Sebagian ulama memilih menyamakan 
kotoran yang disinggung dalam hadits ini dengan najis meskipun 
basah. Mereka berkata: Tanah yang suci akan mensucikannya, karena 
ujung kain wanita itu seperti alas kaki dan sandal bagi laki-laki. Hal 
ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, 


AA bata Op aan PP Da aa ua a6 Yon 5 0, 
Jas Ka ml an Jall Up Ammu Jap UI de) L #3 
| 1 or... 2 2 Lo .. or ta 8 

Kas Usang abu P3 1d Ale AI eko 

"Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya 
kami ingin ke masjid, kami berjalan ditempat yang berinjak 
najis.” Rasulullah SAW menjawab, Tanah itu akan mensucikan 


, 


sebagian yang lainnya'. 


Tetapi hadits ini dha'if, sebagaimana dikatakan Al Baihagi dan 
lainnya. 


Syaikh Waliyullah Al Muhaddits Ad-Dahlawi kaitannya dengan 
hadits Ummu Salamah dalam Syarah Al Muwaththa” berkata, 
"Apabila ujung sarung itu kena najis di jalan kemudian lewat pada 
tempat yang lain, tanah di jalan dan debu bercampur najis yang 
mengenai itu kering maka itu menjadi suci sebab taburan dan gosokan 
tanah itu. Hal ini menurut syara' dimaafkan karena menghindarinya 
adalah suatu kesulitan. 


Sebagaimana membasuh anggota badan dan pakaian dari darah 
luka itu dimaafkan menurut pendapat golongan Maliki begitu juga 
najis yang basah yang mengenai alas kaki akan hilang dengan digaruk 
atau digosok. Menurut golongan Hanafi dan Maliki hal itu dimaafkan 
karena sulit menjaganya. 


Syarah Sunan Tirmidzi ————  —— Lal 


Sebagaimana air di jalan yang tergenang meskipun kejatuhan 
najis menurut golongan Maliki juga dimaafkan. Dan kami tidak 
menemukan perbedaan antara pakaian yang kena darah dengan 
pakaian yang terkena air tergenang, dan antara ujung sarung yang 
kena najis yang basah kemudian tercampur dengan debu dan tanah di 
jalan kemudian kena percikan najis atau hilang sebab digosok. 
Hukumnya hal ini adalah sama. 


Al Baghawi berkata, "Sesungguhnya hadits tentang najis kering 
yang mengenai pakaian terdapat persamaan dalam hukumnya, karena 
najis pada ujung sarung ketika berjalan di tempat yang kotor itu pada 
umumnya basah. Menghilangkan najis yang nyata wujudnya secara 
pasti dan secara umum itu hal yang biasa. Adapun tanah jalanan yang 
kena najis akan disucikan oleh bagian lainnya. Karena keadaan hal itu 
dimaafkan atau tidak apa-apa. 


Perihal wudhu di tempat pijakan kaki, Imam Muhammad 
berkata, "Hal itu tidak apa-apa selama kotoran yang menempel 
diujung sarung itu tidak lebih dari ukuran dirham yang besar. Apabila 
melebihi dirham yang besar maka ia tidak boleh shalat dengan sarung 
itu sehingga membasuhnya." Ini adalah pendapat Abu Hanifah. 


At-Tirmidzi berkata, "Pendapat yang paling dekat dengan 
pandapatku adalah pendapat Syaikh Waliyullah Ad-Dahlawi. Hadits 
dalam bab ini diriwayatkan oleh imam Malik dalam Al Muwaththa'", 
imam Ahmad, Ad-Darimi, Abu Daud dan Al Mundziri. Imam Asy- 
Syafi'i dan Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkannya, dalam bab ini 
diriwayatkan dari seorang perempuan dari bani Abd Al yan 
sebagai berikut: : 


na GO IC ba 
dab gn bia Sip Ang “mall JUS LG SU BI 
og Old 1JU el 


.. 2? .. 


12) ——————— Syarah Sunan Tirmidzi 


Adapun kerancuan matannya yaitu riwayat, "satu dinar atau 
setengah dinar" itu diragukan. Juga diriwayatkan "Bersedekah satu 
dinar dan apabila tidak menemukan maka setengah dinar". 
Diriwayatkan juga, "Apabila ada darah merah maka satu dinar dan 
apabila darah kuning maka setengah dinar." Dalam riwayat lain, 
"Apabila darahnya muda/lemah maka bersedekah satu dinar dan 
apabila darahnya kuning maka setengah dinar." Al Hafizh Ibnu Hajar 
dalam At-Talkhis berkata, "Pemutar-balikan dalam sanad dan matan 
hadits ini adalah banyak." 


Saya katakan, "Tidak ada keraguan bahwa dalam sanad dan 
matan hadits ini ada banyak perbedaan pendapat, tetapi baik 
perbedaan yang sedikit atau yang banyak tidak menyebabkan 
kerancuan yang tercela dalam shahihnya hadits ini. Tetapi disyaratkan 
membuat sama atas perbedaan ini. Ketika suatu riwayat dari beberapa 
riwayat yang berbeda dikuatkan menjadi shahih maka riwayat ini 
tetap berlangsung dan tidak mencela riwayat lain yang dilemahkan." 


Ini adalah riwayat Abdul Hamid dari Migsam dari Ibnu Abbas 
dengan redaksi: maka bersedekah dengan satu atau setengah dinar 
adalah shahih/benar dan kuat. Semua riwayatnya dikeluarkan mereka 
dalam shahih kecuali Migsam yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, 
maka Al Bukhari menyendiri dalam meriwayatkan. Tetapi satu hadits 
yang diriwayatkannya dianggap shahih oleh Al Hakim dan Ibnu 
Dagig Al Id seraya berkata: Sungguh sangat baik hadits Abdul Hamid 
dari Migsam dari Ibnu Abbas. | 


Dikatakan: "kamu pergi kepadanya?" maka ia menjawab: "Ya." 
Riwayat Abdul Hamid ini tidak diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan 
diriwayatkan oleh Abu Daud, ia berkata: Musaddad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, dari Syu'bah dia berkata: Hikam 
menceritakan kepadaku dari Abdul Hamid bin Abdurrahman dari 
Migsam dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW, perihal orang 


Syarah Sunan Tirmidzi 


yang menyetubuhi istrinya ketika haid. Maka nabi bersabda, "Dia 
bersedekah dengan satu atau setengah dinar." 


Abu Daud berkata: Inilah riwayat yang shahih/benar- satu atau 
setengah dinar. Syu'bah tidak menganggap ini hadits marfu'. Riwayat 
Abdul Hamid ini adalah shahih/benar dan kuat. Adapun riwayat yang 
lain adalah dha'if dan tidak bisa menandingi riwayat Abdul Hamid ini 
yang tidak mencela riwayat-riwayat yang lemah ini. 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam At-Talkhis berkata: Sunguh Ibnu 
Oaththan ingkar terhadap pendapat yang menganggap shahih hadits 
ini. Ibnu Dagig mengakui kebenaran Ibnu Oaththan dan dikuatkan 
dalam Al Imam atas kebenaran ini. Betapa banyaknya hadits yang 
dijadikan dalil terdapat banyak perbedaan pendapat dari apa yang ada 
dalam hadits ini, seperti hadits tentang sumur yang jernih dan (ukuran) 
dua kulah dan lain-lain. 


Dalam hal ini Imam An-Nawawi tidak menjawab bantahannya 
dalam syarah Muhadzdzab, Tangihul Oaul dan Al Khulasah bahwa 
semua imam (hadits) berselisih tentang Al Hakim dalam 
shahih/kebenarannya. Yang benar dan mereka sepakat bahwa ia itu 
dha'if. Dalam hal ini Ibnu Shilah juga mengikutinya. 


Kesimpulannya bahwa riwayat Abdul Hamid adalah shahih 
tetapi ada perbedaan pendapat dalam marfu'nya. Syu'bah terkadang 
menganggapnaya marfu' dan di kesempatan lain menganggapnya 
mauguf. Al Hafizh Ibnu hajar setelah memarfu'kan riwayat ini dalam 
Bulugh Al Maram berkata: Al Hakim dan Ibnu Oaththan menganggap 
riwayat ini shahih tetapi mauguf. 


Asy-Syaukani dalam Nail Al Authar berkata, "Menjawab 
bantahan atas perbedaan pendapat dalam marfu' dan mauguf-nya 
riwayat hadits ini, maka Yahya bin Sa'id, Muhammad bin Ja'far dan 
Ibnu Abu Abdi menilai marfu' riwayatnya dari Syu'bah, begitu juga 
Wahab bin Jarir, Sa'id bin Amir, Nadhr bin Syamil dan Abdul Wahab 
bin Atha Al Khafaf. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ibnu Sayyidinnas berkata, "Orang yang me-marfu'-kan riwayat 
Syu'bah itu lebih mulia, banyak dan lebih hafal hadits daripada orang 
yang memaugufkannya. Adapun pendapat Syu'bah yang disandarkan 
oleh Hikam dan di anggap mauguf di lain kali. Ia memberi khabar 
tentang marfu' dan maugufnya. Bila dianggap sama maka mereka 
menganggapnya marfu' serta mauguf dan tidak ada yang tercela dalam 
hal itu." 


Abu Bakar Al Khatib berkata, "Perbedaan dua riwayat ini dalam 
marfu' itu tidak meninggalkan adanya dha'if. Ini adalah pendapat ahli 
ushul hadits, karena salah satu dua riwayat ini tidak mendustakan 
riwayat yang lain. Mengambil marfu'nya riwayat berarti mengambil 
tambahan dan ini wajib diterima." 

Ueapannya, 1D Gal AA Da 3 pb YAN ai S3 35 
Ae 3S V3 1) kia 3 5s! (Ini adalah pendapat sebagian ulama, di 
antaranya Imam Kliriad dan Ishak. Ibnu Al Mubarak berkata, "Dia 
meminta (cukup) ampun kepada Tuhannya, dan tidak ada kaffarat 
baginya"). 

Al Hafizh Ibnu Abdil Barr berkata, "Dalilnya orang yang tidak 
mewajibkan kaffarat itu karena kerancuan hadits ini. Dan hukum asal 
itu adalah tidak ada kewajiban. Maka tidak wajib menetapkan sesuatu 
untuk orang miskin dan lainnya kecuali dengan dalil yang tidak 


ditolak dan tidak dicela. Yang demikian itu tidak ada dalam masalah 
ini. Demikian dijelaskan dalam Talkhis. 


Al Khathabi dalam Al Ma'allim berkata, "Tidak hanya satu 
ulama yang mewajibkan kaffarat. Di antara mereka adalah: Oatadah, 
Ahmad bin Hanbal, Ishak dan Asy-Syafi'i dalam gaul gadim. 
Kemudian dalam gaul jadid ia berkata: "Tidak ada suatu (kaffarat) 


"" 


baginya'. 


Saya katakan: Dia tidak ingkar Sea dalam hal ini ada 
kaffarat karena ini adalah persetubuhan yang terlarang seperti 


Syarah Sunan Tirmidzi 121 


bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadhan. Sebagian besar ulama 
berpendapat tidak ada suatu kaffarat baginya, dia cukup memohon 
ampun kepada Allah SWT. Dan mereka menduga bahwa hadits ini 
adalah hadits mursal atau mauguf pada Ibnu Abbas. Dan tidak sah 
dianggap hadits muttasil marfu'. 


Kewajiban ini selesai apabila ada dalil yang datang kemudian. 
Ibnu Abbas berkata, "Apabila persetubuhan itu pada waktu darah 
masih (keluar) maka ia bersedekah satu dinar, dan apabila diakhirnya 
maka bersedekah setengah dinar." Oatadah berkata, "Satu dinar untuk 
wanita yang sedang haid dan setengah dinar apabila bersetubuh 
sebelum mandi." Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Dia boleh 
memilih satu atau setengah dinar." 


Saya berpendapat, Ibnu Abbas, Hasan Bashri, Sa'id bin Jubair 
dan Auza'i memilih wajibnya kaffarat bagi orang yang bersetubuh 
ketika istrinya dalam keadaan haid. Mereka berbeda pendapat perihal 
kaffarat, Al Hasan dan Sa'id berkata, "Yaitu memerdekakan 
budak/hamba sahaya." Yang lain berkata, "Satu atau setengah dinar." 


Mengenai perbedaan pendapat di antara mereka dalam keadaan 
yang mewajibkan satu atau setengah dinar itu berdasarkan perbedaan 
riwayat. Demikian dalam Nail Al Authar. 


Ucapannya, 6 Sa dis “G3 yah LP SIRI GA JP Pd 633 2) 
AI 13!) me (Diriwayatkan sebagaimana pendapat Ibnu Al 
Mubarak dari sebagian tabi'in, di antaranya: Sa'id bin Jubair dan 
Ibrahim An-Nakha'i). Sepertinya Said bin Jubair dalam masalah ini 
mempunyai dua pendapat. Di antara mereka yaitu: Atha', Ibnu Abu 
Malikah, Sya'bi, Makhul, Az-Zuhri, Rabi'ah, Hammad bin Abu 
Sulaiman, Ayyub Asy-Syukhtiyani, Sufyan Ats-Tsauri, Laits bin Sa'd, 
Imam Malik dan Abu Hanifah. Ini adalah yang paling shahih menurut 
Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. 


|)—————— Syarah Swan Tirmidzi 


Di antara dua riwayat. Sebagian besar ulama salaf berkata, 
"Sesungguhnya tidak ada kaffarat baginya tetapi beristigfar/memohon 
ampun kepada Allah SWT dan bertobat." Dan mereka memberi 
jawaban tentang hadits mengenai celaan, Mereka berkata, "Hukum 
asal adalah bebas dari tanggungan dan tidak berpindah kecuali ada 
dalil." 


Asy-Syaukani berkata, "Sungguh saya telah tahu adanya riwayat 
yang pertama itu dari hadits bab ini. Dan kembali kepadanya itu 
wajib. Saya juga tahu atas sesuatu yang terdahulu yang baik untuk 
dijadikan dalil dan hilangnya cacat-cacat yang ada." | 


Saya katakan: Di antara cacat-cacat itu adalah cacat dalam 
perbedaan pendapat mengenai marfu' dan maugufnya hadits diatas. 
Dan saya tahu bahwa pendapat Abdur Rahman bin Mahdi itu 
menguatkan atas maugufnya hadits dan Al Baihagi menjelaskan dalam 
riwayatnya bahwa Syu'bah itu mengembalikan atas marfu'nya hadits. 


SA KAS FC 


104. Bab: Membasuh Darah Haid pada Pakaian 


ji ea Up HE Ip WR EA CAB ad GA CAS AIA 
AA Ad NP OA oh Tabu 5P GA 
Jus kaan aa db Amel Para Si Io 


ag 


2 : Pan Pe an Ne TATO 


£ . 


22. 


Gaon 


Leak ed PA Ae AN Ih :JG 


Syarah Sunan Tirmidzi 


” s5 0 LA ba 2 - - £ 
Hima Tayan GI Jane D elaul Lada Hg pl JU 


| te, 
Ia IS SA OKU 3 di Jati S3) 
PAI 


.. 


- 


. CJ 


, Sa AAA TA Tae SARA ON KAK Geras An 
AB Ceda! Gaia pa OLS IS) Soe Ga li Ja Yani / Ju 


AB ya 2 ot sj Ietaani JE) Lal SI 3 oto Aku 
a0 »- ? OM Ta Sa Ce. 2.698 
SE 03 S0 Oil Jp ja 2NAAI SI AA 


2 . Bi er (1 ea . 3 . 0.0 o £ oa or 

ol, SIEYI Ae DP) naa Uya lali Jai LAN nya dj 

i : | Tn 2 naa £3 3 Na 02 ea Pena Ha 5 
"ag Ka Saki A9 YAI JAS Oya FT OS 


- 9 0 Lo La YEON NN NA UN or - 38, aa 
BA 33 ya Sih OS 019 JAS Ale La KAI JB) 
D3 3 513 
138'9. Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin 
Uyainah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari 
Fatimah binti Al Mundzir, dari Asma binti Abu Bakar: Bahwa ada 
seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW tentang pakaiannya 
yang kena darah haid. Maka Nabi menjawab, "Garuk-garuklah, 
kemudian gosoklah dengan air dan kemudian siramlah dan shalatlah 
dengan itu." 


At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abu 
Hurairah dan Ummu Oais binti Mihshan." 


10 Hadits shahih. HR. Al Bukhari (227,307), Muslim (291), Ibnu Majah (629), 
An-Nasa'i (292) dan Abu Daud (361,362) 


——— ———————————— $yarah Sunan Tirmidzi 


Abu Isa berkata, "Hadits Asma” mengenai menyiram air itu 
hadits hasan shahih." 


Para ulama berbeda pendapat mengenai darah pada pakaian, 
kemudian shalat dengan pakaian itu sebelum dibasuh/dicuci. 


Sebagaian Ahli ilmu dari kalangan tabi'in berkata, "Apabila 
darah itu seukuran dirham dan tidak mencucinya, lalu shalat 
dengannya maka ia harus mengulangi shalatnya." 


Sebagian mereka berkata, "Apabila darah itu lebih dari ukuran 
dirham maka ia harus mengulangi shalat." Ini adalah pendapat Sufyan 
Ats-Tsauri dan Ibnu Al Mubarak. 


Sebagian ulama dari golongan tabi'in dan lainnya tidak 
mewajibkan mengulangi shalat meskipun ukurannya lebih dari 
dirham. Demikian pendapat Imam Ahmad dan Ishak. 

Asy-Syafi'i berkata, "Wajib baginya membasuh (pakaian) 
meskipun (darah) itu lebih sedikit dari ukuran dirham." Beliau 
menegaskan hal ini. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, Kadi c (dari darah haid), garuklah, maksudnya 
untuk meisilaA skali ikeberalaat darah itu. 

Ucapannya, aa (Garuk-garuklah) yaitu menggosok tempat 


darah dengan pucuk jari dan kuku bersama air supaya suci dan apa 
yang ada di pakaian menjadi hilang. 


- ' 


Ucapannya, su ke "Kemudian gosoklah dengan air." 
yakni dengan air. 

Ucapannya, yjabu Ci yad Ag 3 Pl) Ka ni «d3 "Dalam bab 
ini ada riwayat lih “dari Abu Hurairah dan Ummu Oais binti 
Mihshan." 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Adapun hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Daud, An- 
Nasa'i dan Ibnu Majah. Sementara hadits Ummu GOais diriwayatkan 
oleh Abu Daud. 


Ucapannya, ge yag tap ai Jab & slaal Sudp (Hadits 
Asma” mengenai menyiram air itu hadits hasan shahih), diriwayatkan 
oleh Al Bukhari-Muslim dan lainnya. 


Ucapannya, #8 eny! Jain PAI OS 15) Gonta ea Jai Har Ju 
Silat SET ad Ko3 Udi. (Sebagian Ahli ilmu dari kalangan tabi'in 
berkata, "Apabila darah itu seukuran dirham dan tidak membasuh 
mencucinya dan shalat dengannya maka ia harus mengulangi 
shalatnya") Dijelaskan oleh Ad-Daraguthni dalam Sunannya dari 
Rauh bin Ghuthaif, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: 


CA Sya ANA Ya BA 3 
"Shalat harus diulang apabila (dalam pakaian 'tu) dda darah 
seukuran dirham." 


Dalam redaksi lain "Jika ada darah seukuran dirham pada 
pakaian, maka pakaian itu harus dicuci, dan shalat harus diulangi." 
Al Bukhari berkata, "Hadits ini adalah batil dan dinyatakan sebagai 
hadits munkar." Ibnu Hiban berkata: Ini adalah jelas hadits maudhu', 
Rasulullah SAW tidak pernah berkata demikian. Tetapi penduduk 
Kufah berkata lain, Rauh bin Ghuthaif itu meriwayatkan hadits 
maudhu' yang tidak terpercaya/kredibel. Demikian. Ibnu Jauzi 
menyebutkan dalam Al Maudhu 'at. Dia juga menyebutkan dari hadits 
Nuh bin Abu Maryam dari Yazid Al Hasyimi dari Abu Salamah dari 
Abu Hurairah berupa hadits marfu' yang serupa, dan lebih keras dalam 
Nuh bin Abu Maryam. Demikian dalam Takhrij Az-Zaila'i. 


——————  — ———— $yarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, 183 Shali SET paid KE Ha ST AA OS 1 segaki Ju 
IYA gih 333 OK J'$ (Sebagian mereka berkata, "Apabila darah 
itu lebih dari ukuran dirham maka ia harus mengulangi shalat." Ini 
adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Al Mubarak.) Ini adalah 
pendapat golongan Hanafiyyah. Dalam Hidayah dikatakan ukuran 
dirham dan najis mughallazhah yang lebih kecil dari itu, seperti darah, 
air kencing, khamer, kotoran ayam dan air kencing himar itu boleh 
untuk shalat, tetapi apabila lebih (besar) maka tidak boleh. 


Dia berkata kepada kami, "Sesungguhnya (najis) yang sedikit 
yang sulit menjaganya maka dimaafkan, dan kami tetapkan dengan 
ukuran dirham dari tempat istinja dengan batu. 


Ibnu Hajar berkata dalam Syarah Al Bukhari juz 1, halaman 903 
sebagai berikut: Adapun ukuran sahabat-sahabat kami bahwa najis 
yang kecil itu seukuran dirham, sebagaimana dinyatakan penulis Al 
Asrar dari Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa mereka menetapkan najis 
seukuran dirham maka cukup untuk diikuti dalilnya. 


Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar bahwa ukurannya adalah 
seukuran kukujari tangan. Dijelaskan dalam Al Muhith bahwa 
kuku jari Umar itu hampir sama dari telapak tanganku. Hal ini 
menunjukkan bahwa najis yang kurang dari ukuran dirham itu tidak 
dilarang. | 

Saya katakan: Wajib bagi golongan Hanafiyyah untuk 
menetapkan sahnya hadits Ali, Ibnu Mas'ud dan Umar sebagaimana di 
atas, dan tidak hanya hadits penulis Al Asrar yang tidak sah dijadikan 
dalil. Karena kami sudah banyak menyelidiki, tetapi kami tidak me- 
mauguf-kan sanad. 

Allah-lah yang tahu keadaannya. Adapun pendapat pengikut 
Hanafi, 'bahwa kuku Umar itu hampir sama dengan telapak tangan 
kami' ini adalah pengakuannya saja yang tidak ditetapkan dengan dalil 
yang shahih. Memang benar ia itu tinggi badannya. 


Syarah Sunan Tirmidzi ———— 


Al Hafizh Ibnu Jauzi dalam Talgih berkata, "Nama-nama sanad 
yang tinggi adalah Umar bin Khaththab, Zubair bin Awam, Oais bin 
Sa'd, Habib bin Muslimah dan Ali bin Abdullah bin Abbas. Dan 
sudah diketahui bahwa Umar adalah sahabat yang tinggi yang 
kukunya tidak ditetapkan hampir sama dengan telapak tangan kami." 

Perihal ukuran sesuatu yang dibuat istinja' (bersuci) ini juga 
perkataan yang harus direnungkan. 

Ucapannya, 23 3361 AI pa yf3 Sam Sa padi JAN Gahi Leena d3 
Gang LA Iii aU) MM YG Ip FS DS (Sebagian ulama dari 
golongan tabi'in dan lainnya tidak mewajibkan mengulangi shalat 
meskipun ukurannya lebih dari dirham. Demikian pendapat Imam 
Ahmad dan Ishak.). Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ad-Daraguthni, yang dibenarkan 
oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari Tharig bin 
Ishak, Shadagah bin Yassar menceritakan kepada kami, dari Ugail bin 
Jabir dari ayahnya: 

.. : Tool ab era IL Te 8 

PP Taj, D5 0yE os Lag AS ko 3 of 

ang 8 aan) emang SP (Al G3 A3 . ja 

"Bahwa Nabi SAW ketika terjadi pertempuran Dzatur Riga', 

tiba-tiba ada seseorang memanah beliau, kemudian keluar 

darahnya, lalu beliau tetap ruku' dan sujud sampai shalatnya 
selesai." 

Kisah ini panjang, ringkasnya beliau turun bersama Sya'b seraya 
berkata: "Siapa yang menjaga kita malam ini?," Kemudian seseorang 
dari kaum Muhajirin dan Anshar berdiri pagi-pagi itu. Kemudian 
beliau berkata kepada Sya'b. Mereka berbagi tugas, seorang muhajirin 
tidur dan seorang Anshar berdiri shalat, datanglah seorang musuh dan 


melihat seorang Anshar kemudian memanahnya dan mengenainya, 
Kemudian sahabat Anshar tadi mencabutnya dan tetap dalam 


— b——— $jrroh Sian Tirmidii 


shalatnya. Kemudian dipanah lagi yang kedua, dan dia pun melakukan 
hal yang sama. Kemudian panah yang ketiga, dia pun mencabutnya, 
lalu ruku dan sujud sampai shalat selesai. Kemudian dia bangun 
pelan-pelan. Ketika melihat darah di tubuhnya. Temannya berkata, 
"Mengapa kamu tidak membangunkanku ketika dipanah?" dia 
menjawab, "Saya sedang membaca surah (Al Our'an) dan saya senang 
untuk tidak memutuskannya." 


Peristiwa dalam hadits ini menunjukkan atas pendapat yang 
dipilih Imam Ahmad, Ishak dan pengikutnya. 


Selain itu, Nabi SAW menganggap cukup dalam menyentuh 
sesuatu yang ada di atas sarung itu berarti baiknya (sesuatu). Pendapat 
Muhammad itu berasal dari Ali, Ibnu Abbas dan Abu Thalhah RA. 
Demikian pendapat Ibnu Hajar Al Asgalani. 

Ucapannya, Aa Pu aa ai os or Jadi ae tni An YAI Jus 
(Asy-Syafi'i berkata, "Wajib baginya membasuh (pakaian) meskipun 
(darah) itu lebih sedikit dari ukuran dirham."). Dikatakan dalam 
Hidayah, Zafar dan Asy-Syafi'i juga berkata, "Baik (darah) itu sedikit 
atau banyak sama saja tidak boleh, karena nash/teks yang mewajibkan 
bersuci tidak terperinci." 


Ibnu Hajar dalam Syarah Al Bukhari berkata, "Ibnu Batthal 
berkata: Hadits Asma” tentang membasuh najis di pakaian itu menjadi 
hukum asal," ia juga berkata, "Hadits ini menurut mereka mencakup 
darah yang banyak, karena Allah SWT mensyaratkan najis itu 
dihilangkan. Ini adalah kinayah dari banyaknya darah yang mengalir. 
Karena para ahli fikih itu berbeda pendapat dalam ukuran yang 
dimaafkan. Ulama Kuffah mengungkapkan ukuran perbedaan darah 
antara sedikit dan banyaknya itu bukan dirham. Imam Malik berkata: 
darah yang sedikit itu dimaafkan dan semua najis yang sedikit itu 
dibasuh." 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Diriwayatkan dari Ibnu Wahab bahwa darah haid yang sedikit 
itu seperti yang banyak, seluruh najis itu berbeda dengan seluruh 
darah. Dalil/argumentasinya adalah sabda Nabi kepada Asma, 
"Gosok kemudian garuklah". Seakan hadits ini menyatakan tidak ada 
perbedaan antara darah yang sedikit atau banyak dan Asma tidak 
bertanya tentang ukurannya. Dari sini tidak ditemukan seukuran 
dirham atau yang lebih kecil. Ibnu Hajar berkata, "Hadits Aisyah yang 
berbunyi: 


"Salah satu dari kami (Istri) hanya mempunyai satu pakaian 
yang dipakai saat dia haid, apabila terkena darah maka ia 
membasahi bagian itu dengan ludahnya, kemudian dia 
menggosoknya dengan ludah tersebut". HR. Abu Daud. 


Sementara Al Bukhari dengan redaksi, "dia berkata: dengan air 
liur, maka ia menggosok darah itu" 


Hadits ini menunjukkan adanya perbedaan antara darah yang 
sedikit dan banyak. Al Baihagi berkata: ini adalah darah sedikit yang 
dimaafkan, adapun darah yang banyak harus dihilangkan, Aisyah pun 
membasuhnya. Ini adalah argumentasi mereka bahwa tidak ada 
perbedaan antara najis darah sedikit dan banyak. Asy-Syafi'i juga 
berkata, "Sesungguhnya darah yang banyak itu dibasuh seperti halnya 
najis kecuali darahnya kutu anjing (darah tidak mengalir) karena sulit 
menjaganya. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia tidak 
menganggap setetes atau dua tetes darah dapat membatalkan shalat 
dalam shalat. 


Ibnu Umar memijit jerawatnya maka keluarlah darah kemudian 
ia mengusap dengan tangannya lalu shalat. Para pengikut Asy-Syafi'i 
tidak terlalu hati-hati daripada Abu Hurairah dan Ibnu Umar, riwayat 
mereka tidak banyak sehingga menimbulkan perbedaan pendapat 


IN | Syarah Sunan Tirmidzi 


dalam darah yang sedikit dan banyak, bahwa darah yang sedikit itu 
berbahaya, karena manusia pada umumnya tidak akan lepas jerawat, 
bisul yang dimaafkan darahnya. Oleh karena itu Allah mengharamkan 
menumpahkannya, hal ini menunjukkan bahwa selain itu tidaklah 
haram. 


KA KIA KE 


105. Bab: Masa Nifas 


ad Ii bah Gas eeaga Pa AA Can NYA 


UP ap Ta UP Ika AP UBI IL op EP UG 
DM Ko Iyan MP Ja ad MURI AS 3 al 
' .. g : 5 H4 P3 - Pan aa Man sana 
MHS ia san Ke Kiai USG Ur Sani alah dia 


s 3 . . 8 - 2... 
at AS NBA Ta onab Ti 1 San jl IE 
sak Da NN " E5a PN NT AT SENI Tn 

HA PN Ta 13 Je 


Be na en Iu 
2. . bad P . - ad 


P4 
"4 


Ta ale Ie DA g Idi “ai al 


#0. OP Pn aa Te 03-o.o.. . Bri 
Va Con BALAI PX el OT IE abg Gray Cnatily 


25 PANAI 3 
Ce 3, J3 23 wb 3 J3 ea 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Aa Na Je Abi In ra op Cal AU th, sp 
Jie 3 CAN KARO 2 »£ tere Tea 
sa PAI Ri ag ag Sia 


3 0,- 


gl) Haa SN, SG SA Coy Bea daa “3 


Anam Baal rx Le) JG AI Sp N yk i aa Sya 


2 20 Jo 


Cr aa FG PN SA Sabah PS (Lag 


139'!, Nasr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, 
Syuja' bin Walid Abu Badri menceritakan kepada kami, dari Ali bin 
Abdil A'la dari Abu Sahal dari Mussah Al Azdiyyah, dari Ummu 
Salamah, did berkata: Para wanita yang nifas duduk pada masa 
Rasulullah SAW selama empat puluh hari (tidak shalat), maka kami 
memoles muka-muka kami dengan wars (senis tumbuhan) karena 
warna kehitaman" 


Abu Isa berkata, "Ini adalah hadits gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali dari hadits Abu Sahal dari Mussah Al 
Azdiyyah dari Ummu Salamah." 

Muhammad bin Ismail berkata, "Ali bin Abu A'la dan Abu 


Sahal itu terpercaya. Muhammad tidak mengetahui hadits ini kecuali 
dari hadits Abu Sahal." 


Para ulama hadits dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan orang 
setelahnya sepakat bahwa wanita yang nifas itu harus meninggalkan 
shalat selama empat puluh hari kecuali jika ia melihat tanda kesucian 
sebelum itu, maka ia mandi dan shalat. 


II Hadits shahih, HR. Abu Daud (311),312) dan Ibnu Majah (648). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Apabila ia melihat darah setelah empat puluh hari maka 
sebagian besar ulama berkata, "Ia tidak meninggalkan shalat setelah 
empat puluh hari." Ini adalah pendapat kebanyakan ahli fikih. 


Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad bin 
Hanbal dan Ishak juga berpendapat demikian. 


Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, ia berkata, "Bahwa Wanita 
yang nifas itu meninggalkan shalat lima puluh hari apabila tidak 
melihat tanda kesucian." Juga diriwayatkan dari Atha' bin Abu Rabah 
dan Sya'bi, "Ia meninggalkan shalat selama enam puluh hari." 


Penjelasan : 

Ucapannya, MRI KS Ty (masa wanita nifas), berapa masa 
nifasnya dan sampai kapan ia tidak shalat dan puasa? Al Jauhari 
berkata, "Nifas adalah masa setelah seorang wanita melahirkan." 

Sp! 5 &lms (Syuja' bin Walid Abu Badri) Asy-Syaukani Al 
Kufi ia adalah jujur, wira' (menjaga diri) ia mempunyai banyak 
keraguan. 

Pa Tr «$£ (Ali bin Abdul A'la), As-Sa'labi Al Kufi ia jujur 
meskipun ada keraguan. Demikian dalam At-Tagrib. Al Bukhari 
menilainya tsiggah sebagaimana dijelaskan At-Tirmidzi. 

Seo gi Abu Sahal), namanya adalah kasir bin Ziyad Al Barsani 
Batsari, ia tsiggah. 

Hs33I 14 (Mussah Al Azdiyyah), yaitu Ummu Bussah, ia 
diterima. Demikian kata Al Hafizh Ibnu Hajar dalam At-Tagrib. Dia 
juga berkata dalam Tahzib At-Tahzib: diriwayatkan dari Ummu 
Salamah darinya, juga Abu Sahal Katsir bin Ziyad, ia berkata, "Al 


Khathabi dan Ibnu Hibban menyebutkan bahwa Hikam bin Utaibah 
juga meriwayatkan darinya, Ad-Daraguthni dalam Sunannya halaman 


Syarah Sunan Tirmidzi m—————— La 


82 meriwayatkan dari Hikam bin Utaibah dari Mussah dari Ummu 
Salamah. 


Ucapannya, - Sl (para wanita yang nifas duduk) 
artinya setelah nifasnya sebagaimana riwayat Abu Daud. Al Hafizh 
Ibnu Taimiyyah dalam Al Muntaga berkata, "Arti hadits adalah wanita 


itu diperintah duduk selama empat puluh hari supaya tidak ada kabar 
bohong, karena masa wanita haid dan nifas tidak akan sama." 


Ucapannya, W3 seat LSI (maka kami memoles muka-muka 
kami) maksudnya melumuri muka kami. 
Ucapannya, ol (dengan wars (sejenis tumbuhan)), al wars 


adalah tumbuhan yang berwarna kuning dan tumbuh di Yaman yang 
bisa digunakan untuk memoles wajah. MSI! :4 (karena warna 


kehitaman). Ditambahkan dalam riwayat Abu Daud: "Nabi SAW tidak 
memerintahkan untuk menggadha shalatnya wanita yang nifas." 

Ucapannya, “fa S Sang u PI Ba y tag Cap Iis (Ini 
adalah hadits gharih, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits 
Abu Sahal....). Al Hafizh Ibnu Hajar dalam At-Talkhis berkata, 
"Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, 
Ibnu Majah, Ad-Daraguthni dan Al Hakim. Abu Sahal dinilai tsiggah 
oleh Al Bukhari dan Ibnu Ma'in dan dianggap dha'if oleh Ibnu Hiban, 
dan Ummi Bussah Mussah itu tidak diketahui keadaannya. Ad- 
Daraguthni berkata, "Dia tidak bisa dijadikan dalil." Ibnu Al Oaththan 
berkata, "Keadaannya tidaklah diketahui, Ibnu Hibban mengangapnya 
gharib dan Katsir bin Ziyad menganggapnya dha'if. Imam An- 
Nawawi berkata, "Pendapat ahli fikih, bahwa hadits ini adalah dha'if 
dan mardud/ditolak, maka ada hadits pendukung yang diriwayatkan 
oleh Ibnu Majah dari jalur Salam dari Hamid dari Anas, 


Syarah Sunan Tirmidzi 


sa. 0 . - ap. An 5 or A YP y “0 2. 
Pap Ga lada 3G peka ale Al Ceko Bl Jiya) 0 


a PN Naa 
3 J3 SF 


"Sesungguhnya Rasulullah membatasi waktu bagi orang nifas 


i i 


o 5 
ol Y 


selama 40 hari kecuali bila ia melihat tanda kesucian sebelum 
itu." 

At-Tirmidzi berkata, "Yang meriwayatkan dari Hamid hanya 
Salam, dan ia dha'if." Juga diriwayatkan oleh Abdurrazag dengan jalur 
yang lain dari Anas berupa hadits marfu', Al Hakim meriwayatkan 


dari hadits Utsman dari Hasan bin Abu 'Ash ia berkata: 
LL. 2G - 2 Dag N na or A 8, sy, kara . . . 
lag 


"Rasulullah membatasi waktu nifas wanita selama 40 hari." 


At-Tirmidzi berkata, "Benar bahwa Salam itu meriwayatkan dari 
Abu Hilal, Ad-Daraguthni menganggapnya dha'if, dan Hasan dari 
Utsman bin Abu Ash itu mungati', dan telah masyhur dari Utsman itu 
mauguf. Al Hafizh Ibnu hajar telah menyebut hadits bab ini dalam 
Bulugh Al Maram dan berkata: hadits ini dianggap shahih oleh Al 
Hakim dan ia mengakui keshahihannya dan tidak mengingkarinya. 


Dikatakan dalam At-Tagrib mengenai pernyataan Mussah Al 
Azdiyah: sesungguhnya ia itu diterima sebagaimana saya ketahui. 
Dikatakan dalam Aun Al Ma'bud, dalam Itab Badrul Munir dijawab 
tentang pernyataan tidak diketahuinya keadaan Mussah, ia berkata: 
kami tidak menerima pernyataan ini, karena banyak jama'ah yang 
meriwayatkan darinya, diantaranya: Katsir bin Ziyad, Hikam bin 
Utaibah dan Zaid bin Ali bin Hasan. Muhammad bin Abdullah Al 
Azrami juga meriwayatkan dari Hasan bin Mussah. Mereka ini semua 
meriwayatkan darinya. Sungguh Al Bukhari telah memuji haditsnya 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dan Al Hakim membenarkan sanadnya dan paling banter derajatnya 
adalah hasan/baik. 


At-Tirmidzi berkata, "Jelasnya bahwa hadits ini adalah 
hasan/baik yang patut dijadikan dalil. Dalam bab ini terdapat hadits 
lain yang dha'if yang menguatkannya. Diantaranya: 

1. Apa yang dikatakan Al Hafizh Ibnu Hajar di atas. 


2. Hadits Abu Darda' dan Abu Hurairah mereka berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Wanita nifas itu menunggu selama 
40 hari kecuali bila ia melihat masa suci sebelum itu. Apabila 
telah mencapai 40 hari dan belum suci, maka mereka harus 
mandi." | 


Ibnu Adi juga menyebutnya, didalamnya ada A'la bin Katsir 
yang dha'if sekali. 


3. Hadits Abdullah bin Umar yang juga diriwayatkan oleh Al 
Hakim dalam Al Mustadrak dan Ad-Daraguthni dalam Sunan- 
nya. Dalam sanadnya terdapat Umar bin Husain dan Ibnu 
'Alasah. Ad-Daraguthni berkata: mereka ini matruk/ditinggal 
dan dha'if. 

4. Hadits Aisah: "Sesungguhnya Rasulullah membatasi waktu 
wanita nifas selama 40 hari." (HR. Ad-Daraguthni) 


5. Hadits Jabir, ia berkata: Rasulullah membatasi waktu wanita 
nifas 40 hari." (HR. Ath-Thabrani). 


Al Hafizh Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah menyebutkan 
riwayat-riwayat ini dengan sanad-sanad dan matan-matan beserta 
pendapatnya. : 

Ucapannya, Gpwsty A1) AN) INA LN ajah OR aki dh 
(Ini adalah pendapat kebanyakan ahli fikih. Sufan Ats-Tsauri, Ibnu 
Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishak juga berpendapat 
demikian). Ini adalah pendapat para pengikut Hanafi dan mereka 


EN | —————————————— $yarah Sunan Tirmidzi 


"Saya berkata: Wahai Rasulullah SAW, jalan kami ke masjid 
becek. Bagaimana kami melakukan (jama'ah) ketika hujan? 
Nabi SAW menjawab, "Bukankah jalan (tanah) setelahnya lebih 
baik (suci)." Saya berkata, "Ya." Maka nabi berkata, "Ini 
(disucikan dengan) ini." (HR. Abu Daud dan Al Mundziri) 


Wanita dari bani Abd Al Asyhal adalah seorang sahabat. 
Demikian Ibnu Al Asir menyebutkan dalam Usud Al Ghabah: dan 
telah dijelaskan di depan bahwa tidak menyebut nama sahabat itu 
tidak berbahaya. 


Catatan: Ali Al Oari, setelah menyebut penafsiran iman Ahmad 
dan Malik dalam Al Mirgah berkata, "Penafsiran Ahmad dan Malik itu 
tidak menyelesaikan masalah. Seandainya mengenai debu di jalan 
dikatakan suci atau dimaafkan, karena kesulitan menghindari hal 
tersebut, maka ini merupakan pendapat yang baik." 


Yang jelas adalah pendapat Al Khathabi: bahwa dalam sanad 
kedua hadits ini ada komentar, yaitu bahwa ibu anaknya Ibrahim dan 
wanita dari bani Abd Al Asyhal itu tidak diketahui keadaannya dalam 
tsiggah dan keadilannya maka haditsnya tidak boleh dijadikan dalil. Ia 
juga berkata: kalau memang ia dari bani Abd Al Asyhal itu adalah 
seorang sahabat wanita mengapa ia tidak diketahui keadaannya? 


Saya katakan: pendapat Ali Al Oari bahwa keberadaan wanita 
bani Abd Al Asyhal sebagai sahabat itu jelas dari keadaan hadits itu 
sendiri. Apakah kamu tidak melihat bahwa ia bertanya kepada Rasul 
sendiri tanpa perantara- dan berkata, “Wahai Rasulullah SAW 
sesungguhnya jalan kami ke masjid becek....dst", 


Tetapi apabila mereka tidak menyebutkan nama dan 
keturunannya mereka berkata: ia tidak diketahui (keberadaannya). 
Maka hal ini tidaklah mencela keadaannya sebagai sahabat, dan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


keadaannya sebagai sahabat itu tidak harus diketahui nama dan 
tulisannya. 


Adapun mengenai ibu anaknya Ibrahim bin Abdurrahman bin 
Auf Ibnu Hajar dalam At-Tagrib berkata: ibunya adalah Hamidah dari 
Ummu Salamah dan ia diterima periwayatannya dan termasuk ulama 
Tingkatan keempat. 


At-Tirmidzi dalam Tahdzib At-Tahdzib berkata: Hamidah 
bertanya kepada Ummu Salamah seraya berkata: Kami wanita yang 
memakai kain yang ujungnya panjang. Muhammad bin Ibrahim bin Al 
Harits juga meriwayatkan darinya. Menurut suatu pendapat, juga ibu 
anaknya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari Ummu Salamah dan 
ini masyhur. At-Tirmidzi berkata, "Bisa saja nama ibunya anak 
tersebut adalah Hamidah." 


2g 


Ucapannya, Wali cu is & Y (tidak wudhu karena tempat yang 
diinjak). Al Khathabi berkata: maksudnya adalah, bahwa mereka tidak 
mengulangi wudhu ketika kakinya kena kotoran, bukan berarti 
mereka tidak membasuh dan tidak membersihkan kakinya ketika 
terkena kotoran. 


Al Iragi berkata, "Wudhu itu secara bahasa bisa berarti 
'membersihkan', maka arti yang dimaksud adalah mereka tidak 
membasuh kakinya dari kena tanah dan sejenisnya dan mereka tetap 
berjalan berdasarkan hukum asal bahwa itu suci. Dalam hal ini Al 
Baihagi mengategorikan najis yang kering, dan mereka tidak 
membasuh kakinya ketika menginjak najis yang kering. Dalam Al 
Ma'rifah dia juga membuat bab tersendiri tentang najis yang kering 
apabila diinjak kaki atau kena pakaian yang terseret ke tanah. 
Sementara hadits Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Abu 
Daud, Al Mundziri dan Ibnu Majah serta dianggap shahih oleh Al 
Hakim. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


4 2 Pa et Ta - 
110. Bab: Tayamum 


Y .. 29 jo. 


IE ep AB yakin jl GIS tt 

..& .. . - ... tr... Pn Lo. “ - Pt Ipa ..J 
cI IS Ep Setan CP 0,£ 3 OS Ianaw ba Kan, 
Neh SA ag ala Je LA em oh AA Lp aa usa 
RN cal 


Lee IG GS AI 9 JG 


SP Gg) Uh kn TS Ta JR ena ig jl IE 

AN Abah 2 pa Ja Oh JP Jp hg ng pb ip aka 

SMAN Td JP sp S9 2G Wb maa dls da Ja 
er Ap ASI AJE JAS abs, AB Ga 


KA Bip ata 
“a19 Kamal Ja 419 


- 


Men ang O g 20 BD oo. 1.3 L 9 0 Pai 08.90. “Ie 
(JG diy mata ang ye on TN PJR yan Je) 


oo . rd ... und SEN 8 ac, ada 
Aa Agan ep oa Pa 
Aa SAE AN BIG PN WE II 
AI Ir, S3 UG Ak 3 P Pu U aa ga s3 35, 


Ah 


s.N 


Syarah Sunan Tirmidzi m————— Ls 


Ag ae Io SEA Ie Ter jaan 
2 Sau 

Ah ea RD je Ba Bapa Data 
| SG SE eat Tega Paha 

CB NE ah MIE ARA yi AA 2 Gal JB 
Pn Pan na Ae UE 
AA Ga San ya al MA ll ea Am Ala 


9. - 
. 


Diy BA ag le A8 ko 5 Si KEMANA MEA 
SL 2 Ag & 3 Io A Jb UB dis is Uas ae ui 
AN, Li Ta de JA Is Hala CS AI, 
Bg ale Al Ie An ARA Teu La Ie HN, 
hi Jo Atau OA MK la ate -JG AT 
3, SI SR ale 
HA Ida Sya en Hen -Ju 
Pad, FTI MEN AG SA je SI Np Ia dai 


Pi aa Wita Ka .. 0. 02301 3. 0... I-0. Es 
Mpakan GAE gt IyaS GP ema 07 DUS Sy) HAK) MI JU 
144'9, Abu Hafsh Amir bin Ali Al Fallas menceritakan kepada 


kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami dari Oatadah dari Azrah dari Sa'id bin 


1 Hadits shahih. HR. Abu Daud (327). 


Cs) 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Abdullah Rahman bin Abza dari ayahnya dari Ammar bin Yasir: 
“Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk Kei pada muka 
dan kedua telapak tangan.” 


Ia berkata: “Di dalam bab ini terdapat hadits dari Aisyah dan 
Ibnu Abbas.” 


Abu Isa berkata: “Hadits Ammar adalah hadits hasan shahih. 
Dan ia telah meriwayatkan dengan jalur lain.” 


Ini adalah pendapat kebanyakan dari para sahabat Nabi SAW, 
seperti Ali, Ammar, Ibnu Abbas dan juga kebanyakan dari para 
tabi'in, mereka antara lain Asy-Sya'bi, Atha' dan Makhul. Mereka 
berkata: “Tayamum itu satu pukulan (ke debu) untuk muka dan kedua 
telapak tangan.” 


Ini juga pendapat Ahmad dan Ishak. 

Sebagian Ahli ilmu, seperti Ibnu Umar, Jabir, Ibrahim dan Al 
Hasan berkata: “Tayamum itu satu pukulan untuk muka dan satu 
pukulan lagi untuk ke dua tangan sampai ke siku.” 

Ini juga pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Ibnu Al 
Mubarak dan Asy-Syafi'i. 

Hadits ini telah diriwayatkan dari Ammar bahwasanya beliau 


SAW bersabda, “Untuk muka dan ke dua telapak tangan” tanpa satu 
jalur. 


Telah diriwayatkan dari Ammar bahwasanya ia berkata: “Kami 
tayamum bersama Nabi SAW sampai ke pundak dan ketiak.” 


Sebagian Ahli ilmu melemahkan hadits Ammar dari Nabi SAW 
mengenai tayamum bagi muka dan kedua telapak tangan ketika 
diriwayatkan hadits tentang tayamum sampai pundak dan ketiaknya. 


Ishak bin Ibrahim bin Makhlad Al Hanzhali berkata: “Hadits 
Ammar tentang tayamum bagi muka dan telapak tangan adalah hadits 
hasan shahih sedangkan hadits Ammar “Kami tayamum bersama 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Nabi SAW sampai ke pundak dan ketiak” Tidaklah bertentangan 
dengan hadits tayamum pada muka dan telapak tangan karena Ammar 
tidak menyebutkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk 
yang demikian itu. Namun ia berkata: “Kami melakukan demikian dan 
demikian.” Ketika ia bertanya kepada Nabi SAW maka beliau 
memerintahkannya untuk (mengusap) muka dan telapak tangan maka 
berakhirlah apa yang diajarkan oleh Rasullulah SAW yaitu muka dan 
ke dua telapak tangan. Dalilnya adalah apa yang difatwakan oleh 
Ammar setelah Nabi SAW. bersabda mengenai tayamum, “Muka dan 
dua telapak tangan.” Maka di dalam permasalahan ini terdapat dalil 
bahwasanya hal itu berakhir kepada apa yang diajarkan oleh Nabi 
SAW yaitu sampai ke muka dan dua telapak tangan. 

Ia berkata: “Saya mendengar Abu Zur'ah Ubaidillah bin Abdul 
Karim mengatakan: Saya tidak mengetahui di kota Bashrah yang lebih 
kuat hafalannnya dari tiga orang: Ali.Al Madini, Ibnu Syadzakuni dan 
Amru bin Al Fallas. | 


Abu Zur'ah berkata: “Affan bin Muslim meriwayatkan dari 
Amru bin Ali akan suatu hadits.” 


. Penjelasan Hadits: 


Ucapannya, SI, ey HAL Lp sat Pa aa FI it AD ot" 
(Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk tayamum pada muka 
dan kedua telapak tangan) Dalam na ini ada beberapa riwayat, 
diantaranya 


1. Kanaya Abu Daud ia berkata: 


Pi 


san ah 


—  —————— $yarah Sunan Tirmidzi 


"Saya bertanya kepada Nabi SAW tentang tayamum, maka 
beliau memerintahku satu tepukan untuk muka dan kedua 
telapak tangan" 


2. Riwayat Al Bukhari-Muslim, yaitu: 

NI dag Lp BSA Uang Iii dB 3 ui 
SAP oi beb One, Tn Pe - AN Nan aa - Esa 
d9 dai Rb Ka) de tas ana un 0S da2 

"Sesungguhnya cukup bagimu apabila berkata (menepukkan) 

dengan kedua tanganmu demikian, kemudian Nabi menepuk 

tanah dengan kedua tangannya dengan satu kali tepukan, 

kemudian mengusapkan tangan kirinya kepada tangan kanan, 

bagian luar telapak tangan dan mukanya. " 


Hadits ini menunjukkan bahwa tayamum itu satu tepukan untuk 
muka dan kedua telapak tangan. Atha', Makhul, Al Auza'i, Ahmad bin 
Hanbal dan Ishak memilih hal ini. Ibnu Hajar berkata dalam Fath Al 
Bari: Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari jumhur ulama dan 
memilih hal ini. Ini adalah pendapat ahli hadits pada umumnya, 
demikian dalam Nail Al Authar. 


Ibnu Hajar dalam kitabnya ini juga berkata: hadits yang berlaku 
dalam sifat tayamum itu tidak sah kecuali hadits Abu Juhaim dan 
Ammar, dan hadits selain mereka itu dha'if dan diperdebatkan ke- 
marfu'-an dan ke-mauguf-annya. Dan pendapat yang paling kuat 
adalah hadits ini bukan hadits marfu'. Adapun hadits Abu Juhaim, 
yang menyebutkan mengusap kedua tangan itu masih global. 
Sementara hadits Ammar, yang menyebut kedua telapak tangan dalam 
shahih Al Bukhari-Muslim, kedua siku dalam Sunan At-Tirmidzi, dan 
dalam satu riwayat sampai setengah hasta. Riwayat lain, sampai 
ketiak. | 


Riwayat yang menjelaskan sampai kedua siku dan setengah 
lengan itu terdapat beberapa pendapat. Riwayat yang menjelaskan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


sampai ketiak itu, Asy-Syafi'i dan lainnya berkata, "Apabila hal itu 
terjadi atas perintah Nabi SAW, maka setiap tayamum yang disahkan 
Nabi sebelumnya itu dihapus. Bila tidak demikian maka berdasarkan 
riwayat yang terkuat, yaitu riwayat Al Bukhari dan Muslim, yang 
menganggap cukup atas muka dan kedua telapak tangan, Ammar 
memberi fatwa itu setelah Nabi SAW. Hadits yang diriwayatkannya 
saya ketahui maksudnya daripada yang lain, apalagi para sahabat. 


Ucapannya, ey IE Odi «93 (Di dalam bab ini 
terdapat hadits dari Aisyah dan Ibnu Abbas) Adapun hadits Aisyah 
diriwayatkan oleh Al Bazar sebagai berikut: | 

PN SG aa Hair 8. PA Aa an 8 ga 
tergb Ah ap LOW mi mal SIB plg Ale Al de dl Ul 
KAA Jep 5 

"Sesungguhnya Nabi SAW bersabda perihal tayamum: Dua 

tepukan, satu tepukan untuk muka dan satu tepukan untuk kedua 

tangan sampai siku." 

Di dalamnya terdapat Al Huraisy bin Al Khurait yang dianggap 


dha'if oleh Abu Hatim, Abu Zurah dan Al Bukhari. Demikian 
dijelaskan dalam Majma' Az-Zawa'id. 


Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah berkata: Al Bazar berkata, 
saya tidak tahu riwayat dari Aisyah kecuali lewat jalan ini, dan 
Huraisy adalah seorang penduduk Bashrah, saudara Zubair bin 
Khurait. Ibnu Addi dalam Al Kamil meriwayatkan dari Al Bukhari, ia 
berkata: dalam hal ini Huraisy bin Khurait terdapat persamaan, dan 
saya tidak tahu keadaannya dan sesungguhnya- saya tidak 
mengungkapkan haditsnya. 


Adapun haditsnya Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Hakim, Al 
Baihagi, Abdurrazak dan Ath-Thabrani. Demikian dijelaskan dalam 
syarah Siraj imam Ahmad bin Hanbal. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, za byte JAE Cuse (Hadits Ammar adalah 
hadits hasan shahih). Diriwayatkan oleh Ahmad, dan Abu Daud yang 


tidak berkomentar, serta Al Mundziri. Al Bukhari dan Muslim 
meriwayatkan dari Ammar bin Yassar, ia berkata: 


o #0. 8 0. Es DE P Pa - ot 4, 2, y 3 na 
doel lh Kngiara Tanto (gd elang MAP AN eka AN yang (EN 

#5 3 a o£ s2 “s5 Lag TO Pang 3 PS Dar PRA EA 
ae AI 5 - cla pori US dana Opa cela! 
- ana 0 Fe 3 2... Sue rn AG aa NN 
Iga Ot DASI OS US) JW As S3 An aa Ai 


3 PJ 
PAN Kr a Heia 


maa G Gil) K2 SE ra anunya 5 IK AL 
Ag y9 MAS AW Unas de Jas 


"Aku diutus Nabi SAW dalam suatu keperluan, tiba-tiba aku 
junub. Aku pun tidak menemukan air, maka aku berguling- 
guling di tanah seperti bergulingnya hewan. Kemudian aku 
datang kepada Nabi SAW dan menuturkan hal tersebut, beliau 
bersabda, "Sesungguhnya cukup bagimu memukulkan kedua 
tanganmu demikian," kemudian beliau menepukkan kedua 
tangannya ke tanah satu kali tepukan. Kemudian mengusapkan 
tangan kirinya ke atas tangan kanannya, serta bagian luar kedua 
telapak tangan dan mukanya." 


Ini adalah redaksi dari Imam Muslim. Dalam riwayat Al 
Bukhari, "Nabi menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu 
meniup keduanya kemudian mengusapkannya ke muka dan kedua 
telapak tangannya". 


aa 
- 
0m Je 


Ucapannya, ai de ka Sbeot iya dai Jai IA) pp J9 
Ma and 29 ....- - - e.- 8. S0. ab. $ 0... ct. or. 
BAP) GR Gefin GM Gt APN YP tri 9 SAP) “in ea Alb 
Gabay LA JA) Lo, HIU Hyo ABI NY JS) (Ini adalah 
pendapat kebanyakan dari para sahabat Nabi SAW, seperti Ali, 
Ammar, Ibnu Abbas dan juga kebanyakan dari para tabi'in, mereka 


Syarah Sunan Tirmidzi 


antara lain Asy-Sya'bi, Atha' dan Makhul. Mereka berkata: 
“Tayamum itu satu pukulan (ke debuj untuk muka dan kedua telapak 
tangan.” Ini juga pendapat Ahmad dan Ishak). 


Ibnu Oudamah dalam kitab Al Mughni berkata, "Menurut imam 
Ahmad yang disunahkan adalah tayamum dengan satu tepukan, dan 
apabila seseorang tayamum dengan dua kali tepukan maka itu juga 
boleh." Al Atsram berkata, "Saya berkata kepada Abu Abdullah, 
tayamum itu satu tepukan, maka ia berkata, 'ya, satu tepukan untuk 
muka dan kedua telapak tangan, orang yang mengatakan dua kali 
tepukan itu menambah sendiri. Saya tahu apa dikatakan bahwa Al 
Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Fath Al Bari, cukup dengan satu 
tepukan.' Demikian Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jumhur 
ulama dan memilih hal ini. 


Asy-Syaukani dalam Nail Al Authar berkata, "Ini adalah 
pendapat ahli hadits pada umumnya. Mereka dalam hal ini berdalil 
dengan haditsnya Ammar di atas dan haditsnya yang diriwayatkan 
dalam shahih Al Bukhari-Muslim. 


Ucapannya, PAN ea) 3 pb GI ea pa Jai Gak Jb 
LA Gp Jak Ag Lia Ai SA og aral To AD jd 
Pur Syed o13 (Sebagian Ahli ilmu, seperti Ibnu Umar, Jabir, 
Ibrahim dan Al Hasan berkata: “Tayamum itu satu pukulan untuk 
muka dan satu pukulan lagi untuk ke dua tangan sampai ke siku.” Ini 
juga pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Ibnu Al Mubarak dan 
Asy-Syafi'i). Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sahabatnya. 


Mereka berdalil dengan hadits-hadits yang para sanadnya tidak 
terlepas dari komentar. Diantaranya: 


1. Hadits aa Umar, ia berkata: 
& "nga Oo ke Hal le Ai Ie A Ju 
Aa Ag Ke 


——————— $y1ah SMA Tirmidzi 


"Rasulullah SAW bersabda, 'Tayamum itu dua tepukan, satu 
tepukan untuk muka dan satu tepukan untuk kedua tangan 
sampai kedua siku'." (HR. Ad-Daraguthni) 


Yang benar ini adalah hadits mauguf. 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Bulug Al Maram berkata: Para 
imam hadits membenarkan bahwa hadits itu adalah mauguf. 


2. Di antara hadits yang diriwayatkan oleh Ammar adalah, ia 
berkata: 


LP mi Ka Ls Gg 
II SA To 3 er Dia ras US 


.. . 


"Kami bersama suatu kaum ketika turun keringanan dalam 
mengusap dengan debu apabila kami tidak menemukan air, 
kemudian kami diperintahkan, lalu kami menepukan tangan satu 
tepukan untuk muka dan tepukan yang lain untuk kedua tangan 
sampai kedua siku." (HR. Al Bazar) 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Ad-Dirayah halaman 37 berkata, 
"Dengan sanad yang baik, tetapi hadits ini diriwayatkan oleh Abu 
Daud beserta cacatnya, seraya berkata: Sampai pundak." Abu Daud 
menyebutkan bahwa hal itu terdapat perbedaan pendapat. Kemudian 
Al Hafizh menuturkan hadits Abu Hurairah mengenai dua tepukan 
dan berkata: pembicaraan hal ini akan dijelaskan nanti, kemudian 
melanjutkan: hadits ini bertentangan dengan hadits yang terdapat pada 
Shahih Al Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Ammar ia 
berkata, Rasulullah Saad Te Kara: 


uk jug PB 


Syarah Sunan Tirmidzi 


"Sesungguhnya cukup bagimu untuk menepukkan kedua 
tanganmu ke tanah kemudian kamu meniupnya mengusapkan 
keduanya ke muka dan kedua telapak tanganmu." 


Dalam riwayat lain dikatakan, 
s4 Fa 2 2 PN NU Ai Lan 2 oo Pa 
Sasa! HE ICA Gema 3 SIH Td PN Aa LP 
Agya MS AS) 
"Kemudian Beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah 


sekali tepukan, lalu mengusapkan tangan kiri ke tangan 
kanannya serta bagian luar kedua telapak tangan dan mukanya." 


Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalur yang lain dari 
Ammar, Nabi SAW bersabda, 


Hn ia SA ira PG 


"Dalam tayamum ada satu tepukan untuk muka dan satu 
tepukan untuk kedua telapak tangan." 


Demikian dikatakan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Ad-Dirayah. 


At-Tirmidzi berkata, "Dari ucapan Ibnu Hajar ini jelaslah bahwa 
hadits Ammar yang diriwayatkan oleh Al Bazar tidak sah dijadikan 
dalil meskipun sanadnya baik. Dan sungguh telah dinyatakan bahwa 
baik dan sahnya sanad tidak mewajibkan baik dan sahnya suatu hadits. 
Para pemilik Sunan telah berdalil dengan hadits yang diriwayatkan 
oleh Al Bazar dan menukil pendapat Al Hafizh dalam Ad-Dirayah 
dengan sanad yang baik dan tidak menukil pendapatnya yang lain 
yang ditetapkan dha'if-nya. Begitu juga penulis 'Urf Asy- Syadz 
berasumsi bahwa ini bukanlah tindakan ulama hadits. 

Hadits Jabir lewat Utsman bin Muhammad Al Anmathi dari 


Harami bin Umarah dari Azrah bin Tsabit dari Abu Zubair dari Nabi 
Muhammad SAW, beliau bersabda: 


——————————————— $yarah Sunan Tirmidii 


01, : : o- ae ac, aan  .., 18. 
Pa oa Sr ON AA 
"Tayamum itu satu tepukan untuk muka dan satu tepukan untuk 


kedua lengan sampai kedua siku." HR. Ad-Daraguthni dan Al 
Hakim dan dianggap shahih. 


Al Hafizh dalam Ad-Dirayah berkata: hadits ini diriwayatkan 
oleh Ad-Daraguthni dan Al Hakim juga meriwayatkan yang senada 
dengan hadits Ibnu Umar tersebut dari hadits Jabir dengan sanad yang 
baik. 

Dalam hal ini hadits Jabir diperdebatkan akan marfu' dan 
mauguf-nya. Yang benar bahwa hadits itu mauguf. Setelah 
meriwayatkan hadits ini Ad-Daraguthni berkata, “Semua perawinya 
adalah terpercaya, yang benar ini adalah hadits mauguf.” 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam At-Talkhis berkata: Ibnu Jauzi 
menganggap hadits ini dha'if pada Utsam bin Muhammad. Ia adalah 
orang banyak salah. Ibnu Dagig Al Id berkata: tidak ada yang 
menilainya cacat, namun riwayatnya syadz (janggal), karena Abu 
Nu'aim meriwayatkannya dari 'Azrah secara mauguf. Ad-Daraguthni 
dan Al Hakim juga meriwayatkannya. 


At-Tirmidzi berkata, "Ath-Thahawi juga meriwayatkan dalam 
Syarah Al Atsar dan berkata, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Azrah bin Tsabit menceritakan kepada kami dari Abi 
Zubair dari Jabir ia berkata: 


wet “J3 KA & 1 Kan Br Ana He “Ja Ani 


oe 0... 3-0 - Aa BN Lag. 


“aa SD rp 4 UPI Ga aa Dao ML 
Pa IKA :JE) ai ya 4 Pa 


"Ada seorang datang kepada Jabir kemudian berkata, saya 
mengalami junub, lalu saya berguling-guling di tanah. Maka dia 
(Jabir) berkata, 'Apakah kamu telah menjadi himar (keledai)?' 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dia (Jabir) lalu menepukkan kedua tangannya ke tanah lalu 
mengusapkan ke mukanya. Kemudian menepukkan kedua 
tangannya lagi ke tanah dan mengusapkan ke kedua tangan 


sampai kedua sikunya dan berkata, "Demikianlah tayamum'. 


Catatan: Dikatakan dalam Urf Asy-Syadz: Ath-Thahawi 
menganggap itu hadits mauguf dan menurut saya itu adalah hadits 
marfu'. Kedua ke-mauguf-an tercampur dalam kata "datang 
kepadanya". Mereka menyangka kata ganti itu kembali kepada Jabir 
bin Abdullah dan ada yang menyangka kembali kepada Nabi SAW 
sebagaimana kata Al Hafizh Al Aini. 


Saya katakan: "Kata ganti (dia) ketika kembali kepada Nabi 
SAW itu salah besar, karena dalam riwayat ini tidak ada sama sekali 
menyebut Nabi SAW sebelum atau sesudah kata ganti. Oleh karena 
itu tak seorang ahli haditspun yang berkata demikian, tetapi malah 
me-mauguf-kannya dan mengembalikan kata ganti itu kepada Jabir. 
Pernyataan 'Sebagaimana kata Al Hafizh Al Aini itu tidak benar', 
sesungguhnya Al Aini tidak berkata demikian, tetapi ia berkata dalam 
Syarah Al Bukhari setelah menyebut hadits Jabir yang marfu' dengan 
redaksi: hadits itu diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan Ibnu Abu 
Syaibah berupa hadits mauguf. 


Apabila At-Tirmidzi berkata bahwa Utsman bin Muhammad itu 
terpercaya dan tidak seorangpun dari sahabat Azrah bertentangan 
dengannya kecuali Abu Nu'aim, dan menambahkan kata 'terpercaya' 
itu diterima. Bagaimana bisa riwayat yang marfu' itu syadz?. Utsman 
bin Muhammad meskipun terpercaya namun Abu Nu'aim lebih 
terpercaya, lebih kuat dan lebih hafal daripadanya. 


Al Hafizh Ibnu Hajar menilai Utsman bin Muhammad dalam At- 
Tagrib sebagai orang yang diterima. Mengenai pernyataan Abu 
Nu'aim, ia juga menilainya terpercaya. Al Khazraji dalam Al Khulasah 
perihal Abu Nu'aim berkata bahwa Imam Ahmad berkata: ia 


——— ——  ———— $yarah Sunan Tirmidzi 


terpercaya, terjaga dan handal dengan hadits. Muhammad Al Fasawi 
berkata, "Sahabat-sahabat kami sepakat bahwa Abu Nu'aim itu benar- 
benar kuat hafalannya." 


Jelaslah bahwa riwayat Muhammad bin Utsman yang marfu' itu 
langka. Diantaranya: 


1. Hadits Abu Umamah dari Nabi SAW yang bersabda tentang 
tayamum, 


OLI ON na Tan 0. Ta, 8 
pa II id To) Eryb Wo aril 


"Satu tepukan untuk muka dan satu tepukan untuk kedua tangan 
sampai kedua siku." HR. Ath-Thabrani 


Hadits ini adalah dha'if yang tidak patut dijadikan dalil. Al Aini 
dalam Syarah Al Bukhari berkata, "Dalam sanadnya terdapat 
Ja'far bin Zubair, Syu'bah berkata: Ia telah menulis 400.000 
hadits." 


2. Hadits Aisyah, sebagaimana diisyaratkan oleh At-Tirmidzi. Ini 
juga dha'if yang tidak patut dijadikan dalil. Al Aini dalam 
Syarah Al Bukhari setelah menuturkan sanad Huraiys bin 
Khurait berkata: Abu Hatim dan Abu Zar'ah menganggapnya 
dha'if. Dalam bab lain terdapat hadits yang lain selain hadits 
yang telah disebutkan tadi dan semuanya adalah dha'if. 


Asy-Syaukani berkata, "Hadits tentang dua kali tepukan itu 
semua sanadnya tidaklah cacat. Seandainya sah niscaya diambil 
sebagai dalil. Yang benar hadits ini terhenti pada apa yang 
ditetapkan dalam Al Bukhari-Muslim dari hadits Ammar, yaitu 
menganggap cukup atas satu tepukan sehingga sahlah ukuran 
itu. 


Catatan: Syaikh Abdul Hag Ad-Dahlawi dalam Al-Lam'at 
berkata: "Tidak sahnya hadits-hadits mengenai dua kali tepukan itu 


Syarah Sunan Tirmidzi 


tidak ada larangan di masa para imam yang berdalil dengannya. 
Apabila ada kemungkinan lemah di dalamnya setelah mereka dari segi 
sebagian perawi yang meriwayatkannya setelah masa para imam, 
maka imam-imam hadits yang datang setelah mereka atau 
meriwayatkan dalam sunan itu tidak sah. Jadi, tidak ada bentuk 
kelemahan dalam hadits ulama muta'akhkhirin yang terdapat pada 
ulama mutagaddimin. 


Misalnya, seorang perawi pada masa Abu Hanifah dari 
golongan tabi'in meriwayatkan dari sahabat, atau dua dan tiga perawi 
apabila bukan dari golongan mereka maka mereka itu terpercaya 
sebagai perawi yang (kuat) hafalannya dan kredibel. Kemudian orang 
setelahnya yang tidak dalam tingkatan/derajat yang sama 
meriwayatkan hadits itu, lalu hal itu menjadi sebuah hadits dha'if 
menurut para ulama hadits, seperti Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi 
dan lainnya. Menurut Abu Hanifah tidak mengapa berdalil dengan 
hadits itu. Renungkanlah. Ini adalah pendapat baru. 


Saya katakan, "Kami telah mengetahui bahwa hadits tentang 
tepukan dua kali ini benar lemah, dan sama sekali tidak menetapkan 
pendapat ini. Adapun: 


1. Karena kami menerima (pendapat) bahwa ada kemungkinan 
lemah dalam hadits tentang tepukan dua kali setelah masa imam 
Abu Hanifah dan imam-imam terdahulu (mutagaddimin) lainnya 
yang berpendapat demikian. Tetapi ini adalah hanya prediksi. 
Ada kemungkinan tidak ditetapkan sahnya hadits yang dha'if ini 
—yang telah ditetapkan kelemahannya menurut para penghafal 
hadits golongan mutaakhkhirin— bukan dari para ahli hadits 
yang mahir, seperti imam Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan 
lainnya." 

2. Kami tidaklah menerima (pendapat) tayamum dengan dua kali 
tepukan, seperti Abu Hanifah dan lainnya yang berdalil dengan 
hadits yang lemah ini, sehingga menetapkan sahnya untuk 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dijadikan dalil. Tetapi kami berpendapat ada kemungkinan 
hadits yang dha'if ini tidak sampai kepadanya, tetapi dia berdalil 
dengan sebagian atsar sahabat RA. Jadi, orang yang tidak 
berdalil dengan hadits yang dha'if ini maka ia tidak bisa 
menetapkan sahnya hadits yang lemah ini dengan pendapat 
tersebut. | 


” 3. Ketika dia menerima hadits yang dha'if ini sebagai dalil, maka 
dalam hal ini juga ada ketetapannya yang menetapkan sahnya 
hadits itu, karena bisa saja dia tidak menyampaikannya dalam 
bab ini selain hadits yang lemah ini. Maka ia menjadikannya 
sebagai dalil dan mengamalkannya meskipun dia mengetahui 
kelemahannya. Imam An-Nawawi dalam At-Tagrib berkata, 
"Pengamalan orang yang alim dan fatwanya yang sesuai dengan 
hadits bukanlah suatu ketetapan atas kebenaran hadits, begitu 
pula bersikap beda dengan hadits bukan berarti mencela hadits 
tersebut." 


Imam As-Suyuthi dalam At-Tadrib berkata, "Ibnu Katsir dalam 
bagian pertama berkata, ada pertimbangan lain apabila dalam 
bab ini ada hadits selain itu, yang bisa dijadikan hujah dalam 
berfatwa, berhukum atau penguat untuk mengamalkan apa yang 
diperintahkan hadits tersebut." 


Al Iragi berkata, "Tidak wajib adanya hadits yang lain dalam 
bab ini, begitu pula berupa giyas atau ijma'. Seorang mufti dan 
hakim juga tidak wajib untuk menyebutkan semua dalil atau 
sebagiannya, dan ia merasa tenang dengan hadits yang berlaku 
dalam bab ini. Dan terkadang ia melihat suatu perbuatan itu 
lemah dan mendahulukannya berdasarkan giyas. 


4. Sesungguhnya pendapat ini tidaklah bagus, bahkan rusak. 
Kesimpulannya adalah adanya kelemahan dalam hadits di masa 
mendatang karena lemah sebagian  perawinya tidak 
menunjukkan adanya kelemahan hadits di masa lalu. Dengan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


demikian adanya kelemahan sebagian perawi dari masa lalu 
menunjukkan kelemahan hadits dimasa mendatang karena 
lemahnya sebagian perawi yang lalu tersebut. Karena perawi 
yang lemah ada kalanya dari kalangan tabi'in atau yang berada 
di bawahnya. Dengan demikian, hadits ini shahih pada masa 
sahabat dan dha'if pada masa tabi'in. 


Berikutnya, hadits shahih pada masa tabi'in dan lemah pada 
masa setelah tabi'in. 


Catatan Lain: Syaikh Al 'Ajal Waliyyullah dalam Syarah Al 
Muwaththa” berkata, "Berdasarkan atsar Ibnu Umar, bahwa ia 
tayamum sampai kedua sikunya: maka kedua hadits ini —yaitu atsar 
Ibnu Umar dan hadits Ammar— menurut saya tidaklah kontradiktif. 
Karena perbuatan Ibnu Umar itu adalah tayamum yang sempurna, 
sementara yang dilakukan oleh Nabi SAW hanyalah paling 
minimnya. Sebagaimana kata "cukup bagimu" menunjukkan bahwa 
asalnya wudhu itu membasuh anggota sekali-sekali dan sempurnanya 
tiga kali-tiga kali. Demikian pula asalnya tayamum sekali tepukan dan 
mengusap kedua telapak tangan dan sempurnanya dua tepukan dan 
mengusap sampai kedua siku. 


Saya katakan: "Hadits tentang dua tepukan dan mengusap 
sampai kedua siku itu adalah marfu' shahih, maka sempurnalah apa 
yang dikatakan Syaikh Ad-Dahlawi, kendati saya mengetahui bahwa 
hadits tentang dua tepukan dan kedua siku itu dha'if dan 
diperselisihkan marfu' dan mauguf-nya. Namun yang kuat adalah 
mauguf." 

Adapun hadits Ammar yang marfu' itu telah disepakati dan ia 
berfatwa dengannya sepeninggal Nabi SAW. Bagaimana pendapat itu 
sah bahwa perbuatan Ibnu Umar dengan tayamum yang sempurna 
sementara nabi SAW paling minim? Adapun bila hanya berdasarkan 
perbuatan Ibnu Umar maka tidaklah menunjukkan sempurnanya 


Syarah Sunan Tirmidzi 


tayamum. Tidaklah kamu tahu bahwa Ibnu Al Mundzir telah 
meriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwa Ibnu Umar 
membasuh kedua kakinya tujuh kali dalam berwudhu. Demikian 
dikatakan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari, apakah dapat 
dikatakan bahwa basuhan Ibnu Umar tujuh kali itu menjadi 
sempurnanya membasuh kedua kaki? Sekali-kali tidaklah demikian. 


Catatan Lain: Ketahuilah bahwa ulama Hanafiyyah dan ulama 
lainnya —yang berkata tayamum dengan dua tepukan dan membasuh 
muka dan tangan sampai kedua siku itu— terkadang berhalangan 
untuk mengamalkan beberapa riwayat Ammar yang shahih tentang 
tayamum sekali tepukan untuk mengusap muka dan kedua telapak 
tangan sebagaimana dituturkan dalam Si'ayah karya ulama pengikut 
Hanafi. Maka kami sebutkan ungkapannya di sini, satu tepukan itu 
sudah cukup untuk menjawab udzur mereka. Al Mubarakfuri berkata, 
pertentangan mereka itu dalam dua tempat: 


1. Cara mengusap kedua tangan, apakah sampai ketika atau sampai 
siku dan atau sampai pergelangan tangan. 


2. Sekali tepukan untuk muka dan kedua tangan atau berulang kali 
tepukan. 


Adapun pertentangan pertama adalah bahwa pendapat yang 
paling lemah yaitu pendapat pertama. Dan pendapat yang paling kuat 
adalah berdasarkan dalil yaitu cukupnya mengusap kedua tangan 
sampai pergelangan tangan sebagaimana ditetapkan dalam riwayat 
hadits Ammar yang shahih, "Sesungguhnya Nabi SAW mengajarinya 
cara tayamum ketika ia berguling-guling diatas debu dan menganggap 
cukup dengan mengusap muka dan kedua telapak tangan." 


Al Mubarakfuri berkata: jawaban saya adalah: 


1. Pengajaran Nabi kepada Ammar yang terjadi dengan perbuatan 
berlaku dalam hadits yang berupa ucapan (gauliyyah) yaitu 


Syarah Sunan Tirmidzi MEA | 


mengusap sampai kedua siku. Sudah maklum bahwa ucapan itu 
didahulukan atas perbuatan. Dalam hal ini ada beberapa 
pendapat, yaitu: 


a. Meskipun pengajaran itu dengan perbuatan namun juga 
bersamaan dengan ucapan yaitu, "Sesungguhnya ini cukup 
bagimu." Maka hadits ini terjadi berupa ucapan. 


b. Riwayat Muslim, "Sesungguhnya cukup bagimu dengan 
menepukkan kedua tanganmu ke tanah dari situ kamu tiup 
kemudian usapkan keduanya ke muka dan kedua telapak 
tanganmu." Dan riwayat Al Bukhari: "Cukup bagimu 
muka dan kedua telapak tangan." Kedua hadits ini 
menunjukkan bahwa pengajaran ini terjadi juga dengan 
ucapan. 


Apa yang dituturkan An-Nawawi, Al Aini dan lainnya bahwa 
yang dimaksud Nabi SAW adalah menjelaskan bentuk tepukan 
dan cara memberi tahu bukan penjelasan semua tayamum secara 
keseluruhan. Maka hal itu tidak menunjukkan tidak 
diwajibkannya sesuatu selain yang telah disebut. Dalam hal ini 
ada beberapa pandangan, yaitu: 


a. Konteks riwayat itu menjelaskan bahwa yang dimaksud 
adalah menjelaskan tayamum secara keseluruhan, jika 
tidak demikian maka Nabi SAW tidak akan bersabda, 
"Sesungguhnya cukup bagimu". Maka pandangan bahwa 
hadits ini hanya mencakup pengajaran bentuk tepukan saja 
adalah pandangan yang jauh dari kebenaran. 


b. Apabila yang dimaksud pengajaran itu menjelaskan semua 
yang bersangkutan dengan tayamum, berarti ketika terjadi 
masalah baru yang bersangkutan dengan tayamum maka 
hal itu telah teratasi, hal ini tidak boleh menurut syara'. 
Hal itu karena Ammar tidak mengerti bagaimana cara 
tayamum yang disyariatkan. Oleh karena itu ia berguling- 


(2 Syarah Sunan Tirmidzi 


guling di debu seperti beguling-gulingnya hewan ternak. 
Ketika hal itu disebutkan di samping Nabi SAW maka 
tidak ada alasan bagi untuk menjelaskan semua bentuk 
tayamum karena saat itu Ammar sangat membutuhkan 
penjelasan, karenanya membatasi penjelasan Rasululah 
pada bentuk tepukan saja akan menghilangkan tujuan apa 
yang dimaksud. 


3. Yang dimaksud dengan kedua telapak tangan dalam riwayat itu 
adalah "kedua tangan". Dalam hal ini ada pandangan yang jelas 
bahwa menyebut tangan namun yang dimaksud adalah sebagian 
dari tangan itu juga banyak terjadi dalam nash. Sebagaimana 
firman Allah SWT sebagai berikut: 


(an) Uagaa rj Ind SAI GL, 


"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya." (Os. Al Maa 'idah (S1: 38) 


Firman Allah SWT yang lain: 


“& 
( 
& 
Ea 
(api 
no 
TG 


af (83 AI d Oya Aang 5 
ali A35 Agan abis pia) Ha 


"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di 
muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau 
dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik." (Os. 
Al Maa 'idah (5): 33) 


Dalam .ayat ini disebutkan kata "tangan", namun yang 
dikehendaki sebagiannya, yaitu telapak tangan dan 
pergelangannya. Adapun menyebut "telapak tangan" namun 
yang dimaksud adalah tangan secara keseluruhan, maka hal ini 
tidak populer. Ini adalah majaz yang tidak diketahui. Hal ini 


Syarah Sunan Tirmidzi Lsij 


tidak mungkin kecuali ketika kesulitan memahami hakekat kata, 
namun dalam konteks ini tidak terjadi. Oleh karena itu apabila 
yang dikehendaki adalah nama jari-jari tangan sampai pundak 
maka akan ditetapkan mengusap tangan sampai ke pundak. 


4. Seandainya hadits-hadits ini bertentangan maka kami kembali 
ke atsar sahabat dan kami menemukan mereka berfatwa dengan 
mengusap sampai kedua siku. Dalam hal ini kembali kepada 
atsar sahabat itu berfaidah apabila ada kesepakatan di antara 
mereka. Lain halnya di sini, dimana Ammar yang merupakan 

bagian dari mereka (para sahabat) telah berfatwa mengusap 
muka dan kedua telapak tangan, dia beralasan dengan apa yang 
telah difatwakan oleh Ibnu Abbas dan Rasulullah. 


5. Apa yang dituturkan Ath-Thahawi dan diterima Al Aini dalam 
Umdah Al Gari bahwa hadits Ammar mengenai tayamum 
sampai kedua pergelangan tangan, kedua siku, dan kedua ketiak 
itu tidak patut dijadikan dalil karena bertolak belakang. Dalam 
hal ini, pemutar-balikan dalam tempat tidak masalah karena 
riwayat tentang "dua siku dan dua pundak" dikalahkan dan 
dilemahkan atas yang lain maka gugurlah ungkapannya. 
Riwayat-riwayat tentang ketika enjelasannya didahulukan atas 
penjelasan riwayat kedua telapak tangan. Maka hal ini tidaklah 
bertentangan, riwayat tentang kedua telapak tangan selamat dari 
pertentangan. 


Catatan Lain: Syaikh Abdul Hag Ad-Dahlawi dalam Al-Lam'at 
berkata, "Sesungguhnya hadits yang berlaku dalam bab ini 
bertentangan, di sebagian lain: dengan kata dua tepukan dan bagian 
lainnya dengan kata satu tepukan, tepukan untuk semuanya, kedua 
tangan sampai kedua siku, dan sebagian yang lain cukup kedua 
tangan. Berpegang dengan hadits dua tepukan dan dua siku untuk 
berhati-hati, dan mengamalkan dua hadits karena mencakup dua 


Syarah Sunan Tirmidzi 


tepukan atas satu tepukan, dan mengusap kedua lengan sampai kedua 
siku atas mengusap kedua telapak tangan bukan sebaliknya. 


Apalagi tayamum itu adalah bersuci yang kurang, apabila 
tempatnya lebih banyak dengan meratakan sampai kedua siku dan 
muka serta kedua tangan dengan satu tepukan maka hal ini akan lebih 
baik dan lebih utama untuk hati-hati. Tidak dikatakan, sampai ketiak 
itu lebih berhati-hati. Karena hadits tentang ketiak itu tidak shahih. 


Saya katakan: hadits tentang dua tepukan dan mengusap kedua 
Siku itu lemah dan dipertentangkan ke-marfu'-an dan maugufnya. Dan 
yang dikuatkan adalah hadits mauguf dan hadits-hadits dalam bab ini 
tidaklah sah kecuali dua hadits ini, yaitu: 


1. Hadits Abu Juhaim yang menyebut mengusap kedua tangan 
secara global. 


2. Hadits Ammar yang menyebut satu tepukan untuk muka dan 
kedua telapak tangan. 


Kedua hadits ini adalah shahih yang telah disepakati. Ini semua 
dijelaskan dalam pembicaraan Al Hafizh Ibnu Hajar dan di antara 
keduanya tidak ada pertentangan karena hadits yang pertama dibawa 
pada hadits yang kedua. Mengambil hadits tentang dua tepukan dan 
kedua telapak tangan bukanlah untuk berhati-hati. Bagaimana bisa 
mengambil sesuatu yang lemah dan meninggalkan yang kuat itu 
dianggap berhati-hati? Tidaklah termasuk berhati-hati mengambil 
hadits dengan satu tepukan untuk muka dan kedua telapak tangan 
tetapi hal ini malah membatasi sesuatu. 


Pernyataan, "Tayamum adalah bersuci yang kurang", hal ini 
tidak ditetapkan dengan dalil yang shahih tetapi yang dinyatakan 
adalah bahwa tayamum itu adalah wudhunya orang muslim apabila 
tidak menemukan air. 


Rasulullah SAW bersabda, 


Syarah Sunan Tirmidzi 


- 0 $ .. . A4 4 . G 
"Debu adalah wudhunya orang muslim apabila tidak 
menemukan air selama sepuluh tahun." (HR. Al Bazar) 


Hadits ini dianggap shahih oleh Ibnu Al Oaththan tetapi Ad- 
Daraguthni membenarkan sebagai hadits mursal, sementara At- 
Tirmidzi dari Abu Dzarr menganggapnya shahih. 

Tayamum itu dilakukan apabila orang muslim tidak menemukan 
air. Dan orang yang menganggap tayamum sebagai wudhu yang tidak 
sempurna maka ia wajib mendatangkan dalil. Adapun menggunakan 
hadits tentang dua tepukan dan kedua siku tidak bisa dijadikan dalil 
baginya dan tidak termasuk berhati-hati karena hadits ini tidak shahih, 
sebagaimana menggunakan hadits tentang ketiak tidaklah baik dan 
tidak termasuk berhati-hati menurut Syaikh Ad-Dahlawi. 


krg 3) :JW Af (beliau bersabda: “Untuk muka dan ke dua 
telapak tangan”). 
#3 j$ iy (tanpa satu jalur), maksudnya bukan dari satu jalur 
tetapi dari beberapa jalur periwayatan. 
Ucapannya, «2 A1 Ko DP Lala eat Jt Can Lisa 
Ahli ilmu melemahkan hadits Ammar dari Nabi SAW mengenai | 
tayamum bagi muka dan kedua telapak tangan ketika diriwayatkan 
hadits tentang tayamum sampai pundak dan ketiaknya). Diduga hadits 
tentang pundak dan ketiak itu bertentangan dengan hadits tentang 


muka dan kedua telapak tangan. Maka dianggap dha'if karena masih 
dipertentangkan dan diputar-balikkan. 


Ucapannya, sej! 5 Gt JG (Ishak bin Ibrahim berkata) 


dalam membantah penyataan ahli hadits yang melemahkannya. 
Kesimpulannya, bahwa tayamum mereka sampai pundak dan ketiak 


Syarah Sunan Tirmidzi 


itu tidak termasuk perintah Nabi SAW. Adapun tayamum untuk muka 
dan kedua telapak tangan itu atas perintah Nabi dan Nabi 
mengajarkannya, maka tidak ada pertentangan antara dua hadits ini. 
Ishak bin Ibrahim ini adalah Ishak bin Rahawaih. 


akay SEA Ko LN TU NI H3 Diya Via 3 (Maka di 
dalam permasalahan ini terdapat dalil Mena hal itu berakhir 
kepada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW). Abu Thayyib As-Sindi 


dalam Syarah Tirmidzi berkata: bahwa Ammar tayamum untuk muka 
dan kedua telapak tangan dan ini adalah akhir dari dua perkara: 


1. Apa yang mereka pahami perihal kata "tangan" Ki ayat 
tentang tayamum. ' 


2. Apa yang diajarkan Nabi SAW tentang tayamum, ini adalah 
yang berlaku dan menunjukkan bahwa pada masa Nabi SAW 
boleh berijtihad. Karena Ammar berijtihad terlebih dulu. 
Kemudian ketika Nabi SAW mengajarinya maka ia 
meninggalkan ijtihadnya (yang salah) itu. 


273 
Pn 840 4 - 2 ah 


Wa OA 3 Ia Gi Gap PI BAL Ito 


Ba 3 90 — "0,3 


Aa Ke PP erlab Gp SI3  MenA Alba Gp JA jp ia 
Bus Gen J3 PP Me 
Kg duh BA S Sal, Sa P3 Iekud HD gag 
| abasu BG Bye :JE, Sal hp Sagp puma 
Ain, TA Na Ls) AI 3 SN 5 aga 

2 


Syarah Sunan Tirmdi m——————— L91 


145). Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada 
kami, dari Muhammad bin Khalid Al Ourasyi, dari Daud bin Hushain 
dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ia ditanya tentang 
tayamum, maka ia berkata: sesungguhnya Allah SWT berfirman 
ketika menurunkan ayat dalam kitab-Nya tentang wudhu "Maka 
basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku." (Os. Al 
Maa'idah (SJ: 6) dan berfirman mengenai tayamum, "Sapulah 
mukamu dan tanganmu." (Os. An-Nisaa' (4J: 43), Dan berfirman, 
"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya." (Os. Al Maa'idah (51: 38), Yang berlaku dalam 
hukum potong tangan adalah kedua tangan, dalam tayamum adalah 
muka dan kedua telapak tangan. 


Abu Isa berkata, "Ini adalah hadits hasan gharib shahih." 


Penjelasan Hadits: : 

Ucapannya, kara dai S Ia 3 (Yang berlaku dalam 
hukum potong tangan adalah kedua tangan), Abu Thayyib As-Sindi 
berkata, "Yang dimaksud adalah cara agama dalam memotong tangan 
pencuri, yaitu penyebutan kata 'tangan' ini dalam ayat. Begitu juga 
tayamum itu cukup mengusap muka dan kedua telapak tangan. Yang 
dimaksud 'tangan' adalah kedua telapak tangan." | 


Ibnu Al Arabi dalam Al 'Aridhah berdasarkan atsar Ibnu Abbas 
berkata, "Ini adalah isyarat Ibnu Abbas dan pendapat ulama 
mutagaddimin yang telah memberi penjelasan dengan lugas dan 
gamblang, bahwa Allah SWT memberi batas wudhu sampai kedua 
siku dan kami sepakat dengan batasan ini. Pernyataan umum tentang 
kedua tangan menyangkut nama tangan secara umum, yaitu kedua 


1 At-Tirmidzi menyendiri dalam meriwayatkan dari enam imam hadits. 


—— Syarah Sunan Tirmidzi 


telapak tangan sebagaimana dalam hal pencurian. Ini adalah 
pengambilan perkara yang nyata bukan analogi ibadah atas siksaan. 


Sesungguhnya tayamum itu pada muka dan kedua telapak 
tangan, pernyataan ini menetapkan suatu hal yang dicari setelah 
selesai menetapkan dalil. 


Aa LN Ta Pata SA TE Are in 3 AP 

111. Bab: Boleh Membaca Al Our'an Selama Tidak Junub 
ONAan Fa tra TNI Aan gi BN AG gak yA GAS NA 
ya aan) P 2, PASI SAS YG aa Ga HE 
II Io IA SE IE Aga 3 Kal yi MI ab 2 5 


3 


BK Ten ek ia da 


- 


“ - 


Te KA MA ea Ja 1 any 25 JB 4 
SAY tera) 3 Ia OA JA TA NU Sam 
| Jab ah Y Sseaall 
3... F 


- 0 8... au 3 SN Dea. En 
“Gaal KA SG GI Ubin Ji 4) 


. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


1468. Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id Al Asyajj menceritakan 
kepada kami, Hafsh bin Giyats dan Ugbah bin Khalid menceritakan 
kepada kami, mereka berkata: Al A'masy dan Ibnu Abu Laila 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari Abdullah bin 
Salimah dari Ali RA, Rasulullah SAW membacakan Al Ouran 
kepada kami setiap saat selama beliau tidak junub. 


Abu Isa berkata, "Hadits Ali adalah hadits hasan shahih." 


Dengan hadits ini, banyak ahli hadits dari kalangan sahabat Nabi 
SAW dan tabi'in berpendapat, mereka berkata, "Seseorang boleh 
membaca Al Ouran dengan tanpa wudhu dan tidak boleh 
membacanya sambil memegang mushaf kecuali dalam keadaan suci." 


Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak juga berkata 
demikian. 


Penjelasan Hadits: 

AI kav gi (Abu Sa'id Al Asyajj) Nama lengkapnya adalah 
Abdullah bin Sa'id bin Husain Al Kindi Al Kufi, salah satu imam 
hadits, para Imam hadits yang enam meriwayatkan dari Abdussalam 
bin Harb dan Abu Khalid Al Ahmar dan lainnya. Abu Hatim berkata, 
"Ia terpercaya, imam pada masanya." Menurut suatu pendapat ia 
meninggal pada tahun 257 H. 


IE ep Furry (Ugbah bin Khalid) bin Ugbah As-Sukuni yaitu Abu 
Mas'ud Al Kufi, meriwayatkan dari Hisyam dan Al A'masy, Ahmad, 


Ishak, Abu Bakr bin Abu Syaimah dan lainnya juga meriwayatkan 
darinya. Abu Hatim menilainya tsiggah, meninggal pada tahun 188 H. 


8 Hadits dha'if, karena pernyataan Abdullah bin Salimah dari Ali. HR. Abu 
Daud (229), An-Nasa'i (265) dan Ibnu Majah (594). Ahmad bin Hanbal menilai 
lemah hadits ini dan menganggap lemah Abdullah bin Salimah . 


————  — ————— $yarah $unan Tirmidri 


ED & o19 (Ibnu Abu Laila) ketahuilah yang dimaksud adalah 
Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, saudaranya Isa, anak 
laki-laki saudaranya Abdullah bin Isa. Yang dimaksud di sini adalah 
yang pertama yaitu Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila Al 
Anshari Al Kufi Al Oadi Abu Abdurrahman, jujur, buruk sekali 
hafalannya. Demikian kata Al Hafizh An-Nawawi dalam At-Tagrib. 


Dikatakan dalam Tahdzib At-Tahzib: ia meriwayatkan dari 
saudaranya Isa dan anak saudaranya Abdullah bin Isa dan Nafi', 
mantan budak Ibnu Umar, serta Amru bin Murrah, dan banyak 
menuturkan dari guru dan muridnya, ia menuturkan pendapat- 
pendapat para penghafal hadits yang kesimpulannya adalah "Ia 
dibenarkan buruk hafalannya dan seorang ahli fikih." Ahmad bin 
Hanbal berkata, "Keahliannya dalam fikih lebih kami sukai daripada 
haditsnya." 


3 Y 4y& (Amru bin Murrah) bin Abdullah bin Tharig Al 
Jumali Al Kufi Al A'ma (yang buta), terpercaya sebagai ahli ibadah 
yang tidak memalsukan hadits dan tidak panjang angan-angan. 

ida y MI X& (Abdullah bin Salimah) Al Muradi Al Kufi, 
dibenarkan ia berubah hafalannya sejak tingkatan kedua, 
meriwayatkan dari Umar, Ali, Mu'adz dan lainnya. Amru bin Murrah, 
Abu Ishak As-Sabi'i dan Abu Zubair juga meriwayatkan darinya. Al 
Bukhari berkata, "Haditsnya tidak ada yang menguatkannya." 
Sementara Al Ajali menilainya tsiggah. Demikian dijelaskan dalam 
At-Tagrib dan Khulasah. 

Ucapannya, ana w & (membacakan Al Our an kepada kami) 
artinya mengajarkan Al Our'an. 


de ys HK (setiap saat) baik keadaan berwudhu atau tidak. 


era "$ Aj L (selama beliau tidak junub). Dalam riwayat Abu 
Daud dikatakan: 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Li oa Mia Maa 3 Kpn an La PN 43 @:, sa 3 
ola WAS SI oa PU OS bay dala dl lo ol 
i : San an Tan Pa an nd xag, 
KAL SN 3 (PI Una ISU, 

"Bahwa Nabi SAW keluar dari WC kemudian membacakan Al 


Our'an kepada kami, lalu makan daging bersama kami dan 
beliau tidak melarangnya." | 


. Artinya tidak melarang membaca sesuatu dari Al Our'an bila 
tidak junub. Dikatakan dalam suatu pendapat, hadits Aisyah yang 
diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut: 


SS aah ala Ai Io Ig DS AE 
2 


Aisyah berkata, "Rasulullah senantiasa menyebut nama Allah 
SWT setiap saat." (HR. Muslim) 


Al Bukhari menganggap hadits ini mu'allag yang bertentangan 
dengan hadits bab ini. Secara zhahir hadits ini menunjukkan bahwa 
Nabi SAW juga membaca Al Our'an ketika junub. Pernyataan Aisyah 
bahwa Nabi SAW membaca setiap saat berarti juga meliputi 
keadaannya bila junub. | 


Pernyataannya "Menyebut Allah" juga meliputi membaca Al 
Our'an. Dikatakan bahwa hadits Aisyah dalam hal ini dikhususkan 
dengan hadits Ali yang menghendaki berdzikir bukanlah membaca Al 
Our'an." Al Aini berkata, "Hadits Aisyah tidak bertentangan dengan 
hadits Ali, karena yang ia kehendaki adalah dzikir bukannya membaca 
Al Our'an." | 


Dikatakan dalam Subul As-Salam: hadits Aisyah telah 
dikhususkan oleh hadits Ali dan hadits-hadits lainnya. Begitu juga 
hadits itu mengkhususkan keadaan buang. air besar, kencing dan 
bersetubuh. Adapun yang dimaksud "dalam setiap saat" adalah 
mengagungkan-Nya, sebagaimana firman Allah SWT: i NN 


1102. Syarah Sunan Tirmidzi 


Anya SE Harih UG Sl OI 
"Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 
atau dalam keadaan berbaring."(Os. Aali "Imraan (31: 191) 


Dikatakan juga dalam syarah hadits bab ini, Abu Ya'la 
meriwayatkan dari hadits Ali, dia berkata: 

Oi aa 3 GP ang daan JL Ia tah 

"Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu kemudian membaca 


sesuatu dari Al Our'an, kemudian bersabda, 'Demikianlah bagi 
orang yang tidak junub'." 


Karena ini larangan. Adapun bagi orang junub maka tidak boleh 
membacanya sekalipun satu ayat. 


Al Haitsami berkata: Para perawinya terpercaya, ini 
menunjukkan haram karena Rasul melarangnya dan asalnya memang 
haram. | 

Ucapannya, ve ix Cuse (lh (jk Uudp (Hadits Ali adalah 
hadits hasan shahih). Al Mundziri berkata, Abu Bakr menurut Al 
Bazar, ia tidak meriwayatkan dari Ali kecuali dari hadits Amru bin 
Murrah dari Abdullah bin Salimah. Al Bukhari menceritakan bahwa 
Amru bin Murrah itu Abdullah bin Abu Salimah- yang berkata kepada 
kami maka kami mengetahuinya lalu mengingkarinya. Sungguh ia 
orang sombong, dimana haditsnya tidak ada yang menguatkannya. 
Imam Asy-Syafi'i berkata mengenai hadits ini, bahwa tidak ada para 
ahli hadits yang menetapkannya. 

Al Baihagi berkata, "Sesungguhnya Asy-Syafii tidak 
menetapkan hadits ini karena mata rantainya ada pada Abdullah bin 
Salimah Al Kufi." Dalam hal ini Syu'bah berkata, "Ini adalah akhir 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dari pendapatnya." Al Khathabi menuturkan bahwa Ahmad bin 
Hanbal menganggap lemah Abdullah bin Salimah. 


Ucapannya, :223 »& J£ snah FN Kis 1,8 (mereka berkata, 
"Seseorang boleh membaca Al Our'an dengan tanpa wudhu."") artinya 
boleh membaca Al Our'an dengan tanpa wudhu, dan mereka berdalil 


dengan hadits dalam bab ini. 


nan 


Ucapannya, Silakan S gn Y5 (dan tidak boleh membacanya 


sambil memegang Iishar) artinya dengan menyentuh dan memegang 
kitab Al Our'an, karena bila membacanya dengan tidak menyentuhnya 
maka hal ini boleh. 


Ucapannya, "ab Ky Y! (Kecuali dalam keadaan suci) artinya 
berwudhu. | 

Ucapannya, Gx) K5 PIN KI Obi Ji W) (Sufyan 
Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak juga berkata demikian). Ini 
adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik, dia berkata dalam Al 
Muwaththa", Seseorang juga tidak boleh menyentuh segala yang 
terkait dengan mushaf jika dia tidak suci, seperti sarung atau bantal 
yang diatasnya ada Al Our'an. Andai hal ini dibolehkan maka 
membawanya pun berarti dibolehkan saat seseorang tidak suci. 


Namun hal ini dimakruhkan bagi orang yang tidak suci demi 
memuliakan dan mengagungkan Al Our'an. 


Dalam hal ini mereka berdalil dengan hadits Abu Bakr bin 
Muhammad bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya: 


A3 OS LS jail JI LS Ah Ae Io NO 

“ab YI ora , FN 
"Sesungguhnya Nabi SAW menulis surat untuk penduduk 
Yaman dan tertulis didalamnya 'tidak boleh menyentuh Al 


Goal Syarah Sunan Tirmidzi 


Ouran kecuali orang yang suci." HR. Al Atsram dan Ad- 

Daraguthni. . 

Dikatakan dalam.Al Muwaththa' bahwa hadits ini mursal, dari 
Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm, bahwa 
surat .yang ditulis Rasulullah SAW kepada Amru bin Hazm adalah 
agar ia tidak menyentuh Al Our'an kecuali dalam keadaan suci, Al 
Atsram berkata: Abu Abdullah yakni Ahmad, berdalil dengan hadits 
Ibnu Umar ini, yaitu tidak boleh menyentuh Al Our'an kecuali dalam 
keadaan suci. Demikian dijelaskan dalam Al Muntaga. 


Ibnu Abdil Barr berkata: tidak ada perbedaan pendapat dari 
Malik mengenai mursal-nya hadits ini. Dan telah diriwayatkan berupa 
hadits bersanad dari jalan Shalih, yaitu yang terkenal menurut ahli 
sejarah dan ahli hadits hingga tidak perlu disiarkan sanadnya, karena 
menyerupai dengan hadits mutawatir, dan orang-orang pasti 
menerimanya, mereka tidak mungkin menerima hadits yang tidak sah. 


Saya katakan: Tidak ada keraguan bahwa hadits ini 
menunjukkan tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. 
Sementara kata suci disebut secara umum yang mencakup orang 
mukmin yang suci dari hadats besar dan kecil, yang badannya tidak 
terdapat najis. 


1. Hal yang menunjukkan atas yang pertama adalah firman Allah 
. EA 3 2 .. ad 
Di Le) 


"Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis." (Os. At- 
Taubah (9J: 28) 


Sabda Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah sebagai Helo 
Io 8 ol 3 
oa Sagl 


"Orang mukmin.itu tidaklah najis." 
2. Hal yang kedua adalah firman Allah SWT: 


Syarah Sunan Tirmidzi ————— 


D piebaar 228 uh 
"Jika kamu Junub maka mandilah." (Os. Al Maa'idah (51: 6) 
3. Hal yang ketiga berdasarkan sabda Rasul SAW atas dua khuff 


sat Kilat Jb 1423 


"Biarkan (kedua khuf itu, maksudnya jangan dilepas) karena 
aku memakainya dalam keadaan suci." 


4. Kesepakatan ulama bahwa sesuatu yang tidak ada najis secara 
inderawi dan hukmi disebut suci. Banyak hal yang menunjukkan 
atas hal ini. Dan yang dikuatkan adalah bahwa sesuatu yang 
umum dalam maknanya maka tidak boleh diamalkan sehingga 
jelas maknanya. Telah terjadi kesepakatan bahwa tidak boleh 
bagi orang yang hadats besar menyentuh mushaf. Dan hal ini 
ditentang Abu Daud. Adapun orang yang hadatsnya kecil, Ibnu 
Hajar, Asy-Sya'bi dan Adh-Dhahak memilih untuk boleh 
menyentuh mushaf. 


'Al Oasim dan kebanyakan ahli fikih memilih tidak boleh 
menyentuh mushaf. Demikian dijelaskan dalam Nail Al Authar. 


Saya katakan: pendapat yang kuat menurut saya adalah pendapat 
kebanyakan ahli fikih, untuk mengagungkan dan memuliakan Al 
Ouran. Dari kata "bersuci" dalam hadits ini adalah orang yang 
berwudhu, yakni orang yang suci. Al Oari dalam menjelaskan 
pernyataan "tidak boleh menyentuh Al Our'an kecuali orang yang 
suci" berkata: berbeda dengan orang yang junub dan hadats, ia tidak 
boleh menyentuh Al Our'an kecuali dengan penutup yang kering dan 
makruh jika basah. 


Ath-Thibi dalam menjelaskan firman Allah, "Tidak boleh 
menyentuhnya (mushaf) kecuali orang yang suci." berkata: 
' sesungguhnya kata ganti (nya) itu ada kalanya kembali kepada Al 


———————  — —  ———— Syarah Sunan Timidii 


Our'an, jadi maksudnya adalah tidak boleh menyentuh mushaf kecuali 
dalam keadaan suci. Atau adakalanya kembali pada Lauh Mahfuzh. 
Jadi maknanya adalah tidak ada yang menyentuhnya kecuali para 
malaikat. Namun yang benar adalah pendapat yang pertama. 


Catatan: Al Hafiz Ibnu Hajar dalam Bulug Al Maram setelah 
menuturkan hadits yang menunjukkan bahwa pendapat mayoritas 
adalah tidak boleh menyentuh Al Ouran bagi orang yang tidak 
berwudhu, ia berkata, hadits ini diriwayatkan Imam Malik berupa 
hadits mursal, An-Nasa'i menyatakan sebagai hadits muttashil dan 
Ibnu Hibban menyatakan hadits mu'allal. 


Dikatakan dalam Subul As-Salam: hadits ini adalah ma'lul, 
karena dari riwayat Sulaiman bin Daud disepakati harus ditinggalkan 
sebagaimana kata Ibnu Hazm yang menilainya lemah. Ia menduga 
bahwa Sulaiman bin Daud Al Yamani tidaklah demikian, tetapi ia 
adalah Sulaiman bin Daud Al Khaulani, ia terpercaya dan ia lebih 
dipuji oleh Abu Zar'ah, Abu Hatim, Utsman bin Said dan jama'ah para 
penghafal hadits. Tulisan Umar bin Hazm yang dijumpai orang itu 
diterima. 


Ibnu Abdil Barr berkata: haditsnya itu menyerupai hadits 
mutawatir karena banyak orang yang menerimanya. 


Al Hakim berkata: Umar bin Abdul Aziz dan para imam 
dimasanya telah menyaksikan tulisan ini. Dalam bab lain dari Al 
Hakim bin Hazam: tidak boleh menyentuh Al Our'an kecuali orang 
yang suci. Meskipun dalam sanadnya ada beberapa pendapat kecuali 
Al Haitsami menuturnya dalam Majma' Al Fawaid dari hadits 
Abdullah bin Umar, sesungguhnya ia berkata: 


“. ae an Sa PN 3. Pn AA y Ma 
"Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh menyentuh Al Our'an 
kecuali orang yang suci." 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Al Haitsami berkata: para perawinya itu terpercaya dan ia 
menyebutkan dua saksi. 


AJI FC 
112. Bab: Air Kencing yang Kena Tanah 


ga JIN AED Ialah jab gl AA Gaib tv 


AA 9 Pt Ipa 


TE Ng akan TE MEA ee To ae YG 
9 ri ai 2 Bg 23 2 PN Santap Teo 
Ang de Sl ito A5 hmm ga us JB Bh Pi 


0. 0. # Gu. AA ec. 


Una Y, Saung SPI Sah “JG ep Lari ola AG 
aa DA Ia Ja Ag die Ara Pa Sd) CG daa 
AT LI AD Ja pa 3) Near hm PE al ah 


Eu ba ya 3 Si SU Ia Sent Ala Al ia ale 


S2 0 na 


yag | yanw S3 Pe paaa 

147”. Ibnu Abu Umar dan Sa'id bin Abdurrahman Al 
Makhzumi menceritakan kepada kami, mereka berkata: Sufyan bin 
Uyainah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al 
Musayyab dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Ada orang badui masuk 
masjid ketika Nabi SAW sedang duduk, kemudian ia shalat. Ketika 
selesai ia berdoa: "Ya Allah rahmatilah aku dan Nabi Muhammad dan 
jangan Engkau rahmati orang lain bersama kami." Maka Nabi SAW 


1? Hadits shahih. HR. Al Bukhari (220), Abu Daud (380), Ibnu Majah (529) 
semuanya meriwayatkan dari Abu Hurairah. Juga Makanan oleh Muslim (284, 
285) hadits yang serupa dari Anas. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


menoleh kepadanya dan bersabda, "Sungguh kamu telah membuat 
sempit sesuatu yang luas.” Lalu dia kencing di dalam masjid. Maka 
orang-orang bergegas menghampirinya. Maka Nabi SAW bersabda, 
"Siramlah dengan seember air," kemudian Beliau bersabda, 
"Sesungguhnya kalian diutus untuk membuat kemudahan dan tidak 
diutus untuk membuat kesulitan.” 


Penjelasan Hadits: | 
Ucapannya, ena J3 (Ada orang badui masuk), yaitu 


penduduk kampung, nama badui dinisbatkan kepada kumpulan dan 
bukan satu orang. Ada yang mengatakan kata ini sejalan dengan nisbat 
kabilah, karena jika dinisbatkan pada satu orang maka akan ada 
kemiripan dengan istilah Arabi (orang arab), karena Arabi adalah 
keturunan Ismail AS, baik ia tinggal di kampung atau di kota. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Tagiyyuddin. 


Mengenai istilah A'rabi (badui) ini ada banyak dibahas dalam 
beberapa riwayat, dan saya tidak melihat riwayat shahih yang terlepas 
dari pertimbangan. 


Al Oadi Abu Bakar bin Arabi dalam Al 'Aridhah berkata: Ad- 
Daraguthni meriwayatkan hadits semisal ini: 


Ada orang badui yang sudah tua berkata kepada Nabi SAW, 
"Hai Muhammad, kapan hari kiamat tiba?" Maka Nabi bersabda 
kepadanya, "Apa yang telah kamu persiapkan?", Ta menjawab, "Tidak 
ada, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran aku tidak 
mempersiapkan shalat dan puasa yang banyak, hanya saja aku 
mencintai Allah dan Rasul-Nya." Maka Nabi bersabda, "Kalau begitu 
kamu akan bersama orang yang kamu cintai". Ad-Daraguthni berkata, 
maka orang tua badui itu pergi dan hendak kencing di masjid, namun 
orang-orang bergegas menahannya, maka Nabi SAW bersabda, 
"Biarkanlah, semoga ia menjadi ahli surga." Maka orang-orang itu 


Syarah Sunan Tirmidzi 


menyiram air kencingnya dengan air, maka jelaslah bahwa orang yang 
kencing di masjid itu orang yang bertanya tentang hari kiamat dan 
dipersaksikan dengan surga. 


Saya katakan: dalam sanadnya terdapat Ma'la Al Makki, Ad- 
Daraguthni setelah meriwayatkan berkata: Al Ma'la itu'tidak diketahui 
keadaannya. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari berkata: Abu 
Bakr At-Tarikhi menceritakan dari Abdullah bin Nafi' Al Muzani, 
yaitu Al Agra' bin Hubais At-Tamimi berkata: Abu Musa Al Madini 
meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Amru bin Atha” dari 
Sulaiman bin Yasar berkata: muncul Dzul Khuwaisarah Al Yamani, ia 
adalah orang yang keras hati dan haditsnya adalah mursal dalam 
sanadnya terdapat keraguan antara -Muhammad bin Ishak. dan 
Muhammad bin Amru bin Atha' darijalur Al Asham, dari Abu Zar'ah 
Ad-Dimasygi, dari Ahmad bin Khalid Adz-Dzahabi. . 2 


Ia terdapat dalam Jami' Musnad Ibnu Ishak milik Abu Zur'ah 
Ad-Dimasygi dari jalur Syamiyain dengan sanad ini. Tetapi ia berkata 
dalam pendahuluannya: Dzul Khuwaisarah At-Tamimi: adalah orang 
yang keras hatinya. At-Tamimi itu Hargus bin Zuhair yang setelah itu 
menjadi pemimpin golongan Khawarij. Sungguh sebagian mereka 

| terpecah antara dia dan Al Yamani, tetapi mempunyai asal yang tidak 
jelas. Al Mubaraktfuri berkata, "Ia meriwayatkan dari Abu Husain bin 
Faris,yaitu Uyainah bin Hishn. | | 


Ucapannya, tml) Lip w (Sungguh kamu telah membuat 
sempit sesuatu yang luas). Artinya membuat sempit sesuatu yang 
dilapangkan oleh Allah dan kamu mengkhususkan (hanya) pada 
dirimu sendiri bukan yang lain. Asal kata menyempitkan adalah 
mencegah. Na 

Ti 3 Erad (Maka orang-orang bergegas menghampirinya), 


dalam riwayat Al Bukhari, maka orang-orang mencelanya. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Dalam Riwayat Muslim: Para sahabat berkata: "Tahan, tahan 
(mah mah)" Juga dalam riwayatnya yang lain: Maka orang-orang 
berteriak. 


ale “yi jai (Siramlah kepadanya). Al Aini dalam Syarah Al 


Bukhari juz I halaman 886 berkata: Dalam riwayat At-Tirmidzi. 
."Siramlah kepadanya satu timba air." Sudah cukup disini terdapat 
keraguan, bukan arti macam, pilihan dan hubungan. Apabila perawi 
melihat bolehnya meriwayatkan dengan makna niscaya akan 
menganggap cukup atas salah satunya. Maka ketika dia bingung 
dalam memisahkan antara kata "timba" dan "membawa (air)" karena 
keduanya sama dalam katanya. 


“Al Hafizh Ousyairi berkata: menurut Al Aini, orang yang 
berkata: sesungguhnya ini cukup sempurna seandainya membawa air 
dan timba dipadukan secara bahasa, tetapi tidak sama dalam artinya, 
karena kata air dalam timba itu timba yang besar yang penuh dengan 
air. 


0... 


Ucapannya, 2 paka ga ag Ora — Lali (sesungguhnya kalian 
diutus untuk membuat kemudahan dan tidak diutus untuk membuat 
kesulitan) maksudnya mempermudah kepada orang banyak. Ibnu 
Dagig Al Id berkata: dalam hadits ini terdapat dalil atas sucinya tanah 
yang bernajis dengan air yang banyak, jadi cukup dengan dituangkan 
air diatas tanah tersebut dan tidak perlu memindahkannya ke tempat 
lain. Hal ini sebagaimana Rasululllah tidak memerintahkan 
memindahkan debu tersebut, tapi cukup dengan perintah 
menyiramkan air ke tanah atau debu yang terkena najis. 


Seandainya memindahkan debu tersebut wajib, maka hal itu 
sudah dianggap cukup tanpa menyiramkan air kepadanya. Dan 
perintah menyiramkan air pada waktu itu hanya akan menambah 
beban dan kesulitan, dan tidak ada manfaatnya pada tujuan yang 
dimaksud yaitu mensucikan tanah. 


Syarah Sunan Tirmidzi ln) 


Ta Ben ueiei De san aa Ia aan RS 
IE hain PE PA Okita JE #Akata JB NA 
Ji PS DL 


0 Tae Se 0. 20 er 0. 0. - .. AK & 
2 aa UN om Sa Benua LNG 


Ba IS La WA Iegimg jl IU 
Genta SAN Ip A3 lali Jal yakin AA da Jaa, 


A5 gi SAP KEP Gp AA ig 3 
Egg aj pra Par 
148” Said berkata: Sufyan berkata: Yahya bin Sa'id 
menceritakan kepadaku, dari Anas bin Malik, seperti hadits ini. 


Dia berkata, "Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abdullah bin 
Mas'ud, Ibnu Abbas dan Watsilah bin Al Asyga'." 


Abu Isa berkata, “Ini adalah hadits hasan shahih." 


Sebagian ulama hadits mengamalkan hadits ini. Ini adalah 
pendapat Ahmad dan Ishak. 


Yunus telah meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri dari 
Ubaidillah bin Abdullah dari Abu Hurairah. 


Penjelasan Hadits: 


Ucapannya, Iin ri Ol Pa) Ya na bana Kn ae 3 Oa Je 
(Sufyan berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepadaku, dari Anas 


20 Fbid. 


Le j Syarah Sunan Tirmidzi 


bin Malik, meriwayatkan seperti hadits ini). Hadits Yahya Ibnu Sa'id, 
dari Anas diriwayatkan oleh Al Bukhari Muslim. 

Ucapannya, ai Ki 21 ee og dalan Yi Aa Ka sai ey 
(dalam bab ini ada riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas 
dan Watsilah bin Al Asga)) Adapun hadits Abdullah bin Mas'ud 
diriwayatkan oleh Abu Ya'la RA sebagai berikut: ia berkata: orang 
badui datang lalu kencing di masjid, kemudian Nabi SAW 
menghampiri tempat itu, kemudian beliau menimbunnya lalu disiram 
dengan satu timba air. 


Di dalam sanad hadits ini terdapat Sam'an bin Malik yang 
lemah. Demikian dalam Majma' Al Fawaid. Al Hafizh berkata dalam 
At-Talkhish, "Ad-Darimi dan Ad-Daraguthni meriwayatkannya dan di 
dalamnya terdapat Sam'an bin Malik yang tidak kuat." Demikian kata 
Abu Zar'ah. 


Abu Hatim dalam Al 'Ilal berkata, "Dari Abu Zar'ah, ini adalah 
hadits mungkar." Demikian kata Ahmad. Sementara Ibnu Hatim 
berkata, "Dia tidak diketahui asalnya." 


Adapun Hadits Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Al 
Bazar dan Ath-Thabrani RA: Ia berkata: datang seorang badui kepada 
Nabi SAW kemudian Nabi membaiatnya, kemudian ia pergi dan 
berdiri lalu kencing dan orang-orang tahu hal itu, dalam hal ini Nabi 
SAW memerintahkan agar menyiramkan air ke tempat yang 
dikencingi si badui. 

Al Haisami dalam Majma' Al Fawaid berkata, "Para perawinya 
adalah shahih." 


Sementara Hadits Watsilah bin Al Asga', diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah dalam pembahasan tentang Thaharah, yang didalam sanadnya 
terdapat Ubaidullah bin Abu Hamid Al Hadzli dan ia adalah dha'if, 
juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. 


Syarah Sunan Tirmidzi ls) 


Al Hafizh dalam At-Talkhis berkata, "Didalam sanadnya 
terdapat Ubaidullah bin Abu Hamid Al Hadzli, yang diingkari 
haditsnya." Demikian kata Al Bukhari dan Abu, Hatim. 


Ucapannya, Pe ya Ttg ida 3 (ini adalah hadits hasan 


shahih), diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Muslim. Demikian 
dijelaskan dalam Al Muntaga. 


Ucapannya, Gpoty Kari Ji gag pai Jai yak Kie Ki Je JAR 
(Sebagian ulama hadits mengamalkan hadits ini. Ini adalah pendapat 
Ahmad dan Ishak). Asy-Syaukani dalam Nail Al Authar berkata, 
"Mereka menjadikan hadits bab ini sebagai dalil bahwa sucinya tanah 
yang bernajis itu dengan air, bukan dikeringkan dengan angin atau 
matahari, karena kalau hal itu cukup maka tidak perlu membebani 
dengan mencari air. Ini adalah mazhab Al Atrah, Asy-Syafi'i, Malik 
dan Zafar. 


Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata, "Dikeringkan dengan 
angin atau matahari itu mensucikan, karena keduanya merubah 
sesuatu." 


An-Nawawi dalam Syarah Muslim berkata, "Dalam hal ini, 
tanah bisa suci dengan menyiramkan air diatasnya dan tidak perlu 
menimbunnya dengan tanah baru yang suci. Ini adalah mazhab kami 
dan jumhur ulama." 


Abu Hanifah berkata, "Tanah tidak bisa suci kecuali dengan 
menimbunnya." Al Hafizh dalam Fath Al Bari juz 1 halaman: 162 
berkata, "Demikian ini yang dimaksud An-Nawawi dan lainnya." 


Syarah Sunan Tirmidzi 


KITAB SHALAT 


alesan SEL 


113. Bab: Waktu-Waktu Shalat 


3 - KIE ka Pa 


3 A5 yan AE Via GA A3 SE G3 LA 


PS ah NI PE CE YEN ab 
:JU bpnlaa gi HP Ui BU SA IE EA Ai 
ra MP 8 nh db KD AP Ai 
LI ia Lain SBI 3 SAN Jab Ko ID ie MI 
IE ion ee Io A3 AAN Jay PA Ia DAS 
(IE Ia AN PG AI Op Ie PAI Sei 
Pa HA Ge J3 Jb DS Ta Sah Kb SA 
ajah Ken la dp JS JP IS Co Pa Tea mAh 
Na Aw) ON 3 Ie TAN Aa Ie 5 JI EP) 


Syarah Sunan Tirmidzi js) 


Maa 2. Aa 2 3 Or ” — 2 sa 12 


Ku 
Io ox Le 0-3 


Men ona senstdi 
ah SAN, ta Ipar 259, dapa 3 SI Dyah 


1921 Hannad bin As/Sariyyi menessalaa kepada kami, 
Abdurrahman bin Abu Az-Zinad, dari Abdurrahman bin Harits bin 
Ayyasy bin Abi Rabi'ah, dari Al Hakim bin Al Hakim —yaitu Ibnu 
Abbad bin Hunaif— Nafi' bin Jubair bin Muht'im menceritakan 
kepada kami, dia berkata, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami: 
sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Jibril mengaminiku ketika di 
Baitullah dua kali, kemudian Beliau shalat Zhuhur kali pertama ketika 
bayangan suatu benda seperti (ukuran) benda itu, kemudian shalat 
Ashar ketika setiap benda seperti bayangannya, kemudian shalat 
Maghrib ketika matahari terbenam dan orang berbuka, kemudian 
shalat Isya ketika awan merah hilang dan shalat fajar ketika fajar 
bercahaya dan haram makan bagi orang berpuasa. Dan kali kedua, 
beliau shalat Zhuhur ketika bayangan setiap benda seperti benda itu 
(ukurannya). Untuk waktu Ashar seperti kali pertama, kemudian 
shalat Ashar ketika bayangan setiap benda seperti dua kali bayangan 
bendanya, kemudian shalat Maghrib untuk waktu hari pertamanya, 
kemudian shalat Isya yang akhir ketika selesai seperti malam dan 
kemudian shalat Shubuh ketika bumi bercahaya. Kemudian Jibril 
berpaling kepadaku seraya berkata, “Hai Muhammad, ini adalah 
waktu para nabi sebelum kamu dan wakaknya di antara dua waktu 


.. 


ini. 


21 Hadits ini shahih. HR. Abu Daud (393) dari jalan Abdurrahman bin Harits bin 
Ayasy bin Abi Rabi'ah dengan sanad ini, begitu juga diriwayatkan Abdurrazag dalam 
karangannya. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Abu Isa berkata, "Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abu 
Hurairah, Buraidah, Abu Musa, Abu Mas'ud Al Anshari, Abu Sa'id, 
Jabir, Amru bin Hazm , Al Bara dan Anas.” 


Penjelasan Hadits: 


ara 


Ucapannya, Bali wa & Se “4 (bab waktu-waktu shalat), 
waktu adalah ukuran masa dan tempat yang dibatasi. | 

An) al oi AE oi Syed Yi yA JI A2 4f (Dari Abdurrahman bin 
Harits bin Ayyasy bin Abi Rabi'ah). Al Imam dalam At-Tagrib 
berkata: Abdurrahman bin Abu Zinad dari Abdurrahman bin Harits 


bin Ayyasy bin Abi Rabi'ah Al Makhzumi ia adalah Abu Harits Al 
Madani, jujur namun banyak kelemahan. 

«S& Yy «SS (Hakim bin Al Hakim) yaitu Ibnu Abbad bin 
Hunaif Al Anshari Al Ausi ia adalah jujur. Demikian menurut Al 
Hafizh Ibnu Hajar. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tiggat 
(orang-orang yang terpecaya). "Dia berkata: Nafi' bin Jubair bin 
Muht'im menceritakan kepadaku, An-Naufali, yakni Abu Muhammad 
atau Abu Abdullah Al Madani ia terpercaya dan dihormati dan 


termasuk tingkatan kedua yang meninggal pada tahun 99 H dan 
termasuk perawi Kutub As-Sittah (enam kitab hadits). 


Ucapannya, cd! is #Xudi ale jua S (Jibril mengamini aku 
ketika di Baitullah) dikatakan dalam riwayat Al Umm, "Ketika di 
Ka'bah 'dua kali' dalam sehari untuk mengenalkan aku cara dan waktu 
shalat." : 

- Ucapannya, 3 Sg Lai Kai (Kemudian shalat Zhuhur pada 
hari pertama). Al Hafizh Ibnu hajar dalam kitab Fath Al Bari berkata: 
Ibnu Ishak menjelaskan dalam pembahasan tentang peperangan, 


bahwa hal itu menjelang pagi ketika shalat mulai diwajibkan, yaitu 
pada malam Isra Mi'raj. Ibnu Ishak berkata, "Aku diberi khabar oleh 


Syarah Sunan Tirmidzi: 


Utbah bin Muslim dari Nafi' Ibnu Jubair. Abdurrazag berkata: dari 
Ibnu Juraij, ia berkata: Nafi' dan lainnya berkata: Ketika pagi hari 
setelah malam Isra Mi'raj tidak ada yang menjaga nabi kecuali Jibril 
yang turun ketika matahari bergeser, oleh karena itu disebut shalat 
pertama, yakni shalat Zhuhur. Kemudian Nabi memerintah sahabat- 
sahabatnya shalat berjamaah, maka mereka berkumpul dan Jibril 
shalat serta Nabi SAW shalat bersama orang:orang tersebut....(Al 
hadits) | 


Ucapannya, ai OS i (ketika bayangan suatu benda) yaitu 
bayangan dari matahari ketika tergelincir. 
DAN Jaa (seperti ukuran benda itu). Ibnu Al Atsir berkata, 


"Ukuran itu adalah telapak onta yang terdapat dihadapannya." Dalam 
riwayat Abu Daud dikatakan, "Ketika matahari bergeser dan seukuran 
bayangannya." Ibnu Al Atsir berkata, "Ukurannya di sini bukanlah 
batas tertentu tetapi tergelincirnya matahari tidaklah nyata kecuali 
dengan melihat sedikitnya bayangan." Dan ketika inilah ukuran di 
Makkah. Bayangan akan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan 
waktu dan tempat. Tetapi hal itu menjadi tampak seperti di Makkah 
daripada negara-negara yang sedikit mempunyai bayangan benda. 
Apabila siang menjadi panjang dan matahari berada persis di 
atas Ka'bah maka bayangan itu tidak akan kelihatan dari sisi-sisinya. 
Setiap negara yang berada dekat dengan garis khatulistiwa dan 
pertengahan siang maka bayangan itu menjadi pendek dan setiap 
benda di arah utara setelah itu maka bayangan akan menjadi panjang. 
Ucapannya, db Jaa ga s os ea Laki Se si (kemudian shalat 
Ashar ketika setiap benda seperti bayangannya) -artinya sama 
bayangannya ketika tergelincirnya matahari. Hal ini dijelaskan dalam 


riwayat An-Nasa'i dari hadits Jabir bin Abdullah dengan redaksi 
sebagai berikut: 


Syarah Sunan Tirmidzi 


IG da AN kab dag de lo Ir EP 
SS Lae ai ata SP 56 AE NS AAA 

BI AA ED 
"Rasulullah SAW shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir dan 
bayangan benda seperti ukuran benda tersebut, dan shalat Ashar 


ketika bayangan benda seperti ukuran bendanya dan bayangan 
orang." 


Ucapannya, tdi Fatih ema H9 0 jadi Ie & 
(Kemudian shalat Maghrib ketika matahari terbenam dan orang yang 


puasa berbuka), artinya tiba waktu berbuka dengan terbenamnya 
matahari. 


Ucapannya, itil DE ie sUiali (le t) (kemudian shalat Isya 
ketika awan merah hilang. Demikian menurut Al Oari. 


An-Nawawi dalam Syarah Muslim berkata, "Yang dimaksud 
awan merah merupakan pendapat imam Asy-Syafi'i, jumhur ahli figih 
dan ahli bahasa." Abu Hanifah dan Al Muzani RA berkata, "Golongan 
ahli figih dan ahli bahasa itu tidak diterima." Pendapat pertama adalah 
yang kuat dan dipilih. 


At-Tirmidzi berkata, "Dalam hal ini kedua sahabat Abu Hanifah, 
yakni Abu Yusuf dan Muhammad memilih dan mereka berkata: awan 
merah itu riwayat dari Abu Hanifah, bahkan ia berkata dalam kitab 
An-Nahr, karena inilah para imam memilihnya. Ia juga berkata dalam 
kitab Ad-Durr, awan yang dimaksud menurut mereka berdua adalah 
awan merah. Dengan ini pula mereka bertiga berkata, kepada 
pendapat inilah imam kembali, sebagaimana dijelaskan dalam Syarh 
Al Majma' dan lainnya dan ini adalah pendapat yang terpilih. 


Shadr Asy-Syari'ah berkata, "Dengan inilah beliau berfatwa. 
Demikian dijelaskan dalam Hasyiyah Nuskhah Al Ahmadiyyah." Tidak 


Syarah Sunan Tirmidzi Kn 


diragukan lagi bahwa pendapat yang kuat dan terpilih adalah bahwa 
tentang mega atau awan merah ditunjukkan dengan hadits Ibnu Umar 
dari Nabi SAW beliau bersabda, "awan merah", yang diriwayatkan 
oleh Ad-Daraguthni dan dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan 
lainnya serta dianggap mauguf oleh Ibnu Umar. Demikian dijelaskan 
dalam kitab Bulugh Al Maram. 


Ahmad bin Ismail Al Amir siam kitab Subul As-Salam berkata: 
Pembahasan ini bersifat kebahasaan. Pendapat yang dikuatkan 
menurut ahli bahasa dan Ibnu Umar itu termasuk ahli bahasa dan 
pemimpin orang Arab. Maka pendapatnya itu dijadikan dalil/dasar 
meskipun berupa hadits mauguf. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Nabi 
SAW dalam hadits Abdullah bin Umar, dan diriwayatkan Muslim 
sebagai berikut: | 


La, Ka 0 AG Oa e- 3 2 
SESI 5 Talia (JL 0 ad 3) 
"Waktu Maghrib itu selama belum hilan awan merah." 


Al Jazari dalam kitab An-Nihayah berkata, "Tersebar dan 
menaiknya awan merah itu termasuk tanda datangnya sesuatu apabila 
tersebar dan menjadi tinggi." Dijelaskan dalam kitab Al Bahr Ar-Raig 
—yang termasuk kitab golongan Hanafiyyah— Asy-Syamani berkata, 
"Waktunya adalah datangnya awan merah." Dalam riwayat Abu Daud 
dikatakan: 


LC, TE Lor e- 3 Panu 
BEAN 99 Jaan Se 0 LS) 
"Waktu shalat Maghrib itu sebelum hilang sisa awan merah." 


Al Khaththabi berkata, "Itu adalah sisa awan merah di angkasa, 
dan disebut demikian karena cepatnya cahaya yang terpancar." 
Diriwayatkan juga bahwa menyebarnya awan disini adalah menyebar 
warna awan merahnya. Al Jazari dalam An-Nihayah berkata, "Itu 
adalah merahnya matahari diangkasa bagian barat." 


v————— Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, Fedi Sy 2e Padi Se t (Kemudian shalat fajar 
ketika datangnya fajar). Maksudnya terbit fajar. 

LWI 3d! (key (Dan Nabi SAW shalat pada kali kedua), 
maksudnya hari kedua. : 

. . .. »”3 3 2... 

Oa padi SAY Ak sega JS Jb US ix (ketika bayangan setiap 
benda seperti bendanya dan untuk waktu Ashar sebagaimana berlaku 
untuk waktu Ashar pada hari pertama). Dalam hal ini Asy-Syafi'i 
berkata, "Dengan demikian bersamaannya waktu Zhuhur dan Ashar 


dalam satu waktu sebagaimana yang diduga golongan itu ditolak. Hal 
ini ditunjukkan dalam hadits Muslim sebagai berikut: 


: 80 or 0 4 3 P3 
Pan nam b L KI 33 

"Waktu Zhuhur itu selama belum datang waktu Ashar." 

Ucapannya, J8! dy Lali Ko 4 (Kemudian shalat Maghrib 
sebagaimana kali pertama). Hal ini sebagaimana pendapat orang yang 
mengatakan bahwa shalat Maghrib itu mempunyai satu waktu yaitu 
setelah terbenamnya matahari sekiranya orang bersuci, menutup aurat, 
adzan dan igamah. Apabila seseorang megakhirkan masuk shalat dari 
waktu ini maka ia berdosa dan shalatnya menjadi digadha. Ini adalah 
pendapat golongan Syafi'iyyah. 

Imam An-Nawawi berkata, "Para ulama dari golongan kami 
(Asy-Syafi'i) memilih dikuatkannya. pendapat yang membolehkan 
mengakhirkan shalat Maghrib selama awan merah belum hilang dan 
boleh mulai shalat Maghrib pada waktu tersebut serta ia tidak berdosa 
jika mengakhirkan shalat dari awal waktunya." Ini adalah pendapat 
yang paling benar. 

Perihal jawaban hadits Jibril AS ketika shalat Maghrib dalam 
dua hari ketika matahari terbenam terdapat tiga pendapat: 


Syarah Sunan Tirmidzi : 


1. Dianggap cukup dengan menjelaskan waktu ikhtiyar dan tidak 
mengambil/melebarkan atas waktu jawaz. Dan ini berlaku untuk 
semua waktu shalat kecuali shalat Zhuhur. 


2.  Didahulukan waktu shalat Maghrib pada ai perintah di 
Makkah, dan hadits-haditsnya memperpanjang waktu 'shalat 
Maghrib sampai terbenam atau hilangnya awan. Diakhirkan 
waktu Maghrib pada akhir perintah di Madinah. Maka kita wajib 
berpegang kepadanya. 

3. Hadits-hadits ini lebih shahih sanadnya daripada hadits 
penjelasan Jibril. Maka wajib mendahulukan Maka ena 
Maghrib. 


Ucapannya, 'ib dam 6 :JW (Jibril berkata: hai Muhammad, 


ini). Ibnu Al Arabi dalam kitab 'Aridhah Al Ahwadzi berkata, "Dalam 
hal ini kira-kira bahwa waktu shalat lima itu juga disyariatkan kepada 
para Nabi terdahulu, namun tidaklah demikian. Adapun artinya adalah 
sesungguhnya ini adalah waktu yang disyariatkan kepadamu, 
maksudnya waktu yang dilapangkan dan dibatasi dengan awal dan 
akhirnya." 


Pernyataan 3 aa Kasi (45 (waktu para nabi sebelum kamu), 


maksudnya seperti waktu shalat para nabi sebelum kamu yang luas 
waktunya dan mempunyai awal dan akhir. Kalau tidak demikian maka 
shalat dalam waktunya ini khusus pada umat tertentu walaupun waktu 
sebagian mereka bersamaan dengan sebagian yang lain. 


Sungguh Abu Daud telah meriwayatkan hadits shalat Isya 
sebagai berikut: 


S5 AI Ala da la Atas 26 Sp Na 2 kel 


2. . 


Ust » 


SUS Al Ula 


L2j ————————————— Syarah Sunan Tirmidzi 


"Bergelaplah dengan shalat ini, karena kamu dilebihkan dengan 
shalat ini atas umat-umat lainnya." 


Demikian menurut Fathuddin. Ia juga berkata, "Diluaskan pula 
bagi mereka bahwa waktu itu mempunyai awal dan akhir, bukannya 
waktu-waktu itu sendiri. Demikian Ta dalam kitab Out Al 
Mugtadzi. 


Ku 


Ucapannya, Aa 3 ca ca tag aj ri 3 (waktu itu di antara dua 


waktu ini). Fathuddin berkata, "Yang dikehendaki dua waktu dan di 
antara keduanya adakalanya bahwa kedua waktu yang mana shalat itu 
dikerjakan disitu. Dan adakalanya tanda bahwa di antara keduanya 
juga ada waktu sebagaimana dijelaskan sabda Nabi SAW." 

Ucapannya, 2 gal) gap yel Tia TIA dl jp Ad 
"5 air PP oi ajab3 ME) dana s3 Cola! (Dalam bab ini ada 
riwayat lain dari Abu Hurairah, Buraidah, Abu Musa, Abu Mas'ud Al 
Anshari, Abu Sa'id, Jabir, Amru bin Hazm , Al Bara” dan Anas). 
Adapun hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An- 
Nasa'i dan dianggap shahih oleh Ibnu As-Sakan dan Al Hakim. 
Sementara hadits Buraidah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadits 
Abu Musa diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Abu 
Awanah, hadits Abu Mas'ud diriwayatkan oleh imam Malik dalam 
kitab Al Muwaththa'" dan Ishak bin Rahawaiah yang asalnya dalam 
hadits Al Bukhari-Muslim tanpa terperinci, dan dirinci oleh Abu 
Daud. 


Hadits Abu Sa'id diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thahavi. 
Hadits Jabir diriwayatkan Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Hadits 
Amru bin Hazm diriwayatkan oleh Ishak bin Rahawiyah. Hadits Al 
Bara” dituturkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah dan hadits” Anas 
diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dan Ibnu As-Sakan dalam shahih- 
nya dan Ismai'li dalam Mu'jam-nya. : | | 


Syarah Sunan Tirmidzi 


3. A Hee ...» £ o S2 3 20 Ino EX f 


IU pl Ta na 


A Iga Bada Ja Wa AR 


Pad Pn 
na 


Lap ben La aa MOS, 


Ga Wa Tea AS La 
AP PA Sans Tapa 6 Aa Ti: Hen J3 
1 Ia Ap 22153 AT lan ada Je 
AP Bab op Aa PAN Ff Ja H3 0 
Bo Senat Lau Oa 


| ah 

: 15022. -Ahmad bin Muhammad bin Musa Iengikaskan esa 
kami, Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Husain 
bin Ali bin Husain mengabarkan kepada kami, Wahb bin Kaisan 
mengabarkan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW 
beliau bersabda: Jibril mengaminiku. Ia juga menuturkan sebagaimana 
hadits Ibnu Abbas dengan maknanya dan tidak menuturkan dalam 
hadits itu redaksi "Untuk waktu Ashar seperti sebelumnya (kemarin).” 


' Abu'Isa berkata: ini adalah hadits hasan shahih gharib. 


2 Hadits shahih. HR. An-Nasa"i (525) dari jalur Ibnu Al Mubarak dengan hadits 


' yang serupa. 


——  ——  —— $jrah Sum Timida 


Hadits Ibnu Abbas adalah hadits hasan shahih. 


Muhammad berkata: sesuatu yang paling shahih dalam 
menjelaskan waktu adalah Jabir dari Nabi SAW. Ia berkata: hadits 
Jabir tentang waktu diriwayatkan oleh Atha' bin Abi Rabah, Amru bin 
Dinar, dan Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW 
sebagaimana hadits Wahb bin Kaisan. dari Jabir dari Nabi SAW. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, 4 £ Po yag Gw Via (hadits ini adalah hadits 
hasan shahih gharib) dianggap shahih oleh Ibnu Abdil Barr dan Abu 
Bakr Al Iragi. Ibnu Abdil Barr berkata, "Sesungguhnya pembicaraan 
dalam sanadnya tidaklah ada jalan baginya." Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Ad- 
Daraguthni dan Al Hakim. 


Ucapannya, «36 FI Ie 3 Pag KI ra nga ne wi 
aa (sesuatu yang paling shahih dalam menjelaskan waktu adalah 
Jabir dari Nabi SAW). 


Ibnu Al Oaththan berkata, "Hadits Jabir harus berupa hadits 
mursal, karena Jabir tidak menuturkan dalam hadits hal seperti itu dan 
tidak menyaksikan hal itu pada waktu paginya isra mi'raj ketika ia 
mengetahui bahwa ia Nashrani, tetapi ia menemani Nabi di Madinah. 
Ia juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang juga 
meriwayatkan kisah Jibril menjadi imam. Tetapi dalam hadits mereka 
riwayat dari Jabir tidak harus mursal, karena mereka berdua berkata: 
bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian dan menceritakannya 
kepada mereka. Demikian dijelaskan dalam kitab Out Al Mughtadzi. 


Syarah Sunan Tirmidzi ———————————— Las 


P INN Pa 
va 


“ 


114. Bab: Waktu Shalat (Lain) 


0 . 30 3485. 3 Pa 


BA ajaa Yi Ka Jamah Bab Ea KAL —1o1 

Oh pln dia A1 Io 1 Op JG JA NY teng 
2 2AN Jaa is ja La 3 JI Sr SA, Y5f al 
be Jak Io Li us) Op ara 53) JA Ia 433 AI, 


Laga 
3 Ja ol, Teba) atas ea 43) AA Sr (G3) Jan 


3 30. 


Ai Or HI Lai Ine G3 jl ag « raih 3 Tae pa 


00 


Sat TP 433 AA Or (33 Wang PN Sa 5, 


PN 


bai ia 3 AI Dp and gala Lae Jaa 23 II DI ja 
£ Yee 


IP Mp AI :JU 


u II Lane daa Ma Khana Tanam) idm Ju 
AA ap Ja ah ahh sean Take sa aah 


. .. 


ANaaa YA 0 


mas GA ai Gatel Us Jar AAA ea 


PRE jp KeJA Gina Al 5P AT jf ia Ea is 
Lana PS SB pt, Yi HUAU Ol JW OS JB cant p 


d0. 3-0. 


Bea se en aan 


(21) Syarah Swan Tirmidi 


1512. Hannad menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Fudhail menceritakan kepada kami, dari Al A'masy dari Abu Shalih 
dari Abu Hurairah ia berkata. Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya shalat itu mempunyai awal dan akhir, dan 
sesungguhnya waktu shalat Zhuhur itu ketika tergelincirnya matahari 
dan akhirnya ketika masuk waktu Ashar. Dan sesungguhnya waktu 
shalat Ashar itu ketika masuk waktunya dan akhirnya ketika matahari 
menjadi kuning. Dan sesungguhnya waktu shalat Maghrib itu ketika 
terbenamnya matahari dan akhirnya ketika hilangnya awan merah. 
Dan sesungguhnya waktu shalat Isya itu ketika hilangnya awan dan 
akhirnya ketika masuk pertengahan malam. Dan sesungguhnya waktu 
shalat fajar itu ketika fajar terbit dan akhirnya ketika matahari terbit. 


Dia berkata: Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abdullah bin 
Amru. 


Abu Isa berkata: Aku mendengar Muhammad berkata: hadits Al 
A'masy itu tentang waktu dari Mujahid itu lebih shahih daripada 
hadits Muhammad bin Fudhail dari Al A'masy. 


Hadits Muhammad bin Fudhail itu salah, kesalahan ini terdapat 
pada Muhammad bin Fudhail. 


Hannad menceritakan kepada kami, dari Abu Usamah dari Abu 
Ishak Al Fazari dari Al A'masy dari Mujahid ia berkata: dikatakan, 
sesungguhnya shalat itu mempunyai awal dan akhir... maka ia 
menuturkan sebagaimana hadits Muhammad bin Fudhail, dari Al 
A'masy dengan maknanya. 


23 Hadits ini shahih, cacatnya adalah selain Ibnu Fudhail yang terpercaya 
meriwayatkannya dari Al A'masy, dari Mujahid berupa hadis mursal, dan tidak 
berupa cacat yang buruk. 


Syarah Sunan Tirmidzi ——————————( 7) 


Penjelasan Hadits: : 

Ucapannya, 44 4 (bab darinya) artinya bab yang menjelaskan 
— waktu shalat dari Nabi SAW. Bab ini sebagaimana bab sebelumnya. 
Jatah »! Kab (Muhammad bin Fudhail) bin Ghazwan Adh- 


Dhabi, yaitu Abu Abdurrahman Al Kufi, jujur dan arif. Demikian 
dijelaskan dalam At-Tagrib. Dijelaskan dalam Al Khulasah bahwa da 
Nasa'i berkata: hal ini tidak apa-apa. "Al Bukhari berkata: . 
meninggal Pena tahun 195 H. 


Ucapannya, ve Kata Le « jam Ito U TANI !5 (sesungguhnya 
awal waktu shalat Ashar itu ketika Sak waktunya). Seakan-akan 
waktunya telah diketahui. 

Ucapannya, “mad! ii ix (33 AA Ag (dan akhir waktunya 
“ketika matahari menjadi kuning) artinya akhir waktu yang terpilih dan 
disunahkan. Apabila tidak demikian maka waktunya sampai 
terbenamnya matahari. 

Ucapannya, yani Tuai Co (3 - Dg (Dan akhir waktunya 
adalah pertengahan malam) artinya waktu ikhtiyarnya. Adapun waktu 
jawaz-nya sampai terbitnya fajar kedua sebagaimana hadits Oatadah 
sebagai berikut, "Tidur itu tidaklah bermain-main, sesungguhnya 
bermain-main itu bagi orang yang tidak shalat sehingga datang waktu 
shalat yang lain." | 

Ucapannya, yp£ yA X£ $ udi «93 (Dalam bab ini ada 
riwayat lain dari Abdullah bin Amru) yang diriwayatkan oleh Muslim, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


. $$ 3G 2 Tai 3 05 aan 2 23 aa 
SE AS PE IP MG AN AG ea 
Pb 3) ema Siah adil LE, Upah Jak 


Ls) Syarah Sunan Tirmidzi 


JD Has ea Bk AG HA SU SA 
20 . -6 39 - o P4 
Ii SU ab EA ke Ap dan) 


"Waktu Zhuhur itu apabila matahari tergelincir dan bayangan 
orang seperti tingginya selama belum datang shalat Ashar, 
waktu Ashar selama matahari belum berwarna kuning. Waktu 

5 shalat Maghrib selama awan merah belum. terbenam. Waktu 
shalat Isya sampai pertengahan malam dan waktu shalat 
Shubuh itu selama matahari belum terbit." | 


x, 986.3 3 


Ucapannya, c Arga d satu PA TN On A3 Niabaa ena 1 
FE og Jia Op Kaban Lada Uya mei (aku mendengar Muhammad 
berkata: hadits Al A'masy itu tentang waktu dari Mujahid itu lebih 
shahih daripada hadits Muhammad bin Fudhail dari Al A'masy). 


Hadits Al A'masy tentang waktu dari Mujahid diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi setelah hadits ini. 


Ucapannya, Na 5 E Kabu « bi ha Jas s Cp Kab Ora (Hadits 
Muhammad bin Fudhail itu salah, kesalahan ini terdapat pada 
Muhammad bin Fudhail), artinya salah dalam sanadnya sekiranya 
diriwayatkan dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah tetapi 
hadits itu dari Al A'masy dari Mujahid. 

Pernyataan, "Dikatakan..." Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab At- 
Talkhis berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dari jalur lain 


dari Muhammad bin Ibad bin Ja'far, sesungguhnya ia mendengar Abu 
Hurairah, dan berkata: shahih sanadnya. 


Syarah Suman Tirmidzi ——— —————————— 


as 
va 


Pa 


115. Bab: Waktu Shalat (Lain) 


Saga Je Ba Pen Kas aan ai 
Sp 3 FN HL NG at Fad— Gaga ap IS 
SN gi Aa Ka Sa v Hala 2 SA Da Na KAA! 
Hp IS Ya ag ae Wa AG A.: JB cal 13 
5 Sma ab ia AGE YS pat KTNA ol Una Tj sd Ke 
za Sa ee AG An das Ca JG Sam pub SA 
sk LN ata ah Sa AA As ea Andi Ian 
5 AB 183 ABI iya ap 5 ja LE be st aa Tgn! 
AAN, Ker e aan ta nu ol aah, ar Ab 3 
Gaal £ as of 35 S nang - SA Suu 43, 
58 JAN Git du ge TSS Iw cu Aa, 2 
Lebaa Ga US Dal Ba JW «Ui PI JL SN NA 


152”. Ahmad bin Mani' dan Hasan bin Shabbah Al Bazar dan 
Ahmad bin Muhammad bin Musa —maknanya satu— menceritakan 


4 Hadits Shahih. HR. Muslim (613), dan Ibnu Majah (667). 


baj | Syarah Sunan Tirmidzi 


kepada kami, mereka berkata: Ishak bin Yusuf Al Azrag menceritakan 
kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri dari Algamah bin Martsad dari 
Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, dia berkata: Datang seorang 
laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya kepada 
beliau tentang waktu-waktu shalat, maka Beliau bersabda: "Kerjakan 
bersama kami insyaallah." Kemudian Nabi memerintah Bilal, maka ia 
melaksanakannya ketika terbit fajar, kemudian memerintahnya maka 
ia melaksanakannya ketika matahari tergelincir, maka ia shalat 
Zhuhur. Kemudian memerintahnya maka ia melaksanakannya, dan ia 
shalat Ashar sementara matahari berwarna putih dan tinggi. Kemudian 
memerintahnya melaksanakan shalat Maghrib ketika matahari 
terbenam. Kemudian memerintahnya melaksanakan shalat Isya, maka 
ia melaksanakannya ketika awan merah hilang. Kemudian memerintah 
shalat Shubuh, maka terbitlah fajar. Kemudian memerintahnya shalat 
Zhuhur, maka ia menunggu waktu dingin dan menikmati waktu itu. 
Kemudian memerintahnya shalat Ashar maka ia melaksanakan ketika 
matahari di akhir waktunya diatas sesuatu yang ada. Kemudian 
memerintahnya maka ia mengakhirkan shalat Maghrib sampai 
sebelum awan merah hilang. Kemudian memerintahnya shalat Isya 
maka ia melaksanakannya ketika selesai sepertiga malam. Kemudian 
beliau bersabda, "Dimana orang yang bertanya tentang waktu 
shalat?" maka orang itu berkata, "Saya," maka Nabi SAW bersabda, 
"Waktu shalat sebagaimana di antara dua (waktu) ini." 


Abu Isa berkata: ini adalah hadits hasan gharib shahih. 


Ia berkata: Sungguh Syu'bah meriwayatkannya juga dari 
Algamah bin Martsad. 


Penjelasan Hadits: 


ad Tea “ek! (Hasan bin Shabbah Al Bazar) yakni Abu 
Ali Al Wasiti Al Bagdadi salah satu ahli hadits yang paling mahir. Ia 


meriwayatkan dari Ishak Al Arzag dan Ma'n bin Isa dan lainnya. Al 
Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i juga meriwayatkan 
darinya. Ia berkata: ia tidaklah kuat. Ahmad berkata: Ia terpercaya dan 
penghafal hadits, meninggal pada tahun 249 H, demikian dijelaskan 
dalam Al Khulashah. Imama An-Nawawi dalam aa ng berkata, "Ja 
jujur, ahli ibadah dan terhormat." 


Bu 30 2-0 


Saga pp KAA 35! (Ahmad bin Muhammad bin Musa) yakni 


Abu Abbas 'As-Simsar yang terkenal dengan sebutan Al 
Mardawiyyah, ia terpercaya dan hafal hadits dan termasuk tingkatan 
kesepuluh. Demikian dalam At-Tagrib. 

Ucapannya, G5)! Liby Gas! (Mereka berkata: Ishak bin 
Yusuf Al Arzag menceritakan kepada kami), Al Makhzumi Al Wasiti, 
terpercaya. Ditanyakan kepada Ahmad, apakah ia terpercaya? Ia 
menjawab: demi Allah. 

343 « OLS (Sulaiman bin Buraidah) bin Hushaib Al Aslami 
Al Marwazi, terpercaya dan dipercaya oleh Ibnu Ma'in dan Abu 
Hatim. Al Hakim berkata: ia tidak menuturkan bahwa ia mendengar 
dari ayahnya. Al Khazraji berkata: hadits dari ayahnya banyak 
disebutkan oleh Muslim diberbagai tempat. 

Aa « (dari ayahnya) yaitu Buraidah bin Hushaib seorang 
sahabat yang masuk Islam sebelum perang badar. Dan ia meninggal 
pada tahun 63 H. 

Ucapannya, A5 Oo) (aa Ui (“Kerjakan bersama kami 


insyaallah.") Abu Thayyib As-Sindi berkata: pernyataan ini bertujuan 
untuk tabarruk (mohon barakah) kalau tidak maka tidak diketahui 
batas perintahnya sebagaimana syarat ini. Dalam: riwayat Muslim 
dikatakan, shalatlah bersama kami dalam dua hari. 


Ucapannya, aah a aa pub Y4 pan (Kemudian Nabi 


memerintah Bilal, maka ia nelaksanaksknya ketika terbit fajar). 
» 


D2) ———— ——— $yarah Sonan Tirmidzi 


Dalam riwayat Muslim dikatakan: "Beliau memerintah Bilal, maka ia 
adzan dalam keadaan gelap, kemudian shalat Shubuh. Beliau lalu 
memerintahnya, maka ia melaksanakannya ketika matahari tergelincir, 
dari batas istiwa'. Dalam riwayat Muslim juga dikatakan: ketika 
matahari tergelincir dari langit, maka ia shalat Ashar. 


Ucapannya, dadi,» skas mas! (Sementara matahari berwarna 


putih dan tinggi). Artinya tidak bercampur dengan warna kuning, 
maka ia shalat Ashar di awal waktunya. 


Ucapannya, (modi! rt ri De Oke Ga S (Kemudian 
memerintahnya melaksanakan shalat Maghrib ketika matahari 
terbenam), artinya ujungnya yang tinggi. Demikian dalam kitab 
Majma' Al Bihar. Dalam riwayat Muslim dikatakan, ketika matahari 
terbenam. 


Ucapannya, #4 149 (maka terbitlah fajar) maka ia shalat fajar. 


Pa : 


Ucapannya, 3,4 of Rip 374 (maka ia menunggu waktu dingin 
dan menikmati waktu itu), untuk melaksanakan shalat Zhuhur. 


- 


Ucapannya, LS L Gp 3 AA imatil, 684 (Kemudian 
memerintahnya shalat Ashar maka ia melaksanakan ketika matahari di 
akhir waktunya diatas sesuatu yang ada), maka ia melaksanakan shalat 
Ashar dalam keadaan matahari diakhir waktunya pada tanggal dua 
diatas waktu yang mana matahari berada pada hari pertama. 
Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW shalat Ashar pada hari 
kedua ketika bayangan benda dua kali ukuran bendanya, dan shalat 
pada hari kedua ketika bayangan setiap benda seperti ukuran 
bendanya. Dalam riwayat Muslim dikatakan: Beliau shalat Ashar 
ketika matahari tinggi dan berakhirnya melebihi hari yang ada. Al 
Oari dalam Al Mirgah berkata, "Akhir shalat Ashar pada hari kedua 
melebihi apa yang ada pada hari pertama, seakan-akan matahari 
berada ketika bayangan benda dua kali dari ukuran bendanya. Yang 


Syarah Sunan Tirmidzi Ls 


dimaksud adalah bahwa shalat Ashar diakhirkan dari shalat Zhuhur 
karena ia diakhirkan dari waktunya. 


Ucapannya, spdb 2x CS IMA Lilg JW cu SE J3 (maka 
orang itu berkata, "saya," maka Nabi SAW. bersabda, "Waktu shalat 


sebagaimana di antara dua (waktu) ini"). Dalam riwayat lain 
dikatakan: "waktu shalatmu di antara apa yang kamu lihat." 


AA Ge EL 


116. Bab: Menyegerakan Shalat Fajar saat Masih Gelap 


- ef 


SAI atap yg pa gi ML Ka ka tata Nor 


LP Pa 


men arek ap aer ant jan Wa 


Near Aa ca Ja ah dn 5 "JG 


ba 


san L cebua Se Ma 23 KEANI Ju cet 
PENA “3 Ju , aa 


Apa dns BA 53 PAI ol 3) 38 
uda aa : ATA aka an ol ma aka 
Iga. 090. ee, € o Lo .. ox. 


(| - Syarah Sunan Tirmidzi 


5 2 . PN 
Anas Pelta sosaa Gasa Anal Lah daa tg 

1532, Gutaibah menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas 
berkata: Al Anshari menceritakan kepada kami, Ma'n menceritakan 
kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, 
dari Aisyah ia berkata: "Apabila Rasulullah SAW telah shalat Shubuh 
maka para wanita segera bergegas", Al Anshari berkata: maka para 
wanita itu berjalan dengan menutupi kepalanya dengan pakaiannya 


dan mereka tidak dikenal karena suasana masih gelapnya akhir 
malam. 


Dia berkata: dalam bab ini ada riwayat lain dari Ibnu Umar, 
Anas dan Oailah binti Makhramah 


Abu Isa berkata: hadits Aisyah adalah hadits hasan shahih. 


Az-Zuhri meriwayatkannya dari Urwah dari Aisyah dengan 
hadits yang sama. 


Ini adalah hadits yang tidak hanya dipilih oleh seorang ulama 
hadits dari sahabat Nabi SAW, diantaranya, Abu Bakar, Umar dan 
para tabi'in. 


Demikian pula Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak berkata, mereka 
menganjurkan shalat fajar saat suasana masih gelap. 


Penjelasan Hadits: 
. Ucapannya, Ph MI s& & DU (Bab: menyegerakan shalat 


fajar saat masih gelap), artinya melakukan shalat fajar saat suasana 
masih gelap. Kegelapan disini adalah gelap pada akhir malam. 


?5 Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Jamaah, Al Bukhari (578), Muslim 645), 
An-Nasa'i (544,545), Abu Daud (433) dan Ibnu Majah (669). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


sya! (Al Anshari), yakni Ishak bin Musa Al Anshari. Dia 
berkata: terkadang namanya itu dijelaskan. (j2 (Ma'n) yaitu Ibnu Isa 
bin Yahya Al Asyja'i. 

Ucapannya, s Kes Je (Al Anshari berkata), dalam riwayatnya. 


g ba 


Ucapannya, (gb 3 ye SEA SN »- (Para wanita berjalan 
dengan menutupi kepalanya dengan pakaiannya) yang terbuat dari 
sutera, bulu atau yang lain. Al Hafizh dan lainnya berkata: para wanita 
berjalan dengan menutup kepalanya dan tubuhnya dengan pakaian. 


Ucapannya, da! ip 3 L (dan tidak dikenal karena masih 
gelapnya suasana akhir malam). Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab 
Fath Al Bari berkata: Ad-Daudi berkata: artinya mereka tidak 


dikenal/diketahui apakah mereka wanita atau laki-laki, karena yang 
tampak hanya bayangannya. 


Menurut suatu pendapat dikatakan, tidak diketahui bajunya 
maka tidak dapat dibedakan apakah ia Khadijah atau Zainab. 


Al Baji berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa wanita apabila 
bepergian itu menutup badannya untuk mencegah dirinya dari-dikenal, 
bukan karena suasananya yang masih gelap." Al Hafizh berkata, "Hal 
ini mengundang banyak kemungkinan dan keserupaan." Adapun 
apabila kami berkata, "Bahwa setiap orang memiliki ciri keadaan yang 
berbeda dengan yang lainnya, dengan demikian kita bisa 
mengenalnya, maka hal ini tidak pasti." | 


Dia juga berkata: hal ini tidak bertentangan dengan haditsnya 
Abu Barzah yaitu, "Bahwa ia pulang dari shalat Shubuh ketika 
seseorang mengetahui orang yang duduk di sebelahnya." Sementara 
hadits yang lainnya menjelaskan tentang melihat orang yang 
berselimut atau menutup tubuhnya dari kejauhan. 


Syarah. Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, 1g Ay (Outaibah berkata) maksudnya dalam 


riwayatnya, Odi, (dalam keadaan menutup tubuhnya/berselimut). Al 


Jazari dalam An-Nihayah berkata: artinya berselimut dengan 
pakaiannya, selimut adalah pakaian yang semua badan masuk ke 
dalamnya. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari berkata: Al 
Ashmu'i berkata: selimut itu mencakup pakaian yang membuat badan 
nampak besar. Dalam Syarh Al Muwaththa'-nya, Ibnu Habib 
mengatakan bahwa selimut itu hanyalah tutup kepala. 


Ucapannya, Te fus cb II) yel) PE Hp AI «93 (Dalam bab 


ini ada riwayat lain dari Ibnu Umar, Anas dan Oailah binti 
Makhramah), adapun hadits mereka sebagai berikut: 


1. 


Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga ada 
hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Rabi', dia 
berkata: 
Lag Aan 3 Pa 2 2 3 rd 2.2 Oo... 3 Sa 
S8 Ea 3 Gamal! Lan (elo Gl ia old Cas ol HS 
» A3 (1 nang Tt o Sean ya 5 0 - 
AI Sgp HN) NAS SB CAS UE A5 Ugal R3 E3 
dn Sh An AN KA Dan AN 3 Ae 3 
Iyan CAN) US Lake Ol Kenal Ulhas lag ALE MI kep 
. AA Ta A 8 y 
Melo Au gas Di ko 
"Aku pernah bersama Ibnu Umar, maka aku bertanya 
kepadanya, 'aku shalat Shubuh bersamamu, kemudian aku 
menoleh, namun aku tidak bisa melihat wajah temanku, 
kemudian terkadang mengakhirkan shalat Shubuh hingga 
nampak cahaya.' Maka Ibnu Umar berkata: 'Demikian aku 
melihat Rasulullah SAW shalat, dan aku menyukai shalat 
sebagaimana aku melihat Rasulullah SAW shalat'." 


Asy-Syaukani berkata: dalam sanadnya terdapat Abu Rabi', Ad- 
Daraguthni berkata ia tidak diketahui keadaannya. 


Syarah Sunan Tirmidzi La 


2. Hadits Anas diriwayatkan oleh Al Bukhari sebagai berikut: 
en SONG “8 - Soo. NP. 22, 5 NN TAP AA 
ES UB ALS cab 3 23 dng ea Ie Me ol 
LA “8 PAGI SA an KP 01 daun Ti Ng 
Ibas ANA II lag AA eko Ml 3 PU Clan yana ja 


S3) Cg Pa La ME IA OS GS to us 
| Pena 9 .. 3355 8. . 301 Z 2 Kan” 

AI Oramase Jen JI R3 UAS JG (3D 

"Sesungguhnya Rasulullah SAW sahur bersama Zaid bin Tsabit. 

Ketika mereka selesai sahur maka Nabi melaksanakan shalat 

(Shubuh). Maka kami bertanya kepada Anas, 'berapa lama 

antara makan sahur mereka dan masuk shalat?" Ia menjawab, 
'kira-kira seukuran orang membaca limapuluh ayat Al Our'an." 


Hadits Gailah binti Makhramah, maka lihatlah siapa yang 
meriwayatkannya. 

Dalam bab ini juga ada riwayat lain dari Jabir bin Abdullah, 
yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Muhammad bin Amru 
bin Hasan bin Ali sebagai berikut: 


KTT, ea 3 NX 2, Ba aa ena oe 0. PP 
SJ telah PI ole TA IMO j6 AI X6 3 Ae IL 
P 0g na MILA" Yasa" Data Ten Ma naeaan 
BP DIN Kb Oma PAN C3 pelae Telah eh? OS 
3 5 Pe Ke Pan Aa na Aan 0 
CA aa BP Jana Ga ri BJ sial) (ng 
"Kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang shalat 
. Rasulullah SAW, maka ia menjawab: Rasulullah shalat Zhuhur 
ditengah hari, shalat Ashar ketika matahari masih bersinar dan 
warnanya belum berubah, shalat Maghrib ketika matahari 
terbenam, shalat Isya ketika orang-orang sudah banyak maka 
beliau menyegerakannya, dan apabila sedikit maka beliau 


Syarah Sunan Tirmidzi 


mengakhirkannya, dan shalat Shubuh di kegelapan akhir 
malam." 


Adapun hadits Abu Barzah yang juga diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dan Muslim sebagai berikut: 


3. Da 85... 0. Aa Na o NN ae 
Kenor Je Ai Cr BAN 2D Iya Jati OS 


"Beliau selesai mengerjakan shalat Shubuh ketika seseorang 
telah mengetahui temannya (maksudnya, suasana pagi)." 


Adapun hadits Abu Masud Al Anshari akan dijelaskan 
takhrijnya nanti. 

Ucapannya, rete (og bdk INC Uyuk (hadits Aisyah adalah 
hadits hasan shahih), yaitu diriwayatkan oleh Jama'ah. 

Ueapannya, jie 5 del goh YAN Sa art ab lh 
Ab BUS OA ig demak ag CAB) Gs tea aa IE 
Pl Ik Cm! Ogniud Sally (Ini adalah hadits yang tidak hanya 
dipilih oleh seorang ulama hadits dari sahabat Nabi SAW, 
diantaranya, Abu Bakar, Umar dan para tabi'in. Demikian pula Asy- 
Syafi'i, Ahmad dan Ishak berkata, mereka menganjurkan shalat fajar 
saat masih suasana gelap). Ini adalah pendapat Imam Malik. Ibnu 
Oudamah dalam Al Mughni berkata: melakukan shalat Shubuh saat 
masih suasana gelap itu lebih utama. Demikian Malik, Asy-Syafi'i dan 
Ishak berpendapat. Ibnu Abdil Barr berkata: Telah benar dari 
Rasulullah SAW, dari Abu Bakar, Umar dan Utsman bahwa mereka 
melakukan shalat Shubuh saat suasananya masih gelap dan tidak 
mungkin apabila mereka meninggalkan sesuatu yang lebih utama dan 
melaksanakan yang tidak utama. Dan mereka berdalil dengan hadits 
dalam “bab ini. Al Hazimi dalam Al I'tibar berkata, "Nabi SAW 
melakukan shalat Shubuh ketika suasananya masih gelap ini adalah 
hal yang selalu dikerjakan beliau sampai meninggal dunia. Dan 
biasanya Rasulullah SAW tidak akan melanggengkan sesuatu kecuali 


Syarah Sunan Tirmidzi 


hal itu lebih utama, begitu juga para sahabatnya selalu meneladani 
beliau. 


Diriwayatkan dengan sanad ini dari Abu Mas'ud, ia berkata: 
Nabi SAW pernah shalat Shubuh ketika suasana masih gelap dan pada 
kali yang lain saat suasana sudah terang. Kemudian shalatnya beliau 
ketika suasana masih gelap ini beliau kerjakan hingga beliau wafat. 


Ibnu Mas'ud berkata: ini adalah potongan hadits yang panjang 
tentang penjelasan waktu. Hadits ini diriwayatkan dalam shahih 
dengan tanpa tambahan dan sanad perawi-perawinya terpercaya. Dan 
penambahan tsiggah itu diterima. Kebanyakan ahli hadits memilih 
bahwa hadits yang diriwayatkan tentang kegelapan itu lebih utama 
yang kami riwayatkan dari khulafa Ar-Rasyidin, yakni Abu Bakar, 
Umar, Utsman dan Ali RA, dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al Asy'ari, 
Abu Mas'ud Al Anshari, Abdullah bin Az-Zubair, Aisyah dan Ummu 
Salamah RA. Dan dari tabi'in, yaitu: Umar bin Abdul Aziz, Urwah bin 
Az-Zubair, juga dipilih oleh Malik, penduduk Hijaz, Asy-Syafi'i dan 
sahabat-sahabatnya, Ahmad dan Ishak. 


Dia berkata: hadits Abu Mas'ud yang dituturkan oleh Al Hazimi 
dengan sanadnya juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya. 
Demikian pula Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari berkata: Al 
Mundziri dalam kitab Talkhish As-Sunan berkata: Hadits yang 
diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah 
dengan hadits yang sama dan mereka tidak menyebutkan bahwa ia 
melihat shalatnya Rasulullah SAW dan tambahan ini dalam kisah 
adanya cahaya, para perawinya sampai akhir terpercaya. Dan 
penambahan tsiggah itu diterima. 

Al Khaththabi berkata: hadits ini shahih sanadnya. Fathuddin 


berkata: sanad hadits ini hasan. Asy-Syaukani berkata: para 
perawinya dalam sunan Abu Daud adalah para perawi yang shahih. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Apabila saya katakan: bagaimana sanadnya Abu Mas'ud diatas 
Shahih atau hasan, sementara ada Usamah bin Zaid Al-Laitsi, sungguh 
bukan hanya seorang yang menganggapnya dha'if? 


Ahmad berkata: tidak begitu, namun yang merevisinya adalah 
putranya, Abdullah, ia berkata: bila kamu berfikir tentang haditsnya 
maka kamu akan tahu hal itu berarti umum. An-Nasa'i berkata: ini 
tidak kuat. Yahya Al Oaththan berkata: Usamah ditinggalkan 
haditsnya pada masa akhir hidupnya. Abu Hatim berkata: ia menulis 
haditsnya dan tidak menjadikannya sebagai dalil. Demikian dijelaskan 
dalam Al Mizan. Seandainya diterima bahwa ia terpercaya maka 
tambahannya di depan adalah janggal dan tidak dapat diterima karena 
ia menyendiri dengan tambahan ini. 


Hadits ini bukan hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat Az- 
Zuhri, dan mereka tidak menuturkan tambahan ini. Apabila satu 
perawi terpercaya bertentangan dengan para perawi lain yang 
terpercaya maka tambahannya tidak diterima dan tidak perlu dihafal. 


Dia berkata: meskipun Usamah bin Zaid Al-Laitsi berkata 
demikian namun yang benar adalah bahwa ia terpercaya dan patut 
dijadikan dalil. Imam berkata: dalam keadaan ini Yahya bin Ma'in 
adalah terpercaya dan dapat dijadikan pegangan. Ibnu Addi berkata: 
hal itu tidak masalah. Demikian dijelaskan dalam Al Mizan. Al Hafizh 
Adz-Dzahabi dalam kitabnya menuturkan nama-nama yang 
mengatakan hal ini, ia adalah terpercaya dimana Al Hafizh berkata, 
Usamah bin Zaid Al-Laitsi tidak tertuduh, kuat haditsnya dan orang 
yang paling banyak meriwayatkan hadits Wahb, tapi juga hadits- 
hadits pendukung dan penguatnya. Jelasnya ia terpercaya. An-Nasa'i 
dan lainnya berkata: ia tidak kuat. 


Adapun kata Ahmad, "Apabila kamu berfikir tentang haditsnya, 
maka itu menunjukkan arti umum. Kongkritnya bahwa yang dimaksud 
adalah haditsnya yang diriwayatkan dari Nafi'. Dalam kitab Al Jauhar 
An-Nagi, Ibnu Hanbal berkata: banyak hadits munkar yang 


Syarah Sunan Tirmidzi | 


diriwayatkan dari Nafi', putranya Abdullah berkata: itu adalah hadits 
hasan. Ahmad berkata: apabila kamu merenungkan haditsnya maka 
kamu akan mengetahui bahwa itu menunjukkan arti umum karena apa 
.yang dikatakan Ahmad mengenai orang yang meriwayatkan hadits- 
hadits munkar tidak tetap kelemahannya. Sungguh Ahmad telah 
berpendapat mengenai Muhammad. bin Ibrahim bin Harits At-Tamimi, 
dalam haditsnya terdapat suatu riwayat yang munkar yang 'telah 
| dijadikan dalil oleh suatu jamaah. Demikian pula mengenai Barid bin 
Abdullah bin Abi Bardah ia berkata: ia meriwayatkan hadits-hadits 
munkar . yang telah dijadikan, dalil oleh para imam semuanya. 
. Demikian dijelaskan dalam mugaddimah Fath Al Bari. . 


Adapun mengenai pendapat Yahya Al Oaththan, ia ditinggalkan 
haditsnya pada akhir hidupnya, dan ini tidak dicela karena ia sangat 
perhatian dalam masalah para perawi hadits sebagaimana dijelaskan 
Adz-Dzahabi dalam kitab Al Mizan dalam penjelasan Sufyan bin 
Uyainah. Al Hafizh Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah, Juz I halaman 
438 dalam menguatkan Mu'awiyah bin Shalih berkata: Muslim 
berdalil dengan ini dalam kitab Shahih-nya dan adanya Yahya bin 
Sa'id ia tidak sepakat dikatakan tidak tercela. Karena Yahya sangat 
ketat syaratnya dalam menerima para perawi. 


Adapun pendapat Abu Hatim: Tidak boleh berdatil dengan 
hadits ini apabila tidak menjelaskan sebab tidak tercelanya. Al Hafizh 
Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah dalam menguatkan Mu'awiyah bin 
Shalih, dan Abu Hatim berkata: tidak berdalil dengan hadits ini tidak 
dicela, karena ia tidak menuturkan sebab, dan kata-kata mengenai 
banyak perawi shahih telah diulang-ulang kata terpercaya yang 
ditetapkan tanpa menjelaskan sebab seperti, Khalid, Al Hidza' dan 
lainnya. 


Adapun pendapat An-Nasa'i, hal itu tidak kuat dan tidak dicela. 
Hal ini masih global serta ia sangat perhatian dan perhatiannya itu 
telah terkenal. Yang benar, Usamah bin Yazid Al-Laitsi itu terpercaya 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dan patut dijadikan dalil dan tambahannya tersebut diterima 
sebagaimana dijelaskan Al Hafizh Al Hazimi dan lainnya bahwa ia 
tidak menafikan riwayat lain yang terpercaya yang tidak 
disebutkannya, dan penambahan kata "terpercaya (tsiggah)' namun 
akan dinilai janggal apabila menafikan riwayat lain yang terpercaya. 
Kami telah menyatakan hal tersebut dalam Abkar Al Manan dalam 
mengkritik atsar-atsar sunan dalam bab meletakkan tangan di atas 
dada. 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari berkata: aku telah 
menemukan sesuatu yang menyebutkan riwayat Usamah Ibnu Zaid 
dan ditambahkan penjelasan atas perbuatan Jibril. Hal ini terdapat 
dalam hadits yang diriwayatkan Al Baghandi dalam musnad Umar bin 
Abdul Aziz dan Al Baihagi dalam sunan Kubra dari jalan Yahya bin 
Sa'id, Al Anshari dari Abu Bakar bin Hazm bahwa ia 
menyampaikannya dari Abu Mas'ud dan menuturkannya secara 
mungati'. Tetapi Ath-Thabrani meriwayatkannya dari jalur lain dari 
Abu Bakar, dari Urwah dan hadits kembali kepada Urwah, serta 
menjelaskan bahwa hal itu asli. Riwayat Malik dan orang-orang yang 
menguatkannya itu diringkas, oleh karena itu Ibnu Abdil Barr 
menegaskan, dalam riwayat Malik dan yang menguatkannya tidak ada 
yang menafikan tambahan yang disebutkan, maka hal ini tidak dinilai 
janggal. 

Dia berkata: Tambahan Usamah bin Zaid dikuatkan oleh hadits 
yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut: Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad-Dimasygi menceritakan kepada kami, Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, 
Nuhaik bin Yaryam Al Auza'i menceritakan kepada kami, Mughits bin 
Sammi menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku shalat Shubuh 
bersama Abdullah bin Az-Zubair saat suasana masih gelap, ketika ia 
salam maka aku menghadap Ibnu Umar, dan bertanya, 'Shalat apa ini?' 
ia menjawab, 'Ini shalat kami, kami shalat bersama Rasulullah SAW, 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Abu Bakar dan Umar, namun ketika Umar .mencelanya maka Utsman 
mengakhirkan shalat Shubuh ketika suasana sedikit terang”. 2 


Sanad hadits ini adalah shahih dan diriwayatkan oleh Ath- 
Thahawi. Ia berkata dalam Syarh Al Atsar, Sulaiman bin Syw'aib 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Basyar bin Bakr menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Auza'i menceritakan kepadaku, dan Fahd 
menceritakan kepada kami, ia “berkata: Muhammad bin Katsir 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada 
kami dengan sanad Ibnu Majah, sama dengan hadits di atas. 

Apabila kamu mengetahui ini semua maka jelas bagimu bahwa 
hadits Usamah bin Zaid tersebut adalah shahih dan tambahannya 
tersebut diterima: | 


PAN 


117. Bab: Shalat Shubuh Ketika Cahaya Fajar Mulai 
Menyebar 


85 18 8. 
- Au at 


oi aah 1 Or OA SAE ES Sla SAS —Yot 
ag en ag 
at 3 dya “le M Ko BI Iyo) ah: Ta 
PAN aa Ab 


9 0 G- 0 2 3 2 nat bag 25 02 
Ha oi Kaban yP Lea ID SPN Kab S9) B3 “j 


aa 


TN 


o - 2ina eeDA a 


SIB gi Tb oi PAR Up Val One II NASA olga: 


Ig AE Agak GA gi IP AI 3 1 


Can 
“NX 


. sa: 


- Syarah Sunan Tirmidzi 


.. . ” . 2 o Pata 2 . 2... £ - 

AO 2, . . Ea ar Dl 05 - e1 # 0. 

ae lo al Ae Aga pai JAN Ca AA ab SI, 283. 

.Pmi GMg JENYI Gna IN mela 

Be KN Op 3 

SI Oli Jaka 41) 
Bra Ia Mt ia UE To . Re none ta ..9 aa 
YG cmd! Gamlay OI lima YI aa #Gomaly Karya J8 4 

“8 4 2. 1 Aa LELE GS . Be 

SNAAI YA ain YI Aka OLI dg Ah ay 
154?5. Hannad menceritakan kepada kami, Abdah, yaitu Ibnu 
Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishak, dari 
Asim bin Umar bin Oatadah, dari Mahmud bin Labid dari Rafi' bin 
Khadij, ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 


“Lakukan shalat Shubuh saat cahaya fajar telah terang karena pada 
waktu itu lebih besar pahalanya." 


Dia berkata: Syu'bah dan Ats-Tsauri telah meriwayatkan hadits 
ini dari Muhammad bin Ishak. 

Dia berkata: Muhammad bin Ajlan juga meriwayatkannya dari 
Ashim bin Umar bin Oatadah. 


Dia berkata: Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abu Barzah Al 
Aslami, Jabir dan Bilal. 


Abu Isa berkata: Hadits Rafi' bin Khadij adalah hadits hasan 
Shahih. 


Bukan hanya seorang ulama hadits dari sahabat Nabi SAW dan 
tabi'in yang berpendapat melakukan shalat Shubuh saat cahaya fajar 
telah menyebar. : 


28 Hadits shahih. HR. Abu Daud (424), An-Nasa'i (548) dan Ibnu Majah (672) 
dengan maknanya yang panjang. 


Syarah Sunan Tirmidzi Ls) 


Sufyan Ats-Tsauri juga berpendapat demikian. 


Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak berkata: arti (isfar) adalah 
terangnya fajar, hal ini tidak diragukan lagi, mereka tidak berpendapat 
bahwa maknanya adalah mengakhirkan shalat. 


Penjelasan Hadits: 
338 Y ya Y: —& (Ashim bin Umar bin Oatadah) Al Ausi Al 
Anshari Al Madani, ia terpercaya, alim dan termasuk tingkatan 


keempat. Ia meninggal setelah tahun 120 H dan ia termasuk perawi 
Kutub As-sittah. 


TN) (3 3x54 (Mahmud bin Labid) bin Ugbah bin Rafi' Al Ausi 
Al Asyhali Al Madani, ia adalah sahabat kecil yang riwayatnya jelas 


dari sahabat. Ia meninggal pada tahun 96 H, dan menurut suatu 
pendapat pada tahun 97 atau 99 H. 


Ucapannya, peta | ina (Lakukan shalat Shubuh saat cahaya 


fajar telah terang) artinya shalatlah fajar apabila fajar telah bercahaya 
dan terbit. Al Jazari dalam An-Nihayah berkata: “Shalat Shubuh lah 
apabila fajar telah terang dan bercahaya.” Beliau juga berkata dalam 
Al Oamus, “Maksudnya adalah fajar nampak bercahaya dan terang.” 

Ucapannya, J3 Ar) ai 8 e) - ai 33 (Dalam bab 
ini ada riwayat lain dari Abu Barzah Al Aslami, Jabir dan Bilal). Saya 
tidak membatasi orang yang meriwayatkan hadits mereka berdua 
tentang cahaya fajar, Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari 
mereka dengan istilah kegelapan fajar. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam 
Ad-Dirayah berkata: dan juga diriwayatkan dari Jabir dan Abu Barzah 
sebagai berikut, "Sesungguhnya Nabi SAW shalat Shubuh saat 
suasana masih gelap." (Muttafag 'Alaih) 


: Syarah Sunan Tirmidzi 


Ju (Bilal). Haditsnya diriwayatkan oleh Al Bazar dalam kitab 


Musnadnya sebagaimana hadits Rafi' bin Khadij dan dalam Musnad 
terdapat Ayyub bin Yasar yang dha'if. Al Bukhari berkata: 
didalamnya terdapat hadits munkar, dan An-Nasa'i berkata bahwa 
haditsnya matruk (ditinggalkan). Al Hafizh Az-Zaila'i menyebutkan 
sanadnya dengan sempurna dalam kitab Nashb Ar-Rayah. Dalam bab 
lain juga dari Mahmud bin Labid, Abu Hurairah, Anas bin Malik, 
Bilal dan lain-lainnya. Al Haitsami menuturkan semua hadits mereka 
dalam kitab Majma' Al Fawa'id serta pembicaraannya. Umumnya 
hadits-hadits ini adalah dha'if. 


Ucapannya, Gta! 3 dab Sada Nih & ir Fira 893 M3 
(Syu'bah dan Ats-Tsauri telah meriwayatkan hadits ini dari 
Muhammad bin Ishak). Juga dikuatkan oleh hadits riwayat Abdah. 


36. 3 


B3 Yi Yak Uh PE LP Kaji UNiab 1 Labua 973 (Muhammad bin 

Ajlan juga meriwayatkannya dari Ashim bin Umar bin Oatadah). 

Muhammad bin Ajlan juga menguatkan Muhammad bin Ishak, dan 
tidak mencela hadits 'an'anah-nya. 

Ucapannya, pet (ya ada aa a35 EP (Hadits Rafi' bin 

Khadij adalah hadits hasan shahih). Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath 


Al Bari berkata: haditsnya diriwayatkan oleh Ashab As-Sunan dan 
bukan hanya seorang saja yang menganggapnya shahih. 

Ucapannya, Al yoko (AI Serai Ia (dadi JA aa da3 "3 cl) Ai 
Padi BMAg YAN Sat aa 4s (Bukan hanya seorang ulama hadits 
dari sahabat Nabi SAW dan tabi'in yang berpendapat melakukan 
shalat Shubuh saat cahaya fajar telah menyebar. Sufyan Ats-Tsauri 
juga berpendapat demikian). Ini adalah pendapat golongan Hanafi dan 
mereka berdalil dengan hadits-hadits bab ini dan juga hadits Abdullah 
bin Mas'ud sebagai berikut: | 


Syarah Sunan Tirmidzi Ea 


Ye AL Io ah ra 3 bd hu 
Agt J3 2 | Te 9 sll, SAN PK 
“Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan shalat 
tidak pada waktunya kecuali dalam dua shalat, yaitu, jamak 
antara Maghrib dan Isya dan shalat fajar sebelum waktunya." 
“ (HR. Al Bukhari-Muslim) 


— Ibnu Tirkimani dalam Al Jauhar An-Nagi berkata: artinya 
dilakukan sebelum waktu yang biasanya karena melakukannya 
sebelum terbit fajar itu tidak boleh. Karenanya Nabi SAW 
mengakhirkan shalat fajar ini sebagai kebiasaan, dan beliau 
menyegerakannya pada waktu itu sebelum waktunya yang biasa. 


Hadits ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan 
shalat fajar di Muzdalifah berbeda dengan kebiasaannya pada waktu 
pertama fajar terbit, dimana ada yang mengatakan, fajar telah terbit, 
dan ada pula yang mengatakan, fajar belum terbit, maka hal ini sama 
sekali tidak benar, yang jelas Rasulullah melakukan shalat fajar saat 
fajar mulai menyebar dan ini merupakan kebiasaan Nabi SAW. 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari berkata: dalam hal ini 
tidak ada dalil bagi orang yang melarang melakukan shalat Shubuh 
saat suasana masih gelap karena hal ini datang dari Aisyah dan 
lainnya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Tetapi yang dimaksud 
di sini adalah bahwa Nabi SAW ketika muadzin datang saat terbit 
fajar, beliau shalat sunah dua rakaat fajar di rumahnya kemudian 
keluar untuk melakukan shalat Shubuh saat suasana masih gelap. 


: Adapun ketika di Muzdalifah, orang-orang berkumpul 
sedangkan fajar dihadapan mata mereka, maka mereka bergegas 
melakukan shalat ketika fajar terbit pertama sehingga sebagian mereka 
tidak melihat terbitnya fajar. Hal ini menjelaskan riwayat Ismail 
sekiranya ia berkata, kemudian ia shalat fajar ketika fajar telah terbit. 
Orang berkata, fajar belum terbit. Berdalil dengan hadits Abdullah bin 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Mas'ud ini berarti menganggap baik terbit Ma untuk melakukan 
shalat fajar bukan yang lain. 


At-Tirmidzi menjawab orang yang menganggap baik melakukan 


shalat Shubuh pada waktu fajar terang daripada hadits-hadits tentang 
gelap fajar dengan berbagai jawaban, diantaranya: 


1. 


Shalat saat suasana masih gelap itu-pada awal Islam, kemudian 
dinasakh/dihapus. Ini hanya dugaan yang tidak ada dalil. Nabi 


' SAW Shalat fajar saat suasana masih gelap sampai beliau wafat. 


Sebagian mereka —setelah menuturkan jawaban ini— berkata: 


ini adalah nasakh ijtihadi dengan menetapkan hadits shalat 


Shubuh saat suasana masih gelap sampai wafatnya Nabi SAW. 


Shalat ketika fajar terang itu kebiasaan Nabi SAW, mereka 
berpegang dengan haditsnya Abdullah bin Mas'ud di atas. 
Dalam hal ini pendapat tentang shalat ketika fajar terang sebagai 
kebiasaan Nabi SAW itu batal tetapi kebiasaan beliau adalah 
shalat saat suasana masih gelap sebagaimana hadits Aisyah, Abu 
Mas'ud dan lainnya. 


Andai shalat Shubuh saat suasana masih gelap itu sunah maka 
para sahabat tidak akan kumpul untuk shalat Shubuh ketika fajar 
telah terbit, Ath-Thahawi telah meriwayatkan dari Ibrahim An- 
Nakha'i ia berkata: para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah 
kumpul atas sesuatu yang tidak jelas. 


Aa .S Pa Pe Ya - 
va Jaa SE Cah 
118. Bab: Menyegerakan Shalat Zhuhur 
Te Ob TEMA ema aa AN Man on Na 
» PSI Sp! Cp 


UAS ae 3 PA gp GA PS 
z | . or- ta “. y na 4 2 Beta mmg sn 
Yg deky ALE AI Oak Al pra) Uya jalal Mma Kal OS ee 


rd Sao £ Ge Ne -- . . .. P4 0. & £ 
233 Da la SA Ah aa jo OP SAB 93 db 


ce... . 2. & 1 an 0. 0. 50. 
MEAUR AN OGAN CA OY Da 
Man en ena aan Ae 
"eye Kaya AA Ld Gt y Je 
Pe Pp Pi ra Le . 8 sa Ha PI ata ad 
ana Ia Ol ko GI Oluel  elali Ja ojbesl (Sal ja) 
| 03. o.o—. 
dau ap) 
oa £ tepa. 0 Le - . a.n 3 2d Mon at 
" Kah AI 383 agan Kr aa JB Ha ge na J8 
Dia dop aah pal ia PS 
«3 £ So. 8, “AE Oa aa aan “, 
MAA Ip GAN Jl ia pa ala Al do 
st . 0... or 2, PN Aa ra 200 Au 
MU drama PEP A9 INI Olla Ad II pu Jb 


0 03 o - .. 0-3 o . .. 2 0 Pan IN TP 


———  — — — ———— $Yarah Sunan Tirmidzi 


1554, Hannad bin As-Sarri menceritakan kepada kami, Waki' 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Al Hakim bin Jubair, 
dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata: Saya belum 
pernah melihat seseorang yang sangat menyegerakan shalat Zhuhur 
dibanding dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar. 

Dalam bab ini ada riwayat lain dari Jabir bin Abdullah, 
Khabbab, Abu Barzah, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Anas, dan Jabir 
bin Samurah. 

— Abu Isa berkata: Hadits Aisyah adalah hadits hasan. 


Pendapat tersebut dipilih oleh ulama di kalangan para sahabat 
Nabi SAW dan orang-orang setelah mereka. 


Ali Ibnu Al Madini berkata: Yahya bin Sa'id berkata: Syu'bah 
mempermasalahkan Al Hakim bin Jubair tentang hadits yang 
dibawakan dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, "Orang yang meminta 
kepada manusia padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya." 


Yahya berkata: Baginya diriwayatkan oleh Sufyan dan Za'idah. 
Dan Yahya tidak mempermasalahkan haditsnya. 


Muhammad berkata: Diriwayatkan dari Al Hakim bin Jubair, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Aisyah, dari Nabi SAW mengenai 
menyegerakan shalat Zhuhur. 


Penjelasan Hadits: 

Oka (Sufyan), yakni Ats-Tsauri. 

& 4 «S& (Hakim bin Jubair), Dikatakan dalam At-Tagrib, 
bahwa dia itu dh 'if. Nanti akan diterangkan. 

ati (Ibrahim) An-Nakha'i. 


1 Hadits Shahih. Al Hakim bin Jubair tidak sendirian dalam meriwayatkannya, 
tetapi juga didukung oleh yang lainnya. 


Syarah Sunan Tirmidzi Ls) 


Ucapannya, FI So dn dm) u Pa Yadi Aat OS ah Le 
aa) Para (Saya belum pernah melihat seseorang yang sangat 
menyegerakan shalat Zhuhur dibanding dengan Rasulullah SAW). Ini 
sebagai dalil, bahwa menyegerakan shalat Zhuhur adalah lebih utama. 
Ibnu Oudamah dalam Al Mughni berkata: Saya tidak melihat adanya 
perselisihan pendapat dalam hal menyegerakan shalat Zhuhur, selain 
cuaca yang panas dan waktu mendung. 


Ucapannya, $ jaka gl) 3 s3 JG Al pre sd 3 
3 pasa gn ani cab &' “653 (Dalam bab ini ada riwayat lain dari 
Jabir bin Abdullah, Khabbab, Abu Barzah, Ibnu Mas'ud, Zaid bin 
Tsabit, Anas, dan Jabir bin Samurah). Hadits Jabir bin Abdullah 


diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam bab "Waktu Maghrib'. Dan 
Muslim dengan redaksi: 


“ p 2313 NT NP oA 8, 3” 
PN Na Nata 
"Nabi SAW mengerjakan shalat Zhuhur di siang hari bolong." 


Sedangkan hadits Khabbab diriwayatkan oleh Muslim dengan 
redaksi: 


Pu P -, 05 BA Dg dara 8 8, P3 o - . 2, 
Kalor Sela Aly ale Al le MN Syah NU 
— 7. Ha a —. T Bani Se uan an Ben 

Nekad Gam! IG ISI 2JB y dag 3 WI 

"Kami mengeluh kepada Rasulullah tentang panas pasir yang 
menempel pada dahi dan telapak tangan kami, namun beliau 
tidak merespon keluhan kami. Nabi SAW lalu bersabda: Jika 


matahari telah tergelincir (condong ke Barat), maka shalatlah 
kalian." Demikian yang terdapat dalam kitab Fath Al Bari. 


Hadits Abu Barzah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim 
dengan redaksi: 


Syarah Sunan Tirmidzi 


pe mau PG ea Si Gie 2 sed! daan OS 

"Nabi SAW mengerjakan shalat Zhuhur yang pertama kali, 

ketika matahari mulai tergelincir dari pertengahan." 

Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ibnu Majah 
dengan redaksi: "Kami mengeluh kepada Rasulullah tentang panasnya 
pasir, namun beliau tidak merespon keluhan kami. Dalam isnadnya 
ada Zaid bin Jubair, Abu Hatim menilainya dha'if. Malah Al Bukhari 
mengatakan sebagai hadits munkar. Dan hadits Zaid bin Tsabit, akan 


disebutkan nanti. Hadits Anas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 
Muslim dengan redaksi: 


AB, ag be Io Jay la el 3 & 


2... 


Aga Ar Ll de Hp 


"Bila kami mengerjakan shalat Zhuhur di belakang Rasulullah 
SAW, maka kami sujud di atas pakaian kami untuk menjaga dari 
rasa panas." 


Sedangkan hadits Jabir bin Samurah, diriwayatkan oleh Muslim 
dan yang lainnya, dengan redaksi: 


o& PA na 25 SP “.. “5 8g. 
One! ia II Gladi pelaag AA Al ato AI OS 

"Nabi SAW mengerjakan shalat Zhuhur ketika terik matahari." 
Ucapannya, 124 Luke LL Syur (Hadits Aisyah adalah hadits 
hasan). At-Tirmidzi menilainya sebagai hadits hasan. Di dalam 
sanadnya ada orang yang bernama Al Hakim bin Jubair. Dia orang 


yang dipermasalahkan. Yang jelas, haditsnya tidak bermasalah. Dia 
salah seorang imam hadits. 


Ucapannya, ala FI Jo Pan hand Doi up ai yat KB sa rY 


Blah ya) ana 3 (Pendapat tersebut dipilih oleh ulama di kalangan para 


Syarah Sunan Tirmidzi 


sahabat Nabi SAW dan orang-orang setelah mereka). Asy-Syaukani 
dalam Nail Al Authar-nya pada pembahasan tentang 'Hadits Jabir bin 
Samurah' yang telah kami sebutkan, berkata: Hadits ini menunjukkan 
kesunnahan mendahulukan shalat Zhuhur. Pendapat ini juga diikuti Al 
Hadi, Al Oasim, Asy-Syafi'i dan Jumhur ulama, karena ada beberapa 
hadits yang menerangkan akan keutamaan awal waktu shalat. Dan 
Jumhur ulama mengecualikan hari-hari yang sangat panas. Mereka 
berkata, "Disunahkan shalat Zhuhur saat cuaca sudah agak dingin 
(tidak terlalu panas), dan sudah terpecah sinar mataharinya." . 

Ucapannya, $$ ina IS saat Hj PJU Hera Kn Ye Ju 
Le Agak gl OP Sh) SA daa Jet ya ye Ui HSP (Ali Ibnu Al Madini 
berkata: Yahya bin Sa'id berkata: Syu'bah mempermasalahkan Al 
Hakim bin Jubair tentang hadits yang dibawakan dari Ibnu Mas'ud....). 
At-Tirmidzi, meriwayatkan hadits ini dalam bab: Orang yang halal 
memperoleh zakat, dengan sanadnya dari Al Hakim bin Jubair, dari 
Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid, dari ayahnya, dari Yazid, 
dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


Ag dag MI Tp et ak UU) AN dl La 
Ca A 3 Pa Lai 2 “33 o £ " 0£ | 
"JB dash “g al Ia) L "J3 CS 3 pa 3 Meja yaa 
sal $ " .. 6 #9 # 0 
BII ya Kata GT Ko O ganas 
"Barangsiapa yang meminta kepada manusia padahal dia 
mempunyai sesuatu yang dapat mencukupinya, maka dia akan 
datang di hari kiamat dalam keadaan meminta-minta sementara 
itu ada luka di wajahnya, dalam kulit, serta dipermukaan 
kulitnya. Lalu beliau ditanya: "Wahai Rasulullah, apa yang 
dapat mencukupinya itu?" Beliau menjawab: "Lima puluh 
dirham, atau senilai dengan emas." 


At-Tirmidzi, setelah meriwayatkan hadits ini berkata: Hadits 
Ibnu Masud adalah hadits hasan. Sementara Syu'bah 


—————— ———— $yarah Sunan Tirmidri 


mempermasalahkan hadits yang dibawakan oleh Al Hakim bin Jubair. 
Demikian menurut At-Tirmidzi. 


L& 90. 


IP Ae US (II Pa Bs Gas —1o1 
S1 Jp of LH SA - JG SAN 4 SA ana 
LAN IG La Ga db pe lb Ja 


ing san AA ina Tana Nia ae il Ju 
2 Na AI "3 UI 
: 1562. Al Hasan bin Ali Al Hulwani menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan 
kepada kami, dari. Az-Zuhri, dia berkata: Anas bin Malik 


mengabarkan kepadaku: bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat 
Zhuhur ketika matahari tergelincir (condong ke barat). 


Abu Isa berkata: Ini adalah hadits Shahih, yaitu hadits yang 
paling hasan dalam bab ini. 


Dalam bab ini ada riwayat lain dari Jabir. 


Penjelasan Hadits: 
Cigadi (3 23 iyondi (Al Hasan bin Ali Al Hulwani). Hulwan 


adalah suatu tempat dekat negri Syam, orang yang terpercaya dan 
seorang hafizh. 


- 3 . 
Ucapannya, “me! Cdi) Se ea (ke (Rasulullah SAW 
mengerjakan shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir (condong ke 
28 Hadits Shahih. HR. Al Bukhari (540) dari jalur Az-zuhri, dari Anas dengan 


redaksi,: Bahwa Rasulullah SAW keluar ketika matahari mulai condong lalu beliau 
shalat (Zhuhur) (Hadits ini panjang) 


Syarah Sunan Tirmidzi 


barat)). Pengarang kitab Fath Al OGadir (yakni: Asy-Syaukani) serta 
ulama-ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa menurut kami, hadits ini 
kemungkinan dikeluarkan pada situasi musim dingin. Adapun pada 
musim kemarau, maka yang disunahkan adalah menunggu waktu 
menjadi dingin (yakni: tidak saat sangat panas). Yang menjadi dalil 
adalah keterangan yang terdapat pada Al Bukhari, yaitu Anas ditanya: 
Bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan shalat Zhuhur? Dia 
menjawab, Rasulullah SAW, bila cuaca dingin, beliau segera shalat. 
Dan bila cuaca panas, beliau menunggu hingga cuaca menjadi dingin. 


Al Bukhari meriwayatkan dari Anas, dia berkata: 


£ Aa PA - ..... | 5, 3 
BP ea es ag aa LA ii ES 
Lawa AG AA sia ye AA 
| "Kami shalat bersama. Nabi SAW, lalu sala seorang di antara 


kami meletakkan ujung pakaiannya di tempat sujud karena 
saking panasnya (cuaca)." 


Hadits Anas ini juga menjadi petanjuk, bahwa Nabi SAW 
bersegera melakukan shalat Zhuhur di saat cuaca panas sekali. 
Sehingga tidak perlu memberi alternatif di saat cuaca dingin. 

Ucapannya, ewe Cus Ida (Ini adalah ' hadits shahih), 
diriwayatkan oleh Al Bukhari, bahwa Nabi SAW keluar (dari rumah) 
ketika matahari condong ke barat, lalu beliau shalat Zhuhur. 


————— — — —— $Yirah Sunan Tirmidzi 


".i ci 18 " Ae No 
119. Bab: Mengakhirkan Shalat Zhuhur di saat Cuaca Panas 
3 5 “g, 8 La. 
yr Senin PS ed Pe Ur KB Wa NOV 
oa An an Ti yan Ai Lean Ea Nae an CE Tan 
ale ab Jia) JB JB Gpp nina inka gl ema 
SAR PI AS Oh WA ye Ii Ad AE ISI 1g 
SA ab YP ag eat due AI 3 1JB 
Aa &- 0 2 3 £ DN 2 na o Tea 
9 ap EN TN, 8. EN IU ana” GS NN aa 
Y5 Sah GB pelan dala AMI la ad YP AL LP SI "JB 


“ 2 NM. 0 » - S-0o.3 2 . - if 5 
TPP aa Kalor SPA Gal La me yi JB 


TAS AS HAN to pati lali Jl 2 PP EN Ai 

abg KA SE Gi Ip R3 

BRA Ta AAA Ay DENDA P HA JB 
SEL tni Ama ba S3, Ba) dead CG Kel - 
TA AS Ga APN 2 Aa 

AB ala 9 Ab sel Ii LA Ia Ime jl Jb 
RAY KT, dah 


Syarah Sunan Tirmidzi —————— Ls) 


3 s£ 


KAN Ga KAT iyah Ka af da II ah 
UN TI Len Pp LAN TEA PANGAN YA PRANYA 
aa Sa naa 2 


- 8g 


AP aa AT 25 yl Ju 

Tara 0£ 0 0 Pn Ke o? Lisa 
Ma An Ian BE LN JB AI Ika 
AON 5 MAN Pata Ih LAS Je S1 08 


JB ANA Ol Deen YA HN AA 
1579. @utaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al 
Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Bila (hari) sangat panas, maka 
akhirkanlah shalat hingga cuaca dingin. Sesungguhnya (saat) sangat 
panas adalah dari panasnya Jahannam." 


Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abu Sa'id, Abu Dzarr, Ibnu 
Umar, Al Mughirah, Al Oasim bin Shafwan —dari ayahnya— Abu 
Musa, Ibnu Abbas dan Anas. 


Dalam hal ini, diriwayatkan juga dari Umar, dari Nabi SAW, 
tapi tidak shahih. 


Abu Isa berkata: Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan 
Shahih. 


Sebagian ulama memilih untuk mengakhirkan shalat Zhuhur 
saat cuaca sangat panas. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Al Mubarak, 
Ahmad dan Ishak. : 


2 Hadits Shahih. HR. Al Bukhari (533-534), dari Abu Hurairah dari Ibnu 


Umar. 


ls) —————————— $yarah Sunan Tirmidzi 


Asy-Syafi'i berkata: Sesungguhnya mengakhirkan shalat Zhuhur 
hingga cuaca dingin ini berlaku jika masjid yang didatangi (untuk 
shalat berjamaah) itu jauh. Tapi, jika dia shalat sendirian, dan shalat di 
masjidnya sendiri (yang dekat), maka pendapat yang aku sukai adalah 
tidak mengakhirkan shalat di hari yang sangat panas itu. 


Abu Isa berkata: Makna orang yang berpendapat mengakhirkan 
shalat Zhuhur di waktu yang sangat panas adalah lebih utama dan 
layak untuk diikuti. | 

Adapun pendapat yang dipegang oleh Asy-Syafi'i bahwa ada 
rukhshakh (keringanan) bagi orang yang jauh masjidnya (untuk 
berjamaah) dan terasa berat baginya, maka hadits Abu Dzarr ini justru 
berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Asy-Syaf''i. 


Abu Dzarr berkata: Kami bersama dengan Nabi SAW dalam 
suatu perjalanan. Bilal mengumandangkan adzan shalat Zhuhur. Lalu 
Nabi SAW bersabda, "Wahai Bilal, akhirkan (shalat) hingga cuaca 
dingin." | 

Jika perintah ini sesuai dengan apa yang dikatakan Asy-Syafi'i, 
maka perintah mengakhirkan shalat pada saat cuaca dingin menjadi 
tidak bermakna, karena mereka berkumpul saat dalam bepergian, 
dengan demikian mereka tidak perlu mendatangi masjid yang jauh. 


Penjelasan Hadits: 


Ucapannya, BNI P3 F1 'adi LM 1 (Bila (hari) sangat 
panas, maka akhirkanlah shalat hingga cuaca dingin), yakni 
mengakhirkan shalat sampai cuaca agak dingin. Dan shalat yang 
dimaksud adalah shalat Zhuhur. 

Ucapannya, Pra 3 u “adi ina oy (Sesungguhnya (saat) sangat 
panas adalah berasal dari panasnya Jahannam). Ini adalah ungkapan 


Syarah Sunan Tirmidzi EA | 


kiasan bagi panas yang ditimbulkan oleh neraka jahannam, bagaimana 
jika betul-betul menimpa kita? Na'udzu billahi min dzalik. 


Ucapannya, 4 pAWI Kaki jab 59 53 al) oa yel 3 OI dh 
oi PE Gi Gaga ai kal 56 Wijio (Dalam bab ini ada riwayat lain 
dari Abu Sa'id, Abu Dzarr, Ibnu Umar, Al Mughirah, Al Oasim bin 
Shafwan —dari ayahnya— Abu Musa, Ibnu Abbas dan Anas). Hadits 
Abu Sa'id diriwayatkan oleh Al Bukhari sebagaimana tersebut di 
depan. Hadits Abu Dzarr diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, 
yaitu, sebagai berikut, "Kami bersama dengan Nabi SAW dalam suatu 


perjalanan, seorang muadzin akan menyerukan adzan untuk shalat 
Zhuhur, Lalu, Nabi SAW bersabda, “Akhirkan'." 


Kemudian muadzin hendak menyerukan adzan (lagi). Lalu, Nabi 
SAW, bersabda, "Akhirkan!." 


Sampai kami melihat bayangan suatu bukit. Lalu, Nabi SAW 
bersabda, "Sesungguhnya panas yang sangat adalah dari panasnya 
jahannam. Jika panas itu menjadi sangat (panas), maka akhirkanlah 
shalat." 


Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Ibnu 
Majah. Hadits Al Mughirah diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu 
Majah. Hadits Al Oasim bin Shafwan dari ayahnya diriwayatkan oleh 
Ahmad dan Ath-Thabarani dalam Mu'jam Al Kabir. Hadits Abu Musa 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al 
Bazzar yang dalam sanadnya ada Amru bin Shahban, orang yang 
dha'if. Hadits Anas diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dengan redaksi: 


na Pu STB ro be. £ Pa ap, ore Aa -P 8 3 3 2 
ISP 9 EA, Sh ASI OS ISI alay ale AI Ato OS 
Jae as 

- "Nabi SAW, bila cuaca panas, maka beliau mengakhirkan shalat 


Zhuhur, dan -bila cuaca dingin, maka beliau menyegerakan 
shalat Zhuhur." 


- Syarah Sunan Tirmidzi 


Begitu juga yang diriwayatkan oleh Al Bukhari seperti di atas. 
Demikian yang disebutkan dalam Al Muntaga. 


Ucapannya, juru Sab Ldr Ii sal Cade (Hadits Abu 
Hurairah adalah hadits hasan shahih). Ini diriwayatkan oleh golongan 
besar ahli hadits. | 

Ucapannya, Sad dab d aa IX rai dai Jai uya 29 ha) si 
Gataly Wabty BEI gt Ja R5 (Sebagian ulama memilih untuk 
mengakhirkan shalat Zhuhur saat cuaca sangat panas. Pendapat ini 
diikuti oleh Ibnu Al Mubarak, Ahmad dan Ishak). Ini pendapat Abu 
Hanifah juga, sebagaimana yang diketengahkan oleh Muhammad 
dalam Al Muwaththa'-nya, dia berkata: pendapat inilah yang kami 
pegang. Kami menunggu cuaca agak dingin untuk melaksanakan 
shalat Zhuhur pada musim kemarau. Dan pada musim dingin, kami 


menyegerakan shalat Zhuhur sewaktu matahari condong ke barat. 
Demikian pendapat Abu Hanifah. 

SRI ja Alat DE ntah DS 1 lal! Bae SNN Ali HB Ju 
(Asy-Syafi'i berkata: Sesungguhnya mengakhirkan shalat Zhuhur 
hingga cuaca dingin ini berlaku jika masjid yang didatangi (untuk 
shalat berjamaahj itu jauh). Karena tidak ditemukan adanya kesulitan 
dan hal-hal yang membahayakan di jalan. 

Ucapannya, Ht, Sigi yh “adi ita dal! meli HI Lb Ya AA 
API (Makna orang yang berpendapat mengakhirkan shalat Zhuhur di 


waktu yang sangat panas adalah lebih utama dan layak untuk diikuti). 
Yaitu, orang yang berpendapat mengakhirkan shalat Zhuhur di waktu 
yang sangat panas bagi orang yang shalat secara mutlak, baik shalat 
sendirian ataupun di masjid yang dekat. Pendapat ini adalah yang 
paling utama. At-Tirmidzi menggunakan hadits Abu Dzarr, bahwa 
Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendinginkan (baca: 
mengakhirkan) shalat Zhuhur pada waktu safar (perjalanan). Dan para 


Syarah Sunan Tirmidzi 


sahabat berjamaah dengan Nabi SAW saat dalam safar, dan tidak 
perlu mendatangi masjid yang jauh. 

Ucapannya, Ka ya DE Ud KAHN af Ah Iu Uh 
PEN IS Ie ae IL al tmn PDP uni Je dinar, 
(Adapun pendapat yang dipegang oleh Asy-Syafi'i bahwa ada 
rukhshakh (keringanan) bagi. orang yang jauh masjidnya (untuk 
berjamaah| dan terasa berat baginya, maka hadits Abu Dzarr ini justru 
berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i). Al Hafizh 
Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, Jumhur ulama 
berpendapat, bahwa sunah mengakhirkan shalat Zhuhur sampai waktu 
agak dingin dan sinar matahari terpecah (tidak fokus). Sebagian ulama 
mengkhususkan hanya pada shalat berjamaah, sedangkan orang yang 
shalat sendirian, maka yang paling baik adalah menyegerakan shalat 
Zhuhur. Ini adalah pendapat sebagian besar madzhab Maliki. 


Sedangkan Asy-Syafi'i mengkhususkan di daerah yang panas 
untuk melakukan shalat berjamaah dan masjidnya jauh. Kalau mereka 
berjamaah, atau berjalan di tempat yang teduh, maka yang paling baik 
bagi mereka adalah bersegera melakukan shalat. Sedangkan yang 
masyhur dari pendapat Ahmad adalah sama, tidak ada kekhususan dan 
pembatasan. Pendapat inilah yang dipegang oleh Ishak, ulama Kufah 
dan Ibnu Al Mundzir. 


At-Tirmidzi berdalil dengan haditsnya Abu Dzarr, katanya, 
“Jika perintah ini sesuai dengan apa yang dikatakan Asy-Syafi'i, maka 
perintah mengakhirkan shalat pada saat cuaca dingin menjadi tidak 
bermakna, karena mereka berkumpul dalam bepergian, dengan 
demikian mereka tidak perlu mendatangi masjid yang jauh.” 


Pendapat At-Tirmidzi ini diberi catatan oleh Al Kirmani, dia 
berkata, “Kebiasaannya dalam pasukan tentara yang banyak ini akan 
terbagi dalam beberapa kelompok di sudut-sudut tempat untuk 
meringankan mereka dan mencari tempat perlindungan (yang teduh).” 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Karena itu, kami tidak sependapat bahwa mereka dapat berkumpul 
dalam satu tempat. Sekian. 


Juga biasanya mereka tidak membuat kemah yang besar untuk 
dapat menampung mereka berjamaah. Mereka itu terpisah-pisah di 
bawah pohon, dan tidak berjalan di tempat teduh. Sehingga hadits 
tersebut tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Asy- 
Syafi'i. Asy-Syafi'i mengambil dalil umum lalu mentakhshis 
maknanya dengan perintah untuk melakukan shalat Zhuhur saat cuaca 
dingin. Hal ini sah-sah saja dalam Ushul Fikih. 


- JG aan) 393 ia COME Ah BA SAS NA 
”T ra o- 0 3 0 3 0x Ea 
D3 NP eh gia op Ga al pa Ui TA 


(ak O SS aa Ja Ip 

SA Sa Pedal abu La Ja 

MIA IE oa Ge ag uh “JB PAN 
aa Mi KAL Aa 


E. . 


158”. Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu 
Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah 
mengabarkan kepada kami, dari Muhajir Abu Al Hasan, dari Zaid bin 
Wahb, Dari Abu Dzar: Bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan 
perjalanan bersama Bilal, maka ia ingin mengumandangkan igamah, 
beliau bersabda, "Tunggulah hingga cuaca dingin," kemudian ia 
hendak mengumandangkan igamah, maka Rasulullah SAW bersabda 
lagi, "Tunggulah hingga cuaca dingin untuk melakukan shalat 


2 Hadits Shahih. HR. Al Bukhari (535), Muslim (616) dan Abu Daud (401). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Zhuhur." Dia berkata, “Hingga kami melihat bayangan anak bukit, 
kemudian beliau berdiri melakukan shalat, Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya cuaca panas itu berasal dari panasnya Jahanam, 
maka akhirkanlah shalat (Zhuhur) hingga cuaca dingin." 


Abu Isa berkata, “Hadits ini hasan shahih. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, 335 si (Abu Daud) adalah Sulaiman bin Daud Ath- 
Thayalisi. 

pond si te (Muhajir Abu Al Hasan) At-Taimi, pemukanya 
adalah Asb-Shaigh, meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al Bara”. 


Sementara yang meriwayatkan darinya adalah, Syu'bah dan Mus'ir. 
Ahmad dan Ibnu Ma'in serta yang lainnya menilainya tsiggah. 


3 e. 385 (Zaid bin Wahb) Al Juhani Al Kufi, seorang 


mukhadhram (yang hidup dimasa jahiliyah dan masa Islam) dan 
terpercaya serta mulia, tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa 
haditsnya ada kerancuan. 


Ucapannya, -b oi An (maka ia hendak mengumandangkan 
igamah), sementara redaksi dalam riwayat Al Bukhari: seorang 
Mu adzin hendak mengumandangkan adzan. Sementara Abu Awanah 
meriwayatkan dengan redaksi "Bilal hendak mengumandangkan 


Adzan.” Juga ada redaksi, “Kemudian beliau memerintahkannya, 
japun lalu mengumandangkan adzan dan igamah.” 


Al Hafizh berkata dalam Al Fath: kedua hadits ini bisa 
dikompromikan, bahwa igamah disini tidak berbeda dengan adzan, 
kerena Rasulullah selalu menjaga shalat di awal waktunya, dengan 
demikian riwayat yang menyatakan bahwa Bilal hendak 
mengumandangkan igamah, maksudnya adalah mengumandangkan 
adzan kemudian igamah. Sementara riwayat yang menjelaskan hendak 


Syarah Sunan Tirmidzi 


mengumandangkan adzan, maksudnya adalah kemudian 
mengumandangkan igamah. 

J PE s9 tt & (Hingga kami melihat bayangan anak bukit), 
maksudnya tunggulah hingga cuaca sejuk dan kami dapat melihat 
bayangan anak bukit, bayangan yang dimaksud disini terjadi setelah 
matahari condong ke barat. 

Ucapannya, cute ym» Cd lih (ini hadits hasan shahih), yang 
diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan Abu Daud. | 


AJ PE 


. 
-. 
- 


120. Bab: Menyegerakan Shalat Ashar 


- 53 CJ Pr EA Pe 
pra dy, ss ps oa us SAN GAS 3 Sik 104 
0 . 2.0 Pn ". S ., X . y : £ ee (3 pa - ra 2 
ASN, ad ka Ale lo Iya Ke Hu Gi kas 
203 9 3, at pa 2.9 -5 
PL ni ala d3 Ui pa d 


Pet 0 (Aan bh sp AI dh id 
Sa Ie Cal gn 3 en la 
ee 

ale Ako AAA La pai Jah Lag GE Sa Ta. 


5.9 Y Soo 3. 3 o1e 2 


- - Ko, ” EF Ben 30 - : e PP na 
Sa NA Ni mna De sa Boga Da metal me on 


Syarah. Sunan Tirmidzi 


9 9 & o- 7 -, - - 2. Ea 9 28 Pagi - ig oz - s5 
SA Dag dh 4g Ma pU Iya 5 «maa! AN aa ai 
Naa be peda Aa 


8 £ 


159, @utaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, 
bahwasanya dia berkata, “Rasulullah SAW mengerjakan shalat Ashar, 
sedangkan matahari ada di biliknya, namun tidak ada bayangan dari 
biliknya.” 

Dia berkata: Dalam bab ini ada riwayat lain dari Anas, Abu 
Arwa, Jabir, dan Rafi' bin Khadjj. 


Dia berkata: Diriwayatkan juga dari Rafi' dari Nabi SAW, 
mengenai mengakhirkan shalat Ashar, hanya saja haditsnya tidak 
shahih. | 


Abu Isa berkata, “Hadits Aisyah adalah hasan shahih.” 


Itu adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama di 
kalangan sahabat Nabi SAW, di antaranya adalah Umar, Abdullah bin 
Mas'ud, Aisyah, Anas, dan tidak hanya seorang di kalangan tabi'in, 
tentang menyegerakan shalat Ashar. Dan mereka memakruhkan 
mengakhirkan shalat Ashar. 


Pendapat ini diikuti oleh Abdullah bin Al Mubarak, Asy-Syaff'i, 
Ahmad dan Ishak. 


3! Hadits Shahih. HR. Enam Imam Hadits. Al Bukhari (545), Muslim (611), 
An-Nasa'i (504), Abu Daud (407), Ibnu Majah, (683), kesemuanya melalui jalur 
Az-Zuhri. 


:- Syarah Sunan Tirmidzi 


Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, Wp cell, (sedangkan matahari ada di 


biliknya), maksudnya adalah sinar matahari. Artinya, sinar matahari 
masih berada di rumah Aisyah. 


Ucapannya, "Tag u Ar PA ai (namun tidak ada bayangan 
dari biliknya). Yakni, bayangan sinar matahari yang berada di rumah 
Aisyah tidak meninggi yang mengenai tembok sebelah timur. An- 
Nawawi berkata: Maknanya adalah menyegerakan shalat Ashar di 
awal waktunya, yaitu ketika bayang-bayang benda yang berdiri tegak 
sama panjangnya dengan bendanya (ditambah panjang bayangan 
waktu Zhuhur, jika ada). | 

Ucapannya, s5 pls die A1 ea G3 gp Cal ae ehh 
wa Yg jadi (Diriwayatkan juga dari Rafi' dari Nabi SAW, mengenai 
mengakhirkan shalat Ashar, hanya saja haditsnya tidak shahih). Ad- 
Daraguthni dalam Sunan-nya meriwayatkannya dari Abdul Wahid bin 
Nafi', dia berkata: Aku masuk ke dalam Masjid Madinah, seorang 
mu adzin mengumandangkan adzan Ashar, sementara ada orang tua 
yang duduk mengecamnya. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku telah 
mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan 
untuk mengakhirkan shalat ini." Lalu, saya bertanya tentang dia 
(orang tua tersebut). Mereka menjawab: "Yaitu, Abdullah bin Rafi' bin 
Khadij." Ini juga diriwayatkan oleh Al Baihagi dalam Sunan-nya. 


' Ad-Daraguthni dalam pemberitaan yang dikemukakan oleh Abu 
Bakar bin Al Harits, mengatakan, bahwa hadits itu sanadnya dha'if. 
Yang shahih dari Rafi' adalah yang kebalikan dari itu. Abdullah bin 
Rafi' adalah tidak kuat. Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain 
Abdul Wahid. Hadits ini tidak shahih yang bersumber dari Rafi', dan 
tidak juga dari sahabat lainnya. Ibnu Hibban berkata: Abdul-Wahid 
bin Nafi' meriwayatkan dari orang-orang Kufah hadits Maglub, dan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dari orang-orang Syam hadits maudhu'. Oleh karena itu, tidak boleh 
menyebutkan kitabnya, kecuali jika mengecamnya. Sekian. 


Ucapannya, (wal3 Teng PA Saad Kai & Xx J Pn Tg 
(Pendapat ini diikuti oleh Abdullah bin Al Mubarak, Asy-Syaffi, 
Ahmad dan Ishak). Al-Laits, Al Auza'i, ahli Madinah, dan lainnya 


mengatakan bahwa menyegerakan shalat Ashar itu lebih baik, adalah 
pendapat yang tepat. Hal ini disinggung oleh hadits dalam bab ini. 


Muhammad dalam Al Muwaththa' berkata: Bagi kami, 
mengakhirkan shalat Ashar itu lebih baik daripada menyegerakannya, 
sementara matahari masih bersinar terang, selama belum memasuki 
mega kuning. Hal ini didukung oleh banyak berita berkembang luas. 
Itulah pendapat Abu Hanifah. Sekian. 


Alasan yang dikemukakan pengarang kitab Al Hidayah dan para 
ulama madzhab Hanafi, bahwa dalam mengakhirkan shalat Ashar itu 
digunakan memperbanyak shalat-shalat sunah. Ini adalah alasan yang 
dipakai untuk mengimbangi hadits yang shahih dan jelas maknanya 
yang menunjukkan keutamaan bersegera mengerjakan shalat Ashar, 
yang disebutkan dalam Kutub As-Sittah. Sekian. 


AI gp ikan I Jaan Bas An Upah de Cia AN. 

Se Gak Na aa ae adan" 

RDA Ijas Hana : Jas Cambnah! Eng 3383 Laba ja DAN 

dian J1 Ips an 1G ai ab aah ebi ag 

HA 5 HAN Las $ SE 20 Wb Jai ea 
Sab ya dn UV Uni JS oa 15 


“ . nc si . Ca Pd SB 
TP YA Lagahom TAB 1 gama gal J8 


———  —— —— $yarah Sunan Tirmidri 


160”. Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, dari Al Ala' bin Abdurrahman, bahwa ia 
mengunjungi Anas bin Malik di rumahnya di Bashrah usai shalat 
Zhuhur. Rumahnya ada di samping masjid. Lalu, dia berkata: 
Berdirilah untuk mengerjakan -shalat Ashar. Lalu, kami berdiri 
mengerjakan shalat Ashar: Ketika kami selesai, dia berkata: Saya 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Itulah shalat orang munafik. 
Dia duduk mengawasi matahari sampai matahari berada di antara 
dua tanduk syetan (mendekati terbenam). Dia lalu berdiri (shalat), 
mematuk empat kali (singkat sujudnya), tidak mengingat Allah dalam 
shalat itu kecuali sedikit." 


— Abu Isa berkata: Ini adalah hadits hasan shahih. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, Pi u padi Ge (usai shalat Zhuhur). Yaitu, Al 
Ala'. dam eiu e 8S, , US umannya ada di samping masjid). Yaitu 
rumah Anas bin Malik, 

Ucapannya, adi | ska dya JW (Lalu, dia berkata: Berdirilah 


untuk mengerjakan shalat Ashar). Dalam riwayat Muslim disebutkan 
dengan redaksi: Ketika kami mengunjunginya, dia berkata: "Apakah 
kamu sudah mengerjakan shalat Ashar?" Lalu, kami berkata 
kepadanya, "Kami baru selesai dari shalat Zhuhur." Dia berkata, 
"Shalatlah Ashar." 


Ucapannya, Kana Mo Ul Utulah shalat orang munafik). Ibnu 


Al Malik berkata: Yaitu, shalat Ashar yang diakhirkan sampai mega 
kuning. An-Nawawi berkata: Itu adalah kecaman keras terhadap orang 
yang mengakhirkan shalat Ashar tanpa udzur. 


32 Hadits Shahih. HR. Muslim (622), An-Nasa'i (510) dan Abu Daud (413). 


Syarah Sunan Tirmdi ——— 


Ucapannya, (meddi Ld'y (Dia mengawasi: matahari), yaitu, 
menunggu matahari | 


TA 


Ucapannya, oagus | P3 SP un SI £ 2 sampa matahari berada 


di antara dua tanduk syetan (mendekati terbenam|) Yakni, hampir 
Maghrib. Dan waktu-waktu seperti ini dipergunakan orang-orang kafir 
bersujud pada matahari. : 


Ucapannya, ws! 73 28 (Dia berdiri (shalat), mematuk empat 


kali Isingkat sujudnyal ) yaitu, sujud dengan cepat, bagai burung 
mematuk mangsanya. 


Ucapannya, PP ag Cap ia (Ini adalah hadits hasan 
Shahih), yaitu diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. 


HA s3 PE LG 
121. Bab: Mengakhirkan Shalat Ashar 
3 Ba Bap ip AN 
ie 1 3g Fi Ui ca A3 SL ig 
Ta Jak Neni Kel) GX Aa Soni Kl elo le 
Pp yana ar lag Ime yi J8 
er na en Naa 


1612. Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Isma' il bin 
Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Abi 


3 Hadits Shahih. Saya tidak melihat hadits ini di enam kitab hadits. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Mulaikah, dari Ummu Salamah, bahwasanya dia berkata: Rasulullah 
SAW adalah orang yang sangat bersegera melakukan shalat Zhuhur, 
daripada kamu sekalian. Dan kamu sekalian adalah orang yang sangat 
bersegera mengerjakan shalat Ashar, daripada beliau. 


Abu Isa berkata: Hadits ini diriwayatkan juga dari Isma'il bin 
Ulayyah, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ummu 
Salamah, seperti di atas. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, 42 aki Yeni X5 ig (Dan kamu sekalian adalah 
orang yang sangat bersegera mengerjakan shalat Ashar, daripada 
beliau). Kata Ath-Thibi: Mungkin, ini adalah suatu pengingkaran 
terhadap mereka dengan cara berbeda. Sekian. Konteks hadits tersebut 


menunjukkan keutamaan mengakhirkan shalat Ashar, sebagaimana 
pendapat kami (Madzhab Hanafi). 


Saya berkata: Hadits itu sebenarnya tidak menunjukkan 
kesunahan mengakhirkan shalat Ashar. Benar, yang diajak berbicara 
oleh Ummu Salamah adalah mereka yang bersegera mengerjakan 
shalat Ashar, daripada Rasulullah SAW. Ini, tidak menunjukkan, 
bahwa Nabi SAW selalu mengakhirkan shalat Ashar, sehingga 
disimpulkan kesunahan mengakhirkan shalat Ashar. 


Yang mulia Al Kunawi mengatakan: hadits ini menunjukkan 
bahwa menyegerakan shalat Zhuhur adalah lebih dianjurkan daripada 
menyegerakan shalat Ashar, bukan sunah mengakhirkannya. Adapun 
madzhab Hanafi tetap mempertahankan sunah mengakhirkan shalat 
Ashar dengan hadits ini. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


j 


7 - 0 o- 0 A4 3038. ca « 2 Au Ogan 
Jera 7 Pa Li Se GP SS Dany —NNY 


o-X 


BAN PA 


162”. Saya menemukan dalam kitabku pernyataan: Ali bin Hujr 
mengabarkan kepadaku, dari Isma'il bin Ibrahim, dari Ibnu Jurajj. 


SISA Jana CAS JB ea SA 3 Yaa Ea ar 
s2. 3-0 


kan ny 0g Mey) ig MP 3 


163”. Bisyr bin Mu'adz Al Bashri menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Isma'il bin Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Juraij dengan isnad seperti ini. Dan ini lebih shahih. 


LAI Se Ch 
122. Bab: Waktu Maghrib 


9 PIN NP SINU 3 


an Ka Ja G ae Ka 113 ara Ie 
Hah EA Ko Ip OS IS gg la 53 ee 
Pa ap D3 gas) Ong 13) KA Las 

aga E - 0 0... ? Sy - 0... Pa .. ET g 

Bono ena esa ar ane 
eg 0 rai o- o G- Ta st. £ - .. 
ap gi sela AA Gi ye Tan Hg oi Gal pan Gp 


Lin) ——————  —— —  ——— $yarah Sunan Tirmidzi 


2d. Lo- 


8. 2 ben 0 £ got 2. 
MA ag LS Uya yh 3 Gale Ega 


Kla GA talang Ala AI to Da ma SAN 


CD 2) Ki di 


.. « 3 


PN sa 2, a L 0 0.2 0 £ £ 0.3. 

ag Ko Mela Ia lali Ja AT Sip A3 
... ?. Ai Tn oa Pari Bea SG 0. 32 - (Taun 0 AL oo. 
al Ia Da Dn bayi all uya (Pay 3 
1039 Ia 23) VI DAA Da ad Ula Jah Lang IE 
ae Mena eka Ten ai gpu Ta 
dar Se La plg Ala Ah la Luh 

TA SA GA IS 3 
164”, Gutaibah menceritakan kepada kami, Hatim bin Isma'il 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin 
Al Akwa', dia berkata, “Rasulullah SAW melakukan shalat Maghrib, 


ketika matahari terbenam, sehingga matahari bersembunyi di balik 
penutupnya.” 


Dia berkata: Dalam bab ini ada riwayat lain dari Jabir, Ash- 
Shunabihi, Zaid bin Khalid, Anas, Rafi' bin Khadij, Abu Ayyub, 
Ummu Habibah, Abbas bin Abdul Muthalib, dan Ibnu Abbas. 


Hadits Abbas diriwayatkan secara mauguf, dan ini yang paling 
Shahih. 


Ash-Shunabihi tidak mendengar dari Nabi SAW. Dia ini teman 
Abu Bakar RA. 


3 Hadits shahih. HR. Al Bukhari (561) ini merupakan hadits tsulatsiyah, yaitu 
hadits yang diriwayatkan dari nabi SAW, yang antara beliau dan yang 
meriwayatkannya hanya tiga perawi saja. Muslim (636), dan Abu Daud (417). 


Syarah Sunan Tirmidzi | | 


Abu Isa berkata: Hadits Salamah bin Al Akwa' adalah hadits 
hasan shahih. 


Ini pendapat sebagian besar ulama di kalangan sahabat Nabi 
SAW dan tabi'in. Mereka memilih menyegerakan shalat Maghrib, dan 
memakruhkan mengakhirkannya. Sehingga sebagian ulama 
mengatakan: Shalat Maghrib itu hanya ada satu waktu. Mereka 
berpendapat pada hadits Nabi SAW ketika Jibril mengerjakan shalat 
pada waktu itu. | 


Hal tersebut merupakan pendapat yang dipegang oleh Ibnu Al 
Mubarak dan Asy-Syaff'i. 


Penjelasan Hadits: 

Jwatat &? d (Hatim bin Isma'il), Al Madani, asli orang Kufah. 
Dalam At-Tagrib, An-Nawawi berkata: Dia shahih buku catatannya, 
jujur namun sering berbuat salah. Dalam Al Khulashah dikatakan: Dia 
orang terpercaya, dan banyak haditsnya. Saya katakan: Dia salah 
seorang tokoh yang disebut dalam. enam kitab hadits (Kutub As- 
Sittah). 

XS Hy Ly (Zaid bin Abu Ubaid) Al Aslami, anak angkat 
Salamah bin Al Akwa'. Dia adalah orang yang terpercaya. 

Ucapannya, Hadi Dls, (Sehingga matahari bersembunyi 
dibalik penutupnya). Ini sebagai penjelasan bagi keadaan matahari, 
yang benar-benar menghilang dari pandangan. Dan hadits ini 
menunjukkan, bahwa waktu Maghrib itu masuk ketika matahari 
terbenam. Ini sudah konsensus (ijma) para ulama. 

Ucapannya, 3 B3 yag ML oi Aja ALAN per Lp HTI A3 
PE og seal! AP Gi yee Ter M3 Cogi pl) guue (Dalam bab ini ada 
riwayat lain dari Jabir, Ash-Shunabihi, Zaid bin Khalid, Anas, Rafi' 


4!  — ——— Syarah Sunan Tirmidzi 


bin Khadij, Abu Ayyub, Ummu Habibah, Abbas bin Abdul Muthalib 
dan Ibnu Abbas). Hadits Jabir diriwayatkan oleh Ahmad. Hadits Zaid 
bin Khalid diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Hadits Anas 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Hadits Rafi' bin Khadij 
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits Abu Ayyub 
diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim. Hadits Ummu 
Habibah nanti akan diterangkan. Sementara hadits Abbas bin Abdul 
Muthallib diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 


Ucapannya, ve (yo Kara ak) Kr) Kaka aib (Hadits 
Salamah bin Al Akwa' adalah hadits hasan shahih). Hadits ini 
diriwayatkan oleh penyusun enam kitab hadits (Kutub As-Sittah) 
selain An-Nasa'i. 

Ucapannya, Djal! 3X0 Jai 181 (Mereka memilih 
menyegerakan shalat Maghrib), karena ada hadits dalam bab ini dan 
hadits Rafi' bin Khadij, seperti berikut ini: 

. Pa LAN CAP or- A 2 y ” 7... 0. ", P3 

Hat plong Ale AN lo Al Sya Ga Tekad! kai US 

A5 jp Spasi lp CAN 


"Kami mengerjakan shalat Maghrib bersama Nabi SAW, lalu 
salah seorang di antara kami pergi, sementara dia masih dapat 
melihat tempat anak panahnya." (Muttafag 'Alaih). 


Dan haditsnya Ugbah bin Amir, bahwasanya Nabi SAW. 
Bersabda, 


LL Ad An aa ja SIGN 
KAB UE 


"Umatku akan selalu baik —dtau dalam keadaan suci—, selama 
mereka tidak mengakhirkan' shalat Maghrib sampai bintang- 
bintang bertaburan." (HR. Ahmad dan Abu Daud) 


Syarah Sunan Tirmidzi 


(Sehingga sebagian ulama mengatakan: Shalat Maghrib itu hanya ada 
satu waktu). Para ulama Salaf berbeda pendapat mengenai Shalat 
Maghrib. Apakah hanya ada satu waktu, ataukah mempunyai dua 
waktu. Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mubarak mengatakan: Shalat Maghrib 
hanya ada satu waktu saja. Yaitu, di awal waktu. Sedangkan 
kebanyakan ulama mengatakan bahwa waktu Maghrib itu memiliki 
dua waktu. Waktu pertama adalah tenggelamnya matahari, sedang 
waktu terakhir adalah hilangnya awan merah. 1 

Asy-Syafi'i dan Ibnu Ai Mubarak berdalil dengan hadits Jibril, 
yang di dalamnya ada pernyataan: Kemudian dia shalat Maghrib pada 
waktunya yang pertama. Sementara kebanyakan ulama berdalil 
dengan hadits yang bersumber dari 20dullah bin Amru, yang di 
dalamnya ada pernyataan: 


“3 Haa Ng ra 5 0. sa a8 
Gis! 99 euy AJ La Ko rol IL LS 
"Waktu shalat Maghrib adalah selama cahaya matahari belum 
hilang." (HR. Muslim dan yang lainnya) 
Dan hadits Abu Musa yang di dalamnya ada pernyataan: 


"Akhir waktu Maghrib adalah sampai. lenyapnya sinar 
matahari." (HR. Muslim dan lainnya) 
Pendapat sebagian besar ulama inilah yang paling tepat. 


Sementara hadits Jibril itu waktu berada di Makkah. Sedangkan dua 
hadits terakhir, membuat penambahan. 


An-Nawawi dalam Syarh Muslim pada pembahasan tentang 
"Hadits Abdullah bin Amru", mengatakan: Hadits ini dan hadits-hadits 
setelahnya sangat jelas, bahwa waktu Maghrib adalah melebar sampai 
hilangnya sinar matahari di angkasa. Inilah salah satu pendapat dalam 


Syarah Sunan Tirmidzi 


madzhab kami (Syafi'i), yang dipandang dha'if menurut Jumhur yang 
menukil wmadzhab kami. Mereka mengatakan, bahwa yang 
tepat/shahih yaitu waktu Maghrib adalah satu. Yaitu waktu setelah 
tenggelamnya matahari dengan perkiraan dapat dipakai bersuci, 
menutup aurat, adzan dan melaksanakan shalat. Kalau orang 
mengakhirkan pelaksanaan shalat dari waktu seperti ini, maka 
shalatnya menjadi gadha. 


Para ulama ahli tahgig di kalangan teman-teman kami (Syafi'i) 
mengunggulkan pendapat yang membolehkan mengakhirkan shalat 
selama belum hilang cahaya mega. Dan boleh mengawali shalat di 
rentang waktu tersebut. Dan tidak berdosa mengakhirkan dari waktu 
awal. Inilah yang shahih dan tepat, tidak boleh tidak. 


Tentang hadits Jibril sewaktu shalat Maghrib di dua hari dalam 
satu waktu pada saat matahari terbenam, dapat dikemukakan 
jawabannya dengan tiga alasan: 


1. Penjelasan singkat terhadap waktu ikhtiyar, selama tidak meluas 
pada waktu yang berkategori "Boleh." Ini diperbolehkan di 
semua shalat selain Zhuhur. 


2. Hadits Jibril muncul lebih dulu dalam masalah ini di Makkah. 
Sedangkan hadits-hadits yang menerangkan rentang waktu 
Maghrib sampai hilangnya sinar matahari di angkasa adalah 
muncul terakhir di Madinah, sehingga wajib di pegangi. 

3. Dan hadits-hadits ini paling shahih isnadnya daripada hadits 
Jibril AS. Maka dari itu wajib didahulukan. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


GAN Kosi Pe Ck 
123. Bab: Waktu Shalat Isya yang Terakhir 


MEI GI ad op MI ap Ii AA Gi No 


- 


PA LP pi Pa DP Ag 
, $ (TE “2 La 1. " . : a r £ : - (3 0 PER: 
A8 Io) IS SKA oh Sp AI Set ut JB cg oi OA 


AB Aa bid ella lh le At Jie 
165”. Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy-Syawarib 
menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, 
dari Abu Bisyr, dari Basyir bin Tsabit, dari Habib bin Salim, dari An- 
Nu'man bin Basyir, dia berkata: Aku adalah orang yang paling 
mengetahui tentang waktu shalat ini. Sedangkan Rasulullah SAW 
melakukan shalat saat bulan telah terbenam pada malam ketiga. 


Penjelasan Hadits: 

BI sltali 3W6 ag Re) s& & DG (waktu shalat Isya yang 
terakhir), Ini sudah pernah dijelaskan mengenai hadits Jibril dan yang 
lainnya, bahwa awal waktu shalat Isya adalah sewaktu hilangnya sinar: 
matahari di angkasa. Hal ini sebagai ijma/konsensus ulama. Adapun 
akhir waktu shalat Isya, sebagaimana tersebut dalam hadits-hadits 


shahih yang jelas adalah sampai waktu tengah malam. Hadits 
Abdullah bin Amru dengan redaksi: 


CJ - o BS nh, . 9, 5d 2 
JB Hai JI 3) Mb ella Ia 
31 Hadits Shahih. HR. Abu Daud (419). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


"Jika kamu shalat Isya, maka waktunya adalah sampai tengah 
malam." (HR. Muslim) 


Dan hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan di depan dengan 
redaksi: 


sd en an ena Ly Hk 

JM Tua Up) Al Ol) 

"Sesungguhnya akhir waktu shalat Isya adalah sampai tengah 
malam." 


Sedangkan hadits Abu Gatadah dapat dipahami, bahwa yang 
dipandang keteledoran adalah orang yang tidak melaksanakan shalat 
sampai datang waktu shalat yang lain. Sementara Muslim 
meriwayatkan: bahwa akhir waktu shalat Isya adalah sampai 
munculnya fajar shadig. 


An-Nawawi berkata, "Isya waktunya adalah sampai tengah 
malam," artinya sebagai waktu ikhtiyar pelaksanaan shalat Isya. 
Adapun waktu shalat Isya yang bersifat jawaz (boleh) adalah melebar 
sampai pada terbit fajar. Karena hadits Abu Oatadah yang 
diriwayatkan Muslim disebutkan, "Bahwa yang dipandang 
keteledoran adalah orang yang tidak melaksanakan shalat sampai 
datang waktu shalat yang lain." 


Al Ishthakhri berkata, “Jika tengah malam telah berlalu, maka 
shalat menjadi gadha.” Sedangkan dalil yang dipakai Jumhur ulama 
adalah hadits Abu Oatadah tersebut itu. Sekian kata An-Nawawi. 


Al Hafizh dalam Fathul Bari mengatakan: Hadits Abu Oatadah 
yang bersifat umum itu ditakhshish/dibatasi dengan ijma ulama dalam 
shalat Shubuh. Dan menurut Oaul Jadid-nya Asy-Syafi'i dalam shalat 
Maghrib. Sementara menurut Al Ishthakhri pentakhsishannya itu 
dengan hadits tersebut dan hadits-hadits lainnya mengenai shalat Isya. 
Dia berkata: Saya tidak mengetahui adanya hadits yang shahih lagi 
kuat mengenai perluasan waktu Isya sampai terbit fajar. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Catatan: 


An-Naimawi menuturkan ada dua hadits yang menunjukkan 
bahwa waktu Isya itu sampai pada terbit fajar. 


1.  Artsar Abu Hurairah, yaitu dari Ubaid bin Juraij, bahwa dia 
bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa tindakan ifrath 
(keteledoran) dalam shalat Isya?" Dia menjawab, "Terbit fajar." 
Pernyataan ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi. 


2.  Atsar Umar, dari Nafi' bin Jubair, dia berkata, “Umar menulis 
surat kepada Abu Musa, yang isinya, “Shalatlah Isya, di waktu 
malam mana saja yang kamu mau. Dan janganlah kamu 
melupakannya'." Ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, dan 
tokoh-tokoh sanadnya terpercaya. 


Dia mengatakan: Dua hadits itu menunjukkan bahwa waktu Isya 
masih ada setelah berlalunya tengah malam, sampai terbit fajar. Dan 
tidak keluar waktu Isya sebab keluarnya fajar. Maka dengan 
kompromi antara hadits-hadits tersebut dapat ditetapkan, bahwa waktu 
Isya mulai masuknya sampai tengah malam adalah waktu utama, 
dengan catatan bagian-bagian waktu ada yang lebih baik daripada 
lainnya. Sedangkan setelah tengah malam tercatat sebagai waktu 
makruh. Sekian. 


Al Hafizh Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah hal. 122 
mengatakan, bahwa Ath-Thahawi memperbincangkan dalam Syarh Al 
Atsar dengan pernyataan yang bagus, yang intinya adalah: 
Kesimpulan hadits-hadits ini menjadi jelas, bahwa akhir waktu Isya 
adalah sampai terbitnya fajar. Yang demikian ini karena Ibnu Abbas, 
Abu Musa dan Al Khudri meriwayatkan, "Bahwa Nabi SAW 
mengakhirkan Isya sampai sepertiga malam." Abu Hurairah dan Anas 
meriwayatkan, "Bahwa Nabi SAW mengakhirkan Isya sampai tengah 
malam." Ibnu Umar meriwayatkan, "Bahwa Nabi SAW mengakhirkan 
Isya sampai hilangnya seperenam malam." Dan Aisyah 


———————  —— ——— $yarah Sunan Tirmidri 


meriwayatkan, "Bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat Isya sampai 
lenyap sebagian besar malam." Semua riwayat tersebut adalah shahih. 


Walhasil, seluruh malam adalah waktu Isya, hanya saja 
waktunya itu dibagi tiga: 
1. Masuk waktu Isya sampai sepertiga malam adalah waktu utama 
dipakai shalat. 


2.  Sepertiga malam sampai tengah malam, aa di bawah 
waktu pertama. 


3. Tengah malam sampai akhir (terbit fajar) keutamaannya di 
bawah waktu kedua. 


Kemudian Ath-Thahawi menyelaraskan sanadnya dari Nafi' bin 
Jubair, dia berkata, “Umar mengirim surat kepada Abu Musa, yang 
isinya, “Shalatlah Isya, di malam bagian mana saja kamu mau dan 
janganlah kamu melupakannya'." Dalam riwayat Muslim dalam kisah 
pengantin dari Abu Oatadah, bahwa Nabi SAW bersabda, 


- .. . 53 o “ o Pr PP 
Ly PN So po AM ia Gb 


SA 


"Tidak ada kelalaian di dalam tidur. Sesungguhnya kelalaian itu 
Jika mengakhirkan shalat sampai masuk waktu yang lain." 


Ini menunjukkan, bahwa masih berlangsungnya waktu pertama 
sampai masuknya waktu kedua. Sekian. 


Saya katakan: Tidak diragukan lagi, bahwa pernyataan Ath- 
Thahawi ini sangat bagus, jika hal ini sebagai hadits marfu' yang 
Shahih. Tapi, saya tidak menemukan hadits marfu' yang shahih. 
Adapun hadits Abu Oatadah yang marfu' sudah kamu ketahui di 
depan, bahwa keumuman hadits tersebut ditakhshish dengan ijma 
dalam shalat Shubuh. Sehingga dapat dikatakan, bahwa waktu Isya 


Syarah Sunan Tirmidzi m————— 


ditakhshish dengan hadits Abdullah bin Amru bin Al Ash dan hadits 
yang semakna. 


Sedangkan hadits Aisyah yang marfu', "Bahwa Nabi SAW, 
mengerjakan shalat Isya sampai lenyap sebagian besar malam." Ini 
tidak berarti sampai lepas tengah malam. Sebab, tidak ada seorangpun 
yang mengatakan bahwa shalat Isya sampai lepas tengah malam 
dipandang utama. Demikian takwilan An-Nawawi. Sekian. 


Adapun dua hadits yang dikemukakan oleh An- Naimawi di atas 
bukan sebagai hadits marfu'. Bahkan yang pertama itu perkataan 
Umar, yang dalam sanadnya ada orang yang bernama Habib bin Abu 
Tsabit. Dia seorang mudallis (tukang merryamarkan sanad). Dia 
meriwayatkannya dari Nafi' bin Jubair secara An'anah. Al Hafizh Ibnu 
Hajar dalam kitabnya, Thabagat Al Mudallisin mengatakan bahwa 
Habib bin Abu Tsabit Al Kufi, seorang tabi'in yang masyhur sering 
berbuat tadlis. Yang kedua adalah perkataan Abu Hurairah, yang 
mungkin dapat dibawa pada keumuman hadits Abu Oatadah. Wallahu 
'A'lam. 


Ibnu Arabi dalam kitab Aridhah Al Ahwadzi, berkata: Tidak ada 
perbedaan antara para ulama tentang awal waktu shalat Isya, yaitu 
hilangnya sinar mega di langit. Hanya saja mereka berbeda pendapat 
mengenai akhir waktu Isya. Di antara mereka ada yang mengatakan 
sampai sepertiga malam. Ini merupakan pendapat yang dipegang oleh 
Malik dan Asy-Syafi'i. Dan ada yang mengatakan hanya sampai pada 
tengah malam saja, demikian kata Ibnu Habib dan Abu Hanifah. 
Sementara yang dipandang shahih dari nabi SAW lewat perbuatan, 
bahwa beliau mengakhirkan shalat Isya sampai pada tengah malam 
saja. Sehingga dapat ditegaskan, bahwa waktu Isya adalah sampai 
tengah malam. Demikian yang disebutkan dalam Shahih Muslim. Dan 
tidak ada pendapat setelah ini. Wallahu A'lam. Sekian kata Ibnu Al 
Arabi. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


ra si (Abu Bisyr), bin Abu Iyasy bin Abu Wahsyiyah, salah 


seorang yang paling terpercaya dalam haditsnya Sa'id bin Jubair, 
iapun dinilai dha'if oleh Syu'bah dalam haditsnya Habib bin Salim dan 
haditsnya Mujahid. Demikian menurut Al Hafizh dalam At-Tagrib. 


Cab Yi 4 (Basyir bin Tsabit), Al Anshari, warga Bashrah, 
orang yang terpercaya. 
Ju 4 (mp (Habib bin Salim), Al Anshari, anak asuh An- 


Nu'man bin Basyir, dan sebagai penulisnya, tidak mengapa di 
kalangan para tabi'in. 


Ucapannya, Ical! oia ag au) “si Ui (Aku adalah orang yang 


paling mengetahui tentang waktu shalat ini). Ini adalah pernyataan 
Tahadduts bin-ni'mah (menampakkan kenikmatan Allah SWT dengan 
ucapan) yang di dalamnya terkandung maksud agar para pendengar 
dapat memegangi periwayatannya. Dan mungkin saja pernyataan ini 
muncul setelah sebagian besar para sahabat meninggal dunia yang 
justru lebih mengetahui daripada dia. 


pai & FA (Ketika tenggelamnya bulan), yakni tenggelamnya 
bulan. HW (Hari ketiga), yakni malam yang ketiga bulan tersebut. 


, PA Is 2 BS OLI CA KA BAL —YAN 
#0. 0 
AGS MEA Na NP AP asap 

? 0. . #.. No “ 2 P 2. . EU 

AP jin AP ab CIA NIA SI) sa al JB 
F4 0 a70. to Jd ba 5 2 oi - . o 
Kaku pt PPI GP pend dah Sa aj tata oi Olan GP tdk 3 
0. To 0. .. 3 Iya 09. Pan 1.0 8. ap aa #E' 2. 
PAP SI) OI Gp In OV Vie maa MIS al aa 


ta Eno 20, 0, £ 


Syarah Sunan Tirmidzi 


1668. Abu Bakr Muhammad bin Aban menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Abu 
Awanah, dengan sanad hadits ini, seperti di atas. 


Abu Isa berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Husyaim, dari 
Abu Bisyr, dari habib bin Salim, dari .An-Nu'man bin Basyir, dan 
Husyaim tidak menyebutkan dari Basyir bin Tsabit. 


Hadits Abu Awanah paling shahih, menurut kami. Tapi, Yazid 
bin Harun meriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu Bisyr, seperti pada 
riwayat Abu Awanah. 


Penjelasan Hadits: 

Si MY Ak OP si (Abu Awanah, dengan sanad hadits ini). 
Yakni sanad hadits yang disebutkan di depan. Hadits An-Nu'man bin 
Basyir yang disebutkan itu diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i 
dan Ad-Darimi. Ibnu Al Arabi mengatakan, bahwa hadits An-Nu'man 
adalah shahih walau tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. 
Sebab, Abu Daud meriwayatkannya dari Musaddad, dan At-Tirmidzi 
dari Abu Awanah dari Abu Bisyr Ja'far bin Abu Wahsyiyah, dari 
Basyir bin Tsabit dari Habib bin Salim. 


Sedangkan Habib bin Salim adalah anak asuh An-Nu'man bin 
Basyir, yang dikatakan oleh Abu Hatim sebagai orang yang 
terpercaya. Adapun Basyir bin Tsabit, adalah orang yang terpercaya, 
menurut penilaian Yahya bin Ma'in. sedangkan yang lainnya tanpa 
komentar. Meskipun Husyaim itu meriwayatkannya dari Abu Basyir 
dari Habib bin Salim, dengan cara menghilangkan nama Abu Basyir. 
Dan yang kami sebutkan ini adalah yang tershahih. Demikian juga 
yang diriwayatkan oleh Syu'bah dan yang lainnya. Adalah salah sekali 
jika orang yang tidak mengeluarkan hadits ini dinilai sebagai shahih. 
Sekian kata Ibnu Al Arabi. 


3 Tbid. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


. . 
CV. ab j1 Le 
124. Bab: Mengakhirkan Shalat Isya di Akhir Waktu 


nana tes SES LA YA 


. 


of Yi lg le ID JG SIB 3 Pa En) 
aki JIN OB JI Aa YEN Oi AA Pagi 


... 


s3 aa Ala op Ar Kp oi Aap ASI 3 JG 


TIM oi NY SAN Anta ay re 


“ 


Pb J3 Lana TIA as Lahan 1 ga yi JL 
ore tah 8 8 3 . .. . 0.9 0.52 Pa 
lo se Daan ga en naa si pr 
PJ 3 - 5: e - 2 5 Pn 2 A s, 5 
Iya A7 GAN Ala Bk GUN erat Tam el 
“3 j i | S5 0... 3.0 TPP 
167”. Hannad menceritakan kepada kami, Abdah menceritakan 
kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Sa'id Al Magburi, dari 
Abu Hurairah, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Kalau sekiranya 
aku tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan 
mereka untuk mengakhirkan Isya sampai sepertiga malam pada 
tengah malam." 


Dalam bab ini ada riwayat lain dari Jabir bin Samurah, Jabir bin 
Abdullah, Abu Barzah, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al Khudri, Zaid bin 
Khalid dan Ibnu Umar. 


3 Hadits shahih riwayat Ibnu Majah, (691). 


Syarah Sunan Tirmidzi m—————— 


Abu Isa berkata: Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan 
Shahih. 

Pendapat ini dipilih oleh kebanyakan ulama di kalangan sahabat 
Nabi SAW, tabi'in dan lainnya. Mereka berpendapat mengakhirkan 
shalat Isya yang terakhir waktunya. 


Pendapat ini diikuti oleh Ahmad dan Ishak. 


Penjelasan Hadits: PG Ta 
Ucapannya, Pi Pr “gal of YY (Kalau sekiranya aku. tidak 


memberatkan kepada umatku), yakni kalau sekiranya tidak khawatir 
mereka akan mengalami kesulitan. 


Ucapannya, agan (Sungguh aku akan memerintahkan mereka), 
secara wajib. 

Ucapannya, dalan ab S! (Sampai sepertiga malam). Yakni: di 
musim kemarau. | 

Ucapannya, 4irai 1! (Atau tengah malam), yakni di musim 
penghujan. Pernyataan ini yang paling jelas adalah mengandung 
pembedaan situasi. Atau dapat juga mengandung keraguan dari 
perawi. 

Ucapannya, 319 357 (9 SIAP ah API Tata oi Ae Pp AN d3 
pb IG ME Gi AI) GBI dal al) p42 (Dalam bab ini ada riwayat 
lain dari Jabir bin Samurah, Jabir bin Abdullah, Abu Barzah, Ibnu 
Abbas, Abu Sa'id Al Khudri, Zaid bin Khalid dan Ibnu Umar). Hadits 


Jabir diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i, dengan 
redaksi: | 


Lp... ah an A 8 1. Ian 3 
BI elit AP mela Ale AI eka Al Jiya OLS 


"Rasulullah SAW itu mengakhirkan shalat Isya yang akhir." 


Syarah Sunan Tirmidri 


Sedangkan hadits Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dan Muslim. Dan haditsnya Abu Barzah diriwayatkan oleh 
sekelompok ahli hadits, dengan redaksi: 


3 


2 Aa Ig dea an la Se Da 
LAN Ph 


"Sesungguhnya Nabi SAW menyukai untuk mengakhirkan Isya. 
Mereka menyebutnya dengan Al 'Atamah." 


Hadits Ibnu Abbas itu diriwayatkan oleh Al Bukhari. Dan Ibnu 
Abbas pun ada hadits lain mengenai pengakhiran shalat Isya yang 
diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Mu'jjam Al Kabir, yang 
disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id. 


Sedangkan hadits Abu Sa'id Al Khudri diriwayatkan oleh 
Ahmad dan Abu Daud. Dan hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh 
Muslim. 


Ucapannya, ju og bude ya PP Cd (Hadits Abu 
Hurairah adalah hadits hasan shahih). Ini diriwayatkan oleh Ahmad 
dan Ibnu Majah. 

Ucapannya, 46 2 de Pa) Hino "ya ali Jai rai K3 sad KY 
saka (Pendapat ini dipilih oleh kebanyakan ulama di kalangan 
sahabat Nabi SAW...). Hadits dalam bab ini ada banyak. Namun, Ibnu 
Bathal mengatakan: Sekarang tidak tepat bagi seorang imam untuk 


bertindak memberatkan orang lain. Sebab, Nabi SAW justru 
memerintahkan sesuatu yang ringan. Nabi SAW, bersabda, 


KASI 15 9 Kaasal H-3 35 ol 


"Sesungguhnya di dalam jamaah itu ada yang lemah dan ada 
yang memiliki hajat." 


Syarah Sunan Tirmidzi ——————————— 


“Dan tidak memperpanjang atau berlama-lama dalam menunggu 
adalah lebih baik. Al Hafizh dalam Fathul Bari setelah menukilkan 
pernyataan Ibnu Bathal mengatakan: Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, 
Ibnu Khuzaimah, dan lain-lain, Be bisu mai Abu Sa'id Al 
Khudri, dengan redaksi: : 


4 


aa ba Ai Jp Ga 

an pa Pa 

"Kami shalat Isya b bersama Rasulullah SAW, Belia tidak keluar 
sampai waktu tengah malam." 


: Dan di aa ada pernyataan Nabi SAW ani 
ses 3 Ta ta aa! Ang Ga Tan y h 


JII 33 II NA ola LAN 
"Kalau sekiranya tidak ada orang yang lemah, orang yang 
sakit, dan orang yang mempunyai hajat yang mendesak, tentu 
.aku akan mengakhirkan shalat sampai pada tengah malam." 


Al Hafizh menyebutkan hadits Abu Hurairah dalam bab ini, lalu 
katanya: Atas dasar inilah, orang yang mendapatkan kemampuan 
(untuk mengakhirkan shalat Isya), tidak tidur, dan makmum tidak 
merasa berat, maka mengakhirkan Isya baginya adalah paling baik. 
An-Nawawi menetapkan dalam Syarah Muslim sebagai pilihan oleh 
sebagian besar ulama di kalangan madzhab Peka dan lain- lain. 
Wallahu A'lam. 


Ibnu Al Mundzir menukilkan dari Al-laits, dan Ishak, bahwa 
yang disukai adalah mengakhirkan Isya sebelum sepertiga malam. 
Ath-Thahawi mengatakan: Yaitu sampai sepertiga malam. Demikian 
yang diikuti Malik, Ahmad, sebagian besar sahabat, dan tabi'in. Ini 
adalah pendapat Asy-Syafi'i dalam Gaul Jadid-nya. Sedangkan dalam 
Oaul Gadim-nya, Asy-Syafi'i berkata: "Menyegerakan shalat Isya 


K3 | ———————--....... Syarah Sunan Tirmidzi 


adalah lebih utama." Dan dalam kitab Al Imla' (Gaul Jadid), Asy- 
Syafi'i mengatakan pendapat itu, sebagai yang utama. 


Jadi, pendapat yang terpilih dari segi dalil adalah lebih utama 
mengakhirkannya. Dan dari segi ilmu, harus diperinci. Wallahu A'lam. 
Sekian kata Al Hafizh. 


CAS NG ES IA CG 


125. Bab: Makruh Tidur Sebelum Isya dan Bercakap-Cakap 
Setelah Isya 


- 9 tu No, 3 2.8 Pt 


Gas AG Pa Eh YAA 
an ara An elang MAN aa Ab Eta Ave 
J8 Ai Hd u PI Iga Ap 7 Jaa 3 
Nang HN, Al TE “le Do A oa 
sk Mn OA ah 
SIN) AH Lan AA dd LAS Time Al JB 
HNS Ie san AI SAN & AN X6 IU, 


033 0. — 


Ba an anna 


Syarah Sunan Tirmidzi 


168". Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami, Auf mengabarkan kepada kami. Ahmad 
berkata: Abbad bin Abbad, yaitu Al Muhallabiy dan Isma'il bin 
Ulayyah yang semuanya dari Auf menceritakan kepada kami, dari 
Sayyar bin Salamah, yaitu Abul Minhal Ar- -Riyyahi, dari Abu Barzah, 
dia berkata: Nabi SAW memakruhkan (tidak menyukai) tidur sebelum 
shalat Isya, dan bercakap-cakap setelah shalat Isya. 

Dia berkata: Dalam bab ini ada riwayat lain .dari Aisyah, 
Abdullah bin Mas'ud, dan Anas. 

Abu Isa berkata: Hadits Abu Barzah adalah hadits hasan shahih. 

Sebagian besar ulama memakruhkan tidur sebelum shalat Isya, 
dan bercakap-cakap setelah shalat Isya. Tapi sebagian lainnya 
memberi keringanan tentang itu. 


Abdullah bin Al Mubarak berkata: Kebanyakan hadits itu adalah 
menerangkan tentang kemakruhan. 


Sebagian ulama memberi toleransi tidur sebelum shalat Isya di 
bulan Ramadhan. 


Sayyar bin Salamah adalah bernama Abul Minhal Ar-Riyyahi. 


Penjelasan Hadits: 
ah (Husyaim), bin Basyir As-Sulami Abu Mu'awiyah Al 
Wasithi. Ya'kub Ad-Dauragi berkata: Husyaim itu memiliki dua 


puluhribu hadits. Dan Al Ajali berkata: Dia itu terpercaya, tapi sering 
berbuat tadlis. 


3 (Auf), Ibnu Abu Jamilah yang terkenal dengan nama: Al 
A'rabi, orang yang terpercaya. 


# Hadits shahih. Diriwayatkan dalam enam kitab hadits (Kutub As-Sittah). Al 
Bukhari (547), Muslim (647), Abu Daud (398), dan Ibnu Majah (674). 


: Syarah Sunan Tirmidzi 


3451 (Ahmad) Ibnu Mani'. 
Koor TE 1 Jaralala Tekad HSE 1 3 (Abbad bin Abbad, 


yaitu Al Muhallabiy dan Isma'il bin Ulayyah, yang semuanya) yakni: 
Abbad bin Abbad dan Isma'il bin Ulayyah. 


Yang dikehendaki At-Tirmidzi di sini adalah, bahwa Ahmad ini 
mempunyai tiga orang guru: Husyaim, Abbad bin Abbad dan Isma'il 
bin Ulayyah, dari Auf, Husyaim meriwayatkan hadits ini dengan 
kalimat: "Kami diberi khabar." Abbad dan Isma'il bin Ulayyah 
meriwayatkan dari Auf dengan: metode periwayatan 'an'anah 
(periwayatan yang menggunakan kata 'an yang berarti dari). At- 
Tirmidzi memberi catatan. adanya perbedaan ini karena Husyaim ini 
terkenal sebagai orang mudallis (gemar menyamarkan nama seorang 
sanad). Husyaim ini adalah Husyaim bin Basyir. Ibnu Sa'ad berkata: Ia 
itu orang yang terpercaya dan dapat dipakai sebagai hujjah 
pernyataannya itu, bila ia meriwayatkan hadits dengan metode: 
Akhbarana (mengabarkan kepada kami). Sedangkan Abbad bin Abbad 
Al Muhallabi Abu Mu'awiyah Al Bashri, sebagai. orang yang 
terpercaya, tapi terkadang mengalami kesalahan. 


XL yi 3& (Sayyar bin Salamah), Ar-Riyahi Al Bashri, orang 
yang terpercaya. 
355 (gi (Abu Barzah), namanya adalah Nadhalah bin Abid Al 


Aslami, seorang sahabat, yang masyhur dengan nama Kuniahnya 
(yakni: Abu Barzah). Dia masuk Islam sebelum jatuhnya kota 
Makkah. Dia berperang tujuh kali. Kemudian dia tinggal di Bahsrah, 
ikut perang di Khurasan, dan meninggal di sana pada tahun 65 H: 


Ucapannya, site! f3 Pra) 5,54 (Nabi SAW memakruhkan tidur 
sebelum shalat Isya). Tidur sebelum melaksanakan shalat Isya, 


terkadang dapat menyebabkan pelaksanaan shalat Isya keluar dari 
waktunya, atau keluar dari waktu pilihan. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, WAH Casodiy slidi J3 G1 6 (Nabi SAW 
memakruhkan tidur sebelum shalat Isya, dan bercakap-cakap setelah 
shalat Isya). Sebab, bercakap-cakap setelah shalat Isya terkadang 
menyebabkan tidur pulas hingga melewati shalat Shubuh di waktu 
terpilih, atau justru meninggalkan Oiyamul Lail Umar bin Al 
Khaththab pernah memukul orang yang melakukan hal demikian, 
seraya berkata, "Bercakap-cakap di awal malam dan tidur di akhir 
malam?" Bila alasan pelarangan ini sudah jelas, maka dapat dibedakan 
antara malam yang panjang dan malam: yang pendek. .Dan 
pemakruhan ini dapat dibawa pada kasusnya secara mutlak. Sebab, 
sesuatu bila disyari'atkan dapat. diduga baik, maka . dapat 
diberlangsungkan keadaannya. Demikian yang terdapat dalam Fath Al 
Bari. 


Ucapannya, ydty dyakad jp BI X6) KIE ai «$3 (Dalam bab 
ini ada riwayat lain dari Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, dan Anas). 
Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan redaksi: 


22900 202 - UD PAN 3 Y S9 KA Te Kal 
Lady Ang ata tali J3 ea ala AI eko SI Ipa) (UU 
"Rasulullah SAW tidak pernah tidur sebelum shalat Isya, dan 


bercakap-cakap setelah shalat Isya." 


Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 
dengan redaksi: 


». 1 po... PL ox X ni Y, 2 Aa AA 

Si ba ut 

"Rasulullah SAW mena kami mengobrol setelah shalat 
Isya." 


Tentang hadits Anas, saya tidak mengetahui orang yang 
meriwayatkan haditsnya. 


2) ———————— $yarah Sunan Tirmidri 


Ucapannya, rev (ya? Ora 8 si &ude (Hadits Abu Barzah 
adalah hadits ketan shahih). Yaitu, hadits Tas diriwayatkan oleh 
sekelompok ahli hadits. 

Ucapannya, Wax Sad, 2G Hk Karya Hai Jai ri 3 38, 
Hani W$ s Gas3 (Sebagian besar ulama memakruhkan tidur 


sebelum shalat Isya, dan bercakap-cakap setelah shalat Isya. Tapi 
sebagian lainnya memberi keringanan tentang itu). 

Saya katakan: Orang yang mengatakan makruh berdalil dengan 
hadits dalam bab ini. Sedangkan orang yang mengatakan boleh, tidak 
makruh berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 
lainnya yang bersumber dari Aisyah, dengan redaksi: 


Tab AU Aa, AE de de Ie S Tr ea 
Ae Hn Gelang AAN po Bian 


"Sesungguhnya Rasulullah SAW mengerjakan shalat Isya, 
sampai Umar menyerukan, bahwa para wanita dan anak-anak 
sudah tidur. Dan Nabi SAW tidak mengingkari mereka." 


Haditsnya Ibnu Umar yang berbunyi: 
- 0. an 2... or A4 3 Na Tire 2.3 
C5 AA G5 YA pl die AM udko Al Us 
3 3 Kg . Too 3 2 Na 
Ce 5 obi UN) - Jen » Senam! 
Oo 0 9 PAP! 4 “5 Y TN 
(ee SE dh uang ale ate Ai Ja) 
"Sesungguhnya Rasulullah SAW ada kesibukan di suatu malam, 
sampai kami tertidur di dalam masjid. Kemudian kami bangun, 
lalu kami tidur lagi, lalu kami bangun. Kemudian Rasulullah 


SAW menemui kami. Dan Nabi SAW tidak mengingkari 
mereka." | 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ibnu Sayyidin-Nas mengatakan: Saya tidak melihat hadits 
tersebut sesuai dengan bab ini. Kantuk mereka di dalam masjid itu 
karena menunggu shalat Isya, bukan tidur yang terlarang. Sebab 
secara alami, bahwa kantuk adalah sebagai permulaan tidur. Dalam Al 
Fath, Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, bahwa harus dibedakan 
antara tidur (yang boleh) dan tidur yang dilarang. Demikian yang 
disebutkan dalam Nail Al Authar. 


Eala  Paan JG CG 


126. Bab: Dispensasi Bercakap-cakap setelah Shalat Isya 


Pe 3.3.9 Pe 


pra LAI gp Aya Pa ba Pn bas —1 14 
Se Ane RL “JG AI 3 Ab 3 Hai 3 Goa) 
03 of .. 38890. nye 0 Oo, 
Up dial ja AG KS EA Ahh ale 
Peran 


0 oo LO. 6 o£ 0. '. y 0. 0. A .. 
MAS) Tb gi jit apb dB AL 3 A d 


. 
Gr ar. 

2, 0 

N 

- 


GP AI YP 3 aa ee 53 Lana INTI 


. ..i 8 ot. o Ta3 95 o 


Pa PS Aa Aa Pp da 
is pasa as ds DK 


—————— ——————— $yarah Sunan Tirmidri 


Ang AE ae Abbo p ai Ja alta a83 
13 Ke GAN Hal Dk Xi KA BA 2 San, 


Pd 


Hai He NEK IT Ae ea Ia DG JAN ia 


. 


Oa dan Ah tabu vg 
Pan WAN Oo ee 


Ab 


169". Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Abu 
Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim, 
dari Algamah, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Rasulullah 
SAW berbincang-bincang dengan Abu Bakar mengenai urusan kaum 
muslim. Sedangkan aku bersama mereka. 


Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abdullah bin Amru, Aus bin 
Hudzaifah dan Imran bin Hushain. 


Abu Isa berkata: Hadits Umar adalah hadits hasan. 


Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hasan bin Ubaidillah, dari 
Ibrahim, dari Algamah, dari orang lelaki kabilah Ju'fi yang bernama 
Oais, atau Ibnu Oais, dari Umar, dari Nabi SAW. Hadits ini dengan 
kisah yang panjang. 

Diperselisihkan oleh ulama di kalangan para sahabat Nabi SAW, 
para Tabi'in dan orang-orang setelah mereka mengenai bercakap- 
cakap setelah shalat Isya yang terakhir waktunya. Sebagian mereka 
memandangnya makruh bercakap-cakap setelah shalat Isya. Tapi ada 
juga ulama yang memberi dispensasi jika dalam keilmuan dan 
kebutuhan yang mendesak. Dan banyak hadits yang menyatakan ada 
keringanan. | 


"! Hadits shahih, dan saya tidak mengetahui yang lainnya dari enam kitab hadits. 


Syarah Sunan Tirmidzi Ls) 


Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada 
bercakap-cakap kecuali bagi orang yang shalat atau musafir." 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, A3 ) Si s 2 pang ag ada Si de & dah os 
(pakis | A Kn (berbincang-bincang dengan Abu Bakar mengenai 
urusan kaum muslim). Hadits ini menunjukkan tidak ada kemakruhan 
'bercakap-cakap setelah shalat Isya karena ada nanti keperluan agama, 
baik umum maupun khusus mengenai hal ini akan dibahas secara 
mendetail. 

Ucapannya, gi OCE LK gi ya agak gi An ag Gp Ab 5 
Ke (Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abdullah bin Amru, Aus 
bin Hudzaifah dan Imran bin Hushaink: Heditsnya Abdullah bin Amru 


diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah 
dengan redaksi: 


& MEA - 4 - AM omo Mana 4, re s Si Da 
IA LP Baba pda da Ae OS 
| : hd | : ae nge, 0 3 

IX Has III aji Le ama 

"Nabiyullah SAW bercakap-cakap dengan kami tentang Bani 


Isra'il sampai pagi. Beliau tidak mendirikan shalat, kecuali yang 
utama saja." 


Adapun hadits Aus bin Hudzaifah dan hadits Imran bin Hushain, 
saya tidak mengetahuinya. 
Ucapannya, (7 Uada rs Ona (Hadits Umar adalah hadits 


hasan), saya mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits mungathi' 
(terputus). Sebab, Algamah tidak mendengar dari Amru. Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i. Al Hafizh dalam 
kitabnya Al Fath berkata: Para tokoh yang membawa hadits ini 


———— —————— $yarah Sun Tirmidzi 


terpercaya. Sekian. Dikatakan dalam kitab Nail Al Authar, bahwa 
menjadi terhenti keshahihannya itu karena terputusnya sanad antara 
Algamah dan Umar. Sekian. 


, 


Ucapannya, A1 X£ (3 Sand Kana ID eh Ah (Hadits ini 
diriwayatkan oleh Al Hasan bin Ubaidillah), bin Urwah An-Nakha'i, 
yaitu Abu Urwah Al Kufi, sebagai orang yang terpercaya lagi mulia. 
Dia meriwayatkan hadits dari Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i, Ibrahim 
bin Suwaid An-Nakha'i, Ibrahim bin Yazid At-Taimi, dil. Dari beliau 
diriwayatkan haditsnya oleh Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri 
dan Za'idah, dan lain lain. 


Ibnu Ma'in berkata: Dia itu orang yang terpercaya dan shalih. 
Dia itu terpercaya, demikian kata Al Ajali, Abu hatim dan An-Nasa'i. 
Amru bin Ali berkata: Dia meninggal dunia pada tahun 139 H. Ada 
yang mengatakan, pada tahun 142 H. Demikian menurut Ibnu Hajar 
dalam At-Tagrib dan Tahdzib At-Tahdzib. 


Ucapannya, Ang ale Se AD Pel tp Sai Yai Hb ai, 
Ap Yana! fe BB ASI BP stadia Dah alat PARA Long Tan 
sketai 30 (Diperselisihkan oleh ulama di kalangan para sahabat Nabi 
SAW, para tabi'in dan orang-orang setelah mereka mengenai 
bercakap-cakap setelah shalat Isya yang terakhir waktunya. Sebagian 
mereka memandangnya makruh bercakap-cakap setelah shalat Isya). 


Mereka berhujjah dengan hadits-hadits yang melarang bercakap-cakap 
setelah shalat Isya. 


Ucapannya, (pdl ya kia KI Lag padi Hd OS ISI aki LA) 
Ka Pr Sana FTI (Sebagian mereka memandangnya makruh 
bercakap-cakap setelah shalat Isya. Tapi ada juga ulama yang 


memberi dispensasi -jika dalam keilmuan dan kebutuhan yang 
mendesak). Mereka berhujjah dengan hadits yang ada pada bab ini, 


Syarah Sunan Tirmidzi Lsj 


dengan syarat untuk kepentingan ilmu yang dibutuhkan atau hal-hal 
lain yang mendesak. 


Ucapannya, 4! (PA Y Yam Y J6 Any lean da Pa) s s3 1 
Alka (Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada 
bercakap-cakap kecuali bagi orang yang shalat atau musafir.) Al 
Hafizh dalam Al Fath mengatakan: Hadits tersebut oleh Ahmad 
dengan sanad yang di dalamnya ada perawi yang tidak jelas beritanya. 
Asy-Syaukani dalam Nail Al Authar hal. 316 mengatakan: Imam 


Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits yang bersumber dari 
Ibnu Mas'ud dengan redaksi: 


013 - Pa aa 0. £ - .. 8 Lan one L 
aloe) 35Y Y —3 21 sad An Dp Ha "NN Ra | 
Sa Pa RdP 4 

item 3 ujan 


"Tidak boleh bercakap-cakap setelah shalat —yakni Isya yang 
akhir waktunya— kecuali salah satu dari dua orang, yaitu: orang 
yang shalat atau musafir." 


Al Hafizh Dhiya'uddin Al Magdisi dalam kitab Al Ahkam 
meriwayatkan haditsnya Aisyah secara marfu' dengan redaksi: 


03. .£ (AA 


- PI Da . Sang 
yen Jia Gb ajaaa AN YI Ga Y 


"Tidak ada bercakap-cakap (setelah shalat Isya yang akhir) 
kecuali bagi tiga orang: orang yang shalat, seorang musafir atau 
pengantin." Sekian. 


————— — ——— — ——— Syarah Sunan Tirmidzi 


Jaa III Se 
127. BAB: KEUTAMAAN AWAL WAKTU 


aa an Pa 08 30 20.2” s.- £ ia 

2 Ii CA5 LIA 5 SEA JUS yh Eib -A, 

C1 BNN 0 Na na aa EL AYU olah dat P 

OI Arab LP Uale ui ma ye SA abg Al KE IP gaya 

aa ATA aa 13 ta f 2 ng o saru 3. 4 Ai ng NA 

Sita KG al Ab Ah Aa Ga HA jan HIS Y— 33 
A33 ju DE JG ii JUN Gel IL dia IAI 


170”. Abu Ammar Al Husain bin Huraits menceritakan kepada 
kami, Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami, dari Abdullah 
bin Umar Al Umari, dari Al Gasim bin Ghannam, dari bibinya yang 
bernama Ummu Farwah —ia termasuk salah seorang wanita yang 
berbaiat kepada Nabi SAW— berkata: Nabi SAW ditanya, "Mana 
amal yang paling utama?" Beliau menjawab, "Shalat di awal 
waktunya." 


Abu Isa berkata, “Ini adalah hadits gharib hasan.” 


Penjelasan Hadits: 

#2 5 —Wl (Al Oasim bin Ghannam), Al Anshari Al Bayadhi 
Al Madani. Dia itu jujur, tapi haditsnya rancu. Demikian yang 
dikatakan oleh Al Hafizh dalam At-Tagrib. Al Khazraji dalam kitab Al 
Khulashah mengatakan: Dia dinilai terpercaya oleh Ibnu Hibban. 


“ Hadits ini dha'if, karena Abdullah bin Umar Al Umari bukan orang yang 
dipandang kuat menurut ahli hadits. Sementara Al Oasim bin Ghannam dinilai 
dha'if oleh sebagian ahli hadits. Dia meriwayatkan dari orang yang tidak jelas 
keadaannya, dari Ummu Farwah. 


Syarah Sunan Tirmidzi —————————————— 


333 a “&sf (Bibinya yang bernama Ummu Farwah). Al Hafizh 


dalam At-Tagrib mengatakan, bahwa Ummu Farwah, wanita Anshar, 
seorang sahabat yang memiliki hadits tentang keutamaan shalat di 
awal waktu. Ia adalah putri dari Abu Ouhafah, saudara perempuan 
seayah dari Abu Bakar Ash-Shiddig. Demikian menurut Al Mundziri 
dalam Talkhish As-Sunan. Sekian. 


Ucapannya, k33 d3 iWali (Shalat di awal waktunya). 


Maksudnya adalah waktu pilihan utama, atau dimaknakan secara 
mutlak, tapi ditakhshish dengan sebagian hadits. 


4 0. “5 - 


Se AI gl da Io ab Ai 
Bi an | daan 3 Ai ea Petai BS) Da Ep Y Le 
Kas Oa 
JS Tap emg Nih me jl JB 
7. Outaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah bin Wahb menceritakan. kepada kami, dari Sa'id bin 
Abdullah Al Juhani, dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu 
Thalib, dari ayahnya, dari Ali bin Abu Thalib, bahwasanya Nabi SAW 
berkata kepadanya, "Wahai Ali, ada tiga hal yang kamu tidak boleh - 
mengakhirkannya: Shalat bila tiba waktunya, jenazah bila telah hadir, 
dan wanita yang sendirian bila kamu sudah menemukan kesamaan 
dengannya." 


4 Isnad hadits ini dha'f. Sa'id bin Abdullah Al Juhani orang yang tidak diketahui 


keadaannya. Namanya hanya terdapat di haditsnya ini saja. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Penjelasan Hadits: 

IA AG ke (Sa'id bin Abdullah Al Juhani). Al Hijazi, 
Dia meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Umar bin Ali. Dan 
darinya diriwayatkan oleh Ibnu Wahb. Dia orang yang terpercaya, 
menurut Ibnu Hibban. Dia “dapat di diterima, demikian dikatakan dalam 
At-Tagrib. 

Hb gi 3 LP op yak yi Haha (Muhammad bin Umar bin Ali bin 
Abu Thalib), Al Hasyimi, Kata Al Hafizh, dia adalah orang yang 
jujur. Dikatakan dalam Al Khulashah, bahwa dia dipandang terpercaya 
oleh Ibnu Hibban. 

4s! (Ayahnya), yakni Umar bin Ali bin Abu Thalib Al Hasyimi, 
sebagai orang yang terpercaya. Sedangkan Al Ajali menilainya 
terpercaya. 

Ucapannya, EU at L (Wahai Ali, ada tiga hal), yakni: Shalat, 
jenazah, dan wanita. 

Ucapannya, &'jas 15! ap CI A1 IK (Kamu tidak boleh 
mengakhirkannya: Shalat bila tiba waktunya, jenazah bila telah 
hadir), Yang jelas bahwa shalat jenazah itu tidak mengapa jika 
dikerjakan pada waktu yang dimakruhkan. Demikian yang dinukil 
oleh Ath-Thibi. 

Ucapannya, Anin (dan wanita yang sendirian), meskipun 


Ca Ana 


perawan, Was w Lan BI (bila kamu sudah menemukan kesamaan 


dengannya). Yakni, lelaki dan wanita adalah sama dalam Islam, 
merdeka, perilaku baik, keturunan, amal dan usahanya. Hadits ini juga 
menunjukkan, bahwa shalat di awal waktu adalah suatu amal yang 
paling baik, walau haditsnya dipandang lemah dari dua segi: (1). 
Dalam sanadnya ada Abdullah bin Umar Al Umari, dia adalah dha'if, 


Syarah Sunan Tirmidzi 


(2). Terjadi kerancuan pada matannya. Hanya saja hadits ini didukung 
oleh haditsnya Ibnu Mas'ud, sebagai berikut: 


a33 
£ 3 


£ ega SP Lai Aa sa Kab -AVY 

A S5 
Ai daa Ado Jb JB GAP Gi gp IE IP Gab i A IP 
Jab PAN SIN AN Olga) AN Ga JIN SI 1 ada 


9) 


. 
. 
G 


Lap oma lia Sms Mi Ju 

Si dg ia EN s3 AP 3) 3 

JA aa Ab AG YA 3 

PA La UYA YAA Cab jae jl JG 
la 3 Te bta, en Fat ie GILA pa as 
Ai JB Up dana PSA AE) bejo ya aa 


172”. Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Ya'kub bin 
Al Walid Al Madani menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin 
Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Awal waktu dari shalat adalah keridhaan Allah, dan waktu 
yang terakhir adalah ampunan Allah." 


Abu Isa berkata: Ini adalah hadits gharib. | 
:s Ibnu Abbas meriwayatkan hadits seperti itu dari Nabi SAW. 


# Isnad hadits ini dha'if. Ya'kub bin Al Walid Al Madani, haditsnya dipandang 


mungkar. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Dia berkata: Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ali, Ibnu Umar, 
Aisyah dan Ibnu Mas'ud. 


Abu Isa berkata: Hadits Ummu Farwah hanya diriwayatkan dari 
hadits Abdullah bin Umar Al Umari, dia kurang kuat menurut Ahli 
Hadits. Dan mereka menyatakan kerancuan dalam haditsnya. Dia 
orang jujur, tapi dia dipercakapkan tentang kehafalannya oleh Yahya 
bin Sa'id. | 


Penjelasan Hadits: 
Wadi SIP! 5 LD ,iaj (Ya'kub bin Al Walid Al Madani), Al Hafizh 
dalam At-Tagrib berkata: Ahmad menilainya sebagai pendusta. 


... 


pe yg & 4 (Abdullah bin Umar), Al Umari. 


Ucapannya, 3WA! u Ji wi (Awal waktu dari shalat), yakni: 
Awal waktu dari waktu shalat 

Ucapannya, 4! Oz», (Adalah keridhaan Allah), yakni yang 
menjadikan sebab memperoleh keridhaan Allah. 

1 HI, (Dan waktu yang terakhir), yakni: Waktu yang sudah 
Keluar-atai dapat juga waktu yang berstatus makruh. 

“1 pr (Adalah ampunan Allah), yakni: Suatu ampunan terhadap 


orang yang lalai. Hadits tersebut dapat diambil hikmahnya, bahwa 
menyegerakan shalat di. awal waktunya adalah paling utama. 
Demikian menurut Al Manawi. Dalam Nashb Ar-Rayah oleh Az- 
Zaila'i menuturkan, bahwa hadits tentang awal waktu dipandang 
sebagai hadits (sangat) dha'if, baik dilihat dari sanad maupun matan. 
Tapi yang mengherankan adalah, kenapa At-Tirmidzi tidak 
berkomentar. Padahal, Ya'kub dinilai oleh Ahmad sebagaimana orang 
pendusta dan banyak membuat hadits palsu? 


Syarah Sunan Tirmdi m————- 


Catatan: 


Hadits yang menunjukkan, bahwa menyegerakan shalat di awal 
waktunya adalah lebih utama daripada mengakhirkannya sampai akhir 
waktunya. Sebab, di dalam menyegerakan shalat ada keridhaan Allah. 
Sedangkan mengakhirkan shalat ada ampunan Allah. Dan yang jelas, 
bahwa adanya ampunan ini karena adanya kelalaian yang dilakukan 
seseorang. 


Walhasil, makna hadits itu adalah: "Barangsiapa mengerjakan 
shalat di awal waktu, maka sungguh ia mendapat keridhaan Allah, 
terhindar dari murka dan adzab-Nya. Sedangkan orang yang 
mengerjakan shalat di akhir waktunya, maka ia akan memperoleh 
anugerah Allah. Dan memperoleh anugerah Allah tidak akan mungkin 
tanpa keridhaan Allah." Demikian penuturan pengarang kitab Badzl Al 
Majhud. . 


Saya katakan: Penuturan tersebut justru melenceng dari makna 
hadits, dan dibatalkan oleh haditsnya Abu Hurairah secara marfu', 
dengan redaksi: | 

Pai aan ba aa DN) ai LAN » adan @ 

AL JAN II LA BAB) 3 gnapa 

-.. 0£0. 37 mo. 

"Sesungguhnya salah seorang di antara kamu yang Se ena 

shalat di dalam waktunya, sementara dia meninggalkan 

waktunya yang pertama, yang justru lebih baik baginya dari 
pada keluarga dan harta bendanya." (HR. Ad-Daragutni). 


2... 


Ucapannya, » ym 2 9 Le 1 pe 2g , Pa “ Ai 3 4 (Dalam 
bab, ini ada riwayat lain dari Ali, Ibnu Umar, Ayah dan Ibnu 
Mas 'ud). Yakni, At-Tirmidzi meriwayatkan hadits mereka para 
sahabat ini dalam bab ini. 


IE Syarah Sunan Tirmidzi 


Lan Gan pa gi A 1 ng Ka 5 sap V3 al tas 
| Jai as & Ph » aa 39 (Hadits Ummu Farwah hanya 


ditiwayarkan dari hadits Abdullah bin Umar Al Umari, dia kurang 
kuat menurut Ahli Hadits). Abdullah bin Umar Al Umari ini adalah 
Abdullah bin Umar bin Hafsh bin Ashim bin Umar bin Al Khaththab 
Al Madani, dia dha'if, tapi tekun ibadah. Dalam kitab Al Mizan 
dikatakan bahwa, dia orang yang jujur, tapi dalam hafalannya ada 
kekurangan. Saking tekunnya beribadah, dia banyak lupa tentang 
hadits yang disampaikannya. Tidak mengapa haditsnya ditulis, 
demikian kata Ibnu Ma'in. 


2 
Pad 23 3 0 90. 


Ta Luas up Aa Was 3 Bab —VY 


TG 
NO 
3 Oa 
an 


Ne KT A2 doc “ 2. 30 -— 
ala al ke & aa ds EA “JG @ya Ta Ri 1 yana 
2 . 2 2. . PT Lettu .£ 0 23 . 
R3 “JG GS) Isu Eng Far GI Ie 23 ag 

23 | asa P5 ml 2 JB ca Jab Ka ee Fl 


ta HS ea ia me ji Ju 


..... das, AG 


Ana Sr Pa an Pain krn 9 SR S3) 394 
Las lia JGA ad 3g OP JA GE) 
13: Outaibah menceritakan kepada kami, Marwan bin 
Mu'awiyah Al Fazari menceritakan kepada kami, dari Abu Ya'fur, dari 
Al Walid bin Al Aizar, dari Abu Amru Asy-Syaibani, bahwa ada 


seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Mas'ud: Amal apa yang paling 
utama? Dia menjawab: Saya bertanya tentang itu kepada Rasulullah 


45 Hadits shahih. HR. Al Bukhari, (527), Muslim (85), dan An-Nasa'i (610). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


SAW, beliau menjawab: "Shalat pada waktunya." Saya bertanya, 
"Apa lagi, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Berbuat baik 
kepada kedua orang tua." Saya bertanya, "Apa lagi, wahai 
Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jihad fi Sabilillah (berjuang di jalan 
Allah)." 


Abu Isa berkata: Ini adalah hadits hasan shahih. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Mas'udi, Syu'bah dan 
Sutaiman, yaitu Abu Ishak Asy-Syabani, dll, dari Al Walid bin Al 
Aizari. 


Penjelasan Hadits: 

beygah Tyka 5 Op (Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari), yaitu 
Abu Abdullah Al Kufi, tinggal di Makkah, kemudian di Damaskus, 
orang yang terpercaya, hafizh, tapi berbuat tadlis, menyamarkan nama 


gurunya. Demikian yang disebutkan dalam At-Tagrib. Dia termasuk 
salah seorang sanad, tokoh dalam enam kitab hadits (Kutub As-Sittah). 
5 Pen s (Abu Ya'fur), yang bernama Abdurrahman bin Ubaid 
bin Nisthas bin Abu Shafiyah Ats-Tsa'labi Al Amiri Al Kufi. Dia 
disebut dengan nama Abu Ya'fur Al Ashghar dan Ash-Shagir. Dia 
meriwayatkan hadits dari As-Sa'ib bin Yazid, Abu Adh-Dhuha, Al 
Walid bin Al Aizar, dan lain-lain. Al Hasan bin Shalih, Sufyan Ats- 
Tsauri dan Sufyan bin Uyainah, Marwan bin Mu'awiyah, dan yang 
lain juga meriwayatkan darinya. Ahmad dan Ibnu Ma'in menilainya 
sebagai orang yang terpercaya. . 
h Abu Hatim mengatakan: Dia tidak mengapa. Dan Ibnu. Hibban 
meletakkannya di dalam kitabnya Ats-Tsigat (Himpunan orang-orang 


yang. terpercaya). Demikian juga yang tersebut dalam Tahdzibut 
Tahdzib. 


IE | Syarah Sunan Tirmidzi 


JGA! gi JI (Al Walid bin Al Aizar), Al Abdi Al Kufi, orang 
yang terpercaya. 

Pa ani s (Abu Amru Asy-Syaibani), orang Kufah. Dia 
meriwayatkan hadits dari Ali dan Ibnu Mas'ud. Dia terpercaya, 
menurut Ibnu Ma'in. Dia meninggal dunia pada tahun 95 H. (atau 96 
H) dalam usia 120 tahun. Demikian yang disebutkan dalam Al 
Khulashah. Dan disebutkan dalam kitab Ar-Tagrib, bahwa ia termasuk 
salah seorang Mukhadhram (Hidup di dua masa, Jahiliyah dan Islam, 
dan belum pernah bertemu dengan Nabi SAW). 

Ucapannya, kai Jali i (Amal apa yang paling utama). Dalam 
riwayat Al Bukhari, dengan redaksi: tahi 3 Si Jami Si (Amal apa 
yang paling disukai oleh Allah?) Hasil jawaban ini berbeda-beda, 
tergantung situasi dan kondisi seorang penanya. 

Wilp Je 3Wa (Shalat pada waktunya). Al Hakim, Ad- 
Daraguthni, dan Al Baihagi meriwayatkan dengan redaksi: (9 3 
3 dai (Shalat di awal waktunya). Dan seterusnya seperti pada teks 
hadits di atas. | 

Ucapannya, ru ya? Guk ia) (Ini adalah hadits hasan 
Shahih), yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. 

0 - 0... - - 9 Ta AA an Pt Pa Papa 
Op Saran GP Aa 3 Ml 0S CI Kal (A3 Lol —1 V4 
SN layanan BEA 00 aga da pen anakan in aan aa pat 
P)) dam de UNTAU Ae PS ui ul «JYa P3) 
OK . Pa 2 Da 23 se Tn 8 FG ae 8 
AB IN TAI na II G3 Co Aly Ale AI Kp 
dai teka Ig CP LAS ND 1 Games 


Pd 


Syarah Sunan Tirmidzi ——————————— 


2 Mk Pena ana pe Same Beat Ab nbng Te 
IE ai IN ya II SI As JG 
ve. Pe On aa D 8... -. 1” Te 0 # 81 
Ka Ah AP lo DA apl Ie SG Ji Jas 


Oa aa Mete AN aan ia KA NN aa RO papah a 
Ojeah ISI dj Ikat GA UNI OJEK NN 3 tas 
. P 1 3 Nk Lani . 
SPIP Ona NASI Jimi 

CBN Pp LSI IP yi Uli Gis :JG 

174”, Outaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits 
menceritakan kepada kami, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abu 
Hilal, dari Ishak bin Umar, dari Aisyah, dia berkata: "Tidak pernah 
Rasulullah SAW melakukan shalat di akhir waktunya dua kali sampai 
beliau dipanggil oleh Allah." 

Abu Isa berkata: Ini hadits hasan gharib, yang isnadnya tidak 
bersambung. 

Asy-Syafi'i berkata: Waktu awal, dari waktu shalat, adalah 
paling utama. Di antara yang menunjukkan keutamaan waktu yang 
awal daripada yang terakhir adalah pilihan Nabi SAW, Abu Bakar dan 
Umar. Mereka tidak memilih kecuali yang paling baik. Mereka tidak 
pernah meninggalkan yang paling utama. Dan mereka shalat di awal 
waktu. 


Abul Walid Al Makki menceritakan hal itu kepada kami, dari 
Asy-Syafi'i. 


Penjelasan Hadits: 

bj Yg SG (Khalid bin Yazid), Al Jumahi Al Mishri Al 
Iskandari, orang yang terpercaya, salah seorang tokoh pada Kutub As- 
Sittah. | 


£ Ini adalah hadits hasan. 


——————  ————-—-—-—-—— Syarah Sunan Tirmidzi 


Jt s gi &atu (Sa'id bin Abu Hilal). Al-Laitsi, Al Mishri. Ada 
yang (enakan, dia asli orang Madinah. Ibnu Yunus mengatakan: 


Dia dibesarkan di Madinah. Dia termasuk tokoh sanad enam kitab 
hadits (Kutub As-Sittah). 


rs gi &—! (Ishak bin Umar), Dalam kitab. Al Mizan, dia 


dipandang matruk oleh Ad-Daraguthni. Sekian.. Dia sebagai, tokoh 
sanad bagi At-Tirmidzi. 


Ucapannya, gap AI Bj BO pai “le Para Al nd Isa uaka G 
Ai ka & (Tidak pernah Rasulullah SAW melakukan shalat di akhir 


waktunya dua kali sampai beliau dipanggil oleh Allah). Al Oari 
berkata: Mungkin Aisyah menduga shalat Nabi SAW bersama Jibril 
untuk belajar. Sedangkan shalat Nabi SAW kepada penanya adalah 
untuk memberi pelajaran. Yakni, semua waktu-waktu shalat Nabi 
SAW dalam waktunya yang pilihan, kecuali di akhir waktu sampai 
selesai waktunya sebagai hal yang langka untuk menerangkan 
"Boleh." Sekian. 


Ucapannya, Jab 6! “ah Metadata tidak berambung Ini 


pernyataan dari At-Tirmidzi, karena Ishak bin Umar itu tidak 
mendengar dari Aisyah. Al Hafizh dalam Tahdzib At-Tahdzib pada 
biografi Ishak bin Umar mengatakan: At-Tirmidzi meriwayatkan satu 
hadits untuknya dalam hal waktu shalat. Dia mengatakan: gharib, 
sanadnya tidak bersambung. Sekian. 


Ucapannya, Kali Mal 52 JSI d1, (Waktu awal, dari waktu 
shalat, adalah paling utama). Mereka tidak pernah meninggalkan. yang 
paling utama. Sekian. 


Syarah Sunan Tirmidzi —————————————— 


AA jasad PE CA 


128. Bab: Lupa Waktu Shalat Ashar 


Pt .. - Kal Pa 


aa den ama 


H3 SES jak DL Ef ga Hi upatagi Ba LP 


T- 23 . Ta 2 0-39. 2 P4 Tara 
Haglaa gp Jana NN La # AI -) 
“ . B. . ba . .. .' - 2 2 


3 3 se 


SK 3 Ba ape sana, 
22 
Pang , Pa al 
175”. Gutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad 
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi 


SAW, beliau bersabda, "Orang yang tertinggal shalat Ashar, adalah 
seperti orang yang kehilangan keluarga dan harta bendanya." 


Dalam bab ini ada riwayat lain dari Buraidah, dan Naufal bin 
Mu'awiyah. 


Abu Isa berkata: Hadits Ibnu Umar adalah hadits hasan shahih. 


Az-Zuhri meriwayatkannya juga dari Salim, dari ayahnya yang 
bernama Ibnu Umar, dari Nabi SAW. 


4! Hadits Shahih. HR. Al Bukhari (552), Muslim (626), An-Nasa'i (511), Abu 
Daud (414), dan Ibnu Majah (685). 


201 —————-—— —— $yarah Sunan Tirmidzi 


Penjelasan Hadits: 


3 
- 


Ucapannya, du, Alat 73 S3 (Adalah seperti orang yang 
kehilangan keluarga dan harta bendanya). Hadits ini: menunjukkan 
pemberatan secara khusus terhadap orang yang meninggalkan shalat 
Ashar. Sementara Ibnu Hibban meriwayatkan haditsnya Naufal bin 
Mu'awiyah secara marfu' dengan redaksi: 

| | Pa tea Ta Tk Ia son 0 

AI Ala Fr Lela Lali AU Uya 

"Barangsiapa tertinggalkan shalat, maka seakan-akan ia 

kehilangan keluarga dan harta bendanya." 

Hadits ini jelas.tentang keumuman shalat, bila ditinggalkan. Dan 
masih ada hadits yang semakna dengan ini. 

is yaa 55 kung Ap: s 0 «$3 (Dalam bab ini ada riwayat lain 
dari Buraidah, dan. Naufal bin Mu'awiyah). Hadits Buraidah ini 
diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan redaksi: 


BP IE Aa Ala Ko LAI 8 Hadi kas ks 


"Bersegeralah kalian shalat Ashar!, sesungguhnya Nabi SAW. 
Bersabda, 'Barangsiapa yang meninggalkan shalat Ashar, maka 


.u" 


akan rusak amalnya'. 

Sementara haditsnya Naufal bin Mu'awiyah sudah diterangkan 
di depan. 

Ucapannya, we ya base ab Yi Sede (Hadits Ibnu Umar 
adalah hadits hasan shahih). Haditsnya diriwayatkan oleh Al Bukhari 
dan Muslim. 


Syarah Sunan Tirmdi —————— — ln) 


2.3 “ Fa .T Ne . 
MANGGA BI Sa Jas 7 CL 
129. Bab: Menyegerakan Shalat Bila Imam 
Mengakhirkannya 


3 2035. 3 6 


Ban SAE te KAA Aa DANA — YAN 
G3 ad pcb Nae 1 UAN Das ai 53 daa 
Kang On NAN GA UU ialah ala Ai ll PENA 
da ad AG Sp AL Up Ap AAN Ya DE Obi 
BAL my 

Hj had Aa 3 

Ga Tepi 33 al taat tujnp A UA 

JP Hai Sd Pa Jala an PP TP 
JI SEN AN Ia key BALI Uti 3 MI 
SI Kr ep 

Ha SU SE AA ola Ah 
1868, Muhammad bin Musa Al Bashri menceritakan kepada 
kami, Ja'far bin Sulaiman Adh-Dhuba'i menceritakan kepada kami, 
dari Abu Imran Al Jauni, dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu 


Dzar, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, para 
pemimpin sepeninggalku pada mematikan shalat, maka dari itu 


4 Hadits Shahih. HR. Muslim (648) dan Ibnu Majah (1256). 


2) —————— Syarah Sunan Tirmidzi 


Shalatlah pada waktunya. Jika shalat itu dilakukan pada waktunya, 
maka itu menjadi sunah bagimu. Jika tidak demikian, maka kamu 
sudah menjaga shalatmu." 


Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud dan 
Ubadah bin Shamit. | | 


Abu Isa berkata: Hadits Abu Dzar adalah hadits hasan. 


Hal itu diikuti oleh tidak hanya seorang ulama. Mereka 
menilainya sunnah bagi seorang lelaki yang mengerjakan shalat pada 
waktunya, bila imam (pemimpin) mengakhirkan shalat. Lalu ia shalat 
bersama dengan imam (pemimpin). Shalat yang pertama, oleh 
sebagian besar ulama, sebagai shalat fardhu. 


Abu Imran Al Jauni namanya adalah Abdul Malik bin Habib. 


Penjelasan Hadits: 


30 346- J3 


& Jai Key C3 Lesu (Muhammad bin Musa Al Bashri), yaitu 


Abu Abdullah Al Harasi. Dia meriwayatkan dari Suhail bin Hazm, 
Ziyad Al Buka'i, lain-lain. Darinya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan 
An-Nasa'i. Shalih berkata: Dia dinilai terpercaya oleh Ibnu Hibban. 
Demikian: yang disebutkan dalam Al Khulashah. Dia itu lemah, kata 
Al Hafizh dalam kitabnya At-Tagrib. 

Ucapannya, IX! Lg (mereka mematikan shalat), An- 
Nawawi berkata: Makna mematikan shalat adalah mengakhirkan 
shalat, dan menjadikan shalat itu sebagai mayit yang keluar rohnya. 
Dan yang dikehendaki dengan mengakhirkan shalat dari waktunya 
adalah mengakhirkan shalat dari waktunya yang pilihan, bukan dari 
seluruh waktunya. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang 
mengakhirkannya dari seluruh waktunya. Dan hadits tersebut dibawa 
pada sesuatu yang terjadi secara realita. Sekian kata An-Nawawi. 


Syarah Sunan Tirmidzi (23) 


Saya katakan: Pernyataan tersebut perlu ditinjau ulang. Al 
Hafizh dalam Fath Al Bari mengatakan, terdapat riwayat yang shahih, 
bahwa Al Hajjaj serta gubernurnya yang bernama Al Walid dan 
lainnya (pejabat pemerintah), mereka ini pada mengakhirkan shalat, 
sebagaimana riwayat yang dikemukakan Abdurrazzag dan Abu 
Nu'aim, guru Al Bukhari. 

— Ucapannya, io OP Aaj IA “Kai (maka dari itu shalatlah 
pada waktunya. Maka jika shalat itu dilakukan), yakni shalatnya para 
pemimpin/ pejabat. A88 WI ciS Wy (pada waktunya, maka itu 
menjadi sunah bagimu). Yakni shalatmu yang kamu lakukan bersama 
pejabat/pemimpin sebagai kesunahan bagimu. 


1... 
0-08 0 


Ucapannya, UN 5 Ye OI Y5 (Jika tidak demikian, maka 
kamu sudah menjaga shalatmu) Yakni, kamu sudah berhasil 


melaksanakan tugas shalat di awal waktu (yang tidak bersama dengan 
pemimpin pemerintahan). 


An-Nawawi berkata: Jika kamu sudah mengetahui keadaan 
mereka mengakhirkan shalat dari waktu pilihan, maka hendaklah 
kamu melaksanakan shalat di awal waktunya. Kemudian bila mereka 
(para pemimpin) mengerjakan shalat di waktu pilihan, maka shalatlah 
juga. Maka shalatmu bersama mereka bernilai sunnah. Kalau tidak 
demikian, maka kamu sudah menjaga shalatmu dengan 
mengerjakannya di awal waktu. 


Hadits di atas menunjukkan, bahwa imam bila mengakhirkan 
shalat dari awal waktunya, maka seharusnya bagi makmum untuk 
mengerjakan shalat secara sendirian, kemudian mengerjakan shalat 
bersama imam, sehingga dapat menghimpun dua keutamaan. 
Keutamaan awal waktu dan keutamaan berjamaah. Dalam hadits dapat 
disimpulkan, bahwa mengerjakan shalat dua kali tidak mengapa, yang 
pertama sebagai kewajiban, dan yang kedua sebagai kesunahan. 
Sekian. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


.. .. 


Ucapannya, wati gi 2963 d ym gi “1 Haa Ai 33 (Dalam 


bab ini ada riwayat lain dari Abdullah bin Mas' ud dan Ubadah bin 
Shamit). Hadits Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Ahmad dan 
Ath-Thabarani dalam kitab Mu'jam Al Kabir, dan tokoh-tokoh yang 
ada dalam sanadnya terpercaya. Demikian yang disebutkan dalam 
Majma' Az-Zawa'id. Sedangkan haditsnya Ubadah bin Ash- Shamit 
diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi: 


Ag Pa anna Da 
SJ NY Jas TI Ha Bar MAh 


Tak al Ia: HJ Sega Ie 


"Akan datang kepada kalian para Na aa yang disibukkan 
oleh sesuatu sepeninggalku sehingga melupakan shalat pada 
waktunya, sampai hilang waktunya. Maka dari itu, shalatlah 
pada waktunya." Kemudian ada seorang lelaki yang berkata: 
"Wahai Rasulullah, (apakah aku boleh) shalat bersama mereka? 
"Ya, kalau kamu mau", jawab Nabi SAW. (Ahmad juga 
meriwayatkan hadits yang sama). 


Dalam riwayat lain disebutkan: 
oi aa AAA SAM Ia 


"Jadikanlah shalatmu bersama mereka itu sebagai kesunahan." 


Tentang hadits ini Abu Daud dan Al Mundziri tidak 
berkomentar. 


Ucapannya, 5. Cas 33 Pi Lag (Hadits Abu Dzar adalah 
hadits hasan). Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i. 

Ucapannya, Ni Ja F3 Ke 3 5 Ka Ke 1 35Ka1 (Shalat yang 
pertama, oleh sebagian besar ulama aa Shalat fardhu). Ini adalah 


Syarah Sunan Tirmidzi ———— (25) 


yang tepat, dan. hadits dalam bab ini sebagai nash yang jelas. 
Sedangkan orang yang berpendapat selain ini adalah tidak memiliki 
dalil yang shahih. Dki : 

Ucapannya, 43 Sai K6 Aa anTa Olyas #f3 (Abu Imran 
Al Jauni namanya adalah Abdul Malik bin Habib), masyhur dengan 


nama kuniahnya, dia terpercaya, sebagaimana tersebut dalam At- 
Tagrib. 


Kal LAN FG CL 


130. Bab: Tidak Shalat Karena Tidur 


e- e- Jo 3 5. 


2... Ae NA aa Ia A83 
£ CA sb PA Op Sama Vila A3 Ulas —NVV 
ta a, g 3 PGA sg : AP P5 Te 2 . 4 .. 0 .- 
Ol de el ISS JB SS Yg Pj elo oa dl aa 
5 » an — a..- or at - 2G a j . . ... san 3 
BS In 3 GS NW BA ye aa Abg ale 
. ” 9 Ban nba 3. 8 22 2 as K3 “. ... KA P4 pr 
IS) las GL PEP No SAM Lem Sip ARI 3 lai 
KE 
03 e- 3 2 2 8. ..9. 3 30 - (9 - Pr .. 
PI AAA oi OlAE) pas al) yaaa Ol GP AU dh 
- 0. 3 05, Tai . 0... - Goo - 3 () 
(S3) GpN TA pai) ta al Kian al pala 
3 EGaoea. 20. 2 Tae 
Pa ti en, PIP Il 


“ - 


Pan. . PN z2? 2 In 5 £... 
Terana aaa gi sos & A9 1 mat MN Je 


161————-————- Syarah Sunan Tirmidzi 


BL PD 5 PI 3 Ii Jt Ula J5 
An Apa pb Te Ao Ah Sd Ah SU data 
2 jl ae OS Or C3 bait 5) Kala Heran JS 


.. 8, 


Bei LB Me ABU ba Bae Iin ok 05, 
“Mly COLI Gaul, Ke) Ja yan lpg Saus Jl Naa 


PS 2. ,, Pa 2 AN da 
PENA AE SIN AN JG) 


177”. Outaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bunani, dari Abdullah bin 
Rabah Al Anshari, dari Abu Oatadah, dia berkata: Para sahabat 
menuturkan tidak mengerjakan shalat karena tidur kepada Nabi SAW. 
Lalu beliau bersabda, "Tidak ada kelalaian di dalam tidur. 
Sesungguhnya kelalaian itu ketika terjaga. Jika salah seorang di 
antara kamu lupa melaksanakan shalat, atau karena tertidur sehingga 
tidak shalat, maka shalatlah saat dia ingat." 


Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ibnu Mas'ud, Abu Maryam, 
Imran bin Hushain, Jubair bin Muth'im, Abu Juhaifah, Abu Sa'id, 
Amru bin Umayyah Adh-Dhamri, dan Dzu Mikhbar. Dikatakan juga 
Dzu Mikmar, yaitu putra dari saudaranya Raja Najasyi (keponakan 
raja Najasyi). 

Abu Isa berkata: Hadits Abu Oatadah adalah hadits hasan 
Shahih. 


# Hadits shahih. HR. Muslim (681) dalam hadits yang panjang, dari jalur 
Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit, An-Nasa'i (614), Abu Daud (441), 
kesemuanya bersumber dari Tsabit. | 


Syarah Sunan Tirmidzi 217 


Diperselisihkan oleh ulama mengenai seorang lelaki yang tidak 
melakukan shalat karena tertidur, atau lupa, kemudian bangun, atau 
ingat, yaitu di luar waktu shalat ketika terbit atau terbenam matahari. 


Sebagian mereka berpendapat: Hendaklah ia mengerjakan shalat 
ketika bangun tidur, atau ketika ingat, meskipun di saat terbit atau 
terbenam matahari. Ini adalah pendapat Ahmad, Ishak, Asy-Syafi'i, 
dan Malik.. 


Sebagian mereka berkata: Ia tidak boleh shalat sampai matahari 
terbit, atau matahari terbenam. 


Penjelasan Hadits: | 

GI cab (Tsabit Al Bunani), yaitu Tsabit bin Aslam Abu 
Muhammad Al Bashri, orang yang terpercaya, ahli ibadah. Dia 
meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar, Abdullah bin Mughaffal, Anas, 
dan lain-lain dari kalangan tabi'in. Hammad bin Zaid, Hammad bin 
Salamah, dan lain-lain meriwayatakan darinya. Hammad bin Zaid 
berkata: Saya belum mengetahui orang setekun ibadahnya dibanding 
Tsabit. Dan Syu'bah berkata: Dia mengkhatamkan Al Our'an setiap 
harinya, dan dia puasa tahunan. Dan dia terpercaya, demikian menurut 
An-Nasa'i, Ahmad dan Al Ajali. Demikian yang disebutkan dalam 
kitab At-Tagrib, dan Al Khulashah. Saya katakan: Dia salah seorang 
tokoh sanad yang disebutkan dalam enam kitab hadits (Kutub As- 
Sittah). 


An d1 X£ (Abdullah bin Rabah Al Anshari), Al Madani, 


kemudian Al Bashri, sebagai orang yang terpercaya. Dia dibunuh oleh 
kelompok Azarigah, demikian disebutkan dalam At-Tagrib. Dia 
termasuk tokoh sanad Shahih Muslim dan Sunan Empat. 


Ucapannya, IX 3£ ta ang ale Io mn 355 (Para 
sahabat menuturkan tidak mengerjakan shalat karena tertidur, kepada 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Nabi SAW). At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini secara ringkas, 
sedangkan Muslim meriwayatkannya dengan panjang lebar, dan 
menuturkan tentang kisah tidur. 

ln AP! 9 3 Hi (Tidak ada kelalaian di dalam tidur) 
Kelalaian itu berkaitan dengan tidur di waktu akhir shalat. 

abad & Iu Pi US (Sesungguhnya kelalaian itu ketika terjaga), 
yakni ketika waktu jaga yang dapat menyebabkan tidur, belum datang 
kantuk atau lupa seperti melakukan perbuatan yang dapat membuat 
lupa shalat, semisal bermain catur, yang demikian itu sebagai 


kelalaian dan berdosa. Demikian yang disebutkan dalam kitab Al 
Mirgah. 


Asy-Syaukani berkata: Tidak dipandang sebagai Tafrith 
(kelalaian) di dalam tidur, baik tidurnya itu sebelum masuk waktu 
shalat atau setelahnya dan sebelum sempit waktunya. Hal ini, bila 
sengaja tidur sebelum sempit waktunya. Batasan seperti tersebut 
dimaksud untuk penjagaan jika tidak bangun. Jika tidak dapat bangun 
sehingga tidak melaksanakan shalat, maka dia berdosa. Yang jelas, 
dilihat pada tidurnya sendiri itu tidak berdosa. Sebab, perbuatan itu 
dilakukan di waktu yang diperbolehkan. Demikian kandungan hadits. 


Akan tetapi, bila dilihat tidur itu sebagai sesuatu yang 
menyebabkan meninggalkan shalat, maka tidak ada masalah sebagai 
kemaksiatan. Tentunya hal ini menjadi dosa orang yang tidur setelah 
waktu sempit, karena berkaitan dengan himbauan ini. Tidur sebagai 
penghalang melakukan kewajiban, maka yang wajib adalah 
menghilangkan halangan itu. Sekian. 


Ucapannya, IX 1 2st 5 5 (jika salah seorang di antara 
kamu lupa melaksanakan shalat) yakni: meninggalkan shalat karena 
lupa. W'S3 1S Iga WS AV Yi (atau karena tertidur sehingga tidak 
shalat, maka shalatlah jika dia ingat). Yakni, setelah kamu lupa atau 
tidur. 


Syarah Sunan Tirmidzi ——————————— 


Ucapannya, Pe ag Pe. Oya) ay TUK (gam a 2 OI 3 
S3 SIR) LyPa 33) era za Ot IPS) Lana P3 kar opal 9 
TARI #1 UI Ah pu (Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ibnu 
Maa ME al st | 
Mas'ud, Abu Maryam, Imran bin Hushain, Jubair bin Muth'im, Abu 
Juhaifah, Abu Sa'id, Amru bin Umayyah Adh-Dhamri, dan Dzu 
Mikhbar. Dzu Mikhbar adalah putra dari saudaranya Raja Najasyi 
(keponakan raja Najasyi)). Hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Abu 
Daud dan An-Nasa'i. Hadits Abu Maryam, saya tidak mengetahui 
siapa yang meriwayatkannya. Hadits Imran bin Hushain diriwayatkan 
oleh Al Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Sementara hadits Jubair bin 
Muth'im, saya tidak tahu siapa yang meriwayatkannya. 


Hadits Abu Juhaifah, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ath- 
Thabarani dalam Mu'jam Al Kabir. Tokoh dalam sanad ini terpercaya. 
Hadits Amru bin Umayyah diriwayatkan oleh Abu Daud. Sementara 
haditsnya Dzu Mikhbar diriwayatkan oleh Abu Daud juga. 

Ucapannya, ve ye oyap 338 s Ora (Hadits Abu 
Oatadah adalah hadits hasan shahih). Haditsnya diriwayatkan oleh 
Abu Daud dan An-Nasa'i. Al Hafizh berkata: Isnad yang 
dikemukakan Abu Daud sesuai dengan persyaratan Muslim. Sekian. 
Dia meriwayatkannya dalam kisah tidur shalat Fajar. 

Ucapannya, Pia sis DS Dg SBY bait 91 Yks tekan Jua 


0. - 


BIG AG Gaal) aa IP P9 Wp Ke mai (Sebagian 
mereka berpendapat: hendaklah ia mengerjakan shalat ketika bangun 
tidur, atau ketika ingat, meskipun di saat terbit atau terbenam 
matahari. Ini adalah pendapat Ahmad, Ishak, Asy-Syaffi, dan Malik). 
Mereka berdalil dengan hadits dalam bab ini. Mereka menjadikan 
'hadits ini sebagai pentakhshish (kekhususan) bagi Madi Badi 
tentang waktu makruh. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, LX mata mila £ ski Y Fak Ju) (Sebagian 
mereka berkata: Ia tidak boleh shalat sampai matahari terbit, atau 
matahari terbenam). Pendapat ini diikuti oleh ulama Hanafiah, karena 
ada hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ibnu Umar, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, 


LEG Cai SAN AG GA Conte all YG 
0.1 & LI 2 E o@ P3 
Ri NA Igpela maid Url 


"Bila muncul sinar matahari (di ufuk timur), maka akhirkan 
shalat sampai matahari naik. Bila sinar matahari (merangkak) 
hilang, maka akhirkanlah shalat sampai matahari tenggelam." 


Yang demikian ini karena nilai keumuman 'hadits tentang 
kemakruhan shalat di kedua waktu tersebut. Dalam hadits ini juga 
dipakai orang-orang (baca: ulama) yang membolehkan shalat di kedua 
waktu itu. Renungkanlah.! 


Kal ASI 3G LG 


131. Bab: Orang yang Lupa Shalat 


9 


3 as yi Tea TI PP 2 Ing CB EA NYA 
GA abadi Bt 
363 ng at 2 AI 3 


2 es Per “ 5, PJ 5 5, 2... 
TPP ya adan Pa ORA Nat 1 Ju 


Syarah Sunan Tirmidzi 


para 90. 3 8 2 1 IG - £ 3 . 0 0 IX 

DAA at Ja HSE Hb ag ee san 

2 01... 8.0, ... . 5 me Pan LES Kd Ra IA 

IP 9 3 SBN JUS H Ula :JU 
oo. 3 


Hj Kis BRI Pak IN UG A3 
, .& 0. & 3 para 05, 
| Pd HP LP ran - Na 
AA BPI Ja ap FP 3 3 
.. 4 - - r . 1. e£ ri ea png 2 , 
KP by Mb ai IPB Ia Cewe Uh, 

—. 17850 Gutaibah dan Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami, 
dari Oatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa yang lupa shalat, maka hendaklah ia 
mengerjakan shalat ketika ingat." 

Dalam bab ini ada riwayat lain dari Samurah dan Abu Oatadah. 
Abu Isa berkata: Hadits Anas ini adalah hadits hasan shahih. 


Diriwayatkan :dari Ali: bin Abu. Thalib, tentang seorang lelaki 
yang lupa shalat. Dia berkata: Orang tersebut mengerjakan shalat jika 
ia ingat baik masih dalam waktu shalat atau di luar waktunya. Ini 
adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Ishak. 

Diriwayatkan dari Abu Bakrah, bahwa dia tidur sebelum shalat 
Ashar. Dia bangun, ternyata matahari mulai terbenam. Maka dia tidak 
langsung shalat sampai matahari terbenam. 


Ulama-ulama Kufah memegang pendapat tersebut. 


2 Hadits shahih. HR. Al Bukhari (597), Muslim (684), An-Nasa'i (613): Abu 
Daud (441) dan Ibnu Majah (696). 


-——— — ————————— Syarah Sunan Tirmidzi 


Adapun sahabat-sahabat kami memegang pendapat Ali bin Abu 
Thalib RA. 


Penjelasan Hadits: 


Ucapannya, &55. 1s) (Gkasih Fan - we (Barangsiapa yang 
lupa shalat, maka hendaklah ia mengerjakan shalat ketika sb sal 
Muslan moeneiobahikan dalam satu kep ban | 


23 Y) id Aa y 
"Tidak ada tebusannya kecuali dengan melakukan shalat tersebut." 


'An-Nawawi berkata: Arti hadits tersebut adalah bahwa tidak 
cukup kecuali dengan melakukan shalat yang sama dan tidak ada 
kewajiban lainnya.” 


Ucapannya, 358 ai ipa wi «d3 (Dalam bab ini ada 
riwayat lain dari Samurah dan Abu Oatadah). Hadits Samurah 


diriwayatkan oleh Ahmad dari Bisyr bin Harb. Dan saya kira itu 
sebagai hadits Ski dengan redaksi: 


La sar Te an Gua Pa Sa u 

"Barangsiapa yang lupa shalat, maka hendaklah shalat ketika 

dia ingat." 

Bisyr bin Harb ini dinilai dha'if oleh Ibnu Al Mubarak, dan 
sekelompok ahli hadits. Tapi Ibnu Adi justru menilainya terpercaya. 
Saya tidak melihatnya dia mempunyai hadits yang bernilai Munkar. 
Demikian yang disebutkan dalam Majma' Az-Zawa' id. . Adapun 
haditsnya Abu Oatadah sudah Senen di depan. 


Ucapannya, aa yag Cap AS aa (Hadits Anas ini adalah 


hadits hasan shahih). Yaitu dinwayalkan oleh sekelompok Ahli 
Hadits. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, ali Pa NE d JG ai Hb Ai) ne S3p3 
Oi KA) AAN IP 3 ah PP ah PMII GH pkai 3UU 
Gr, 9 de (Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, tentang Tenang 
lelaki yang lupa shalat. Dia berkata: Orang tersebut mengerjakan 
shalat jika ingat, baik masih dalam waktu shalat atau di luar 
waktunya), ini merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal, dan Ishak. 
Juga pendapat Asy-Syafi'i, dan Maljk. Mereka: berhujjah “dengan 
hadits dalam bab ini, yaitu hadits Abu Bakrah: "Bahwa dia tidur 
sebelum shalat Ashar. Dia bangun, ternyata matahari terbenam. Maka 
dia tidak langsung shalat sampai matahari terbenam." Hanya saja saya 
tidak mengetahui siapa yang meriwayatkan Atsar ini. Dan j juga tidak 
mengetahui Atsar di atas yang menyatakan, & 3 dat : KN, 3 Lb 


Ika d (Ulama-ulama Kufah memegang pendapat tersebut) Yaitu 


pendapat Abu Hanifah. Mereka berdalil dengan hadits tentang 
larangan shalat dalam waktu-waktu yang terlarang. 


—. Ucapannya, x “ “ set gi Ne Jai S! Lan | uh 
(Adapun sahabat-sahabat kami memegangi pendapat Ali bin Abu 


Thalib RA). Yang dimaksud. dengan "sahabat-sahabat kami" adalah 
para ahli hadits. 


Al Aini berkata dalam Syarh Al Bukhari: Pernyataan ketika 
ingat, adalah menunjukkan boleh menggadha shalat yang tertinggal di 
dalam waktu yang terlarang untuk shalat. Hadits tersebut tidak 
menunjukkan adanya larangan melaksanakan shalat di waktu 
terlarang. Justru di dalamnya mengandung perintah melaksanakan 
shalat sewaktu ingat secara mutlak, baik masih dalam waktu shalat 
atau diluar waktu shalat. Hal ini sebagaimana dikatakan Ali bin Abu 
Thalib. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ta Ab IBU TE CL 


132. Bab: Tertinggal Beberapa Shalat, Mana yang Harus 
Didahulukan 


as 


du s ag) Pu YP Mash Kab GUA teet —1VYA 
ba Jo Km ed Ananta aa 
aa YX TA an AE ya La IE at 2 jua 
2 « DKI Kas Aa jadi Jaad pl €3 SA AIA: 
Ata Kah GUI 

My dana di di PI - JG 

“ ng ay ca oo Kab as ana gm Pi Ju 
IN ye tika KAPAN Me: | 
Maa da saga Hd oh Jatas sj iXue 


1799. Hannad menceritakan PAN kami,  Husyaim 
menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Nafi' bin Jubair 
bin Muth'im, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: 
Abdullah bin Mas'ud berkata: Sesungguhnya orang-orang musyrik 
menyibukkan Rasulullah SAW dari melakukan empat shalat pada 


2 Isnad hadits ini dha'if, karena terputus. HR. An-Nasa'i (621). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


perang Khandag, sampai lepas malam. Beliau lalu memerintahkan 
Bilal, untuk mengumandangkan adzan, kemudian igamah, lalu shalat 
Zhuhur. Kemudian igamah, lalu shalat Ashar. Kemudian igamah, lalu 
shalat Maghrib. Kemudian igamah, lalu shalat Isya. 


Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abu Sa'id dan Jabir. 


Abu Isa berkata: Hadits Abdullah tidak mengapa, hanya saja 
Abu Ubaidah itu tidak mendengar dari Abdullah bin Mas'ud. | 

Pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama dalam hal shalat-shalat 
yang terlewatkan, yaitu hendaklah dikumandangkan igamah pada 
setiap shalat yang digadhanya. Jika tidak dikumandangkan igamah 
maka dipandang cukup (sah). Ini pendapat Asy-Syaffi'i. 


Penjelasan Hadits: 
pagi s (Abu Az-Zubair), namanya adalah Muhammad bin 


Muslim bin Tadarrus Al Asadi, Al Makki, orang yang jujur, hanya 
saja sering berbuat tadlis (imenyamarkan nama sanad). Demikian yang 
terdapat dalam At- Tagrib. 


Ucapannya, DO na ay Ale & So “1 1 Igo Lala GS yaa S) 
(3 “Ke(Sesungguhnya orang-orang musyrik menyibukkan Rasulullah 
SAW dari melakukan empat shalat). Al Hafizh dalam kitab Al Fath 
berkata: hal ini bisa dikatakan empat shalat yang terlewatkan, namun 
untuk shalat Isya sebenarnya tidak terlewatkan. Sekian. Hadits Jabir 
yang nanti akan diterangkan menunjukkan bahwa orang-orang 
musyrik telah menyibukkan Rasulullah dari melakukan shalat Ashar 
saja. 

5 . 8. 2262 

Peran padi iktad Abi 3 cabai cad ii 5 cs Ta sah 
Ai uikad Si BD Kai dad asi (Beliau memerintahkan Bilal, untuk 
mengumandangkan adzan, kemudian igamah, lalu shalat Zhuhur. 


- Syarah Sunan Tirmidzi 


Kemudian igamah, lalu shalat Ashar. Kemudian igamah, lalu shalat 
Maghrib. Kemudian igamah, lalu shalat Isya.) Ini adalah dalil, bahwa 
shalat-shalat yang tertinggal itu dilaksanakan secara urut. 


Kebanyakan para ulama mewajibkan pelaksanaan shalat yang 
tertinggal itu secara urut. Asy-Syafi' mengatakan: Tidak harus urut 
dalam pelaksanaannya. Mereka berselisih pendapat jika orang ingat 
shalat yang tertinggal itu di waktu yang tidak bepergian lagi sempit, 
apakah: (1) didahulukan shalat yang tertinggal meskipun waktunya 
sudah lepas, (2) atau memulai dengan shalat yang sekarang. (3) atau 
boleh memilih? Yang pertama merupakan pendapat yang dipegang 
oleh Malik: yang kedua oleh Asy-Syafi'i, ulama yang berpegangan 
pada logika, dan kebanyakan ahli hadits. Sementara yang ketiga 
merupakan pendapat yang dipegang oleh Asyhab. 


Ucapannya, y3 Jaw & S sd 33 :JU (Dalam bab ini ada 
riwayat lain dari Abu Sa'id dan Jabir). Hadits Abu Sa'id diriwayatkan 
oleh Ahmad dan An-Nasa'i, dengan redaksi: 


10. 


Aya Gakt SEN Ii OS EN ye TAS Ap Ep 


Jan 


Pd 


"Kami tertahan pada hari perang Khandag untuk melaksanakan 
shalat, sampai setelah Maghrib lebih mendekati malam." 


Selanjutnya diceritakan: 

ab SK sih Y5 Aa ale 2 Ke & dupa ena 

Bea aa deli US US WA US 

Sah 3 lela OS US ko sa GA Ta 
IS AK LAN ge aah 


Syarah Sunan Tirmidzi (2 


"Lalu Rasulullah — SAW memanggil Bilal agar 
mengumandangkan igamah shalat Zhuhur, lalu Nabi SAW 
melaksanakan shalat Zhuhur dengan sebaik-baiknya seperti 
halnya shalat yang tepat pada waktunya. Kemudian, Nabi SAW 
memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan igamah shalat 
Ashar. lalu Nabi SAW melaksanakan shalat Ashar dengan 
sebaik-baiknya seperti halnya shalat tepat pada waktunya. 
Kemudian, Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk 
mengumandangkan igamah shalat Maghrib, lalu beliau 
melaksanakan shalat dengan sebaik-baiknya seperti itu." 


Shalat yang seperti ini terjadi sebelum Allah SWT menurunkan 
ayat mengenai shalat Khauf: 


ai 2... 
O ee yi 


"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya) maka shalatlah 
sambil berjalan atau berkendaraan." (Os. Al Bagarah (2): 239). 
Dan isnad hadits ini shahih. 


Adapun hadits Jabir diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan 
juga At-Tirmidzi dalam bab ini. 

Ucapannya, “eh Ooh Can In AG Cyah (Hadits Abdullah ada 
kekuatan), hanya saja Abu Ubaidah itu tidak mendengar dari Abdullah 
bin Mas'ud. Hadits ini sebenarnya terputus, tapi dikuatkan dengan 


haditsnya Abu Sa'id dan hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i. 


PJ 3 


Ucapannya, js KE eh of cara d dai Jai ulang 2 sai ny 
Led 15) 3XXp (Pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama dalam hal 
shalat-shalat yang terlewatkan, yaitu hendaklah dikumandangkan 
igamah pada setiap shalat yang digadhanya). Ini pendapat yang unggul 
dan terpilih, serta ditunjukkan oleh hadits pada bab ini dan hadits Abu 
Sa'id. 


. Syarah Sunan Tirmidzi 


5 - 3-04 B8. 3 oo 7 YA ag 


Gelap SA K— clay Pa Bagan Log —NA 


- 
oz 3.9 . 


yaa AE Pa Bin Pi 
Ja SE Hp SIG ASI 3 Tb AS 3 He 3 
Ja Jadi Ja Ls LA Ii Ne 
-JG 0) ag an Peakak an Ya Is MIA 
das KTA Anna Se Iya 3 and dd 
Se AB HP La adi alah da Io MI 

Ku 


Png Pd 


1802, Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan kepada 
kami, Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, dari Yahya bin Abu Katsir, Abu Salamah bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Jabir bin Abdullah, 
bahwa Umar bin Al Khaththab berkata pada perang Khandag sambil 
mengecam kafir Ouraisy, dia berkata: Wahai Rasulullah, saya hampir 
tidak dapat melaksanakan shalat Ashar sampai matahari terbenam. 
Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, aku juga tidak dapat 
melakukan shalat Ashar." Lalu kami turun di Buthhan, Rasulullah 
SAW berwudhu, kami pun lalu berwudhu. Rasulullah SAW 
melaksanakan shalat Ashar setelah matahari terbenam, kemudian 
setelah itu beliau shalat Maghrib. 


Abu Isa berkata: Ini adalah hadits hasan shahih. 


2 Hadits Shahih. HR. Al Bukhari (598) dan Muslim (631). 


Syarah Sunan Tirmidzi m—————— 


Penjelasan Hadits: ar 

Ucapannya, SASJI 35 :Je Abadi 5 ab oi (bahwa Umar bin Al 
Khaththab berkata pada perang Khandag), Yaitu perang Ahzab. 

Ucapannya, H3 3S Lg Jar) (mengecam kafir Ouraisy), 
karena mereka menyebabkan keterlambatan ' shalat Ashar “dari 
waktunya, mungkin terlambat pada waktu terpilih, atau dapat juga 
menjadi benar-benar terlambat, keluar dari waktunya, sebagaimana 
yang terjadi pada orang lain. | 

Ucapannya, 2matl HI jadi de DIS L (Saya hampir 
tidak dapat melaksanakan shalat Ashar sampai matahari terbenam). 


Makna kata Umar tersebut, bahwa dia melaksanakan shalat Ashar itu 
pada waktu matahari hampir tenggelam. 


Sementara dalam redaksi Al Bukhari dengan lafazh: gak La FT 
(Demi Allah, saya tidak dapat melakukan shalat Ashar). | 

Ucapannya, «Vtey3 ang ae Ket Iga, Cod Ordo da 
AA ap AN SA Ah ja pi le At to At Uh ah 
— Adi (Lalu kami turun di Buthhan, Rasulullah SAW berwudhu. 


Kami juga berwudhu. Rasulullah SAW melaksanakan shalat Ashar 
setelah matahari terbenam, kemudian setelah itu beliau shalat 
Maghrib). Dalam hadits ini dapat disimpulkan, bahwa melakukan 
shalat yang tertinggal (gadha”) itu tidak ada adzan. | 
Ucapannya, gue (yag Gu& Nih (Ini adalah hadits hasan 
Shahih). Yaitu diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dll. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


MAN Jas SO pe Ch 


- 133. Bab: Shalat Wustha Adalah Shalat Ashar 


3 209 - as 


ag Lada s9 ga krep 3 5 sabit Wa AN 
La HA Sp Sah ab gp Hap ja 


| 1.4 - 
TPL oya ada ID Aan Ju 


1812. Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu 
Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada -kami dan Abu An-Nadhr, 
dari Muhammad bin Thalhah bin Musharrif, dari Zubaid, dari Murrah 
Al Hamdani, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Shalat Wustha adalah Shalat Ashar." 


Abu Isa berkata: Ini adalah hadits Rasa Shahih. 


s 35 pa takan s ae tara Pa aa Ear —NAY 
WN in Dp 5 
jam Do Jap X0 


£ 00. 30 - e ee. Ne. 4 .. 3 - 
Lau gp Dj) Damn gp Al dee AE Pa 3 :JU 


P4 . 


d3 2 PA had - Leo.3 £ “- "- - Pe aka 
TEE BAD ala NA ag Kain TE) 


23 Hadits Shahih. HR. Muslim (628). 


Syarah Sunan Tirmidzi mm ———— 


Be Yana BI X6 3 de JB LSN 1 2m il JU 
Aa pn ena Lada HA gi Tata ya 

GI aa Jan IK Tp Sab sp M1 Ju 
hny Sa Io 1D Mba pe salah AT Ip Ah 
ba Bata Ja BIL Taat ca! P2 JB) ema, 

Bilah Bt Ja kt TAP 9 AS LA IG 

ag HA Be IAI HA Ba 
Ga Aa Ga Ya Gam Ag IG Lag 5 sg 


-.3 0 Lo3. 0. 320 — PI Pand 


aa gi on yg Ban IA Si Ca Ig 


aj je Cia Yin na Saba AI 


. 


IK (aa 5 naa u Pa £, 7 Ju Pen, a Te 
Ka Ike 


182” Hannad menceritakan kepada kami, Abdah menceritakan 
kepada kami, dari Sa'id, dari Oatadah, dari Al Hasan, dari Samurah 
bin Jundab, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: "Shalat Wustha 
adalah Shalat Ashar." 


4 Hadits shahih. At-Tirmidzi satu-satunya perawi yang meriwayatkan. dari 
Samurah. Al Bukhari, Ibnu Al Madini, At-Tirmidzi dan Al Hakim dan yang lainnya 
mengunggulkan bahwa Al Hasan mendengar hadits ini dari Samurah. 


: Syarah Sunan. Tirmidzi 


Dia berkata: Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ali, Abdullah 
bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Fan Hafshah, Abu Hurairah, dan Abu 
Hasyim bin Utbah. - 


Abu Isa berkata: Muhammad mengatakan, bahwa Ali bin 
Abdullah berkata: Haditsnya Al Hasan dari Samurah bin Jundab 
adalah hadits shahih. Dia mendengar dari Samurah. 


Abu Isa berkata: Hadits Samurah tentang shalat wustha adalah 
hadits hasan. 


Itu merupakan pendapat sebagian besar ulama: di Kanya 
sahabat Nabi SAW, dan yang lainnya. 


| Zaid bin Tsabit dan Ana berkata: Shalat wustha adalah shalat 
Zhuhur. 


. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berkata: Shalat wustha adalah shalat 
Shubuh. 


Abu Musa Mibsiansa bin Al Mutsanna mencerhakan kepada 
kami, Ouraisy bin Anas menceritakan kepada kami, dari Habib bin 
Syahid, dia berkata: Muhammad bin Sirin berkata kepadaku: 
"Tanyakan kepada Al Hasan tentang orang yang mendengar hadits 
agigah." Lalu, saya bertanya kepadanya. Maka dia menjawab, "Saya 
mendengarnya dari Samurah bin Jundab." 


Abu Isa berkata, “Muhammad bin Isma'il mengabarkan 
kepadaku, Ali bin Abdullah bin Al Madini menceritakan kepada kami, 
dari Ouraisy bin Anas, dengan teks hadits ini.” 


Muhammad berkata: Ali berkata: Mendengarnya Al Hasan dan 
Samurah adalah shahih, dia pun berhujah dengan hadits ini. 


Penjelasan Hadits: 
seru (Sa'id), bin Al Musayyab, 


Syarah Sunan Tirmidzi m——— 


PA (Al Hasan), yaitu bin Abu Al Hasan Al Bashri, 


0-3 


wa gi yana (Samurah bin Jundab), seorang sahabat, masyhur 


memiliki banyak hadits. Dia meninggal dunia di Baghdad 5 tahun 
58 H. | 


Ucapannya, jadi io onta IXv (Shalat Wustha adalah Shalat 
Ashar). Sebab, shalat Ashar adalah pertengahan antara kedua 


kelompok shalat, siang dan malam. Hadits tersebut diriwayatkan juga 
oleh Ahmad. Dalam salah satu riwayatnya, Nabi SAW bersabda, 


data 3g Head Je pls 
"Peliharalah segala shalat(mu), dan shalat wustha." 
Dan Nabi SAW menamakan shalat Ashar dengan shalat wustha. 
Ucapannya, ewe Case Iis (Ini adalah hadits Shahih). Yakni, 
hadits Ibnu Mas'ud adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh 
Muslim. 


.Ucapannya, (Hadits Samurah tentang shalat wustha adalah 
hadits hasan). Diperselisihkan tentang keabsahan mendengarnya Al 
Hasan ini dari Samurah. Syu'bah berkata: Dia tidak mendengar apa- 
apa darinya. Tapi ada yang mengatakan, bahwa dia mendengar 
darinya tentang hadits Agigah. Al Bukhari berkata: Ibnu Al Madini 
mengatakan, bahwa mendengarnya Al Hasan dari Samurah adalah 
Shahih. Orang yang menetapkan adalah didahulukan daripada orang 
yang meniadakan. Demikian yang terdapat dalam Nail Al Authar. 

Ucapannya, alay aje Si do Pa wol an salah Ah dd 3 
Ap ai 4 (Yaitu pendapat sebagian besar ulama di kalangan sahabat Nabi 
SAW, dan yang lainnya). An-Nawawi dalam kitab Majmu'-nya 
berkata: Hadits-hadits shahih mengarah bahwa shalat wustha. adalah 
shalat Ashar. Al Mawardi berkata: Asy-Syafi'i menerangkan bahwa 


Syarah Sunan Tirmidzi 


shalat wustha adalah shalat Shubuh. Tapi, hadits-hadits shahih 
menyebutkan, bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar maka jadilah 
ini sebagai pendapatnya juga, karena dia menyatakan: "Bila hadits itu 
shahih, maka itu sebagai madzhabku (pendapatku), dan lemparkan 
pendapatku ke lapangan luas." 


Ath-Thibi berkata: Ini adalah madzhab sebagian besar sahabat, 
dan tabi'in, yang diikuti oleh Abu Hanifah, Ahmad dan Daud. Ada 
yang mengatakan, bahwa shalat .wustha adalah shalat Shubuh yang 
merupakan pendapat yang dipegang oleh sebagian sahabat dan tabi'in. 
Pendapat ini masyhur di kalangan madzhab Malik dan Asy-Syaffti. 
Ada yang mengatakan, shalat Zhuhur, dan ada yang mengatakan Isya. 
Ada yang mengatakan, itu rahasia Allah SWT, seperti halnya malam 
Lailatul Gadar,.dan saat mustajab pada hari Jum'at. 


Walhasil, bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar, tidak 
diragukan lagi dengan beberapa hadits yang shahih telah 
menjelaskannya. 

Ucapannya, Ah ie ata Pi iko Le: 4 wi AM d3 (Gaid 


bin Tsabit dan Aisyah berkata: Shalat saia adalah shalat Zhuhur). 
Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan Abu Daud, dari Zaid bin 
Tsabit, berkata: Rasulullah SAW melakukan shalat Zhuhur di hari 
yang panas. Dan tidak ada shalat yang paling berat dibanding dengan 
shalat Zhuhur. Lalu turunlah ayat: 


jasa PA TA A| de Pia 
"Peliharalah segala shalat(mu), dan shalat wustha." (OS.Al 
Bagarah (2): 328) 


— Sebelum Zhuhur ada dua shalat, Shubuh dan Isya, dan setelah 
Zhuhur juga ada dua shalat, Ashar dan Maghrib. Dan hadits ini 
dipakai oleh orang yang dana bahwa shalat wustha adalah 
shalat Zhuhur. 


Syarah Sunan Tirmidzi ————————— 


Ucapannya, ara iko data AI Io AE LN aan ZA J83 (Ibnu 

Abbas dan Ibnu Umar berkata: Shalat wustha adalah shalat Shubuh). 

Ini adalah. pendapat Asy-Syafi'i yang dijelaskan dalam beberapa 

“bukunya. Hanya saja tingkat keshahihannya tidak Semapai pada 
keshahihan lp shalat Ashar. : 


ana as AS LAS Fe CL 


134. Bab: Makruhnya Shalat Setelah Ashar dan Shubuh 
Tag arata Cal (entah. hara CA "kami Es -yAr 

2 AP an, MU IU R33 LP 0 LA 
GA Tb Sia aa Ala Pura SI Ke Mentah ja Ma jp Liat 
pn Ba Ja Ane Sa Msi 
Lia KG BIAN yeh Lea dl PA Ki Ra 


Ian DP 
SEA al PA gi Ky Dia yi AP AI H9 106 
Ap TOT Pa 7 “ X3 Laba L Pata at sa 
3 Bak Te Fo AL Sr Lgu 
LIPI Gl ah HA AS BIG) al yi NI 3) 
29 TAN sah Eri - 


: an dd Gg Buda kena 


TP Lan Ona Gb Ip ye Gl Lab jug Au 


— b—————— $yarah Sunan Tirmidzi 


sa aa Aa To aa ia eka AT IP 5 
33 NG ea SA SN Ag HA aa 
ol ab 8 Lah Sah Tp T LS Jan ke 
| RAN Mg FA Ang ja 
Kabag Haa JG baka Yi PI JL Haa GA Aje Ju 
TEA Io DO Ab aman ME Yam pa 
Ga 2 Ang Comal PA jadi M3 MD 8 
Aa Ala AN Tp AL ai Lag Gea Ali & 
aa Bi ik un Pa Ir da EN -JU 


0... 


1835, Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami, Manshur yaitu Ibnu Zadzan mengabarkan 
kepada kami, dari Oatadah, dia berkata: Abu Al Aliyah mengabarkan 
kepada kami, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Saya mendengar tidak 
hanya dari seorang sahabat Nabi.SAW di antaranya adalah Umar bin 
Al Khaththab —dia yang paling aku sukai— bahwa Rasulullah SAW 
melarang shalat setelah Fajar (Shubuh) sampai matahari terbit dan 
setelah Ashar sampai matahari tenggelam. 


Dia berkata: Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ali, Ibnu 
Mas'ud, Ugbah bin Amir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Samurah bin 
Jundab, Abdullah bin: Amru, Mu'adz bin Afra',, Ash-Shunabihi —dia 
tidak mendengar dari Nabi SAW—, Salamah bin Al Akwa', Zaid bin 


3 Hadits Shahih. HR. Al Duka (581), Muslim n (629), Abu Daud (1278), An- 
Nasa'i (961), dan Ibnu Majah (1250). : 


Syarah Sunan Trmdi ———————— 


Tsabit, Aisyah, Ka'b bin Murrah, Abu Umamah, Amru bin Abasah, 
Ya'la bin Umayyah, dan Mu'awiyah. 


'Abu Isa berkata: Hadits Ibnu Abbas dari Umar adalah hadits 
hasan shahih. 


Dan itu merupakan serap Snabaa besar sahabat Nabi SAW 
dan orang-orang setelah mereka. Mereka memakruhkan shalat setelah 
shalat Shubuh sampai matahari terbit dan setelah shalat. Ashar sampai 
matahari terbenam. Adapun shalat-shalat yang tertinggal, maka tidak 
mengapa dilaksanakan setelah shalat Ashar dan shalat Shubuh. : 


Ali Ibnu Al Madini berkata: Yahya bin Sa'id berkata: Syu'bah 
berkata: Oatadah tidak mendengar dari Abu Al Aliyah kecuali tiga 
hal: (pertama) Hadits Umar, bahwa Nabi SAW melarang shalat 
setelah shalat Ashar sampai matahari terbenam, dan setelah shalat 
Shubuh sampai matahari terbit. | 


(Kedua) Hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda: 
"Tidak layak bagi seseorang mengatakan: Aku lebih baik daripada 
Yunus bin Matta." Dan (ketiga) Hadits Ali tentang Hakim itu ada tiga. 


Penjelasan Hadits: 

OS) La (Ibnu Zadzan), Al Wasithi Abu Al Mughirah Ats- 
Tsagafi, orang yang terpercaya, teguh dan ahli ibadah. 

ai ri (Abu Al Aliyah), namanya Rufai' bin Mahran Ar 
Riyahi, orang yang terpercaya, banyak me-mursal-kan hadits, dan 
salah seorang tabi'in besar. . | | 

- Ucapannya, padi ag auah &£ $ (Rasulullah SAW melarang 

shalat setelah Fajar (Shubuh), yaitu setelah shalat Shubuh, 

Ucapannya, (adi alas £ (sampai matahari terbit), Dalam 
hadits Abu Sa'id Al Khudri riwayat Al Bukhari dengan redaksi: 


——— ————“——— Syarah Sunan Tirmidzi 


3 0 2. a 02 AA LUAS 
Bj La Pam SO Y 

"Tidak ada shalat setelah shalat Shubuh, sampai matahari 

tinggi." 

Yang dimaksud dengan terbit di sini adalah terbit matahari 
sampai naik meninggi. Demikian menurut Al Hafizh dalam kitab Al 
Fath. 

Ucapannya, Jami dai INA 03 (Dan shalat setelah Ashar sampai 
matahari tenggelam), yakni setelah shalat Ashar. 

Ucapannya, 519 3HA ya) pa gi Ki dahi CA) Gie LP Ad) 
Kab WI pa SAE Il SA) 3 Pb PAN KE) PAD Gp Uya) jab 
Oi AI KIE) AP pi MI) CPU gi Tahta ay Ale Ai Ud (G3 Ga 
Ayah aj dag TS YG ypab Fani s3 54 (Dalam bab ini ada 
riwayat lain dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ugbah bin Amir, Abu Hurairah, 
Ibnu Umar, Samurah bin Jundab, Abdullah bin Amru, Mu'adz bin 
Afra', Ash-Shunabihi —dia tidak mendengar dari Nabi SAW—, 
Salamah bin Al Akwa', Zaid bin Tsabit, Aisyah, Ka'b bin Murrah, Abu 
Umamah, Amru bin Abasah, Ya'la bin Umayyah, dan Mu'awiyah). 
Hadits Ali diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ashim bin Dhamrah, 
dengan redaksi: 


. 


be JS Ad dat pg MEA oa MI Jan 0 Kia 
Ta PA Ip 33 
"Rasulullah SAW, setiap usai melaksanakan shalat wajib, beliau 


mengerjakan shalat (sunah) dua rakaat, kecuali shalat Shubuh 
dan Ashar." 


Hadits ini tidak diberi komentar oleh Abu Daud. 


Syarah Sunan Tirmidzi m————— 


Hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dengan 
redaksi: 
sd - 9 - .2 ai ... “9 - 03 Png 
aa se Taste ta Data 
nun) 
"Kami dilarang untuk melaksanakan shalat ketika matahari 
terbit, matahari terbenam, dan tengah hari." 


— Hadits Abu sa'id diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. 
Hadits Ugbah bin Amir diriwayatkan oleh sekelompok ahli hadits 
selain Al Bukhari, dengan redaksi: 


on y. ST ii PA 8,.y 3? Pan NG ea na 
eat Ot VA lag Ale DI dko HI Sya OS IE OH 

.... 5 5 NP » 085 . 
"Tiga waktu yang dilarang kepada kami oleh Rasulullah SAW: 


Shalat, Menguburkan jenazah ..." 


Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. 
Hadits Samurah bin Jundab dan haditsnya Salamah bin Al Akwa', 
saya tidak mengetahuinya. Hadits Zaid bin Tsabit diriwayatkan oleh 
Ath-Thabarani. Hadits Abdullah bin Amru diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani dalam Mu'jam Al Ausath. Hadits Mu'adz bin Afra' 
disebutkan oleh Ibnu Sayyidin-Nas dalam Syarh At-Tirmidzi seperti 
hadits Abu sa'id yang Murtafag 'Alaih. Haditsnya Ash-Shanabihi 
diriwayatkan oleh Malik, Ahmad dan An-Nasa'i. Hadits Aisyah 
diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi: 


. » ... s - #9. Yo 3 

ME IA Jimi 05 Ta la Io MS Ol 
. 5 : 

YAA 3 na 8 


————— ———  ————— $yarah Sunan Tirmidzi 


"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melakukan shalat 
(sunah) setelah Ashar, lalu beliau melarangnya, juga pernah 
menyambung puasa, lalu beliau melarangnya (wishal)." 


Hadits Kab bin Murrah diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. 
Hadits Abu Umamah, saya tidak mengetahuinya. Hadits Amru bin 
Abasah, diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Hadits 
Ya'la bin Umayyah, saya tidak mengetahuinya. Haditsnya Mu'awiyah 
diriwayatkan oleh Al Bukhari. 


Al Hafizh dalam kitab At-Talkhish mengatakan: Dalam bab ini 
juga ada riwayat lain dari Sa'ad bin Abu Waggash, Abu Dzarr, Abu 
Oatadah, Hafshah, Abu Darda', Shafwan bin Mu'aththal, dan lain-lain. 


. 


Ucapannya, ru Tae Tadi jab Up AE ul 442 (Hadits Ibnu 
Abbas dari Umar adalah hadits hasan shahih). Haditsnya diriwayatkan 
oleh Al Bukhari, Muslim dan lain-lain. 


Ucapannya, 145 Any as At Ko AD doi ea suga FI Id pg 
mma 3 Xp M3 KAI IA “ “esa Dan itu merupakan pendapat 
sebagian besar sahabat Nabi SAW dan orang-orang setelah mereka. 
Mereka memakruhkan shalat (sunah) setelah shalat Shubuh). Al Oadhi 
berkata: Mereka berselisih pendapat tentang bolehnya melaksanakan 
shalat dalam tiga waktu seperti di atas, setelah shalat Shubuh sampai 
matahari terbit, dan setelah shalat Ashar sampai matahari terbenam. 


Daud (Azh-Zhahiri) membolehkan shalat secara mutlak. (Yakni, pada 
5 waktu). 


Asy-Syafi'i berkata: Tidak boleh melakukan shalat pada waktu- 
waktu tersebut, tanpa ada sebab. Adapun shalat yang mempunyai 
sebab, seperti shalat nadzar dan melaksanakan shalat yang tertinggal, 
maka diperbolehkan karena ada haditsnya Kuraib dari Ummu 
Salamah. Dan juga dikecualikan di Makkah, dan waktu istiwa' pada 
hari Jum'at oleh haditsnya Jubair bin Muth'im dan Abu Hurairah. 


Syarah Sunan Tirmidaia m————— La) 


Abu Hanifah berkata: Haram melakukan shalat di tiga waktu 
selain Ashar di waktu senja, haram shalat nadzar dan shalat sunah 
setelah kedua shalat tersebut (yakni: Shubuh dan Ashar) selain shalat 
Fardhu yang tertinggal, sujud tilawah, dan shalat jenazah. 


Malik berkata: Haram shalat sunah selain shalat fardhu, dan 
shalat sunah dua rakaat untuk thawaf. Demikian yang tersebut dalam 
kitab Al Mirgah. 


An-Nawawi berkata: Para imam  madzhab sepakat 
memakruhkan shalat, tanpa sebab pada waktu-waktu terlarang. Dan 
mereka sepakat membolehkan pelaksanaan shalat fardhu. Hanya saja 
mereka berbeda pendapat tentang pelaksanaan shalat sunah yang 
mempunyai sebab, seperti shalat tahiyyatul masjid, sujud tilawah, 
sujud syukur, shalat Id, shalat gerhana, shalat jenazah, dan 
pelaksanaan shalat yang tertinggal. 


Asy-Syafi'i dan sebagaian kelompok ulama membolehkan 
pelaksanaan shalat-shalat tersebut, tanpa makruh. Sedangkan Abu 
hanifah dan sebagian ulama lainnya memandang masuk dalam 
keumuman larangan. Asy-Syafi'i berdalil, bahwa Nabi SAW 
melaksanakan shalat sunah Zhuhur setelah Ashar. Ini jelas dalam hal 
pelaksanaan shalat sunah yang tertinggal. 


Sedangkan shalat fardhu yang ada justru terlebih lagi 
(pembolehannya). Shalat fardhu yang digadhakan justru terlebih lagi 
(boleh dilaksanakan), yang dimaksudkan dalam hal ini adalah shalat 
sunah yang mempunyai sebab. Sekian. 


Dalam hal ini para ulama memang ada yang membolehkan 
secara mutlak, dan ada pula yang melarang secara mutlak, baik shalat 
fardhu maupun shalat sunah di waktu terlarang. 


— Ucapannya, #1 3 Y gd si uya 23 ag aj "kab OS 
(Syu'bah berkata: Oatadah tidak mendengar dari Abu Al Aliyah 
kecuali tiga hal). Yakni, hadits ini lewat Oatadah adalah bersambung 


———— —— ——— $yarah Sunan Tirmidi 


sanadnya. of Tea Pan Y :Ju Ang ae Jo Pal PM Ong 
A3 A3 Ip 72 Vi Vj (Hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda, 
"Tidak layak bagi seseorang mengatakan: Aku adalah lebih baik 
daripada Yunus bin Matta"). Ini adalah pernyataan dari orang yang 
tawadhu' dari seorang nabi yang mulia, pemimpin manusia. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Al Bukhari, dan lain-lain. | 


Para Pa 


135. Bab: Shalat Sunah Setelah Ashar 


kaan YP HUI op ola UP Ur Gia NK 
PA or A . : a H3 ae 3 4 a (3 - PE 2 
na aa JB AP Oi PA 
Pn) Tpi PS 2 oa 3 jak WES 
Kana na 


aga 3 0. 


5 Lang AS 3 aa 13 Pai si 


79. pe 6G. 


Ing ko aa ag Aa Io PA TP En 3 
en Ma Ka uO ES) jak 
Ara -5 EA PI La ee 


. 


os 90. 


AE ea PS AL PG M9 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Kb) SN IR SLS Uh) 35, 
Pa AI la 33 CU ala de AN Sae LO Gt Lah 
PAS ar) 
#3 Pa 
eng ai Ie Kana G3 GI 
Ae San eta jam 3 KN 5 
1 Pe 
Ai IA DAA NS Je ea shbidabkisk 
pa dl Aga Kh. Me Gn 
La Kung mal LE 3 (P ja au Ka Na Ja “93 
Ap Ko 3 ian WE Aa PN Ii 
G 5 3 si P3 # . 
A3 3 Lan) pan 
Te Ke MEA La ml Jai Ip FP 4 JB V3 
Pe an aa aa 
2 Nag or. 2 5», 5 -.. . (HN) wol. 9 
2 Dam aa Apaan AA ce Mu 
AP “5 asal PA uje si asa bat Ka 3 MA ag Nag 
Ab ya tan id 3 ma Pa ai 


“5 1845 Outaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan 
kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas, beliau berkata, “Sesungguhnya Nabi SAW shalat sunah dua 


. 


26 Hadits dha'if. Karena Jarir meriwayatkan dari Atha” bin As-Sa' ib. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


rakaat setelah Ashar, oleh karena beliau kedatangan harta benda 
(rampasan perang), sampai menyibukkannya untuk melakukan shalat 
sunah dua rakaat setelah Zhuhur. Lalu, beliau mengerjakannya setelah 
Ashar. Beliau pun tidak mengulanginya lagi." 


Dalam bab ini,.ada hadits lain yang: iiwayatkan dari Aisyah, 
Ummu Salamah,:Maimunah, dan Abu Musa. 


Abu Isa fAt-Tirmidzij berkata: Hadits Ibnu Abbas di atas adalah 
hadits hasan. 


Sementara itu, tidak hanya seorang yang meriwayatkan hadits 
dari Nabi SAW, bahwa belian SAW mengerjakan shalat dua rakaat 
setelah Ashar. Ini berbeda dengan hadits yang diriwayatkan, bahwa 
Nabi SAW melarang mengerjakan Shalat setelah Ashar, sampai 
matahari terbenam. Tapi, hadits Ibnu' Abbas di atas lebih shahih, 
karena ia mengatakan: “Beliau tidak mengulanginya." 


. Zaid bin Tsabit juga meriwayatkan hadits, seperti yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. 


Dalam bab ini, ada beberapa riwayat dari Aisyah: 


Dari Aisyah: “Nabi SAW jika mengunjungiku setelah Ashar, 
beliau selalu mengerjakan shalat sunah dua rakaat." 


Dari Aisyah, dari Ummu Salamah, dari Nabi SAW: “Nabi SAW 
melarang shalat sunah setelah shalat Ashar sampai matahari terbenam 
dan setelah shalat Shubuh sampai matahari terbit." 


Yang menjadi kesepakatan para ulama adalah tentang 
kemakruhan mengerjakan shalat sunah setelah Ashar sampai matahari 
terbenam, dan setelah Shubuh sampai matahari terbit, selain shalat 
yang dikecualikan, seperti shalat di Makkah setelah Ashar sampai 
matahari terbenam, dan setelah shalat Shubuh sampai matahari terbit 
setelah menjalankan Thawaf. Dan telah diriwayatkan dari Nabi SAW 
mengenai keringanan dalam melakukan hal itu. - 


Syarah Sunan Tirmidzi m——————— 


Pendapat di atas diikuti sebagian ulama di kalangan sahabat 
Nabi SAW dan para ulama setelah mereka. Imam Asy:Syafi'i, Ahmad 
dan Ishak juga berpendapat demikian. 

Tapi, sebagian ulama di kalangan para sahabat Nabi dan si 
setelah mereka, menilai makruh shalat sunah setelah Ashar dan setelah 
shalat Shubuh di Makkah. Pendapat ini diikuti: oleh :Sufyan .Ats- 
Tsauri, Malik bin Anas dan sebagian ulama penduduk Kutfah. 


Penjelasan Hadits: 
2 £ J arit), ia adalah Ibnu Abdul Hamid bin Ourath Adh-Dhabbi 


Al Kufi Ar-Razi. Ia orang terpercaya dan shahih. Tapi, ada yang 
mengatakan, bahwa daya ingatnya menurun di akhir hayatnya. 


KHL! yj slk£ (Atha' bin As-Sa'ib Ats-Tsagafi Al Kufi), adalah 
orang yang dipandang jujur, tapi diakhir usianya daya ingatnya 
menurun. Ibnu Mahdi menilainya, bahwa ia setiap malam 
mengkhatamkan Al Our'an. 


J6 set pad Ah PSP paka Hi da 
Gecungguknya Nabi SAW. Shalat dua rakaat setelah Ashar, oleh 
karena beliau kedatangan harta benda...). Dalam Shahih Al Bukhari 
yang bersumber dari hadits Ummu Salamah, disebutkan bahwa Nabi 
SAW melakukan shalat sunah dua rakaat setelah Ashar, dan beliau 
bersabda, 


Lg PE oi Je ea 


.. “Saya disibukkan oleh orang-orang dari kabilah Abdul Oais, 
— sehingga aku tidak dapat mengerjakan shalat dua rakaat setelah 
" . Zhuhur." 


0 3- & 


bagi Dg S S (atiku tidak Mengutanginya Pernyataan ini 
bertentangan dengan riwayat dari Aisyah RA sebagai berikut: 


Syarah Sunan Tirmidzi 


1. Aisyah RA berkata, 
8. 2 Tega un Ha oa. 5 Pa at AN 3 Bg, gen 
Ae Gaia PARI AR ik lag AE eko DI BF 
"Nabi SAW tidak pernah sama sekali meninggalkan shalat 

sunah dua rakaat setelah Ashar di sampingku." 

2. Aisyah RA berkata, 
| A ed sed a ” 2 2. ? 
SA PSU 
“Beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat tersebut sampai 


meninggal dunia." 
3. Aisyah RA berkata, 


ha O0t hna Ta $ 1 PAUD LX , 3. na . . 

Yan Aa pg SEL ey ae MI Lo US Le 
23 de 

“Nabi SAW tidak pernah mengunjungiku di suatu hari setelah 


Ashar, kecuali beliau mengerjakan shalat dua rakaat." 


Riwayat tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan yang 
lainnya. Kesimpulannya, bahwa hadits dalam pokok masalah 
mengandung penafian shalat. Karena perawi tidak melihatnya. 
Sedangkan mutsbit, yang menetapkan adanya dua rakaat adalah yang 
didahulukan, daripada yang menafikannya. 


Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari 
Abu Salamah, Katana berikut: 


tete st. 


Aan 


“Dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah SAW mengerjakan 
shalat sunah dua rakaat setelah Ashar di rumahnya sekali." 


Dalam riwayat lain, oleh Abu Salamah, dari Ummu Salamah: 


Syarah Sunan Tirmidzi m——— La 


NP Ia Pr : . 
Ak) Yg J3 Ungakap Na Ta 


“Saya belum pernah melihat Nabi SAW mengerjakan shalat dua 
rakaat, sebelum atau setelah Ashar." 


Kedua hadits yang ' saling bertentangan tersebut dapat 
dikompromikan, bahwa Nabi SAW tidak mengerjakan shalat dua 
rakaat tersebut kecuali didalam rumahnya sendiri. Karena itu, Ibnu 
Abbas 'maupun Ummu Salamah tidak melihatnya. Yang demikian itu 
ditunjukkan oleh pernyataan Aisyah dalam satu riwayat oleh Al 
Bukhari, sbb: NAN 

si NG TA AN ea Pa - "5 Pe aa 
Ka de Ji Ol Wlbna Aom! $ Ungaluag Y OS 
“Nabi SAW Tidak mengerjakan shalat dua rakaat (sunah) dalam 

masj jid, karena khawatir akan membebani umatnya." 
| Ucapannya, Kay s3 BS yaa kaka Ask ak Ka wi "3 (Dalam 
bab ini, ada hadits yang diriwayatkan dari Aisyah. Ummu Salamah, 
Maimunah dan Abu Musa). Hadits yang bersumber dari Aisyah dan 
Ummu Salamah sudah diterangkan tadi. Apapun hadits yang 
bersumber dari Maimunah itu diriwayatkan oleh Ahmad: Disebutkan 
dalam kitab Nail Al Authar, bahwa dalam sanad terdapat: nama 
Hanzhalah . As-Sadusi.. Ia adalah dha'if.: Ath-Thabari juga 
meriwayatkan haditsnya. Sedangkan hadits yang bersumber dari Abu 


Musa diriwayatkan oleh Ahmad dalam ani TV: 416, dengan 
redaksi: 


. 9. 0e2 Pt 2... . 0 £ 28 

Pn penangan EN ar 

.. “Ia melihat Nabi SAW Mengerjakan shalat sunah dua rakaat 
- setelah Ashar.” 

— Ucapannya, 1 Cap AE Jl Cwe (Hadits Ibnu Abbas di atas, 

adalah hadits hasan). Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. 


—————————v—— $ya7ah Sunan Tirmidii 


Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Al Fath: Ia 
diriwayatkan Jarir dari Atha', sementara dia mendengarkan dari Atha' 
setelah menurun daya ingatnya di usia tua. Jika hadits itu shahih, 
maka menjadi pendukung hadits Ummu Salamah. 


Hadits Ummu Salamah itu diriwayatkan oleh Ath-Thahawi 
dengan sedikit penambahan. 


“Wahai Rasulullah, apakah kami harus menggadhanya jika 
terlewatkan?" Rasulullah menjawab, “Tidak.” 


Ucapannya, AE yi! Sad Pi Lab gi NIP G3) Hd) (Zaid bin 
Tsabit juga meriwayatkan hadits, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Abbas), diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya, dari Oabishah 
bin Dzu'aib, dia berkata: "Aisyah mengabarkan kepada keluarga Az- 


Zubair, bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat dua rakaat setelah 
Ashar. Lalu mereka pun shalat." 


Lebih lanjut Oabishah berkata: Zaid mengatakan: Semoga Allah 
mengampuni Aisyah, kami lebih mengetahui tentang Rasulullah SAW 
daripada Aisyah. Yang demikian itu terjadi ketika orang-orang 
kampung datang kepada Rasulullah SAW di siang hari bolong. 
Mereka duduk dan bertanya kepada beliau. Beliau pun memberi fatwa 
kepada mereka sampai beliau shalat Zhuhur. Kemudian beliau terus 
duduk lagi memberi fatwa kepada mereka sampai shalat Ashar. Lalu 
beliau kembali ke rumahnya." 


Zaid melanjutkan: “Nabi SAW belum mengerjakan shalat sunah 
setelah Zhuhur. Lalu beliau mengerjakannya setelah Ashar. Semoga 
Allah SWT mengampuni Aisyah. Kami lebih mengetahui tentang 
Rasulullah SAW daripada Aisyah. Rasulullah SAW melarang shalat 
sunah setelah Ashar." 


Syarah Sunan Tirmidzi 


oa 


eng 5 AG Ia s Lae 3 3 , 335 (Dalam bab ini ada beberapa 


riwayat dari Aisyah). Yakni saling berbeda. Sebagian menunjukkan 
pembolehan shalat setelah shalat Ashar, dan sebagian lainnya tidak 
membolehkannya. 


33) dbe N Fad Ani GAB JAS eh di jo Yo 
SAW jika mengunjungiku setelah Ashar, beliau selalu mengerjakan 
shalat dua rakaat). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan yang 
lainnya. Hadits ini menunjukkan boleh. 

Sedangkan dari Aisyah yang bersumber dari Ummu Salamah, 
disebutkan: & ma Ang comet DH pa ag Badi 2 & af 
MPA) adas (Nabi SAW melarang shalat setelah shalat Ashar sampai 
matahari terbenam, dan setelah shalat Shubuh sampai matahari terbit). 
Hadits ini menunjukkan tidak boleh. 

Untuk menepis perselisihan ini, maka riwayat dari Aisyah yang 
pertama tadi dimungkinkan shalat yang mempunyai sebab. Sedangkan 
riwayatnya yang kedua adalah shalat yang tidak mempunyai sebab. 


Ini dikuatkan atau didukung oleh riwayat Ummu Salamah yang 
disebutkan dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim, sebagai berikut ini. 


Celah BG SES YAA PAS Ubah AI TG 
A15 jan Tag SES an 5 IL NU dB. 
LAN S0 ap PESAN op AK oelih Ate Ha DAS ya 


“Wahai Rasulullah, saya mendengar Anda melarang 
.- mengerjakan shalat dua rakaat itu. Namun saya melihat Anda 
:# mengerjakanya." Nabi SAW menjawab, "Wahai putri Abu 
"“. Umayyah, kamu bertanya tentang shalat sunah dua rakaat 
setelah Ashar. Sesungguhnya saya didatangi oleh orang-orang 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dari kabilah Abdul Oais. Mereka telah menyibukanku dari 
melakukan shalat dua rakaat setelah Zhuhur." 


Ada yang sependapat, bahwa shalat setelah Ashar bagi Nabi 
SAW termasuk salah satu khususiyah (khusus) baginya. 


Hal itu dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan Ath-Thahawi 
yang bersumber dari Ummu Salamah, dia berkata: "Apakah kami 
harus menggadhanya jika terlewatkan?" Lalu Nabi SAW menjawab, 
"Tidak." Tapi riwayat ini dinilai dha'if, lemah, yang tidak dapat 
dijadikan hujjah, sebagaimana penjelasan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam 
Fath Al Bari, katanya, "Riwayat yang menetapkan (shalat setelah 
Ashar) tidak bertentangan dengan hadits-hadits pelarangan terhadap 
riwayat yang menetapkan keberadaan shalat tersebut karena ada 
sebab. Jadi shalat (setelah Ashar) yang ada sebab, tetap diberlakukan 
umum bagi yang tanpa sebab. Adapun orang yang berpendapat 
keumuman larangan dan tidak mentakhshis (mengkhususkan) bagi 
shalat yang mempunyai sebab, maka dapat dibawa pada bentuk 
kekhususan Nabi SAW dan kecenderungan pendapat pertama sudah 
jelas." Sekian komentar Al Hafizh Ibnu Hajar. 


IP S3 jak Ai kta KN SP ola Jl AT ala Kab el, 
An Kan BAN Jia SS Aja ALA GNI Amatil alba (AAN IG RN 
Pan (NgadN Ag Land! alat PAN Ing GAS DN & pad 
3 e) ia) aa ale Se «#3! (Yang menjadi kesepakatan para 
ulama adalah tentang kemakruhan mengerjakan shalat sunah setelah 
Ashar sampai matahari terbenam, dan setelah Shubuh sampai matahari 
terbit, selain shalat yang dikecualikan, seperti shalat di Makkah 
setelah Ashar sampai matahari terbenam, dan setelah shalat Shubuh 
sampai matahari terbit setelah menjalankan Thawaf. Dan telah 
diriwayatkan dari Nabi SAW mengenai keringanan dalam melakukan 


hal itu). Pernyataan ini memberi isyarat atau petunjuk pada hadits 
Jubair bin Muth'im, dia berkata: Rasulullah SAW Bersabda, 


Syarah Sunan Tirmidzi 


00. 


En Jo Bip Ob KEY SG HN 
na , 33 2 An “lu 
“Wahai anak cucu Abdu Manaf, janganlah kamu melarang 
seseorang melakukan thawaf di Ka'bah ini, dan mengerjakan 
shalat di sembarang waktu yang dikehendakinya, siang atau 
—. malam." 
| Al Hafizh dalam kitab Bulugh Al Maram ebeMakan Hadits di 
atas Mwayakan oleh Lima Imam hadits (Ahmad, Abu Daud, An- 
Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh At- 
Tirmidzi dan Ibnu Hibban. 


Ucapannya, & J8 38, (Pendapat seperti di atas diikuti oleh ...), 


yakni kemakruhan shalat setelah Ashar dan setelah Shubuh, selain 
shalat yang dikecualikan. 


Jai A3 CARA Lag Geng ATA eap N Hot Uya lali Jl La FP 
Gaul, 3 iven 3, PU (Sebagian ulama di kalangan para sahabat Nabi 
SAW dan ulama setelah mereka. Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan 
Ishak, juga berpendapat demikian). Mereka berhujjah dengan hadits- 
hadits yang melarang shalat setelah shalat Ashar dan Shubuh, serta 
riwayat hadits tentang rukhshah (dispensasi). 


Ucapannya, “S6 A1 Ip Pa) Heat ia dai Jai aa a93 s 3G 
Ko Dia Jai Ay sala Af) pakdi Aap Call 1g GK (AAA Lay el 
Pt) Si Jai UaK) uel I4 WUG3 (Tapi, sebagian ulama di kalangan para 
sahabat Nabi SAW juga, dan ulama setelah mereka, menilainya 
Makruh shalat setelah shalat Ashar dan setelah shalat Shubuh di 
Makkah. Pendapat ini diikuti oleh Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, 


dan sebagian. ulama Kufah). Abu Hanifah berpendapat seperti ini. 
Mereka berhujjah dengan pelarangan yang bersifat umum. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Asy-Syaukani dalam Nail Al Authar-nya mengatakan: Para 
ulama berselisih pendapat mengenai shalat sunah setelah Ashar dan 
Shubuh. Jumhur ulama berpendapat makruh. Malah An-Nawawi 
mengklaimnya sebagai ijma (consensus) ulama atas kemakruhannya. 
Sedangkan Al Hafizh Ibnu Hajar justru mencatat adanya pendapat dari 
kalangan Salaf (ulama yang hidup sebelum tahun 300 H.) yang 
membolehkannya secara mutlak. Dan hadits-hadits tentang pelarangan 
dipandangnya sebagai mansukh (dihapuskan). Daud dan kelompok 
ahli Zhahir (tekstualis) berpendapat demikian juga. Dan Ibnu Hazm 
menguatkannya. 


Orang-orang yang berpendapat makruh berselisih pendapat. Asy- 
Syafi'i membolehkan shalat yang mempunyai sebab di kedua waktu 
tersebut. Beliau berdalil dengan shalat sunah Zhuhur yang dilakukan 
Nabi SAW setelah shalat Ashar. 


| Asy-Syaukani berkata: Orang-orang yang tetap menyatakan 
makruh secara mutlak, menjawab, bahwa shalat yang dilakukan Nabi 
SAW tersebut adalah bersifat khusus bagi Nabi sendiri. Dalilnya 
adalah hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Aisyah, dia berkata: 


. : - Pu 2 23 23 Oo. 0. ..! - 9. 25 Tj Sea 

Iloy cry del 3 LE cara mal ah Gear OS 

“Nabi SAW mengerjakan shalat sunah setelah shalat Ashar dan 

beliau melarangnya (kepada orang lain). Nabi SAW juga 

melakukan puasa wishal. Dan beliau pun melarangnya (untuk 
orang lain)." 

Hadits yang diriwayatkan Ahmad dari Ummu Salamah berkata: 
“Wahai Rasulullah, apakah kami harus menggadhanya jika 
terlewatkan?." Rasulullah menjawab, "Tidak." | FS 

Al Baihagi berkata: Hadits ini riwayatnya dha'if. Ath- Thahawi 
berhujjah, bahwa hal tersebut merupakan kekhususan bagi Nabi SAW, 


“Sesuatu yang termasuk kekhususan bagi Nabi SAW merupakan hal 
yang selalu dikerjakan beliau, dan bukan merupakan gadha." 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Dalam rangkaian sanad hadits Aisyah ada yang bernama 
Muhammad bin Ishak dari Muhammad bin Amru bin Atha'. Ia adalah 
seorang mudallis (menyamarkan sanad hadits). Ia meriwayatkan 
hadits secara 'an'anah (memakai kata: dari), dari Muhammad bin 
Amru. Abu Hanifah memandang makruh secara mutlak shalat sunah 
di kedua waktu tersebut. 


Sedangkan ulama yang membolehkan secara mutlak 
menggunakan beberapa dalil. Masing-masing dalil di atas tidak luput 
dari komentar/kritikan. Hadits-hadits: yang "mengarah" pada 
kemakruhan shalat setelah shalat Ashar dan Shubuh, adalah bersifat 
umum. Tidak ada pengkhususan secara mutlak, seperti hadits Zaid bin 
Al Aswad dan Ibnu Abbas. Sedangkan hadits Ali: “Menggadha sunah 
Zhuhur pada waktu setelah shalat Ashar: dan sunnah: Fajar dilakukan: 
setelah shalat Shubuh”, adalah bentuk: pengkhususan dari hal yang: 
bersifat umum. Antara riwayat ini dengan riwayat-riwayat hadits 
dalam pokok masalah terdapat umum dan khusus dari satu segi, 
seperti hadits tentang shalat sunah Tahiyyatul Masjid, gadha shalat, 
dan shalat jenazah. Nabi SAW Bersabda, “Wahai Ali, ada tiga hal 
yang tidak boleh diakhirkan: shalat jika tiba waktunya, dan jenazah 
jika telah hadir...” (HR. At-Tirmidzi) 


Kaitannya dengan shalat gerhana, Nabi SAW bersabda, 
AN JI Naa 56 La rei 1s 
“Bila kamu melihatnya (gerhana), maka bergegasiah untuk 
melaksanakan shalat." Yakni shalat sunah dua rakaat, setelah 
bersuci | Nan Naa: 
Kaitannya dengan shalat istikharah,- dan. lain-lain. Riwayat- 
riwayat di atas memiliki sifat umum dan khusus secara tersendiri, 
tidak ada yang lebih diutamakan daripada lainnya Sebagai khusus 
yang justru dinilai mencari-cari hukum. Memaukufkan (membekukan) 


—————  —  — —— ——  —— $yarah Sunan Tirmidzi 


masalah ini dipandang perlu, sampai ada bukti lain yang 
mendukungnya. Sekian pernyataan Asy-Syaukani secara ringkas. 


HIU HE CLS 


136. Bab: Shalat (Sunah) Sebelum Maghrib 


Pn oa S5 Ci SB Cik —1A0 
ag la In Jo op GJikA op AN ale 2 GA jae 
Aa ja ola sa IS ya db 

HI BE PI 3 

ana La Jd La ae 

Ba gi LA Untot al IG 

DKI J3 DEA Hani 5 2 

ng ea KD Aan ia Sa JP (3) 
YG a19 an 3 LAS 3 3 Sea 3 Oak NAS Sj 
Pr Kate Nyi (pad LK S Na Kasat J8, 


1857. Hannad menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan 
kepada kami, dari Kahmas bin Al Hasan, dari Abdullah bin Buraidah, 


27 Hadits shahih. HR. Al Bukhari (627), Muslim (838) dan Abu Daud (1283). 


Syarah Sunan Tirmidzi m——————— 


dari Abdullah bin Mughaffal, dari Nabi SAW bersabda, “Antara dua 
adzan ada shalat (sunah), bagi orang yang mau (mengerjakannya).” 
Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abdullah bin Az-Zubair. 


Abu Isa (At-Tirmidzi) berkata: Hadits Abdullah bin Mughaffal 
ini berstatus hasan shahih. 


Para sahabat Nabi SAW berselisih pendapat mengenai shalat 
sunah sebelum Maghrib. Sementara sahabat yang lain tidak melihat 
adanya shalat sunah sebelum Maghrib. 


Diriwayatkan dari berbagai sumber yang berasal dari sahabat 
Nabi SAW, bahwa mereka mengerjakan shalat sunah dua rakaat 
sebelum Maghrib, antara adzan dan igamah. Ahmad dan Ishak 
berkata: Mengerjakan shalat dua rakaat itu dinilai bagus, dan dianggap 
sebagai sunnah. 


Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, pi g AS «# (Dari Kahmas bin Al Hasan) 


demikian yang terdapat dalam Al Hashirah. Tapi dalam At-Tagrib dan 
Al Khulashah dengan nama: Kahmas bin Al Hasan. Ia dipandang 
orang yang terpercaya oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in. 


IM HW X£ (Abdullah bin Buraidah), yakni bin Hashib Al 
Aslami Al Marwazi, sebagai orang yang terpercaya. | 
Jika yi & 42 (Abdullah bin Mughaffal), adalah seorang sahabat 


yang ikut berbai'at di bawah pohon. Ia tinggal di Bashrah, meninggal 
pada tahun 57 H. Ada yang mengatakan setelah tahun itu. 


“Ucapannya, seisi 3s && (Antara dua adzan) yakni: adzan dan 


igamah. Pernyataan tersebut berlaku pada umumnya. Mungkin saja, 
igamah itu memuat lafazh adzan, yaitu memberitahukan akan 


—————————————  —— Syarah Sunan Tirmidzi 


kehadiran pelaksanaan shalat. Seperti halnya adzan. adalah 
pemberitahuan masuknya waktu shalat. 


Ucapannya, IKo (Shalat), maksudnya adalah waktu shalat. Atau 


yang dimaksudkan adalah shalat sunah, demikian kata Al Hafizh. Tapi 
menurut saya, tidak usah memperkirakan kata: waktu. 


Ucapannya, AI «si (Bagi orang yang mau (melakukannya)). 
“ Yakni: Keberadaan shalat antara dua adzan itu bagi orang yang mau 


melakukannya. Dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim yang bersumber 
dari Abdullah bin Mughaffal, Nabi SAW bersabda, 


. o “ . . 3 
GE DA NO J3 ale 
“Shalatlah dua rakaat sebelum shalat Maghrib." | 


Dikatakan oleh beliau, "Bagi orang yang mau (melakukannya), 
adalah bentuk ketidaksukaan bila dijadikan kesunahan atas manusia. 
Demikian tersebut dalam Al Misykah. Hadits itu sebagai dalil 
'pembolehan melakukan shalat dua rakaat setelah adzan Maghrib atau 
— sebelum shalat Maghrib. Itulah yang tepat. Sedangkan Hadits yang 

.mengatakan bahwa hadits itu dihapus, tidak perlu diperhatikan. Sebab, 
tidak ada petunjuknya. 
: Ucapannya, s3 HA 6 Hp Ad «3 (Dalam bab ini ada 
riwayat lain dari Abdullah bin Az-Zubair, yaitu diriwayatkan oleh 


Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dari Salim bin Amir, dari Abbdullah 
bin Az-Zubair dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


Os. 7 &-. 


SES AA 5 V) Lain X0 Ia Ce 


“Tidak ada shalat fardhu, kecuali sebelumnya ada shalat dua 
rakaat." | 


Demikian yang terdapat dalam Nashb Ar-Rayah. Juga 
diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr dalam bab Oiyamullail hal 


Syarah Sunan Tirmdi m———- sj 


26. Dalam bab ini pula ada riwayat lain yang bersumber dari Anas bin 
Malik dan Ugbah bin Amir. 


Ucapannya, na ya Cap Jin s A x Can (Hadits 
Abdullah bin Mughaffal ini berstatas hasan shahih). Yakni hatinya 


diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, serta lainnya. 


033, .o. 


Ucapannya, — adi 3 Bali AI 7 ar (Sementara sahabat 
yang lain tidak melihat adanya shalat sunah -sebelum Maghrib). Itu 


adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, menurut pernyataan Al Hafizh 
dalam Fath Al Bari. Juga pendapat Abu Hanifah. : 


Sumber dari Malik terdapat keterangan lain yaitu memandang 
sunah shalat sebelum Maghrib. Sementara dari kalangan Madzhab 
Asy-Syafi'i ada pendapat yang diunggulkan oleh An-Nawawi dan 
yang mengikutinya. 


Dalam Syarah Muslim, An-Nawawi berkata: Pendapat orang 
yang mengatakan, bahwa melakukan shalat dua rakaat sebelum 
Maghrib itu 'dapat mengakhirkan Maghrib, adalah pendapat yang 
mengada-ada dan melemparkan Sunnah Nabi. Di samping itu, waktu 
mengerjakan relatif singkat, dan tidak akan mengakhirkan nalar 
Maghrib dari awal waktu. | 


Al Hafizh berkata: Kesimpulan dalil-dalil ini menunjukkan 
keringanan shalat tersebut, seperti halnya dua rakaat shalat Fajar. 

Orang yang tidak melihat ada shalat sebelum Maghrib berhujjah 
dengan beberapa hadits yang disebutkan oleh Al Hafizh Az-Zaila'i, 
dia berkata: Tidak ada shalat sebelum Maghrib (baca: Oabliyah 
Maghrib), sahabat kami memiliki beberapa hadits, diantaranya yang 
diriwayatkan dari Abu Daud dari Thawus, dia berkata: 


Ra | ——————— ——— $yarah Sunan Tirmidii 


deeh uya OKI J3 PES Pp AJA 
AL) Man eh Ha Ap 2 & na y 0. o- 
HA Sea da Se Ja ga 
ARA ng SS 


“Ibnu Umar ditanya tentang dua rakaat sebelum Maghrib. Ia 
menjawab: Saya tidak pernah melihat seorangpun di masa 
Rasulullah SAW yang mengerjakan dua rakaat itu. Beliau 
memberi keringanan mengenai dua rakaat setelah Ashar." 


Az-Zaila'i berkata: Abu Daud tidak memberi komentar. 
Kemudian Al Mundziri dalam Mukhtashar-nya menilai shahih. 
Sementara An-Nawawi dalam Al Khulashah menilai sanadnya hasan 
jayyid. Para ulama memberi jawaban, bahwa riwayat Ibnu Umar 
adalah penafian atau meniadakan. Sedangkan yang menetapkan shalat 
sebelum Maghrib itu didahulukan. Sebab riwayat ini lebih shahih dan 
banyak perawinya, di samping mereka itu mengetahui hal yang tidak 
diketahui Ibnu Umar. "Jawaban mereka itu bagus, shahih, dan tepat," 
kata An-Nawawi. 


Az-Zaila'i berkata: Hadits lainnya diriwayatkan oleh Ad- 
Daraguthni, kemudian oleh Al Baihagi dalam Sunnan-nya dari 
Hayyan bin Ubaidillah Al Adawi, dia berkata: Abdullah bin Burairah 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya (yakni: Burairah), Rasulullah 
SAW bersabda, 


MAN IE 5 ES ya js us Dl 


“Sesungguhnya di setiap antara dua adzan ada shalat sunah 
dua rakaat, selain Maghrib." 


Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bazzar dalam Musnad-nya, 
dan berkata: Kami tidak mengetahui riwayat Abdullah bin Buraidah, 
kecuali Hayyan bin Ubaidillah. Ia seorang laki-laki terkenal di 


Syarah Sunan Tirmidzi 


kalangan penduduk Bashrah, dengan penilaian: tanpa masalah (laa 
ba'sa). 


Al Baihagi dalam Al Ma'rifah berkata: Hayyan bin Ubaidillah 
melakukan kesalahan dalam sanad dan matan (teks hadits) bersama- 
sama. Dari segi sanad telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim 
dalam Shahihnya dari Sa'id Al Jariri dan Kahmas, dari Abdullah bin 
Burairah, dari Abdullah bin Mughaffal, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Antara dua Adzan dan shalat." Kata beliau yang ketiganya, 
“Bagi orang yang mau." 


Dari segi matan bagaimana hadits Hayyan itu dipandang shahih, 
sementara riwayat Ibnu Al Mubarak dari Kahmas dikatakan: Bahwa 
Ibnu Burairah telah mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Maghrib. 
Sedangkan dalam riwayat Husain Al Mu'allim dari Abdullah bin 
Buraidah dari Abdullah bin Mughaffal, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Shalatlah kamu dua rakaat sebelum Maghrib.” Karena 
dikhawatirkan orang-orang menjadikan sebagai sunah. 'Hadits itu 
diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Shahih-nya. 


Ibnu Al Jauzi menyebutkan hadits Hayyan tersebut dalam kitab 
Al Maudhu'at (koleksi hadits maudhu'). Dia menukil dari Al Fallas, 
bahwa Hayyan itu seorang pendusta. 


Al Hafizh Ibnu Hajjar mengatakan dalam Al Fath, bahwa 
riwayat Hayyan dipandang Syad:z. Meskipun ia jujur, menurut Al 
Bazzar dan lainnya, namun ia berselisih dengan para Al Hafizh, teman 
Abdullah bin Buraidah dalam sanad dan matan. Sementara sebagian 
jalur hadits yang ada pada Isma'ili bahwa Buraidah itu melakukan 
shalat dua rakaat sebelum shalat Maghrib. Kalau pengecualian yang 
terdapat pada riwayat Hayyan itu terjaga, maka ja tidak akan 
menyelisihi Buraidah, perawinya. 


Az-Zaila'i berkata: Hadits lain diriwayatkan oleh Ath-Thabrani 
dalam Musnadnya, dari Jabir, dia berkata: Kami bertanya kepada istri- 
istri Rasulullah SAW, "Apakah kalian pernah melihat Rasulullah 


Syarah Sunan Tirmidzi 


SAW shalat dua rakaat sebelum Maghrib." Mereka menjawab, "Tidak, 
hanya saja Ummu Salamah pernah berkata, “Beliau pernah melakukan 
shalat itu sekali di sisiku, aku pun bertanya kepada beliau, 'Shalat 
apakah ini'. Beliau menjawab, "Aku lupa shalat sunah sebelum Ashar 


,”" 


maka aku melakukannya sekarang. 


Untuk memprediksi ke-shahih-an hadits ini, jawabannya apakah 
keterangan yang dinukilkan Az-Zaila'i dari An-Nawawi, antara 
penafian dan penetapan adanya shalat, maka yang didahulukan adalah 
yang menetapkan. 


Az-Zaila'i berkata, “Hadits lain bernilai Mu'dhal (dua sanad 
terputus secara berurutan) yang diriwayatkan oleh Muhammad bin 
Hasan dalam Atsar-nya, bahwa Abu Hanifah mengabarkan kepada 
kami, dia berkata, “Hammad bin Abu Sulaiman menceritakan kepada 
kami, ia bertanya kepada Ibrahim An-Nakha'i tentang shalat sebelum 
Maghrib, akan tetapi ia melarangnya.' Katanya, “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar tidak melakukan shalat 
tersebut'." Hadits ini tidak layak dijadikan dalil karena Mu 'dhal. 


Hadits yang dijadikan hujjah/pegangan oleh orang yang 
melarang shalat sebelum Maghrib, sudah diketahui tidak dapat 
dijadikan hujjah satu pun. 


| Sebagian ulama mengklaim bahwa shalat sebelum Maghrib itu 

dinasakh (dihapus), yang pada mulanya dikerjakan, dimana Nabi 
SAW melarang shalat setelah Ashar sampai matahari terbenam lalu, 
mereka tahu adanya pembolehan setelah matahari terbenam. 
Kemudian mereka segera shalat sunah sampai shalat Maghrib tepat di 
awal waktu. Jika shalat sebelum Maghrib terus menerus dilakukan, 
tentunya akan berdampak pada terlepasnya shalat Maghrib di awal 
waktu. 


Ini hanya dugaan belaka yang tidak berdasar, sehingga tidak 
perlu diperhatikan. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Muhammad bin Nashr dan lainnya meriwayatkan dari jalan 
Gawiyah dari Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waggash, 
Ubaidilah bin Ka'ab, Abu Darda', Abu Musa dan lain-lain, bahwa 
mereka membiasakan (melestarikan) shalat sunah sebelum Maghrib. 


Al Aini berkata dalam Umdah Al Oari: Ibnu Syahin menduga 
bahwa hadits tersebut dinasakh dengan haditsnya Abdullah bin 
Buraidah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya di antara dua adzan (yakni adzan dan igamah) ada 
shalat dua rakaat selain Maghrib." Dia menambahkan penjelasan 
hadits yang diriwayatkan Abu Daud dalam Sunan-nya dari Thawus, 
Ibnu Umar bertanya tentang dua rakaat sebelum Maghrib. Ia 
menjawab, “Saya tidak pernah melihat seorangpun di masa Rasulullah 
SAW yang mengerjakan dua rakaat itu. Beliau membuat kemudahan 
tentang dua rakaat setelah Ashar." Sekian komentar Al Aini. 


Kita tadi sudah mengetahui, bahwa hadits Abdullah bin 
Buraidah dari ayahnya, adalah bernilai Syadz (menyelisihi perawi 
yang lebih terpercaya). Sedangkan pengecualian untuk shalat Maghrib 
tidak kuat. Hayyan bin Ubaidullah, orang yang meriwayatkan dari 
Abdullah bin Buraidah mengalami kesalahan dalam sanad dan matan 
(teks). Adapun pernyataan Ibnu Umar, “Saya tidak pernah melihat 


seorang pun..." Kita pun sudah mengetahui dari pernyataan Az- 
Zaila'i, bahwa peniadaan shalat sebelum Maghrib itu bersifat negatif. 


Sedangkan riwayat yang menetapkan adanya shalat justru 
didahulukan, karena yang lebih shahih yang lebih banyak perawinya. 
Di samping mereka yang menetapkan itu memiliki pengetahuan yang 
tidak diketahui Ibnu Umar. Yang mengherankan justru dari 
pernyataan Al Aini yang menyebutkan dakwaan Ibnu Syahin tentang 
nasakh hadits yang menetapkan shalat sebelum Maghrib dengan 
haditsnya Abdullah bin Buraidah yang bersumber dari ayahnya, 
sedangkan hadits itu tidak menolaknya, bahkan menetapkan adanya 


———————————————————— $yarah Sunan Tirmidzi 


shalat sunah sebelum Maghrib. Dan Al Aini malah mengatakan: 
Hadits Buraidah menambah kejelasan. 


Ucapannya, play d6 A1 io GA Wetai 3a det HP 5 Key) 3 
nd . . 5 . - . : 2g: “3 ng ai 4 1 “ 

KEY OI of yA) Hai BKO Ja Okta 1S «ag (Diriwayatkan 
dari berbagai sumber yang berasal dari sahabat Nabi SAW, bahwa 
mereka mengerjakan shalat sunah dua rakaat sebelum Maghrib, antara 
adzan dan igamah). Yakni di masa Nabi SAW, di hadapan beliau dan 
juga sepeninggalnya. Demikian juga diriwayatkan dari kalangan 
tabi'in dan tabi'it-tabi'in, bahwa mereka itu mengerjakan shalat dua 
rakaat sebelum Maghrib, antara adzan dan igamah. 


Dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik, dia 
berkata: 
an Apa aa Pn pn engan Ar ada Tua 
dls Al de P3, beo c uv 20 OsI ISI OS pad! Os 
Su or Aa - P 5 . Jo : G - “G6 - 8 cg Dang 
lag “ls PT) oke Ta CP PP EN padi Oya ag 
ara "5G 7 ve ea am ON 
An jAN J3 LESON Dlkai DNA 
“Seorang muadzin jika telah mengumandangkan adzan, maka 
para sahabat Nabi SAW berlomba-lomba menuju tiang (masjid 
untuk melakukan shalat sunah) sampai Rasulullah SAW keluar 
(dari rumahnya ke masjid). Mereka shalat dua rakaat sebelum 
Maghrib." 
Muslim menambahkan redaksi: 


2... 


A3 GAN of Lama Amma JEAI LIA Je of 
Pd 13 aya . NP na . 0 -3 
Ungalsa Uya 8S oya ala 
“Sampai seorang lelaki musafir masuk ke dalam masjid, 


mengira bahwa shalat tersebut telah dilakukan, karena banyak 
orang yang mengerjakan." 


Syarah Sunan Tirmidzi m————— 


Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan: Demikian yang dikatakan 
oleh para tokoh sahabat Nabi SAW. 


Dalam kitab Oiyamullail karya Muhammad bin Nasrh Al 
Marwazi, dari Abdul Oohir: Saya melihat Abu Tamim Al Jaisyani 
melakukan shalat dua rakaat sebelum dia mendengar adzan Maghrib. 
Lalu aku mendatangi Ugbah bin Amir Al Jauhani, kataku kepadanya: 
Apakah kamu tidak tertarik terhadap Abu Tamim Al Jauhani. 
Sedangkan Abdullah bin Malik melakukan shalat dua rakaat sebelum 
Maghrib, sementara aku hendak menenggelamkanya? 


Ugbah berkata, “Kami memang pernah mengerjakanya di masa 
Rasulullah SAW." Beliau ditanya, “Kenapa kamu tidak 
melakukanya?" Dia menjawab, “Sibuk." 


Dari Zirr meriwayatkan, “Saya datang di Madinah, saya selalu 
menemani Abdurrahman bin Auf dan Ubai bin Ka'ab. Keduanya 
selalu mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Maghrib, dan tidak 
pernah meninggalkannya.” 


Dari Raghbah maula (mantan budak)-nya Habib bin Maslamah, 
berkata, “Saya melihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW bergegas 
mengerjakan shalat sebelum Maghrib seperti halnya mereka bergegas 
untuk mengerjakan shalat fardhu.” 


Dari Khalid bin Ma'dan, bahwa ia selalu melakukan shalat dua 
rakaat setelah terbenamnya matahari, sebelum shalat Maghrib, yang 
tidak pernah ditinggalkannya sampai meninggal dunia. Abu Darda' 
juga mengerjakannya, dan berkata: Saya tidak pernah 
meninggalkannya, meskipun aku didera dengan cambuk." 

. Abdullah bin Amru Ats-Tsagafi berkata, “Saya melihat Jabir bin 
Abdullah mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Maghrib." Yahya 
bin Sa'ad pernah menemani Anas bin Malik ke Syam, dia menyatakan 
bahwa ia belum pernah meninggalkan shalat dua rakaat setiap adzan. 
@Oatadah pernah ditanya perihal dua rakaat, sebelum Maghrib. Ia 


Syarah Sunan. Tirmidzi 


menjawab: “Abu Barzah pun melakukan shalat dua rakaat itu." 
Abdullah bin Barzah dan Yahya bin Ugail mengerjakan shalat dua 
rakaat sebelum Maghrib. 


Al Hakam menceritakan: Saya melihat Abdurrahman bin Abu 
Laila mengerjakan shalat sunah dua rakaat sebelum Maghrib. 
Sementara Al Hasan ditanya tentang shalat sunah dua rakaat itu. Lalu 
dijawab, "Bagus, demi Allah, indah bagi orang yang dikehendaki 
Allah dapat melakukannya." 


Sa'id bin Musayyab menegaskan, "Bagi orang mukmin, jika 
usai adzan hendaknya mengerjakan shalat (sunah) dua rakaat," Al 
A'raj dan Amir bin Abdullah bin Az-Zubair mengerjakan shalat itu. 
Anas bin Malik memberi nasihat kepada putranya untuk tidak 
meninggalkan shalat sunah tersebut. Makhul menceritakan: Wajib 
bagi orang yang mengumandangkan adzan untuk melakukan shalat 
dua rakaat setelah adzan. Al Hakam bin Ash-Shalt menceritakan: Saya 
melihat Anas bin Malik bila seorang mu'adzin selesai adzan, ia berdiri 
untuk melakukan shalat sunah dua rakaat sebelum Maghrib. 
Ubaidillah bin Abdullah bin Umar: Jika seorang mu'adzin 
mengumandangkan adzan Maghrib, maka para lelaki berbondong- 
bondong menjalankan shalat sunah dua rakaat. Sekian yang 
disebutkan dalam kitab Oiyamul-Lail, diambil yang perlu. Dan ada 
beberapa Atsar (Riwayat yang bersumber dari Nabi SAW). 


Muhammad bin Nashr menyebutkan bahwa ada orang-orang 
yang tidak melakukan shalat sunah sebelum shalat Maghrib. Seperti 
riwayat An-Nakha'i bahwa di Kufah ada tokoh-tokoh sahabat Nabi 
SAW, semisal Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah 
Al Yamani, Abu Mas'ud Al Anshari, Amar bin Yassir dan Al Bara' 
bin Azib. Di akhir hayatnya mereka mengabarkan kepadaku, bahwa 
tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakan shalat dua 
rakaat sebelum Maghrib. Dalam satu riwayat disebutkan, bahwa Abu 


Syarah Sunan Tirmdi ————- 


Bakar, Umar dan Utsman juga tidak mengerjakan shalat dua rakaat 
sebelum Maghrib. 


Dikatakan kepada Ibrahim (An-Nakha'i): “Sesungguhnya Ibnu 
Abi Hudzail itu mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Maghrib," Dia 
menjawab: “Ia tidak mengetahui yang demikian itu." 


Kisah-kisah yang diriwayatkan Ibrahim, bahwa ia tidak melihat 
mereka mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Maghrib, tidak 
menjadi dalil bahwa mereka itu memakruhkannya. Mereka 
berpendapat bahwa meninggalkannya dipandang boleh. Dan boleh 
jadi —mereka yang diceritakan oleh orang yang mengatakan, bahwa 
mereka tidak melaksanakan shalat sunah tersebut— mereka 
mengerjakannya di waktu lain, yang tidak diketahuinya. Sekian kata 
Muhammad bin Nashr. 


Ada informasi yang shahih dan valid, bahwa Ibrahim An- 
Nakha'i tidak pernah bertemu dengan seorang sahabat Nabi SAW, 
kecuali dengan Aisyah. Dan ia tidak mendengar apa-apa dari beliau. 
Karena itu, riwayatnya yang pertama tidak jelas (majhul). Sedang 
riwayatnya yang kedua bernilai mungathi” (terputus). 


Bila kita sudah tahu masalah ini dengan jelas, maka menjadi 
batal pernyataan Oadhi Abu Bakar Al Arabi yang menyatakan ada 
perselisihan di kalangan para sahabat, dan tidak ada. seorang pun 
setelah mereka yang mengerjakannya. Begitu juga menjadi batal 
pernyataan orang yang mengatakan, bahwa shalat sunah dua rakaat 
sebelum Maghrib digugurkan dengan riwayat An-Nakha'i tersebut. 

Dalam kitab Fath Al Bari, Al Hafizh- Ibnu Hajar berkata: 
Keterangan dari Khalifah Empat yang diriwayatkan dari sumber 
Muhammad bin  Nashr, lewat Ibrahim An-Nakha'i, adalah 
mungathi (terputus). Kalau memang dipandang shahih, tentunya tidak 
menunjukkan adanya Nasakh, maupun makruh. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, (J6 Wii Nay cejand CAM Ol "anal Aabi J3 
us! (Ahmad dan Ishak berkata: Mengerjakan shalat dua rakaat 


itu dinilai bagus, dan dianggap sebagai sunah). Al Hafizh dalam Fath 
Al Bari berkata: Ahmad, Ishak dan para ulama ahli hadits berpendapat 
sunah. aa. 


Muhammad bin Nashr dalam kitabnya Oiyamullail mengatakan 
bahwa Ahmad bin Hanbal berkata: Shalat dua rakaat sebelum shalat 
Maghrib, hadits-haditsnya dipandang baik, atau dipandang shahih 
bersumber dari Nabi SAW, hanya saja beliau (Nabi SAW) bersabda, 
“Bagi orang yang mau (melakukannya." Barangsiapa yang mau, 
dipersilakan shalat. Ahmad ditanya: “Sebelum Adzan, atau antara 
adzan dan igamah?” Dia menjawab: "Antara adzan dan Igamah." 
Katanya lebih lanjut, “Jika orang shalat tatkala matahari terbenam, 
maka halal shalatnya. Yakni boleh." Inilah hal-hal yang dingkari 
manusia. Dia tersenyum, seperti orang yang heran kepada orang yang 
mengingkarinya. Dia ditanya tentang dua rakaat itu, Jawabnya: "Saya 
tidak melakukannya. Tapi kalau ada orang yang melakukanya, maka 
tidak mengapa." Sekian yang disebutkan dalam kitab Oiyamullail. 


Al Hafizh dalam Al Fath (Yakni: Fath Al Bari) berkata: Al 
Atsram menyebutkan pernyataan Ahmad, dia berkata: "Saya tidak 
melakukannya kecuali sekali saja, sampai aku mendengar adanya 
hadits.” | 


Orang (baca: ulama) yang mengatakan sunah berhujjah dengan 
beberapa hadits Sharih (jelas). Diantaranya: hadits Abdullah bin 
Mughaffal yang disebutkan dalam bab, yaitu hadits shahih yang 
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, seperti yang kita lihat. 


1. Hadits Anas bin Malik, hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dan Muslim. 


2. Hadits Ugbah bin Amir yang dinukilkan dari kitab Oiyamullail 
bahwa hadits tersebut shahih riwayat Al Bukhari. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Hadits Abdullah bin Mughaffal, bahwa Rasulullah SAW 
mengerjakan shalat “dua rakaat sebelum shalat Maghrib. Ini 
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan kitab Shahih-nya, dan 
diriwayatkan oleh Abdullah bin Nashr dalam kitab Oiyamullail, 
bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat dua rakaat sebelum 
Maghrib, lalu sabdanya, "Shalatlah kamu dua rakaat sebelum shalat 
Maghrib." Lalu, berikutnya beliau bersabda, "Bagi yang mau." 


Beliau khawatir jika itu dianggap orang-orang sebagai sunah. 


Ibnu Ahmad Al Maghrizi dalam kitab Mukhtashar Oiyamullail, 
bahwa isnad (rangkaian perawi) hadits tersebut shahih menurut 
persyaratan Muslim. 


Ibnu Hibban menilai shahih hadits Nabi SAW yang 
menyatakan: "Shalatlah kamu dua rakaat sebelum shalat Maghrib." 


Hadits-hadits - diatas dijadikan hujjah oleh orang yang 
memandang sunah dua rakaat sebelum shalat Maghrib. Inilah yang 
tepat. 


P4 Sa Pa . Ta Pa sg . Le NS 
137. Bab: Orang yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat 
Ashar Sebelum Terbenam Matahari 


Pa o- Pa 2 - 0@£ - 9 - 9 Papa 
SAS RA SA KE LAINI (nga op Gina SAS NAN 


o 0 AN 0. 2. o 1... - to £ o o- 0 E 303 3, 
PA Pp Ola ur alas ye Celah Gp Ae) Pas sad us oa IL 
or X, 25 8 a@ 2g Teo £ 90. ARP, -..£ £. - 
PT TN PPAT MT BAE NAN AK Rea TPN 13 tata 


.. 


BG A3 DAN gali Oh JB RS ma Ga BN La 28 d3 


sj Tan Syarah Sunan Tirmidzi 


“ 


BP As AAS DA Ol J3 BS ja ya B3 uan mma) 
Bea 
He 3 SI ey 


Ce ana aa Ke 


. 8.9 ea ud 


AG al el 
Nak ME Sm Pb Us SN BR EN ae Hr WP NA 

186? Ishak bin Musa Al Anshari menceritakan kepada kami, 
Ma'n menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan 
kepada kami, dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar, Busr bin Sa'id 
dan Al A'raj menceritakan kepadanya, dari Abu Hurairah, bahwa 
Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat 
dari waktu Shubuh sebelum terbit matahari, maka ia memperoleh 
shalat Shubuh (secara utuh). Dan barangsiapa mendapatkan satu 
rakaat dari waktu Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia 
sungguh memperoleh shalat Ashar (secara utuh). 


Dalam bab ini ada riwayat lain dari Aisyah. 


Abu Isa (At-Tirmidzi) berkata: hadits Abu Hurairah adalah 
hasan shahih. 


Dengan ini, para sahabat kami, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak 
berpendapat. 


Makna hadits ini menurut mereka adalah bagi orang-orang yang 
memiliki udzur, semisal orang yang tidur sebelum shalat, atau lupa, 
lalu sadar dan ingat pada waktu terbit matahari dan terbenamnya. 


2 Hadits Shahih. HR. Al Bukhari (579), Muslim (608), dan Ibnu Majah (699). 


Ea 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Penjelasan Hadits: 
ba ye (Busr bin Sa'id), yakni Al Madani, ahli ibadah, 
maula (bekas budak) dari Ibnu Al Hadhrami, terpercaya dan agung. Ia 


meninggal dunia tahun 100 H. di Madinah waktu pemerintahan Umar 
bin Abdul Aziz. 


3 (Al A'raj), ia bernama Abdurrahman bin Hurmuz Al 


Hasyimi. Pernah menjadi budak Abu Daud Al Madani. Ia orang yang 
terpercaya, teguh dan alim. 


Ucapannya, 4 $ib4 — (menceritakan kepadanya), yakni 
menyampaikan hadits kepada Zaid bin Aslam. 

mali Di M8 Ina! ali Ol JB HS) mal ya Bl Hp 
(Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari waktu Shubuh 
sebelum terbit matahari, maka ia memperoleh shalat Shubuh (secara 
utuh)). Yakni, barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh, 


dengan ruku dan sujud sebelum terbit matahari, maka ia memperoleh 
shalat Shubuh (secara utuh). 


Ada yang mengatakan: Boleh jadi dapat dimaknakan, bahwa 
orang tersebut mendapatkan waktu (yang tersisa) bila ia mengerjakan 
shalat dengan satu rakaat, maka shalatnya menjadi sempurna. 
Demikianlah pendapat Jumhur Ulama, yang diperjelas oleh riwayat 
Ad-Darawardi dari Zaid bin Aslam yang diriwayatkan oleh Al Baihagi 
dari dua sisi pandang: 


WAR ES RAN Bli ai IP AA ap Ba 
Sa SI alas 


“Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Shubuh 
sebelum matahari terbit dan satu rakaat lagi setelah matahari 
terbit, maka ia telah mendapatkan shalat (secara utuh)." 


——————————— —— Syiah Sunan Tirmidzi 


An-Nasa'i juga meriwayatkan: 

Leak ON GS San ani aa Dila Ga es) Boa 
& 

“Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat, maka 


sungguh ia telah mendapatkan shalat semuanya, hanya saja ia 
harus menggadha yang terlewatkan.” 


Al Baihagi juga Ha ear 
SA Inai 3 Sol J3 ma ya ES) Bj 


“Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Shubuh, 
sebelum matahari terbit, hendaklah ia menyambungnya pada 
rakaat lainnya." 


Riwayat hadits di atas dapat digunakan menolak pandangan 
Ath-Thahthawi yang hanya mengkhususkan pada anak menjadi 
dewasa, orang haid ketika suci, orang kafir yang masuk Islam dan 
lain-lain. Pendapat beliau ini untuk menyokong madzhabnya yang 
mengatakan bahwa orang yang mendapatkan satu rakaat shalat 
Shubuh, maka batallah shalatnya, karena shalatnya itu tidak sempurna 
(dalam waktunya), kecuali di dalam waktu makruh (yaitu sisa waktu 
yang masih ada). 


Ucapannya, Z6 '£ wi «83 (Dalam bab ini ada riwayat lain 
dari Sa ia berkata Rasulullah SAW bersabda, 


Pane An ala Ig 


“Barangsiapa mendapatkan satu sujud dari shalat Ashar 
sebelum matahari terbenam, atau dari shalat Shubuh sebelum 


Syarah Sunan Tirmidzi ————————— lm 


matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalat." (HR. 
Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah) 


Kata sujud diatas maksudnya adalah satu rakaat, demikian kata 
pengarang kitab Al Muntaga. 


Ucapannya, mw ye bae IA Pe) Cup (hadits Abu 
Hurairah adalah hasan shahih). Yakni diriwayatkan oleh Imam Enam 
(Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibmu 
Majah). 


3... 


Ucapannya, Gas!) Aarti) AW) Ubxoi Jjii #3 (Dengan ini, 
para sahabat kami, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak berpendapat). 
Mereka berkata: Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh 
sebelum matahari terbit, sungguh ia mendapatkan shalat Shubuh, dan 
tidaklah batal shalat itu karena terbitnya matahari. Seperti halnya 
orang yang mendapatkan satu rakaat shalat Ashar, dan tidaklah batal 
shalat tersebut oleh terbenamnya matahari. Inilah pendapat yang 
benar. 


An-Nawawi berkata: Menurut Abu Hanifah: "Shalat Shubuh 
menjadi batal karena terbitnya matahari, karena memasuki waktu 
larangan menjalankan shalat. Berbeda dengan matahari terbenam." 
Hadits diatas membantah pendapat Abu Hanifah. 


Al Oari mengatakan dalam kitab Al Mirgah setelah menyebut 
komentar An-Nawawi: Jawaban yang dikemukakan oleh Ash-Shadr 
Asy-Syari'ah, bahwa dalam Ushul Fikih disebutkan sesungguhnya 
bagian yang seiring dengan pelaksanaan shalat adalah menjadi sebab 
wajib shalat. Sedangkan akhir waktu Ashar adalah waktu yang kurang 
(tidak sempurna). Bila orang harus melaksanakannya, maka ia wajib 
melaksanakannya seperti yang diwajibkan. Bila pemaparan batal 
shalat karena terbenam, maka tidak batal shalat Shubuh karena terbit 
matahari. Sedangkan fajar, seluruh waktu adalah waktu yang 


2) —————— Syarah Sunan Tirmidii 


sempurna. Sebab, ia mengerjakan ibadah sebelum terbitnya matahari 
yang menyebabkan shalat Shubuh sempurna. 


Kalau pemaparan batal shalat itu sebab terbit matahari, maka 
shalat Shubuh yang seperti itu jadi batal. Sebab, orang tidak 
melaksanakannya seperti dalam kewajiban (yang telah ditentukan). 


Kalau terjadi kontradiksi (pertentangan) antara hadits ini dengan 
larangan shalat pada tiga waktu, maka kami akan merujuk pada giyas 
(analogi) seperti hukum yang mengandung kontradiksi. Oiyas, justru 
mengunggulkan hadits larangan dalam hal shalat fajar. Adapun dalam 
shalat-shalat lainnya tidak diperbolehkan di tiga waktu yang 
dimakruhkan, karena ada larangan di dalamnya. Sekian pernyataan Al 
Oari. 

Saya (pensyarah kitab ini) menyatakan: Apa yang disebutkan 
oleh Shadr Asy-Syari'ah adalah tertolak, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh yang terhormat Al Kunawi, ulama madzhab 
Hanafi, dalam penjelasannya atas Syarah Al Wigayah, katanya, 
"Kembali pada giyas (analogi hukum) dalam dua nash yang saling 
bertentangan jika tidak mungkin dikompromikan antara keduanya." 
Jika dapat dikompromikan, maka wajib dikompromikan dan 
memungkinkan keduanya dapat diamalkan dengan cara menthaksis, 
mengeluarkan shalat Ashar dan Fajar dari keumuman waktu larangan 
yang disebutkan dalam hadits. Mengamalkan larangan-larangan 
kepada selain keduanya dan hadits yang membolehkan pada kedua 
shalat tersebut. 


Hanya saja, hadits yang membolehkan itu bersifat khusus, dan 
hadits yang melarang bersifat umum. Keduanya itu. bersifat Oath'i 
(pasti hukumnya), dan sama nilai dan kekuatannya menurut madzhab 
Hanafi, “sehingga tidak dapat diberlakukan pentakhshishan 
(pengkhususan) atas lainnya. 


Kepastian makna umum, seperti halnya makna khusus, bukan 
merupakan consensus dalam madzhab Hanafi. Kebanyakan mereka 


Syarah Sunan Tirmidzi Ba th || 


sepakat dengan madzhab Asy-Syafi'i dalam hal makna umum sebagai 
hukum Zhanni (dugaan), sebagaimana dibeberkan dalam Syarah Al 
Muntakhab Al Haitsami, dan lain-lain. 


Dalam catatan Al Muwaththa', Imam Muhammad berkata: 
Tidak ada alasan menggugurkan nash, kecuali bila ada kesulitan 
mengadakan kompromi (antara dua teks yang bertentangan). Yang 
demikian ini terjadi dengan banyak pandangan yang tidak asing bagi 
orang yang berfikir. 


Seperti yang dikatakan, tidak diragukan lagi bahwa kompromi 
disini mungkin. Karena kemungkinan tersebut maka pernyataan yang 
menggugurkan (salah satu nash) menjadi batal. Al Kunawi 
menyebutkan suatu pandangan tentang kompromi, sebagai pandangan 
yang bagus. Dan kami akan menyebutkan pandangan lain. Al Hafizh 
Ibnu Hajar dalam Al Fath mengatakan: Sebagian ulama yang 
mendakwa bahwa hadits-hadits larangan (shalat) adalah menghapus 
hadits ini (yang disebutkan dalam bab) harus mengetengahkan 
dalilnya (secara kuat). Sebab, hadits tidak akan menjadi penghapus 
(kepada hadits lain) dengan dalil yang bersifat mungkin (tidak pasti). 
Sedangkan kompromi di sini mungkin terjadi, dengan cara membawa 
hadits-hadits pelarangan kepada shalat-shalat sunah yang memiliki 
sebab. Dan tidak diragukan lagi, bahwa metode takhsis 
(pengkhususan) lebih utama daripada klaim adanya nasakh. Sekian 
kata Al Hafizh. 


Asy-Syaukani dalam Nail Al Authar-nya berkata: Ini juga 
kompromi (antara dua hal yang bertentangan) yang disetujui Al 
Hafizh Ibnu Hajar. Yang tepat adalah, bahwa hadits-hadits pelarangan 
adalah bersifat umum yang meliputi segala shalat. 


Hadits (dalam bab) bersifat khusus, dan tidak diperkenankan 
mengerjakan shalat di dalam waktu larangan dengan dalil yang 
mengkhususkan, baik shalat yang mempunyai sebab, atau tidak. Jadi 
hadits tersebut dapat dipahami, bahwa orang yang mendapatkan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


kurang dari satu rakaat shalat, ia tidak mendapatkan waktu. Dan 
shalatnya dianggap gadha. Demikian pendapat jumhur ulama. 


Tapi, sebagian ulama memandangnya sebagai ada' (shalat 
masih dalam waktunya). Sementara hadits justru menolak pendapat 
yang terakhir ini. Jika orang yang tidak wajib shalat mendapat waktu 
yang kurang dari satu rakaat dari yang tersisa, seperti orang yang haid 
lalu suci, orang gila lalu sembuh, dan orang yang pingsan kemudian 
sadar kembali, apakah baginya wajib shalat atau tidak? Dalam 
masalah ini ada perbedaan pendapat. 


Bagi Imam Asy-Syaf?'i ada dua pendapat: 


1. Tidak wajib shalat. Diriwayatkan dari Malik dengan cara 
mengamalkan pemahaman terbalik hadits. 


2. Yang paling shahih menurut madzhab Asy-Syafi'i bahwa shalat 
itu wajib baginya. Abu Hanifah juga berpendapat seperti ini. 
Sebab, orang yang mendapatkan sebagian waktu yang tersisa, 
sedikit atau banyak dianggap sama. Bila salah seorang di antara 
mereka (dalam soal diatas) mendapatkan satu rakaat, maka 
wajib baginya untuk meneruskan shalat. Ukuran yang dinilai 
satu rakaat seukuran takbir, membaca Ummul Our'an, ruku, 
i tidal, dan sujud dua kali. 


Catatan: Mendapatkan rakaat sebelum keluarnya waktu shalat 
itu tidak harus pada shalat Shubuh dan Ashar saja. Sebab ada hadits 
Shahih Al Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah 
dengan teks: 

ANA DS A3 INA La 0 B3 13 

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat, maka ia 

mendapatkan shalat." 

Ucapannya, AW SAI Je! Jas pik! cerah pb Cadadi Kia AA) 
WP V5) PA gi We Sik BELI BU | BK! pp (Makna 


Syarah Sunan Tirmidzi 


hadits ini menurut mereka adalah bagi orang-orang yang memiliki 
udzur, semisal orang yang tidur sebelum shalat, atau lupa, lalu sadar 
dan ingat pada waktu terbit matahari dan terbenamnya). 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari menyatakan: Sebagian 
ulama menukil adanya kesepakatan, bahwa tidak diperbolehkan bagi 
orang yang tanpa udzur mengakhirkan shalat, sampai Bai sedikit 
waktunya. 


Ha 


AA aa se Cr 


138. Bab : Menjamak Shalat Saat Tidak Bepergian 


. 0 0 2 “ - r 3 Pa . "3 . 
am PSI o dya 3 tee cola de —YAV 
Ie... Fa f 0 


Nda IE Apk OOP Lam ep ab do 


Aa All TA a3 jal, Aa Gi ala daa ck 


sri NT TON SG yA GAY dai SJ la Yg SS 


133 tep pa EP on 3 Aa Gl ea me yA Ju 


2. o- 804 


oa 2, 39» 3 90-- (Yg 3 
Haa Take GAN KE AP 5 Kata AI GA 


PAN and 


AA la AN Jo DI pp LA Oil Lay G9 


Syarah Sunan Tirmidzi 


187”. Hannad menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy dari Habib bin Abu Tsabit, 
dari Sa'id bin Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Rasulullah 
SAW menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, dan menjamak Maghrib 
dan Isya, di Madinah, dalam situasi tidak ketakutan, dan tidak pula 
terjadi hujan." Ditanyakan kepada Ibnu Abbas: “Apa yang 
dikehendaki beliau demikian itu?” Dijawab, “Nabi SAW 
menghendaki yang demikian itu agar tidak memberatkan umatnya." 


Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abu Hurairah. 


Abu Isa berkata: Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan lebih dari satu 
jalur, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Zaid, Sa'id bin Jubair, dan 
Abdullah bin Syagig Al Ugaili. 


Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, selain hadits 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, jas Yy SY ,£ :p (dalam situasi tidak ketakutan, 
dan tidak pula terjadi hujan). Riwayat lain dengan redaksi, "Tidak 
dalam ketakutan dan tidak musafir." 

Al Hafizh berkata: Beliau menghendaki agar umatnya tidak 


keluar meninggalkan pilar-pilar Islam. 

Ibnu Sayyidin-Nas berkata, “Nabi SAW menghendaki demikian 
agar tidak memberatkan umatnya, dan beliau bermaksud memberikan 
keringanan kepada mereka. ” 

Ucapannya, 354 s ebi «4 (Dalam bab ini ada riwayat lain 
dari Abu Hurairah), yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari 
Abdullah bin Syagig, dia berkata, “Pada suatu hari, Ibnu Abbas 


2 Hadits Shahih. HR. Al Bukhari (543), Muslim (785-786), An-Nasa'i (600- 
602), Abu Daud (1210-1211) dan Ibnu Majah (1069). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


memberi ceramah kepada kami, selepas shalat Ashar sewaktu 
matahari terbenam dan tampak bintang gemintang, lalu kemudian 
orang-orang berkata, “Shalat, shalat.” Tiba-tiba datanglah seorang 
lelaki dari bani Tamim seraya mengatakan, “Shalat-shalat,” Kemudian 
Ibnu Abbas mengatakan, “Apa kamu mengajariku tentang sunnah, 
(apa tidak terbalik)! Lelaki tersebut menjawab, “Saya melihat 
Rasulullah SAW menjamak shalat antara Zhuhur dengan Ashar, dan 


3 Y 


Maghrib dengan Isya”. 


Abdullah bin Syagig berkata, “Ada yang mengganjal dalam hati, 
aku pun lalu mendatangi Abu Hurairah dan menanyakan tentang 
kebenaran pernyataan lelaki tersebut.” 


Al Hafizh dalam Fath Al Bari mengatakan, “Sebagian besar 
imam madzhab memegang zhahir hadits. Mereka membolehkan 
menjamak shalat secara mutlak, bila ada hajat, dengan syarat tidak 
menjadikan sebagai kebiasaan. Di antara yang berpendapat demikian 
adalah: Ibnu Sirin, Rabi'ah, Asyhab, Ibnu Al Mundzir, dan Al Oaffal 
Kabir (senior). Al Khaththabi menceritakannya dari sekelompok ahli 
hadits. 


Jumhur ulama berpendapat, bahwa menjamak shalat tanpa sebab 
(baca: udzur syar'i) tidak boleh. Mereka menjawab tentang hadits ini 
dengan beberapa jawaban, sbb: 


1.  Menjamak tersebut adalah karena sakit. Demikian menurut An- 
Nawawi. Namun Al Hafizh membantahnya, bahwa ini perlu 
ditinjau kembali. Sebab, jika Nabi SAW menjamak shalat 
tersebut karena sakit, tentu Nabi SAW melakukannya bersama 
dengan orang yang sakit pula. Padahal, Nabi SAW 
menjamaknya bersama dengan para sahabat. Dan ini dijelaskan 
dengan gamblang oleh Ibnu Abbas dalam riwayatnya. 


2.  Menjamak shalat tersebut karena hujan.  An-Nawawi 
mengatakan: Pendapat tersebut lemah, dengan redaksi: "Tidak 
dalam kondisi ketakutan dan tidak pula hari hujan." 


———————— Syarah Sunan Tirmidzi 


3. Kondisi saat itu dalam suasana mendung gelap, lalu Nabi SAW 
shalat Zhuhur. Mendung hilang, suasana menjadi terang. Tiba- 
tiba waktu telah masuk Ashar. Lalu Nabi SAW melaksanakan 
shalat Ashar. Komentar An-Nawawi: Pendapat itu juga batal. 
Sebab, ada kemungkinan kecil untuk shalat Zhuhur dan Ashar. 
Tapi, tidak akan terjadi pada shalat Maghrib dan Isya. 


4.  Menjamak shalat tersebut adalah sebagai contoh pembelajaran, 
dengan cara mengakhirkan Zhuhur di akhir waktunya dan 
mempercepat Ashar di awal waktunya. Kata An-Nawawi, bahwa 
ini juga lemah, atau batal pandangan itu, karena tidak sesuai 
realita, dan terjadi perselisihan yang tidak ada kemungkinan. 


Al Hafizh berkata: Ini dha'if, tapi dipandang hasan oleh Al 
Ourthubi, hal ini diunggulkan oleh Imam Haramain. Ulama salaf 
menetapkannya, seperti Ibnu Majisyun, dan Ath-Thahawi. Ibnu 
Sayyidinnas mengatakannya, bahwa Abu Asy-Sya'tsa” perawi hadits 
ini dari Ibnu Abbas. Kata Al Hafizh lebih lanjut, bahwa bentuk shalat 
jamak sebagai contoh pembelajaran keseluruhan sanad haditsnya tidak 
ada pertentangan dalam hal waktu jamak, kemungkinan dapat dibawa 
kepada kemutlakan shalat, sehingga harus mengeluarkan shalat dari 
waktu yang telah ditentukan tanpa udzur. Mungkin saja hadits itu 
dapat dibawa pada sifat yang tidak perlu mengeluarkan shalat dari 
waktunya dan mengkompromikannya antara hadits-hadits yang 
berbeda. Karena, jamak shalat itu dipandang sebagai contoh 
pembelajaran dipandang lebih baik. 


Asy-Syaukani dalam kitabnya Nail Al Authar, berkata: Di antara 
yang ditunjukkan oleh hadits dalam bab ini, bahwa shalat jamak itu 
sebagai contoh pembelajaran bagi umat, adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ibnu Abbas dengan redaksi: 


ag Aan Aan aa Man an DA ME uu «Ma Da 2 og. 
9 Ueate Irak, Gala! pelag MAS AI ala Gg Ha Cehae 
Men AA 


Syarah Sunan Tirmidzi ————————17M) 


“Saya bersama Nabi SAW melakukan shalat Zhuhur dan Ashar 
secara jamak, dan shalat Maghrib dan Isya secara jamak." 


Dengan pengertian, bahwa beliau itu mengakhirkan shalat 
Zhuhur dan mempercepat shalat Ashar, serta mengakhirkan shalat 
Maghrib dan mempercepat shalat Isya." Ibnu Abbas ini yang 
meriwayatkan hadits dalam pokok masalah, dan dia menjelaskan 
dengan gamblang bahwa shalat jamak adalah sebagai contoh 
pembelajaran. 


Penjelasan ini dapat dilihat kembali dalam kitab Nail Al Authar 
Dan jawaban ini sebagai jawaban yang terbaik dan dapat mengatasi 
masalah hadits yang bertolak belakang. Wallahu A'lam. 


Ucapannya, Iis 4 kaya Par So pal Pe Hp 
(Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, selain hadits ini). 


Yaitu hadits yang berbeda dengan hadits yang disebutkan dalam bab 
ini. 


LA 6 1 agjad Ale 53 SEA Es —tAA 
SIP AS Il OP Aa Ke IP AT Up al YP MA 
SAS pb LP Ia SPA SA HA IA A8 ph de Se 

ASI Ni Iya CU 
BP AS yh PI Ie ai Ga Kia | plg Sma jl IU 


330, 30 Es G. 


233 KL Ai sea Jl Ke anto A3 uya 


SV HN Y Of dai Jaf Kis Kia Ie JA, 
aa Gan 


IE | ————— ————— Syarah Sunan Tirmidzi 


Ka Hg Sa La ea Jat Pak Gan 


3-0. S9 


Gnaly LA Iaih 0 


IA 3 IPA oa aa al Jai Jang JU) 

' 1 2 15 .. 0. Ia 0 A0 . 3 215, 2 5 - 
o 6 200.208. 
188? Abu Salamah, yaitu Yahya bin Khalaf Al Bashri, 
menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, dari ayahnya, dari Hanasy, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa menjamak 
dua shalat tanpa udzur, maka sungguh ia telah mendatangi salah satu 

pintu dosa besar." 


Abu Isa berkata: Hanasy ini adalah Abu Ali Ar-Rahabiy, yang 
bernama Husain bin Oais. Ia ternilai dha'if dalam penilaian Ulama 
Hadits, dan dinilai dha'if pula oleh Ahmad dan yang lainnya. 

Hadits ini diamalkan oleh para ulama, yaitu tidak menjamak dua 
shalat, kecuali dalam keadaan musafir, atau sedang di Arafah. 

Sebagian ulama dari kalangan tabi'in memberi keringanan untuk 
menjamak dua shalat di waktu sakit. Imam Ahmad dan Ishak juga 
berpendapat seperti ini. 

Sebagian ulama juga ada yang berpendapat, boleh menjamak 
dua shalat di waktu hari hujan. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam 
Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak. Sementara Asy-Syafi'i tidak 
berpendapat bolehnya menjamak dua shalat bagi orang yang sakit. 


2 Hadits ini dha'f. Hanya disini adalah Husein bin Oais Ar-Raji. Al Bukhari 
berkata: hadits-haditsnya mungkar serta tidak dibukukan. 


Syarah Sunan Tirmidzi m————————— 


Penjelasan Hadits: 


bejad His 53 Ss ialu yf (Abu Salamah, Yahya bin Khalaf Al 
Bashri), yakni: Al Jubari, adalah salah seorang guru dari At-Tirmidzi, 


Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ia orang yang jujur, meninggal 
pada tahun 242 H. 


4! (Ayahnya), yakni Sulaiman At-Taimi. 


(“# (Hanasy), maksudnya adalah Husain bin Oais Ar-Rahabi, 


yaitu Abu Ali Al Wasithi. Ia adalah orang yang ditinggalkan haditsnya 
(matruk). Demikian yang disebutkan dalam kitab At-Tagrib. 


Ucapannya, j6 & 2 sIKAl Hi Hk 44 (Barangsiapa 
menjamak dua shalat tanpa udzur). Seperti bepergian dan sakit. 

ASI Il up UG if Mb (maka sungguh ia telah mendatangi 
pintu dosa besar). Al Manawi berkata: hadits ini dipegang oleh 
madzhab Hanafi sebagai larangan menjamak shalat di.saat bepergian. 
Sementara Asy-Syafi'i berkata: Bepergian adalah merupakan udzur. 
Tentang menjamak dua shalat, terdapat beberapa hadits shahih yang 


.disebutkan dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim, serta yang lainnya. 
Hadits Ibnu Abbas di sini terbilang sangat dha'if. 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab Tahdzib At-Tahdzib-nya 
dalam pemaparan biografi Hanasy bin Oais, mengatakan: Haditsnya 
tentang menjamak dua shalat dipandang sebagai hadits yang tidak 
didukung oleh riwayat lain, dan tidak dikenal kecuali oleh ia sendiri, 
dan tidak ada ujung pangkalnya. Sementara diriwayatkan dengan 
Shahih dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW menjamak shalat Zhuhur 
dan Ashar. Sekian. 


Adapun pernyataan dari Al Hakim dalam Al Mustadrak-nya, 
mengatakan, “Ini adalah hadits shahih”, telah dibantah oleh Adz- 
Dzahabi, seperti halnya yang dikemukakan oleh Al Manawi. Untuk 


(2) —————————  —— $yarah Sunan Tirmidzi 


menyatakan ke-shahih-annya dapat dijawab dengan menggunakan 
pernyataan Asy-Syafi'i, bahwa bepergian adalah merupakan udzur. 


Phat Ahn 3... 0.7... 


Ucapannya, 3723 Jar! din: Sasa Jai ss ad “A3 (Ia ternilai 


dha'if dalam penilaian Ulama Hadits, dan ' dinilai dha'if pula oleh 
Ahmad dan yang lainnya). Adz-Dzahabi berkata dalam kitab Al Mizan 
dalam biografi Hanasy yang ternilai matruk, demikian komentar 
Ahmad, dan Ad-Daraguthni. Abu Zur' ah dan Ibnu Ma'in mengatakan: 
Ia adalah dha'if. Al Bukhari menambahkan, bahwa ia tidak boleh 
menulis haditsnya. An-Nasa'i berkata: Ia bukan orang yang 
terpercaya, dan ternilai matruk. As-Sa'di mengatakan: Hadits- 
haditsnya ternilai Munkar sekali. Sementara Adz-Dzahabi mengatakan 
hadits yang dibawakan olehnya dipandang sebagai hadits yang 
munkar. 


Ucapannya, 3 ga Gi Kami YO olah Jai ate Un de Jadi, 
da Yi Pa (Hadits ini diamalkan oleh para ulama, yaitu tidak 


menjamak dua shalat, kecuali dalam keadaan musafir, atau sedang di 
Arafah). Yakni, wuguf. At-Tirmidzi di akhir kitabnya, Al Tlal, ada 
pernyataan:' Seluruh hadits yang terdapat dalam bab ini (yakni: Bab 
Shalat) dapat diamalkan. Inilah yang | diikuti oleh ulama, selain dua 
hadits riwayat Ibnu Abbas, berikut ini: 


aa Jani, Pt ea aga Para FTI & Pa) S 
AN ja jan LA, 
“Sesungguhnya Nabi SAW menjamak shalat Zhuhur dan Ashar 


di Madinah, Maghrib dan Isya tidak dalam kondisi ketakutan, 
musafir atau kondisi hujan.” 


Dan hadits Nabi SAW, 


SU An gn Abe ad LA sj 


Syarah Sunan Tirmidzi 


“Bila orang minum arak, maka cambuklah. Dan bila ia kembali 
melakukannya yang keempat kali, maka bunuhlah.” : 


An-Nawawi'dalam Syarah Muslim, berkata: Inilah pernyataan 
At-Tirmidzi dalam hadits tentang orang yang minum arak, 
sebagaimana yang dikatakan oleh Fihr, adalah hadits yang dinasakh 
(dihapuskan hukumnya) yang disinggung oleh Ijma ulama.. Adapun 
haditsnya Ibnu Abbas, bukan merupakan ijma untuk tidak 
mengamalkan hadits tersebut. Mereka ada beberapa pendapat. 


An-Nawawi mengatakan: Sebagian imam berpendapat 
pembolehan menjamak dua shalat di rumah bila ada hajat (keperluan) 
bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Demikianlah: 
pendapat Ibnu Sirin dan Asyhab salah seorang pendukung madzhab 
Malik. Al Khaththabi menceritakannya dari Al Oaffal Asy-Syasyi Al 
Kabir dari pendukung madzhab Asy-Syafi'i, dari Abu Ishak Al 
Marwazi dan dari sekelompok ahli hadits, yang dipilih oleh Ibnu Al 
Mundzir. 


| Ucapannya, ra cm Ra d al aa Ni dat UAN A3) 
pa Sani Osis: “3g naya (Sebagian ulama dari kalangan tabi'in 


memberi keringanan untuk menjamak dua shalat di waktu sakit. Imam 
Ahmad dan Ishak juga berpendapat seperti ini). Atha' berkata: Orang 
yang sakit boleh menjamak shalat Magrib dan Isya, seperti yang 
dikatakan oleh Al Bukhari dalam Shahihnya, secara mu 'allag, tapi 
sanad-sanadnya dihubungkan oleh Abdurrazzag. 


Al Hafizh dalam Al Fath, mengatakan: Abdurrazzag i 
menghubungkan hadits mu'allag tersebut dalam. Mushannif. nya dari 
Ibnu Juraij. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang » yang sakit, 
apakah boleh baginya menjamak dua shalat, seperti ofang musafir 
dalam rangka meringankannya, ataukah tidak' boleh Ahmad dan 
Ishak membolehkannya, dan ini dipilih oleh sebagian ulama madzhab 
Asy-Syafi'i. Imam Malik membolehkan dengan syarat. Sedangkan 


»x 


——————— ————— $yarah Sunan Tirmidri 


yang masyhur di kalangan madzhab Asy-Syafii dan para 
pendukungnya adalah tidak boleh. Sementara saya tidak melihat 
masalah ini dinukil dari salah seorang sahabat. 


Al Aini dalam Umdah Al Oari, mengatakan, bahwa Iyadh 
berkata: Menjamak shalat itu kadang-kadang sunah, dan terkadang 
keringanan (rukhshah). Dipandang sebagai sunah, bila menjamaknya 
di Arafah dan Muzdalifah. Dan dipandang sebagai rukhshah bila 
menjamaknya di saat bepergian, sakit atau hujan. Sedangkan orang 
yang berpegang pada hadits tentang shalat Nabi SAW bersama 
Malaikat Jibril menjadi makmumnya, tidak memandangnya ada jamak 
shalat. 


Adapun orang yang menganggapnya ada pengkhususan, maka ia 
menetapkan bolehnya melakukan shalat jamak, di waktu safar 
(bepergian), dengan beberapa hadits yang ada, dan ia menggiyaskan 
kondisi sakit” dengan safar, dengan alasan: Kalau diperkenankan 
menjamak shalat bagi orang yang musafir karena mengalami kesulitan 
dalam perjalanannya, maka tentunya boleh juga bagi orang yang sakit 
untuk melakukan jamak shalat. Sedangkan Allah SWT telah 
mengiringi orang yang sakit dengan orang yang musafir dalam 
membuat keringanan kepadanya untuk berbuka (tidak puasa) dan 
bertayamum. 

Sedangkan menjamak shalat karena hujan, maka yang masyhur 
dalam madzhab Malik, yaitu menetapkan jamak pada shalat Maghrib 
dan Isya. Dari beliau ini ada pernyataan yang agak ganjil, yaitu hanya 
boleh dilakukannya di Masjid Rasulullah SAW. Sedangkan pendapat 
yang: berlawanan adalah membolehkan menjamak shalat antara 
Zhrahur dengan Ashar, dan Maghrib dengan Isya, di waktu hujan. 
Sekian yang disebutkan dalam Umdah Al Oari. 


Ucapannya, d pn «3. pad s sial Oa Hai Jai Uas J3 
Gatal KA ai (Sebagian ulama juga ada yang berpendapat, boleh 


Syarah Sunan Tirmidzi an 


menjamak dua shalat di waktu hari hujan. Pendapat ini juga diikuti 
oleh Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak). Al Hafizh Ibnu Taimiyyah 
dalam kitabnya, Al Muntaga, dalam bab: Menjamak shalat bagi orang 
yang mukim karena hujan atau yang lain, setelah menyebutkan hadits 
Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW melakukan shalat tujuh rakaat dan 
delapan rakaat, Maghrib dengan Isya, dan Zhuhur dengan Ashar. | 


Saya katakan: Ini menunjukkan secara tersirat pembolehan 
menjamak shalat di waktu hujan, terjadi hal yang menakutkan, atau 
karena sakit. Hanya saja, nash tentang menjamak shalat tanpa udzur 
tidak dengan hadits-hadits tentang pembatasan waktu tidaklah sama 
menurut ijma ulama. Maka kami menetapkan hukum yang disinggung 
oleh makna dalam nash daripada makna yang disesuaikan. Sementara 
menjamak shalat bagi wanita yang istihadhah (pendarahan) dipandang 
sah. Sebab, istihadhah dianggap sebagai udzur. | 


Imam Malik dalam kitab: Al Muwaththa' ada informasi yang 
bersumber dari Nafi', bahwa Ibnu Umar pernah mengumpulkan para 
pejabat teras antara Maghrib dan Isya, ia menjamak shalat dengan 
mereka. Al Atsram dalam Sunan-nya yang bersumber dari. Abu 
Salamah bin Abdurrahman, mengatakan: Termasuk sunah, bila hujan, 
menjamak shalat Maghrib dengan Isya. Sekian kata Ibnu Taimiyah. 


Atsar yang bersumber dari Abu Salamah bin Abdurrahman ini 
dinilai lemah oleh Ibnu Taimiyyah dan Asy-Syaukani. Saya tidak 
berpegang pada sanadnya. Wallahu A'lam. Bagaimana hal itu dapat 
dikatakan shahih atau dha'if? Sementara Ibnul Gayyim dalam I'lam Al 
Muwaggi'in membolehkan menjamak shalat bagi orang yang udzur. 
Bagi. yang ingin tahu dengan panjang lebar dapat merujuk kitabnya. 


Bagaimana mereka membolehkan menjamak dua shalat karena 
udzur sakit dan atau hujan? Imam Muhammad dalam Al Muwaththa' 
berkata: Saya mendapatkan berita dari Umar bin Al Khaththab, bahwa 
beliau menulis surat ke seluruh negeri melarang mereka menjamak 
dua shalat, dan mengabarkan kepada mereka bahwa menjamak shalat 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dalam satu waktu adalah dosa besar? Kami diberi khabar yang 
demikian itu oleh orang-orang yang terpercaya dari Al Alla', dari 
Makhul. 


Pernyataan Umar secara mutlak itu menunjukkan, bahwa 
menjamak dua shalat secara mutlak dipandang sebagai dosa besar, 
baik yang udzur maupun yang tidak. 


Jawaban dari orang-orang yang membolehkannya, bahwa yang 
dimaksud pernyataan Umar tersebut adalah menjamak shalat tanpa 
udzur. 


Abu Al Aliyah tidak mendengar dari Umar, kemudian ia 
menyandarkan hadits itu dari Abu Oatadah, bahwa Umar menulis 
surat kepada para pejabatnya: Ada tiga hal termasuk dosa besar: 
Menjamak dua shalat tanpa udzur, lari dari pertempuran ... dan 
seterusnya. Abu Oatadah bertemu dengan Umar. 


Pernyataan dari Umar tersebut tidak membahayakan kami. 
Sebab, hal itu menunjukkan larangan menjamak shalat tanpa udzur. 
Sedangkan udzur itu terkadang berupa Safar, atau hujan, atau yang 
lain. Selain itu, orang yang berudzur, ia boleh menjamak shalat, jika 
mau. Sedangkan orang yang tidak berudzur dan tidak mau menjamak 
shalat, bahkan meninggalkan shalat secara sengaja sampai masuk 
waktu berikutnya, maka berdosa. 


253 ag FT CL 
139. Bab: Sejarah Permulaan Adzan 


- 
Pa 2 2.3 Oo 4 - 


Pt 8 - - o Ig 
Ken Cat Bi MEA Dasa ( Kanan ba —1YAI 


ne 3 0 0316. 3 


H4 (Ls PA 0 .. . BB. 3 0 9. 4 
Kawan PI SP Cg pel op Kapan YP tipu Cp Kapan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


A 25 NN - .-i ea .... '.. se .- . 
Il Ko Japan CA lo adu To an 
sp IS Ra B3 2 Ia Ol JB 3 BJL 226 ah de Para 
UB 28 lh AI, WI jp U Vale bt Co la t, cal 


30 3-3 . 


In JI) Jia Datu JA Ob 3 Yah pa 
da3 ee 


GALAK el, 3 Appa" Tia na SIGN AS 39 alah Ala 


La db dada Ji pn JBS al had 
5 us 


PA 33 “J6 
2g yaaa Ma ora se Oa 
#- “5 


2 sg Aa Ia ae Tg Att ena lia 


aa 
04 
y Ne 2 0 o- 3 0 Pa o- Pn Bo. 
See) KN api AP han YAN 
Aa) an date SU, 


ai da dj ena 


———————— — —— Syarah Sunan Tirmidzi 


189. Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Umawi menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ishak menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al 
Harits At-Taimi, dari Muhammad bin Abdullah bin: Zaid, dari 
ayahnya, berkata: Waktu pagi, kami mendatangi Rasulullah SAW, 
lalu aku mengabarkan kepada beliau tentang mimpi. Lalu beliau 
bersabda, “Sesungguhnya mimpi ini adalah mimpi yang benar, karena 
itu berdirilah bersama Bilal. Sebab, ia memiliki suara yang bagus dan 
panjang daripada kamu: sampaikanlah kepadanya apa yang 
dikatakan (dalam mimpi) kepadamu, hendaklah ia mengumandangkan 
demikian itu." 


Ketika Umar bin Al Khaththab mendengar seruan adzan Bilal 
untuk shalat, maka ia keluar sambil menarik pakaiannya menemui 
Rasulullah SAW, lalu berkata: Wahai Rasulullah, demi Dzat yang 
mengutusmu dengan benar, saya bermimpi seperti apa yang ia 
kumandangkan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Alhamdulillah, 
demikian itulah lebih dikuatkan.” 


Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ibnu Umar. 


Abu Isa (At-Tirmidzi) berkata: Hadits Abdullah bin Zaid adalah 
hadits hasan shahih. 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibrahim bin Sa'ad, dari 
Muhammad bin Ishak, lebih lengkap dan panjang daripada hadits ini. 
Dan di sana disebutkan sejarah adzan dua-dua dan igamah satu-satu. 


Abdullah bin Zaid adalah Ibnu Abdu Rabbih. Juga dikatakan, 
Ibnu Abdu Rabbi. 


Kami tidak mengetahui dia memiliki berita yang shahih selain 
hadits tentang adzan. 


3 Hadits hasan. HR. Ibnu Majah (706). 


Syarah Sunan Tirmdi m—————— 


Sementara Abdullah bin Zaid bin Ashim Al Mazini memiliki 
beberapa hadits dari Nabi SAW. Dia adalah paman (dari pihak ayah) 
Abbad bin Tamim. 


Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, OI «$ (Sejarah permulaan adzan), yakni mulai 
munculnya adzan. Adzan, menurut bahasa adalah pemberitahuan, 


sedangkan menurut istilah, adalah pemberitahuan tentang waktu shalat 
dengan kalimat-kalimat khusus. 


Al Hafizh dalam Al Fath berkata: Ada beberapa hadits yang 
menunjukkan bahwa adzan itu mula-mula diberlakukan di Makkah 
sebelum hijrah. Ini agaknya kurang tepat hadits-hadits tersebut. 
Sementara itu Ibnu Al Mundzir menguatkan, bahwa Nabi SAW 
mengerjakan shalat tanpa adzan sejak diwajibkan shalat di Makkah 
sampai beliau hijrah ke Madinah. Dan sampai terjadi musyawarah 
mengenai masalah ini seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu 
Umar, kemudian haditsnya Abdullah bin Zaid. 


Hadits yang bersumber dari Abdullah bin Umar, dan Abdullah 
bin Zaid kedua-duanya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam bab 
ini. 

GNI kau Y Pj Iae (Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al 
Umawi). Yakni, Abu Utsman Al Baghdadi, salah seorang guru At- 
Tirmidzi, Al Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Ia.dinilai sebagai orang 
yang terpercaya oleh An-Nasa'i. Ia meninggal dunia pada tahun 249 
| dl (Ayahku), Yaitu, Yahya bin Sa'id bin Aban bin Sa'id bin 
Ash Al Umawi, Al Hafizh Al Kufi, tinggal di Baghdad. Ia orang yang 
jujur, tapi terasing. Demikian yang disebutkan dalam At-Tagrib. Dan 


—————————— ——— $yarah Sunan Tirmidii 


Ibnu Ma'in, Ad-Daraguthni, An-Nasa'i, dan Abu Daud menilainya 
sebagai orang yang terpercaya. 

v3 AI xesu (Muhammad bin Ibrahim At-Taimi), Al 
Madani. Nama lain adalah Abu Abdullah, sebagai orang yang 
terpercaya. 

Nu Si A2 yg Jam (Muhammad bin Abdullah bin Zaid), bin 
Abdu Rabbi Al Anshari, sebagai orang yang terpercaya. 

dal (Ayahnya), yaitu Abdullah bin Zaid Al Anshari Al Khazraji. 
Ia seorang sahabat yang termasyhur, bermimpi tentang adzan. Dan ia 
meninggal dunia pada tahun 32 H dan dishalati oleh Utsman. 

Ucapannya, 4 653 oa D (Sesungguhnya mimpi ini adalah 
mimpi yang benar), yakni benar adanya. 

Ucapannya, s&i #Y (Ia memiliki suara yang bagus). Yakni, ia 
mempunyai suara yang bagus, keras dan enak didengarkan. Hadits ini 
menunjukkan bahwa menjadikan seorang mu'adzin hendaklah yang 
memiliki suara bagus dan keras. 

Sementara Ad-Darimi, Abu Asy-Syaikh meriwayatkan hadits 
yang sanadnya tersambung dengan Abu Mahdzurah, bahwa 
Rasulullah SAW memerintahkan sekitar duapuluh orang lelaki untuk 
melakukan adzan. Nabi SAW tertarik dengan suara Abu Mahdzurah, 
lalu mengajarkannya tentang adzan. Ibnu Khuzaimah menceritakan, 
bahwa Nabi SAW bersabda, “Saya mendengar pada mereka itu adzan 
seseorang yang suaranya bagus.” Riwayat ini dinilai shahih oleh Ibnu 


Sakan. Demikian yang terdapat dalam kitab At-Talkhish dan Nail Al 
Authar. 


Hadits Abu Mahdzurah juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang 
teksnya berikut ini: Ketika Rasulullah SAW keluar dari Hunain, saya, 
salah seorang di antara sepuluh orang penduduk mereka yang keluar. 
Kami mencari mereka, kami mendengar mereka melantunkan adzan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


shalat, lalu kami melantunkan adzan untuk mengejek mereka. 
Rasulullah SAW bersabda, "Saya mendengar di antara mereka yang 
adzan, ada yang .suaranya bagus." Lalu Nabi SAW mengutus 
seseorang kepada kami, kemudian seorang lelaki melakukan adzan, 
satu-satu. Dan aku adalah yang terakhir dari mereka. “Sewaktu | 
mengumandangkan adzan, beliau mengatakan kepadaku: “Kemari!"” 
Aku duduk di hadapan beliau: Beliar mengusap ubun-ubunku dan 
mendoakan keberkahan untukku tiga “kali. Lalu mengatakan, - 
“Pergilah dan kumandangkan adzan di Ka'bah.” | 
Ucapannya, W'y» 3al, (Ia memiliki suara yang panjang). Yakni, 
ja suaranya lebih tinggi daripada kamu. Ini adalah dalil bagi orang - 
yang menjadi mu adzin hendaklah bersuara yang tinggi dan panjang. 


Ucapannya, ale s8 (Temuilah dia), yakni: Temuilah Bilal. 


Ucapannya, DJ ja L (Apa yang dikatakannya kepadamu), yakni 
dalam mimpi. 

Ucapannya, Wa 13, (Hendaklah ia mengumandangkan 
demikian), yakni, Snpaya Bilal mengumandangkannya seperti itu. 

Ucapannya, 2) '2s 3 (sambil menarik pakaiannya), dia 
mengatakan: Ju sai Jia al er (Saya bermimpi seperti apa yang dia 
kumandangkan), saka Sang dikumandangkan oleh Bilal. 


Ucapannya, (Rasulullah SAW bersabda, “AI hamdulillah.”) 
Yakni, Nabi SAW bersyukur karena telah ditampakkan kebenaran 
dengan jelas. Demikian yang dikatakan oleh Al Oari. 

Ucapannya, £ wi! 42 Adi «93 (Dalam bab ini ada riwayat lain 


dari Ibnu Umar), yaitu hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
dalam bab ini. 


- Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, Gro Ga Cadp Aj yi Al Ap Cash (Hadits 
Abdullah bin Zaid adalah hadits hasan shahih). Yaitu yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud, yang di dalamnya terdapat kalimat 
adzan dan igamah. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah tidak menyebutkan kalimat igamah, tapi ada tambahan syair. 
Sementara Ibnu Hibban dalam shahihnya menyebutkannya secara 
lengkap. 

Al Baihagi dalam Al Ma'rifah berkata: Kata Muhammad bin 
Yahya Al Hudzaili, pemberitaan Abdullah bin Zaid dalam keutamaan 
mengumandangkan adzan tidak ada berita yang paling shahih 
daripada ini. Sebab Muhammad mendengar dari ayahnya, sedang Ibnu 
Abi Laila tidak mendengar dari Abdullah bin Zaid. Sekian. 


Ibnu Khuzaimah dalam shahih-nya mengatakan: Saya 
mendengar Muhammad bin Yahya Al Hudzaili mengatakan: Tidak 
ada khabar ....sampai akhir pernyataan Al Baihagi. Ditambahkan, 
bahwa khabar dari Ibnu Ishak (yakni: Muhammad) adalah kuat dan 
Shahih. Sebab, Muhammad bin Abdullah bin Zaid mendengarnya dari 
ayahnya, sedang Muhammad bin Ishak mendengarnya dari 
Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ia tidak disembunyikan oleh Ibnu 
Ishak. 


At-Tirmidzi dalam kitabnya, /lal Al Kabir, berkata: Saya 
bertanya kepada Muhammad bin Isma'il tentang hadits ini, dia 
menjawab: Bagiku, ia adalah shahih. At-Tirmidzi meriwayatkan 
hadits ini dari jalan Muhammad bin Ishak dari Muhammad bin 
Ibrahim At-Taimi secara 'an'anah (lafazh dari). Abu Daud juga 
meriwayatkan darinya dengan lafazh: menceritakan kepada kami, 
karena itu, Al Hudzaili dan lainnya mengatakan: Muhammad bin 
Ishak mendengarnya dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ia tidak 
menyembunyikannya. 


Syarah Sunan Tirmidzi ————————- 


Ucapannya, $ Gus) ji Kabah Gp Aka Dj AG) Cabai Vi 1eY3 Sy 
Bj Bj WAN) AA Aa ON Tab Ad S3) odply seauadi Nih ce (Hadits 
ini juga diriwayatkan oleh Ibrahim bin Sa'ad, dari Muhammad bin 
Ishak, lebih lengkap dan panjang daripada hadits ini. Dan di sana 
disebutkan sejarah adzan dua-dua dan igamah satu-satu). Yaitu, yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Ya' gub bin Ibrahim bin Sa'ad, 
dia berkata: ayahku menceritakan kepada kami, yaitu Ibrahim bin 
Sa'ad, dari Muhammad bin Ishak, dia berkata: Muhammad bin 
Ibrahim bin Al Harits At-Taimi menceritakan kepadaku, dari 
Muhammad bin Abdullah bin Zaid, berkata: ayahku menceritakan 
kepadaku, yaitu Abdullah bin Zaid, dia berkata: Ketika Rasulullah 
SAW memerintahkan membuat kentongan yang digunakan : untuk 
mengumpulkan orang-orang melakukan shalat, aku bermimpi dalam 
| tidurku, ada seorang lelaki berkeliling membawa kentongan di 
tangannya, lalu aku bertanya: “Apakah kamu menjual kentongan?” Ia 
balik bertanya, “Kamu mau pakai untuk apa?”, aku menjawab, “Kami 
akan pergunakan untuk memberitahukan waktu shalat." Lalu dia 
berkata: “Maukah kamu aku beritahukan sesuatu yang lebih baik dari 
kentongan." “Ya, mau”, jawabku. Lalu dia menjawab: Kumandangkan 
kalimat berikut ini: 


aga Ya Y otg dat Ana 


ai Y of 
3 Je £ 3 de £. Bal Se Fa 2 ate 


x » Pa 3 12 Ta . 
AN Az & Kel ara 


. 


6G. 3 3-0 


| Serasa ot aga & Aan even P) Agan & Ya 


Tidak lama kemudian, dia mengatakan: “Bila kamu ingin 
mendirikan shalat (igamah), kumanidangkanlah kalimat berikut i ini: 


(8) — ——— $yar3h Sung2 Tirmidzi 


Jean aa ad aga an WAY Siaga SEA AA 


A 8 2. . A S 4 21 s 
AYAY JL AL Ai LA 
Ketika paginya, saya mendatangi Rasulullah SAW.... dan 
seterusnya. 


Ucapannya, Ika y ma La ag ala FT Io A3 aa | Di Y, 
091 Gd Ieji Cuaddi (Kami tidak mengetahui dia memiliki berita 
yang shahih selain hadits tentang adzan). Al Hafizh dalam kitabnya 
At-Talkhish, setelah menyebutkan pendapat At-Tirmidzi ini ia berkata, 
demikian juga kata Al Bukhari: Di dalamnya perlu ada tinjauan. 
Sebab, oleh An-Nasa'i dan yang lainnya, ia juga memiliki hadits 
selain ini tentang sedekah. 


OP aa CS PI PAN KO Es —a. 
SS SE LI PU CA SA LA J8 J6 uan 
TG ma ON engan San ARA Van Tap WiyleaA 
& Lu Pia eka Jl DI 3 Uh patah ba 
JB J5 cod 03 Ju C3 Padi imerang J9 1 5)LAN pl 
ag JAS JG NA 3 IL) Dai YG Abdi 1 1 
SA AG 3 IM Gang Ae Io 

AE AR SA Ea uu 
js 


Syarah Sunan Trmdi m————- 


1902, Abu Bakar bin An-Nadhr bin Abu An-Nadhr 
menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij berkata: Nafi' mengabarkan 
kepada kami, dari Ibnu Umar, dia berkata: Ketika kaum muslim tiba 
di kota Madinah, mereka berkumpul menanti waktu, namun tidak ada 
seorang pun yang memberitahukan (berkumandang). Di suatu hari, 
mereka memperbincangkannya. Sebagian mengatakan: Ambillah 
kentongan seperti kentongan yang dipakai orang Nasrani. Sebagian 
berpendapat: Pakailah terompet, seperti terompet yang dipakai orang 
Yahudi. Lalu Umar bin Al Khaththab berkata: Apakah ' tidak: 
sebaiknya, kalian mengutus seseorang untuk .mengumandangkan 
ajakan shalat? Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Wahai Bilal, 
serukanlah shalat!” 


Abu Isa berkata: Ini hadits hasan shahih gharib dari haditsnya' 
Ibnu Umar. 


Penjelasan Hadits: | 

Ucapannya, yA e) g S sf Gis (Abu Bakar bin Abu An- 
Nadhr menceritakan kepada kami). An-Nawawi dalam At-Tagrib-nya 
mengatakan: Abu Bakar bin An-Nadhr bin Abu An-Nadhr Al 
Baghdadi terkadang dinisbatkan kepada kakeknya. Ada yang 
mengatakan namanya itu Muhammad. Ada pula yang mengatakan, 
Ahmad. Abu An-Nadhr bernama Hasyim bin Oasim, orang yang 
masyhur. Sementara Abu Bakar adalah orang yang terpercaya. Saya 
tambahkan, bahwa dia salah seorang guru At-Tirmidzi dan Muslim, 
meninggal dunia pada tahun 245 H. 


” 2 HR. Al Bukhari (604), Muslim (377), An-Nasa'i (625), dan lain-lainnya dari 
hadits Ibnu Umar. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


62.3 31. 3 


Kau Yi Ce (Hajjaj bin Muhammad), Al Mashishi Al A' war, 
yaitu Abu Muhammad asli penduduk Turmudz, tinggal di Baghdad, 


lalu di Mashishah. Ia terpercaya dan kuat, tapi daya ingatnya menurun 
di akhir usianya, waktu tiba di Baghdad sebelum kematiannya 


“3 30 


Ig c' (Ibnu Juraij), namanya adalah Abdul Malik bin Abdul 


Aziz bin Juraij. Ia orang yang terpercaya, ahli hukum dan terhormat. 
Ia terkadang menyembunyikan sanad (mudallisy dan membuang 
perawi sahabat (mursal). 


— Ucapannya, 4d! Tyas Ir O jali OS (Ketika kaum muslim 
tiba di kota Madinah), yakni dari Makkah. SKA! 0x59 (Mereka 
menanti waktu shalat), Yakni, memperkirakan waktu shalat lalu 


mendatanginya. 


033, 0. 


Ucapannya, tw Ki | sisi eka) Jua (Sebagian mengatakan: 
Ambillah kentongan). An-Nawawi berkata: Kentongan adalah alat 
yang dipakai orang-orang Nasrani untuk memberitahukan waktu- 
waktu sembahyang mereka. 


03, 0. 


Ucapannya, vi | id #etrian, J8 (Sebagian berpendapat: 
Pakailah terompet), yaitu, alat yang ditiup lalu mengeluarkan suara, 
digunakan orang-orang Yahudi untuk mengumpulkan orang-orang. 

Ucapannya, 33 0 ya Yg! (Apakah tidak sebaiknya, kalian 
mengutus seseorang). Yakni, apakah kamu setuju dengan orang-orang 
Yahudi dan Nasrani dan tidak mengutus seseorang. 

Ucapannya, IXdk s4 (Yang mengumandangkan ajakan 
shalat), Al Oadhi Iyadh berkata: Yang tampak dalam teks 
pembicaraan adalah bentuk pemberitahuan adanya shalat, bukan sifat 
adzan/kalimatnya. Tetapi bentuk khabar datangnya waktu shalat. 

An-Nawawi . berkata: Yang dikatakan itu adalah suatu 
kemungkinan, atau penentuan. Sementara hadits shahih Abdullah bin 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Zaid dalam Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lain-lain, bahwa ia 
bermimpi melakukan adzan, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW 
untuk mengabarkannya. Lalu datanglah Umar, berkata: 


£ Tren 3 3 0£ 0 aa nee Pp: Y, Tr - - 
SI SI Jaa HA) II GL Tg INI el Sip h 


“Wahai Rasulullah, demi Dzat yang mengutusmu dengan benar. 
Sungguh aku telah bermimpi seperti yang dia mimpikan. " 


Inilah yang tampak jelas, bahwa ia (Umar) di tempat lain, 
pertama kali terjadi pemberitahuan. Lalu Abdullah bin Zaid bermimpi 
adzan. Setelah itu, Nabi SAW mensyariatkan adzan, adakalanya 
dengan cara mendapat wahyu, atau dengan ijtihad beliau 'sendiri, 
—menurut ulama yang membolehkan adanya ijtihad bagi Nabi 
SAW—, adzan tidak melulu dari hasil mimpi saja. Hal ini tidak 
diragukan lagi. Demikian menurut An-Nawawi. Al Hafizh dalam Al 
Fath mengatakan: Kalimat yang diucapkarr Bilal untuk shalat adalah: 
“Ayo shalat berjamaah” Giat ikal keterangan ini dikemukakan 


oleh Ibnu Sa'ad dalam Thabagat-nya yang bersumber dari hadits 
mursal-nya Sa'id bin Musayyab. | 

Ucapannya, 3Xtalt 35 44 Jk V (Wahai Bilal, berdirilah lalu 
serukanlah shalat), Al Hafizh dalam Al Fath mengenai riwayat Al 
Isma'ili dengan lafazh: Beritahukanlah shalat. Dan Iyadh mengafakan: 
Yang dimaksudkan adalah pemberitahuan datangnya: waktu shalat, 
bukan kalimat-kalimat adzan yang telah ditentukan itu..Tapi, oleh Abu. 
Bakar Ibnu Al Arabi mengartikan adzan secara syar'i, dan ia mencela 
ke-shahih-an hadits Ibnu Umar. Katanya: Mengherankan sekali Abu 
Isa itu! Bagaimana ia men-shahih-kannya sementara yang sudah 
terkenal bahwa adzan itu bermula dari mimpi Abdullah 'bin Zaid? 

Al Hafizh berkata: Hadits shahih tidak dapat ditolak dengan 
semacam ini, yang mungkin masih dapat dikoimpromikannya. Ibnu 
Mandah mengatakan, bahwa hadits Ibnu SMA itu “disepakati ke- 
Shahih-annya. Sekian. : 


5 : —— Syarah Sunan Tirmidzi 


SSI pap HE LA 
140. Bab: Tarji”' (Mengulang) dalam Adzan 


an pala hai 3 Lena 2 ae Ek An 
os da - pari Et ie A8 Ie & ha 4 Ae 
ai al 4 33 Jaa Ju aa ji eat JG Ga Up 
Ta AL ON Late 

- P “ » ... LP Ii 2 £ 5 5 & 2. 

(mama Lada ON 3 2 aga d SAS 1 tms Al JU 
8.8 Lane ora AP o, Ea 30. 4 0 
1912, Bisyr bin Mu'adz Al Bashri menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah, dia 
berkata: ayahku dan kakekku bersama-sama mengabarkan kepadaku, 
dari Abu Mahdzurah bahwa Rasulullah SAW. mempersilahkannya 
duduk, lalu beliau mengajarinya adzan, satu kalimat-satu kalimat. 
Ibrahim berkata: Seperti adzan Kami? Bisyr berkata: Aku bertanya 


kepadanya: Ulangilah kepadaku. Lalu ia menyebutkan adzan secara 
tarji” (mengulang, maksudnya dua kali-dua kali). 


Abu Isa berkata: Hadits Abu Mahdzurah tentang Adzan adalah 
hadits shahih. Telah diriwayatkan darinya tanpa satu jalur. Hadits ini 
diamalkan di Makkah, juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i. 


3 Hadits Shahih. HR. An-Nasa” i (628), Abu Daud (500) dan Ibnu Majah (708). 


Syarah Sunan Tirmidzi ————(21 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, RE S LA S Pa aa (Bab Tarji' (mengulang) 
dalam Adzan), yaitu mengulang dua-syahadat dengan -suara keras 
setelah menyebutkan keduanya dengan pelan. Ibnu Oudamah 
mengatakan dalam kitabnya, Al Mughni: Yang dipilih oleh Ahmad 
dalam adzan adalah adzannya Bilal, yaitu 15 kalimat tanpa 


mengulang. Ini yang diikuti oleh Ats-Tsauri, kelompok rasionalis, dan 
Ishak. 


Malik, Asy-Syafi'i dan para pengikutnya orang-orang Hijaz 
mengatakan: Adzan yang disunahkan adalah adzan yang 
dikumandangkan oleh Abu Mahdzurah, yaitu seperti yang kami 
sebutkan, hanya saja tidak memakai tarji'. Tarji', yaitu menyebutkan 
dua kalimat syahadat dua kali-dua kali, melirihkan suaranya lalu 
mengulangnya kembali dengan suara yang keras, hanya saja Imam 
Malik memberi catatan bahwa takbir yang pertama cukup dua saja. 
Sehingga adzan bagi imam Malik ada 17 (tujuh belas) kalimat. 
Sedangkan imam Layanan ada 19 kalimat. 


Ucapannya, H) yriua Pi ci RON) x g Aa Sa c ii (Ibrahim 
bin Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah). Al Jamhi, Al 
Makki, yang nama lainnya adalah Abu Isma'il. Dia jujur, tapi sering 
berbuat salah. | 

Ucapannya, 3, peta ren Ka bnar SA) Pr) SA (ayahku dan 
kakekku secara bersama-sama, mengabarkan kepadaku .dari Abu 
Mahdzurah). Sedangkan ayahnya adalah Abdul Aziz bin Abdul Malik 
bin Abu Mahdzurah, oleh Al Hafizh dalam 'At-Tagrib, sebagai orang. 
yang dapat diterima. Dan kakeknya bernama Abdul Malik bin Abu 


Mahdzurah, dapat diterima periwayatannya, demikian kata Al Hafizh. 
Sementara oleh Ibnu Hibban, ia sebagai orang yang terpercaya 


20) ———— —— $yr1h Sunan Tiri 


Ucapannya, Tya yen OS aka Pi (Beliau mengajarinya adzan 
satu kalimat-satu kalimat). Artinya, Nabi SAW mengajarkan kalimat 
adzan kalimat-perkalimat. 

lg! (Ibrahim). Ia bernama Ibnu Abdul Aziz, sebagaimana 
terdapat dalam sanad hadits ini. 

"Fa (Bisyr), Ia adalah Ibnu Mu'adz, salah seorang guru At- 
Tirmidzi. 

Ucapannya, AL 0891 ag (Lalu ia menyebutkan adzan 
secara tarji” (mengulang, maksudnya dua kali-dua kali)). Beliau 
menyebutkan kalimat adzan dengan cara tarji' (mengulang dua kali), 
demikian At-Tirmidzi meriwayatkan hadits secara ringkas. Sedangkan 
Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkannya dengan panjang. 

Ucapannya, 1 48 53) 1) pup baya P) 3) sabu si ara 

&) m(Hadits Abu Mahdzurah tentang Adzan adalah hadits shahih. 
Telah diriwayatkan darinya tanpa satu jalur). Yakni, tidak dari satu 
sumber saja, bahkan dengan berbagai sumber, yang diriwayatkan oleh 
Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan lain-lain. 

Ucapannya, 3tsJ! JB pg Kau Jadi 423 (Hadits ini diamalkan 
di Makkah, juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i), An-Nawawi 
berkata dalam Syarah Muslim pada syarah hadits Abu Mahdzurah: 
Hadits ini menjadi hujjah yang jelas dan petunjuk yang terang bagi 
madzhab Malik, Asy-Syafi'i, dan jumhur ulama. Tarji' dalam adzan 


memang disyari atkan, yaitu dengan mengulang dua kalimat syahadat 
dua kali-dua kali dengan suara yang keras setelah suara pelan. 


Abu Hanifah dan para penduduk Kufah mengatakan: Tidak 
diperkenankan memberlakukan tarji' karena mengamalkan haditsnya 
Abdullah bin Zaid. Karena di dalamnya tidak mengandung tarji'. 
Alasan Jumhur adalah hadits shahih ini. Penambahan keterangan 


Syarah Sunan Tirmidi ———————————————— 


didahulukan, sedangkan hadits Abu Mahdzurah datangnya terakhir 
dari hadits Abdullah bin Zaid. Hadits Abu Mahdzurah itu pada tahun 8 
H. setelah peperangan Hunain. Sedangkan haditsnya Abu Zaid di 
masa-masa awal urusan ini (baca: tentang adzan). Sedangkan 
penggabungan masalah diamalkan oleh penduduk Makkah, Madinah, 
dan kota-kota lain. Sekian pernyataan An-Nawawi. 


Jumhur ulama memberlakukan tarji' dan menguatkannya 
dengan beberapa riwayat Abu Mahdzurah, dengan nash yang jelas, di 
antaranya sebagai berikut ini: 

1.  Duariwayat yang diketengahkan At-Tirmidzi dalam bab ini. 
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam shahih-nya, dia 


berkata: Saya diajari oleh Rasulullah SAW sendiri, dengan 
sabdanya, “Serukanlah kalimat berikut ini, 


LI An Sana Ti Bia 
Sai AP Dual PP Aa 
TAI Ie II le 

ANA TANGAN 


” 


YA 


te 


AK — 


—————— Syarah Sn010 Tiraisi 


. Hadits riwayat Abu Daud dalam Sunan-nya dari Ibnu Zaid, dia 
berkata: Wahai Rasulullah, ajarilah aku kesunahan adzan. Lalu, Nabi 
SAW mengusap keningnya lalu berkata, Ucapkanlah kalimat berikut 


Sa ba an 


Dengan suara keras, lalu kumandangkan kalimat, 


ini, 


Aa ana 0 #9021 g an !#s.0o.i 
AA otak di NY of aga 
y . . #8. 31, H3 N ir #9. 83 7.0 
AI Ip aa 2 Oh Agra AN Inn Nahan Ol Agt 


Dengan merendahkan suaramu. Kemudian ulangi kedua 
syahadat itu dua kali- dua kali, begitu pula kalimat, 


DEA Ie NE Near 
2 “. 6. La 3 “. 8. 
Bila adzan Shubuh tambahkan kalimat, 
PA Ha 
Yang dibaca dua kali, lalu kalimat, 


akar 
A 8 


An-Nawawi berkata: Hadits ini hadits hasan. Ibnu Al Hamam 
berkata: Sanadnya shahih. Periwayatan ini adalah sebuah nash yang 
jelas tentang tarji' sebagai salah satu kesunahan adzan. 


Hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu 
Majah, dari Abdullah bin Zaid, dia berkata: Rasulullah SAW 
mengajariku adzan, sabdanya: Allaahu Akbar. Allaahu Akbar. 


Syarah Suman Tirmidzi ————————————— 


Asyhadu Allaa ilaaha illallaah, dua kali. Asyahadu Anna 
Muhammadan Rasuulullah, dua kali. Kemudian diulang lagi: Asyhadu 
Allaa Ilaaha Illallaah, dua kali. Asyhadu Anna Muhammadan 
Rasuulullaah, dua kali. Lalu, kalimat: Hayya 'Alash- Shalaah, dua 
kali. (Hadits). 


Isnad hadits ini terbilang Shahih. Semua riwayat-riwayat 
tersebut adalah nash yang jelas dalam menetapkan tarji' dan 
memberlakukannya. 


Orang yang tidak memberlakukan tarji' memberi jawaban 
terhadap riwayat-riwayat tersebut. Semua riwayat itu adalah cacat, dan 
lemah sekali. Di antaranya adalah: 


t: Keterangan yang dikemukakan oleh Ibnu Al Hammam dalam 
Fath Al Oadir, dia berkata: Ath-Thabarani dalam Al Ausath 
(Mu'jam Al Ausath) yang bersumber dari Abu Mahdzurah, dia 
berkata: Rasulullah SAW mengajariku adzan, satu kalimat-satu 
kalimat: Allaahu Akbar ....dan dia tidak menyebutkan adanya 
tarji'. Sehingga kedua riwayat itu saling bertentangan, dan 
saling menjatuhkan. Oleh karena itu, ditetapkanlah hadits Ibnu 
Umar yang terbebas dari pertentangan. Al Oari dalam kitab Al 
Mirgah Syarah Al Misykah, membantahnya, bahwa tidak 
disebutkannya tarji” tidak berarti ' kontradiksi atau saling 
bertentangan. Sebab, orang yang hafal itu dapat mengalahkan 
orang yang tidak hafal. Tambahan ini justru lebih terpercaya dan 
dapat diterima. Betul, kalau penjelasan ketiadaan tarji', maka 
menjadi kontradiksi, padahal yang menetapkan itu lebih 
didahulukan daripada yang meniadakan. : 


Keterangan dari Ath-Thahawi, bahwa terjadinya tarji' memang 
pernah ada. Sebab Abu Mahdzurah itu tidak memanjangkan 
suaranya sesuai dengan apa yang dikehendaki Nabi SAW. Lalu 
Nabi bersabda, “Ulangi dan panjangkan suaramu.” Demikian 
pernyataan yang disebutkan dalam hadits. | 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Penakwilan seperti ini adalah tertolak. Sebab, dalam riwayat 
Abu Daud dinyatakan: Kemudian ulangi lalu panjangkan 
suaramu. Yakni, dengan tambahan kata: Kemudian. Sedangkan 
kalimatnya adalah sebagai berikut: Allaahu Akbar (empat kali), 
Asyhadu Allaa Ilaaha Illallaah (dua kali) Asyhadu Anna 
Muhammadan Rasuulullah (dua kali), Yakni, dua kali-dua kali. 
Nabi SAW berkata lebih lanjut, “Kemudian ulangi lalu 
panjangkan suaramu: Asyhadu Allaa Ilaaha Illallaah (dua kali) 
dan seterusnya.” 


Makna sabda Nabi SAW, kemudian ulangi lalu panjangkan 
suaramu. Yakni, rendahkan suaramu membaca dua kalimat 
syahadat, dua kali-dua kali. Kemudian ulangi dan panjangkan 
suaramu dan keraskan dua kalimat syahadat, dua kali-dua kali. 


Yang demikian itu disinggung oleh riwayat Abu Daud yang 
telah kami sebutkan sebelum ini, dengan kalimat: Allaahu Akbar 
(empat kali), dengan suara tinggi. Asyhadu Allaa Ilaaha 
Illailaah (dua kali), Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullaah 
(dua kali), dengan suara yang pelan. Kemudian keraskan 
suaramu pada syahadat: Asyhadu Allaa Ilaaha Illallaah, dan 
seterusnya. Dan masing-masing riwayat itu berfungsi saling 
menjelaskan antara satu dengan lainnya. 


Ta'wil seperti ini juga ditolak oleh keterangan yang 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam bab ini dengan hadits 
shahih yang bersumber dari Abu Mahdzurah, dengan lafazh, 
"Sesungguhnya Nabi SAW mengajarinya adzan sebanyak 19 
kalimat dan igamah 17 kalimat." 


2. Keterangan yang dituturkan oleh Abu Zaid Ad-Dabusi dalam 
kitab Asrar-nya dan diikuti oleh sebagian pensyarah kitab Al 
Hidayah (karya: Ali bin Abu Bakar Al Marghinani, salah 
seorang ulama Hanafiyah), bahwasanya Nabi SAW 
memerintahkan yang demikian itu adalah karena suatu hikmah 


Syarah Sunan Tirmidzi 


yang menarik dikisahkan. Yaitu, bahwa Abu Mahdzurah, 
sebelum Islam, sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Sewaktu 
menjadi seorang muslim, ia diperintah oleh Rasulullah SAW, 
sementara telinganya agak tuli. Nabi SAW bersabda kepadanya: 
"Ulangi dan panjangkan suaramu." Ini dalam rangka 
memberitahukan, bahwa tidak perlu malu dalam hal kebenaran, 
atau untuk menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW 
dengan cara mengulangi kalimat syahadat. 


Al Aini menolak pernyataan tersebut, dia berkata: Itu dha'if. 
Sebab, melirihkan suaranya ketika menyebut nama Allah juga 
setelah mengeraskan suara Takbir. Hal ini tidak ada landasannya 
dalam kitab-kitab hadits, bahwa Abu Mahdzurah adalah tuli. 


3. Keterangan yang dikemukakan oleh Ibnu Al Jauzi dalam kitab 
At-Tahgig, bahwa Abu Mahdzurah sebelumnya kafir, maka 
Rasulullah menuntunnya mengucapkan syahadat, dan 
mengulanginya lagi di hadapan beliau. Hal ini juga diulanginya 
di hadapan teman-temannya yang masih kafir. Dan sewaktu ia 
mengulangi syahadat, maka dikiranya adzan. 


4. Apa yang dikatakan oleh pengarang kitab Al Hidayah, bahwa 
apa yang diriwayatkannya itu sebagai pelajaran, namun ia 
sangka sebagai tarji'. 


Sementara itu, Al Hafizh Az-Zalai'i dalam Nashb Ar-Rayah 
menyebutkan: Inilah pendapat-pendapat yang berdekatan maknanya. 
Kemudian ia menolaknya. Pendapat tersebut juga ditolak oleh 
Riwayat Abu Daud: Wahai Rasulullah, ajarilah aku sunah-sunah 
adzan. Lalu dikatakan: Asyhadu Allaa Ilaaha Nllallaah. Wa Asyhadu 
Anna Muhammadar Rasuulullaah, dengan suara pelan. Kemudian 
keraskanlah suaramu mengucapkan dua kalimat syahadat itu.” (Al 
Hadits) Maka ia pun menjadikannya sebagai sunah adzan. Demikian 
itu yang disebutkan dalam Shahih Ibnu Hibban dan Musnad imam 
Ahmad. | 


- Syarah Sunan Tirmidzi 


Demikian pendapat-pendapat ini juga dibantah oleh Al Hafizh 
Ibnu Hajar dalam kitab Ad-Dirayah. 


Di bawah ini ada beberapa alasan untuk membantah pendapat di 
atas, sebagai berikut ini: 


1. Adanya buruk sangka kepada Abu Mahdzurah, dan menimpakan 
kesalahan kepadanya tanpa dalil. 


2. Abu Mahdzurah bermukim di Makkah, sebagai muadzin di sana 
sampai meninggal dunia pada tahun 59 H. mereka yang hidup di 
sana pada kala itu terdapat para sahabat dan tabi'in, sehingga 
mereka mendengarkan adzannya dengan tarji'. Juga, orang- 
orang yang melaksanakan ibadah haji di musim haji mendengar 
tarji'-nya. Sehingga menjadi consensus melakukan tarji' dalam 
adzan di Makkah. Jika tarji' yang dilakukan oleh Abu 
Mahdzurah tidak disyari'atkan karena kesalahannya, tentu 
mereka ingkar dan mereka tidak menetapkannya berbuat salah. 
Tapi, keingkaran salah seorang sahabat dan lainnya terhadap 
Abu Mahdzurah dalam memberlakukan tarji” adzan, tidak 
shahih. 


Dengan demikian batallah pendapat-pendapat di atas, dan tetap 
memberlakukan tarji' dalam adzan sebagai kesunahan. Bahkan, 
dipandang sebagai ijma sahabat atas kesunnahannya menurut 
madzhab Hanafi. Dan kami telah mengemukakan panjang lebar 
masalah ini dalam kitab kami, Abkar Al Minan fi Nagdi Atsar As- 
Sunan. 


Para ulama yang tidak berpendapat pemberlakuan tarji' dalam 
adzan menggunakan dalil riwayat Muslim yang bersumber dari Umar 
bin Al Khaththab, secara marfu' (hadits yang langsung disandarkan 
kepada Nabi, tanpa menyebutkan sanadnya), yaitu: Bila muadzin 
mengumandankan kalimat: “Allaahu Abar. Allaahu Akbar, maka 
jawablah olehmu: Allaahu Akbar. Allaahu Akbar... begitu seterusnya 
seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Sampai pada kalimat yang 


Syarah Sunan Tirmidzi 


diucapkan mu'adzin: Hayya “Alash-Shalaah, maka jawabnya adalah: 
Laa Haula wa Laa Ouwwata Illaa Billaah (Hadits). 


Ini menunjukkan, bahwa tidak ada tarji' dalam hal adzan. 


Pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan juga, bahwa 
adzan tersebut tidak mengandung empat kali takbir, dan tidak pula 
dua-dua dari masing-masing kalimat. Jawabannya apa lagi, kalau tidak 
tarji”? 

Mereka juga berdalil dengan haditsnya Abdullah bin Zaid, yang 
dilansir dari Ibnu Al Jauzi dalam kitab At-Tahgig, bahwa hadits Ibnu 
Zaid adalah dasar bagi pelaksanaan adzan, yang tanpa tarji'. Bahwa 
tarji” tidak disunahkan. 


Kamu sudah mengerti jawaban yang dikemukakan oleh An- 
Nawawi yang disampaikan oleh Ath-Thahawi dalam Syarh Al Atsar, 
bahwa sebagian ulama memakruhkan kalimat: Ash-Shalaatu Khairun 
Minan-Naum. Mereka berhujjah yang demikian itu dengan haditsnya 
Abdullah bin Zaid dalam Adzan. 


Ulama lain justru tidak setuju hal itu, bahkan mensunahkan 
menambahkan kalimat tersebut dalam adzan Shubuh setelah kalimat: 
Hayya 'Alal Falah. Hujjah mereka ini walaupun bukan dari sumber 
Abdullah bin Zaid. Namun setelah itu, Rasulullah SAW telah 
mengajari Abu Mahdzurah. Ketika Rasulullah SAW mengajari Abu 
Madzurah dalam hal demikian (kalimat: Ash-Shalaatu Khairun 
Minan-Naum), maka sebagai tambahan keterangan terhadap haditsnya 
Abdullah bin Zaid, sehingga wajib diamalkan. Sekian kata Ath- 
Thahawi. 


Demikian pula hal tersebut dapat dikatakan, bahwa tarji', 
walaupun tidak terdapat dalam haditsnya Abdullah bin Zaid, namun 
Rasulullah SAW telah mengajari Abu Mahdzurah sesudahnya. Ketika 
Rasulullah SAW mengajari tentang tarji', maka menjadi keterangan 
tambahan pada hadits Abdullah bin Zaid, dan wajib diamalkannya. 


(ES Syarah Sunan Tirmidzi 


Pa 2. 3G. 3 - 5 - 


TER NA Pr Pe PE Pr PA dag id Bls —1ay 

PB SP SN Ke ak gi yaa Op diah 

OS Kala pt, dl Para duka ak Manten BP ena 
KS Spb la BY, KIS ipak Ca 


yaa Lana Kia mas MA Ju 
2 SO ASN 


HIM OR Aya ur YA APA 

OSN GR Il ali Jt Lang 33 283 

“ sg ig Ag € 2 4... 
ARE SA OS BT ia giaa al 5P Sh NI) 


192”, Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan 
kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, dari Amir bin Abdul Wahid Al Ahwal, 
dari Makhul, dari Abdullah bin Muhairiz, dari Abu Mahdzurah, bahwa 
Nabi SAW mengajarinya adzan dengan sembilan belas kalimat dan 
igamah tujuh belas kalimat. 


Abu Isa (At-Tirmidzi) berkata: Ini adalah hadits hasan shahih. 
Abu Mahdzurah namanya adalah Samurah bin Mi 'yar. 
Sebagian ulama berpendapat hadits ini dalam hal adzan. 


Telah diriwayatkan dari sumber Abu Mahdzurah, bahwa ia 
menyendirikan kalimat igamah. 


Penjelasan Hadits: 
Os (Affan), ia adalah bin Muslim. 


34 Hadits shahih. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, LS 3yi£ — 059 Kls (Nabi SAW mengajarinya 
adzan sembilan belas kalimat), yakni bersamaan dengan tarji'. Hadits 
ini jelas sekali tentang kesunahan tarji' dalam adzan. | 


Ia 


Ucapannya, 8, 9 (Igamah), yakni Nabi SAW mengajarinya 


igamah tujuh belas kali kalimat. Ibnu Al Malik berkata: Tidak ada 
tarji” di dalamnya, dua kalimat dibuang dan ditambah igamah dengan 
genap. Sedangkan rinciannya adalah: 


1.  Allaahu Akbar, empat kalimat, yang tiga adalah sebagai penguat 
(ta'kid). 

2.  Asyhadu Allaa Ilaaha Illallaah, dua kali, yang kedua kalinya 
sebagai ta'kid. 


Ashadu Anna Muhammadan Rasuulullaah, dua kali. 
Hayya “Alash-Shalaah, dua kali. 

Hayya'Alal Falaah, dua kali. 

Dad Gaamatish Shalaah, dua kali. 

Allaahu Akbar, dua kali. 

Laa Ilaaha Illallaah, satu kali. 

Inilah pendapat yang diikuti oleh Abu hanifah. 


P0 AI Oo SA aa 


Sedangkan igamah menurut Imam Malik ada sebelas kalimat. 
Sebab, masing-masing kalimat hanya dibaca sekali, kecuali kalimat 
takbir dan igamah dibaca dua kali. 


| Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Anas. Demikian 
yang disebutkan oleh Ath-Thibi, juga dalam kitab Al Mirgah. 
Ucapannya, ee oa Cap ida (Ini hadits hasan shahih), Yaitu 


hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu 
Majah, dan Ad-Darimi. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


bu. 


Ba KN 3, Pera s3 (Abu Mahdzurah namanya adalah: 


Samurah), Ada yang menyebut namanya adalah: Aus, Salamah, atau 
Salman. Demikian yang dikemukakan oleh Al Hafizh. 


se (3 (Ibnu Mi'yar), ada yang mengatakan: Umair bin Ludzan. 


Sedangkan Abu Mahdzurah adalah seorang sahabat, termasyhur, 
mu adzin kota Makkah, meninggal dunia di kota ini pada tahun 59 H. 
Ada yang mengatakan setelah tahun itu. 


Ucapannya, By! 3X 0S Af Hb si & G3) dy (Telah 
diriwayatkan dari sumber Abu Mahdzurah, bahwa ia menyendirikan 


kalimat igamah). Keterangan ini diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni. 
Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut. 


Catatan: Pengarang Badzl Al Majhud di bawah judul Hadits 
Abu Mahdzurah berkata: Hadits ini sebagai hujjah atas kesunahan 
tarji” di dalam Adzan. Pendapat ini diikuti oleh Asy-Syafi'i dan Malik. 
Sebab, hadits ini jelas pada Abu Mahdzurah, sebagai hadits shahih 
riwayat Muslim sebagai catatan tambahan yang tidak saling 
bertentangan. Karena itu wajib diterima. Hadits ini juga datangnya 
terakhir dari hadits Abdullah bin Zaid. Sebab, hadits Abu Mahdzurah 
itu terjadi pada tahun 8 H. setelah perang Hunain, sedangkan 
haditsnya Abdullah bin Zaid di awal permasalahan. Dan ini juga 
dikuatkan oleh amaliyah penduduk Makkah dan Madinah. 


Pengarang Al 'Urf Asy-Syadz berkata: Tarji', dilestarikan di kota 
Makkah sampai masa Imam Asy-Syafi'i, sedangkan ulama salaf telah 
menyaksikan pada musim haji setiap tahun, dan tidak ada seorang pun 
mengingkarinya. 

Masalah ini, sebagaimana yang mereka katakan, tapi pengakuan 
mereka itu tidak dikatakannya sebagai kesunahan tarji” dalam adzan. 
Adapun pengarang Badzl Al Majhud, menjawab tentang haditsnya 
Abu Mahdzurah, bahwa tarji' dalam adzan bukan karena adzan itu 
sendiri, bahkan untuk pembelajaran. Sebab, ia itu asalnya kafir. Lalu, 


Syarah Sunan Tirmidzi ——————— 


Rasulullah SAW mengulang kalimat dua kalimat syahadat, dengan 
mengeraskan suaranya agar melekat dalam hatinya, sebagaimana 
ditunjukkan oleh kisah yang terperinci. Dan Abu Mahdzurah menduga 
bahwa itu sebagai tarji', sebagai asli adzan. 


Jawaban ini tertolak, sebagaimana yang telah kita ketahui. 
Sementara pengarang kitab Badzl Al Majhud yang mengatakan tidak 
adanya kesunahan tarji', berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh 
Ath-Thabrani dalam Mu'jam Al Ausath dari Abu Mahdzurah, dia 
berkata: Rasulullah SAW mengajari adzan, satu kalimat-satu kalimat 
yaitu: Allaahu Akbar. Allaahu Akbar, tidak menyebutkan adanya 
tarji”. 

Tentang riwayat ini, pengarang kitab Nashb Ar-Rayah (yakni: 
Az-Zaila'i) mengatakan: Riwayat ini bertentangan dengan riwayat 
terdahulu yang disebutkan Muslim dan lainnya, serta riwayat Abu 
Daud dalam Sunan-nya: An-Nufaili menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Isma'il menceritakan kepada kami, lalu dia menuturkan 
isnad ini, yang di dalamnya terdapat tarji'. 


Juga ada riwayat yang menunjukkan tidak ada tarji', yaitu yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari Ibnu Umar, dia 
berkata: Sesungguhnya adzan di masa Rasulullah SAW itu dua kali- 
dua kali. Igamah satu kali-satu kali, kecuali kalimat: Gad Gaamatish- 
Shalah. Saya katakan: Namun mengenai riwayat ini telah dibantah 
sebelumnya. 


:s» Kemudian, jika riwayat ini menunjukkan tidak adanya tarji', 
berarti juga menunjukkan bahwa kalimat: Oad Gaamatish-Shalah 
tidak dikumandangkan dua kali-dua kali, namun mereka tidak 
mengatakan hal demikian. Pengarang Al Urf Asy-Syadz, mengatakan 
bahwa jika dalam madzhab Hanafi memberlakukan tarji' dalam 
adzan, maka dalam kitab Al Bahr (yakni: Abu Hayyan Al Andalusi), 
bahwa tarji” hukumnya dibolehkan, bukan sunah dan bukan pula 
makruh. Dan inilah yang diikuti. Jadi, yang tepat adalah adanya tarji'. 


(52) Syarah Sunan Tirmidzi 


Sedang oleh. kami, alasan paling unggul tidak adanya tarji' adalah 
bahwa Bilal melanggengkan masalah ini di samping ba SAW 
sebelum diajarkannya adzan kepada Abu Mahdzurah. : 


Pelanggengan tarji' berlaku sejak Nabi SAW mengajari adzan 
kepada Abu Mahdzurah sampai pada masa Asy-Syafi'i, seperti yang 
dikenal ini. Walhasil, tidak ada seorang pun yang mengingkari adanya 
kesunahan tarji' dalam adzan, kecuali yang taklid, atau sedikit 
pengetahuannya. 


PAN PPA Ana 


141. Bab: Mengumandangkan Lafazh Igamah Satu Kali- 
Satu Kali 


Ha 1 - 2 an Pa 
ai et Nah CA SI Kg C5 OB Gb AT 
£ 


of Jok Sal 206 SU ai ya Up DN Sp ti NG 


BY IT PETA wani 


ps a » AI CL 


Gx 


ana Lab oat La Ime jl JU 
Aa An an aa op ah YA yaa JP 


0,2 J.e 


Kuat AAL Ag Uu Ja “ na 


Syarah Sunan Tirmidzi ————————————— 


193”. Gutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab Ats- 
Tsagafi dan Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dari Khalid 
Al Hadzdza', dari Abu Oilabah, dari Anas bin Malik, dia berkata: 
Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat Adzan, dan 
mengganjilkan kalimat igamah. 


' Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ibnu Umar. 


Hal ini merupakan pendapat yang dipegang oleh sebagian ulama 
di kalangan sahabat Nabi SAW dan para tabi'in. Malik, Asy-Syaffi, 
Ahmad dan Ishak juga berpegangan dengan pendapat itu. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, ak Ol Jk 'M (Bilal diperintah untuk 
menggenapkan). Maksudnya, kalimat lafazh dalam adzan itu dibaca 
genap, yakni dua kali. Demikian menurut Zain bin Al Munir. Hanya 


saja, kalimat tauhid (laa ilaaha illallah) yang ada di urutan terakhir, 
dibaca sekali saja. 


Ucapannya, KEY! s3 (Dan mengganjilkan kalimat igamah), 


artinya: lafazh-lafazh igamah dibaca satu kali-satu kali. Al Hafizh 
dalam kitab Ad-Dirayah-nya mengatakan: Sebagian sanad hadits ada 
yang menuturkan an berikut: 


Fm OI 3 an ol Yk A Atep ale Si MA te AD S) 
Ly 


“Sesungguhnya Nabi SAW memerintahakan Bilal untuk 
menggenapkan kalimat adzan dan mengganjilkan kalimat 


igamah.” 


35 Hadits Shahih. HR. Al Bukhari (603, 605, 606) dengan panjang lebar. Muslim 
(378), An-Nasa'i (626): Abu Daud (508, 509), dan Ibnu Majah (729-730). 


————————— — —— —— Syarah Sunan Tirmidzi 


Disebutkan dalam kitab Bulugh Al Maram, bahwa ada juga 
riwayat An-Nasa'i seperti itu, dan ini dipandang sebagai nash yang 
jelas, bahwa yang memerintah adalah Nabi SAW. Sedangkan riwayat- 
riwayat yang banyak itu dapat saling menafsirkan. Dengan inilah 
menjadi jelas akan batalnya pendapat Al Aini dalam syarah Al Kanz 
yang tidak dapat dipakai sebagai hujjah, karena tidak menyebutkan 
orang yang memerintah Bilal, karena ada kemungkinan yang 
memerintah itu Nabi SAW atau lainnya. 


PNG si «$3 (Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ibnu 
Umar), yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i. 
Dengan redaksi: "Sesungguhnya adzan di masa Rasulullah SAW itu 
dua kali-dua kali. Sementara igamah satu-satu kali." Isnad hadits ini 
shahih. Hanya saja dalam igamah ditambah lafazh: 8 . 3Xxal! 46 tu 


P3 P3 
Ika aU 


Sanad hadits ini shahih. Dalam bab ini juga ada riwayat lain dari 
Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbih, dia berkata: "Ketika Rasulullah 
SAW memerintah untuk dibawakan kentongan ...dan seterusnya. Lalu 
di dalamnya terdapat pernyataan: Bila shalat didirikan maka 
kumandangkan kalimat: 


2. oz 


Kena rela Bean Op 
" 


() Ket NS P3 : PEN 42 tah 
Kang aan Of ag BY Y ot gi PTM WA 


SEN AKU Pn na aa ag. 8 . .. y 
SA A3 SA SA 3 TI le Sal ae al 
ig ii | A - Pa s2LA LEA 32 

BV IY LT li 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya dengan 
jalur ini, sementara Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab Shahih- 
nya. 

Az-Zaila'i dalam kitabnya Nashb Ar-Rayah, Al Baihagi dalam 


Al Ma'rifah, menyebutkan bahwa Muhammad bin Yahya Adz-Dzahili 
berkata: Khabar yang bersumber dari Abdullah bin Zaid dalam 


Syarah Sunan Tirmidzi —— (35) 


masalah adzan tidak ada khabar yang paling shahih daripada ini. 
Sebab, Muhammad mendengar dari ayahnya sendiri, sementara Ibnu 
Abi Laila tidak mendengar dari Abdullah bin Zaid. 


Ucapannya, ega ya tang Bet) Lang (Hadits Anas adalah 
hadits hasan shahih). Yakni yang diinayalan oleh para ahli hadits. 

Ucapannya, Gal) KT, PG wu Usai “3 (Malik, Asy- 
Syafi'i, Ahmad dan Ishak juga berpegangan dengan pendapat itu). 
Hanya saja Malik mengatakan, bahwa igamah itu sepuluh kalimat, dan 
satu kali kalimat 3d! ag 38 . Sementara Asy-Syafi'i, Ahmad dan 


Ishak, mereka berpendapat ada sebelas kalimat, dengan 
mengumandangkan dua kali kalimat Xl! 44 9 


Pengikut mereka menghitung sebelas kalimat, sebab mereka 
mengucapkan dua kali kalimat: itali cad 35 Mereka menggunakan 
dalil dengan hadits Ibnu Umar yang diisyaratkan oleh At-Tirmidzi dan 
hadits Abdullah bin Zaid yang telah kami sebutkan tadi. Adapun 
Malik menggunakan dalil dengan haditsnya Anas yang disebutkan 
dalam bab ini. Asy-Syafi'i serta pengikutnya mengunggulkan yang 
paling kuat. Al Hazimi dalam Al I'tibar-nya mengatakan: Kebanyakan 
ulama berpendapat: Bahwa igamah itu dibaca satu kalimat-satu 
kalimat. Pendapat tersebut diikuti oleh Sa'id bin Musayyab, Urwah 
bin Az-Zubair, Az-Zuhri, Malik bin Anas, penduduk Hijaz, Asy- 
Syafi'i dan kawan-kawannya, Umar bin Abdul Aziz, Makhul, Al 
Auza'i, dan penduduk Syam, Hasan Al Bashri, Muhammad bin Sirin, 
Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya warga Irak. Yahya bin 
Yahya, Ishak bin Ibrahim Al Hanzhali dan para pengikutnya warga 
Khurasan. Mereka berpendapat sesuai dengan hadits Anas. 

Saya akan menjawab perihal hadits dalam bab ini kepada orang 


yang tidak berpendapat satu-satu kalimat dalam pengucapan lafazh 
igamah, seperti para pengikut madzhab Hanafi, sebagai berikut: | 


Syarah Sunan Tirmidzi 


1. Sebagian mereka mengatakan: bahwa membaca Igamah satu 
kalimat-satu kalimat berlaku memang pada awal Islam. Namun 
kemudian hal tersebut dinasakh dengan haditsnya Abu 
Mahdzurah yang diriwayatkan dalam kitab-kitab Sunan, dimana 
kalimat igamah dibaca dua kali-dua kali dan sebagai hadits yang 
terakhir daripada hadits Anas sehingga kedudukannya sebagai 
penasakh (penghapus). Sedangkan imam Ahmad mengingkari 
pendapat yang mengklaim terjadinya nasakh dengan hadits Abu 
Mahdzurah, dan berdalih, bahwa Nabi SAW kembali ke 
Madinah setelah peperangan, dan menetapkan kepada Bilal 
untuk membaca igamah dengan satu kalimat-satu kalimat, dan 
mengajari kepada Sa'ad Al Ourazhi, lalu ia adzan setelah Bilal. 
Demikian yang diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dan Al 
Hakim. 


2. Pemberlakuan igamah dibaca satu-satu adalah dinasakh dengan 
haditsnya Bilal, bahwa dia membaca igamah, setelah Nabi SAW 
meninggal dunia, dengan dua kalimat-dua kalimat. 


Pandangan ini tertolak bahwa sanad dari Bilal dalam hal ini 
tidak shahih, dan riwayatnya dha'if, sebagaimana yang Anda lihat. 
Kalau memang shahih, maka itu tidak menunjukkan adanya nasakh, 
karena dimungkinkan, menurut pandangan Bilal, adalah boleh, atau 
diperkenankan untuk memilih. Al Aini memberi jawaban dalam kitab 
Al Binayah, bahwa apa yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dapat 
dibawa kepada beberapa pengertian: (1) Kompromi antara dua kalimat 
dalam Igamah dan pembedaan dalam hal adzan. (2) Penghadiran 
kata/kalimat yang tidak terputus suaranya. Penakwilan ini dinilai 
rusak, oleh karena hadits Abdullah bin Zaid yang disebutkan di atas 
dengan lafazh: Kemudian ucapkan, bila kamu hendak mendirikan 
shalat: Allaahu Akbar, Allaahu Akbar. Asyhadu Allaa Ilaaha 
Illallaah. Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullaah. Hayya Alash- 
Shalaah. Hayya Alal-Falaah. Gad Gaamatish-Shalaah, Gad 


Syarah Sunan Tirmidzi 317 


Oaamatish-Shalaah. Allaahu Akbar, Allaahu Akbar. Laa Ilaaha 
Nlallaah. 


Demikian juga oleh haditsnya Anas bin Malik di atas. Sehingga 
penakwilan yang dilakukan oleh Al Aini tertolak. 


Jadi, hadits-hadits yang mengetengahkan bahwa Igamah yang 
dikumandangkan dengan kalimat satu-satu adalah kuat dan tetap 
hukumnya, tidak dinasakh atau ditakwilkan. Sementara menurut saya, 
bahwa membaca satu-satu atau dua-dua itu diperbolehkan. Wallahu 
A'lam. 

Al Hafizh dalam kitabnya, Fath Al Bari mengatakan, bahwa 
Ibnu Abdil Barr berkata: Ahmad, Ishak, Abu Daud, Ibnu Hibban 
berpendapat adanya perbedaan yang diperbolehkan, yaitu bila orang 
membaca empat kali takbir yang pertama pada adzan, atau hanya dua 
kali (tarji”) pada bacaan syahadat, atau tidak men-tarji'-nya, atau dua 
kali-dua kali pada Igamah, atau hanya sekali-sekali, kecuali kalimat: 
Pad @Gaamatish-Shalat, gad gaamatish-Shalah. Semuanya itu 
hukumnya boleh. 


Ibn Khuzaimah berkata: membaca adzan empat kali dan men- 
tarji'-nya, atau dua kali pada Igamah, atau kalau tidak maka membaca 
satu-satu dalam igamah. Menurut satu pendapat: Tidak ada 
seorangpun yang memberi jawaban yang valid sebelumnya. Demikian 
menurut Al Hafizh. 


—————————————— Syarah Sunan Tirmidzi 


Pedan 


142. Bab: Lafazh TA Dibaca Dua-dua 


So ae Ii Gas (BII daan pI SA At 
PB PB EN AE 3 SAI hrd di 


Pn AR AS Neni en Bu 
Sab Cab Eng AE MI lo Sya) O6 OS 2JB H3 


ABI, 059 
FI ya S3 oi Ba emak Sa AG 
tt JB ee onani 

Di gebang ane Ag la Jia alah Ag 


Pe Png TA 
Pj oi bada Iya -e lia Ge s OB eh 33 


» 


RM 3 MI XS 


2. 
ad 
5 
C3 
eo.eca 


A5 gi AN LA ya aa BS RN A3) 


ec o 


NE Pn BY, et 2 S1 # padi 


3 uh, SE sya 0 Derap “3 


o£ 3 o- 


Ja ai Jb 


Syarah Sunan Tirmidzi 


1949, Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada kami, Ugbah 
bin Khalid menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila dari Amru 
bin Murrah dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Abdullah bin Zaid, 
dia berkata : Adzan Rasulullah SAW adalah genap-genap, dalam 
adzan dan igamah. 

Abu Isa berkata: Hadits Abdullah bin Zaid diriwayatkan oleh 
Waki', dari Al A'masy, dari Amru bin Murrah, dari Abdurrahman bin 
Abu Laila, dia berkata: sahabat-sahabat Muhammad SAW 
menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah bin Zaid itu bermimpi 
tentang adzan. 


Syu'bah berkata: Dari Amru bin Murrah, dari Abdurrahman bin 
Abu Laila, bahwa Abdullah bin Zaid bermimpi tentang adzan. 


Ini adalah hadits yang paling shahih dibanding dengan haditsnya 
Ibnu Abi Laila. 


Abdurrahman bin Abu Laila tidak mendengar hadits dari 
Abdullah bin Zaid. 


Sebagian ulama mengatakan bahwa adzan itu kalimatnya dua- 
dua. Igamah juga dua-dua. 


Sufyan Ats-Tsauri berpendapat seperti itu, juga Ibnu Al 
Mubarak dan penduduk ahli Kufah. 


“Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, (5x2 44 BUY! UI se L LG (Lafazh igamah dibaca 
dua-dua), Artinya, kalimatnya dibaca dua kali-dua kali. 

SY Jua #1 (Abu Sa'id Al Asyajj), nama lengkapnya adalah 
Abdullah bin Said bin Hashin Al Kindi Al Kufi. Ia adalah satu di 


2 Hadits dha'if, karena terputusnya Abdurrahman bin Abu Laila tidak 
mendengar dari Abdullah bin Zaid. 


——  —  —  —  — —— $yarah Sunan Tirmidii 


antara sepuluh orang yang terpercaya. Demikian yang disebutkan 
dalam kitab At-Tagrib (karya Ibnu Hajar Al Asgalani). Serta hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam Enam ahli hadits. 


»& 15 Ki2 (Ugbah bin Khalid), yaitu bin Ugbah As-Sukuni Abu 
Mas'ud AlKufi Al Mujdir, orang yang jujur, pemegang hadits. 

Sd si v! (Ibnu Abi Laila), yaitu bernama Muhammad bin 
Abdurrahman bin Abu Laila, seorang ahli hukum dan ahli Our'an. Ia 
menceritakan hadits dari Asy-Sya'bi, Atha', Al Hakam, Nafi”, Amru 
bin Murrah dan dari banyak ulama. Ayahnya termasuk kelompok 
Tabi'in besar. Sementara ia sendiri tidak sempat bertemu dengan 
ayahnya. Ia Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, 
Za'idah, Waki', dan lain-lain meriwayatkan hadits darinya. Demikian 
yang dikatakan oleh Al Hafizh Adz-Dzahabi dalam kitab Tadzkirah Al 
Huffazh-nya, dia berkata: Haditsnya itu hanya bernilai hasan, tidak 
sampai meningkat pada shahih. Karena ia kurang begitu meyakinkan, 
menurut ahli hadits. 

8 3 4y6 (Amru bin Murrah), bin Abdullah bin Tharig, Al 
Jamali, Al Muradi Abu Abdullah Al Kufi Al A'ma. Ia orang yang 
terpercaya, ahli ibadah, tidak pernah berbuat tadlis (menyamarkan 
sanad), tapi ia dituduh sebagai murji'ah. Ia salah seorang tokoh dalam 
enam kitab hadits (Kutub As-Sittah). 

Sd Gi oi Car)! AE (Abdurrahman bin Abu Laila), Al Anshari, 
Al Madani, Al Kufi, orang yang terpercaya. Demikian yang tersebut 
dalam kitab At-Tagrib. Dalam kitab Al Khulashah dikatakan, bahwa 
dia bertemu dengan 120 (seratus duapuluh) orang sahabat Anshar. Ia 
meninggal dunia pada tahun 83 H. 

Ucapannya, Wah ih (Genap-genap), artinya dua-dua. 015 Ru) 
R3, (Di dalam Adzan dan Igamah), pernyataan ini yang dipakai 
dalil oleh orang yang mengatakan bahwa Igamah adalah dibaca dua 


Syarah Sunan Tirmidzi KN | 


kali-dua kali. Tapi hadits yang menyatakan satu kali-satu kali lebih 
valid dan kuat, dari dua jalan yang shahih, bersumber dari Abdullah 
bin Zaid menyatakan bahwa Igamah itu dibaca satu kalimat-satu 
kalimat, sebagaimana yang sudah kita ketahui. 

Ucapannya, 4 Jyat 1 seat gp GE) Wp ali gi Ai AG Ca 
ON Aka AA oi na Lantai ian AG AI gi oi APP Ah IP Wp 
oleh Waki”, dari Al A'masy, dari Amru bin Murrah, dari Abdurrahman 
bin Abu Laila, bahwa Abdullah bin Zaid bermimpi tentang adzan). 
Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab 
mushannaf-nya. Dia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata: sahabat-sahabat Muhammad 
SAW menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah bin Zaid Al 
Anshari datang pada Nabi SAW, dia berkata, "Ya Rasulullah, saya 
bermimpi ada seorang lelaki berdiri, memakai baju hijau, berdiri di 
atas tembok, mengumandangkan adzan dengan kalimat dua kali-dua 
kali, lalu mengumandangkan igamah dengan kalimat dua kali-dua 
kali." Al Baihagi juga meriwayatkannya dalam Sunan-nya yang 
bersumber dari Waki', dia berkata: Para tokoh dalam sanad hadits ini 
dipandang shahih, sambung-menyambung sanadnya. Menurut 
sebagian besar ulama, ia termasuk dalam jajaran orang-orang yang 
adil. Sedangkan ketidakjelasan nama-nama mereka tidak menjadi 
masalah. Demikian yang disebutkan dalam Nashb Ar-Rayah. 


Saya katakan: Bahwa di dalam sanadnya terdapat orang yang 
bernama Al A'masy, sebagai seorang mudallis (menyembunyikan 
nama perawi). Ia meriwayatkannya dari Amru bin Murrah secara 
an'anah (suatu metode: Dari). 


———————————— Syarah Sunan Tirmidai 


Ucapannya, & Pi gi Sana u mei Ika (Ini adalah hadits yang 
paling shahih dibanding dengan haditsnya Ibnu Abi Laila). Yakni, 
hadits yang disebutkan dalam bab ini. 

Ueapannya, 43 gd AA ip KA IG Pep 
(Abdurrahman bin Abu Laila tidak mendengar hadits dari Abdullah 
bin Zaid). Al Baihagi dalam kitabnya, Al Ma'rifah, mengatakan 
bahwa Hadits Abdurrahman bin Abu Laila diperselisihkan, yang 
diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, diriwayatkan dari Mu'adz bin 
Jabal, dia berkata: sahabat-sahabat Nabi SAW menceritakan kepada 
kami, Ibnu Khuzaimah berkata: Abdurrahman bin Abu Laila itu tidak 
mendengar hadits dari Mu'adz dan tidak pula mendengarnya dari 
Abdullah bin Zaid. Juga tidak mendengar dari Bilal. 


Demikian Muhammad bin Ishak menambahkan. Sebab, Mu'adz 
bin Jabal itu meninggal dunia di Amwas (kota di dekat Syam, dekat 
Palestina) karena penyakit kolera pada tahun 18 H. Bilal meninggal 
dunia di Damaskus pada tahun 20 H. Sedangkan Abdurrahman bin 
Abu laila itu pada enam tahun pertama kekhalifahan Umar. Demikian 
juga apa yang dikatakan oleh Al Wagidi dan Mush'ab Az-Zubarri, 
sehingga haditsnya dinilai terputus. Demikian juga yang ditampilkan 
dalam Nashb Ar-Rayah. (karya Az-Zaila'i), I: 140. 

Sedangkan hadits Abdullah bin Zaid ini, ada banyak riwayat, 

di antaranya adalah: 

1. . Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam 
Mushannaf-nya. : 

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dengan lafazh: Aku 
diberi khabar oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, bahwa Abdullah 
bin Zaid Al Anshari bermimpi tentang adzan. Lalu dia 
mendatangi Nabi SAW dan mengabarkannya kepada beliau. 
Sebagian ulama hadits mengatakan, bahwa isnad hadits ini 


Syarah Sunan Tirmidzi 


shahih. Dalam isnadnya juga ada yang bernama Al A'masy dan 
meriwayatkannya dari Amru bin Murrah secara 'an'anah. 


3. Hadits yang diriwayatkan Al Baihagi dalam kitab Al Khilafiyat, 
lewat Abu Umais, dia berkata: Saya mendengar Abdullah bin 
Muhammad bin Abdullah bin Zaid Al Anshari menceritakan 
hadits dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia bermimpi adzan 
dengan kalimat dua-dua, dan igamah dua-dua. Lalu saya 
mendatangi Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya, lalu beliau 
bersabda, "Ajarkanlah kalimat-kalimat itu kepada Bilal." Lalu 
aku maju ke depan, Nabi SAW memerintahku untuk 
mengumandangkan igamah. Al Hafizh berkata dalam Ad- 
Dirayah: Isnad hadits ini shahih. Sedangkan hadits yang 
menyatakan igamah dua kali-dua kali itu kurang kuat. Sebab 
hanya diriwayatkan sendiri oleh Abu Usamah yang bersumber 
dari Abul Umais. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh 
Abdus-Salam bin Harb dari Abul Umais tidak menuturkan 
adanya igamah dua kali-dua kali. Abdus-Salam bin Harb adalah 
orang Kufah yang paling mengetahui tentang haditsnya Abul 
Umais dan paling banyak meriwayatkan hadits darinya. 
Demikian halnya keterangan yang disebutkan oleh Az-Zaila'i 
dalam kitab Nashb Ar-Rayah yang berasal dari Al Baihagi. 


4. Keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Awanah yang bernama 
Ya'kub bin Ishak Al Hafizh dalam shahihnya yang bersumber 
dari Umar bin Syabah dari Abdush-Shamad bin Abdul Warits, 
dari Syu'bah, dari Al Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah 
bin Zaid Al Anshari, dia berkata: Saya mendengar adzan 
Rasulullah SAW, sedang adzan dan igamahnya itu dua kali-dua 
kali. Hanya saja, isnad hadits ini mungathi' (terputus, tidak 
bersambung). Sebab, Asy-Sya'bi itu tidak mendengar dari 
Abdullah bin Zaid. Adapun Al Mughirah, namanya adalah Ibnu 
Migsam sebagai orang mudallis (Orang yang menyembunyikan 


———————————  —— Syarah Sunan Tirmidi 


nama gurunya). Hadits ini diriwayatkan dari Asy-Sya'bi secara 
Mu'an'an (metode: Dari) 


Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abu Mahdzurah, "Bahwa 
. Nabi SAW mengajarinya adzan sembilan belas kalimat, dan igamah 
tujuh belas kalimat." Keterangan ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
dalam bab Tarji' pada Adzan. An-Nasa'i dan Ad-Darimi juga 
meriwayatkan seperti ini. 


Ucapannya, «3 aa pn B8, ega pn 019 ali dat uan Ap 
- Si Yah Seadi An 5 sp Oka J Pn (Sebagian ulama mengatakan 
bahwa adzan itu kalimatnya dua-dua. Igamah juga dua-dua). Sufyan 
Ats-Tsauri berpendapat seperti itu, juga Ibnu Al Mubarak dan 
penduduk ahli Kufah). Yakni, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya 
berpendapat demikian. 


Asy-Syaukani dalam Nail Al Authar-nya mengatakan: Para 
ulama memang berselisih pendapat dalam hal ini. Asy-Syafi'i, Ahmad, 
dan Jumhur ulama berpendapat, bahwa Jafazh igamah ada 11 (sebelas) 
kalimat. Masing-masing kalimat satu kali, kecuali takbir yang pertama 
dan kedua, serta lafazh: Oad Oaamatis-Shalah dibaca dua kali. 
Mereka berdalil dengan hadits ini, yakni hadits Anas yang disebutkan 
di bab terdahulu. 


Sedangkan hadits Abdullah bin Zaid, yaitu yang telah kami 
kemukakan di bab terdahulu, dan hadits Ibnu Umar yang ditunjukkan 
oleh At-Tirmidzi dalam bab terdahulu, Al Khaththabi mengatakan: 
Pendapat Jumhur ulama, serta praktek yang berlaku di Makkah, 
Madinah, Hijaz, Syam, Yaman, Mesir sampai ke penjuru negeri Islam, 
bahwa Igamah itu dilaksanakan satu-satu. Kata Al Khaththabi lebih 
lanjut: Madzhab seluruh ulama, menyatakan bahwa kalimat: Gad 
Oaamatish-Shalaah, diulang dua kali. Hanya saja menurut Imam 
Malik, bahwa kata igamah tersebut tidak diulang (berarti hanya dibaca 


Syarah Sunan Tirmidzi : 


sekali). Sedangkan Asy-Syafi'i dalam salah satu madzhab Oadim-nya 
berpendapat seperti itu. 


An-Nawawi mengatakan: Kami mempunyai satu pendapat yang 
Syadz (langka) yaitu takbir pertama dibaca sekali, yang kedua dibaca 
sekali dan Oad @Gaamatish-Shalaah, dibaca sekali (sehingga 
jumlahnya menjadi 8 kalimat). 


Ibnu Sayyidinnas mengatakan: Yang berpendapat Igamah ada 
sebelas kalimat, adalah Umar bin Al Khaththab, putranya sendiri 
(Ibnu Umar), Anas, Hasan Al Bashri, Az-Zuhri, Al Auza'i, Ahmad, 
Ishak, Abu Tsaur, Yahya bin Yahya, Daud dan TJubnul Mundzir. 


Al Baihagi berkata: Sedangkan ulama yang berpendapat, bahwa 
bacaan igamah dengan kalimat satu-satu, adalah Sa'id bin Musayyab, 
Urwah bin Az-Zubair, Ibnu Sirin, dan Umar bin Abdul Aziz. Yang 
seperti ini pendapat sebagian besar ulama. Sementara para pengikut 
madzhab Hanafi, Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak dan para ulama Kufah 
berpendapat, bahwa lafazh/redaksi igamah adalah seperti redaksi 
dalam adzan, dan ditambah dengan kalimat Oad Oaamatish Shalaah 
dua kali. Mereka berdalil dengan riwayat yang bersumber dari hadits 
Abdullah bin Zaid yang ada pada At-Tirmidzi, dan Abu Daud dengan 
redaksi, "Adzan Rasulullah SAW adalah dua-dua, baik dalam adzan 
maupun igamah." Makna hadits ini dapat dijawab, bahwa hadits 
tersebut bernilai mungathi' (terputus sanadnya), sebagaimana yang 
dikatakan oleh At-Tirmidzi. 


Al Hakim dan Al Baihagi mengatakan: Riwayat- riwayat yang 
bersumber dari Abdullah bin Zaid dalam bab ini semuanya bernilai 
mungathi'. Sementara di depan telah diketengahkan hasil dengar Ibnu 
Abu Laila dari Abdullah bin Zaid. Serta keterputusan sanad dapat 
diberikan jawaban, bahwa At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadits 
ini mengatakan: Dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Abdullah bin 
Zaid, dengan redaksi seperti ini: Syu'bah berkata: Dari Amru bin 
Murrah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, para sahabat Muhammad 


—  — — —  —— —  ——— $yarah Sunan Tirmidzi 


SAW menceritakan kepada kami, "Bahwa Abdullah bin Zaid 
bermimpi tentang adzan." Kata At-Tirmidzi, bahwa ini adalah hadits 
yang paling shahih. 


Ibnu Abu Laila meriwayatkan hadits dari sekelompok para 
sahabat di antaranya adalah: Umar, Ali, Utsman, Sa'ad bin Abi 
Waggash, Ubay bin Ka'ab, Al Migdad, Bilal, Ka'ab bin Ujrah, Zaid 
bin Argam, Hudzaifah bin Al Yaman, Shuhaib, dan lain-lain yang 
sangat panjang untuk disebutkan. Ibnu Abi Laila mengatakan: Saya 
telah berjumpa dengan 120 (seratus dua puluh) sahabat Nabi SAW. 
Semuanya dari kalangan sahabat Anshar, karena itu tidak ada cacat 
pada hadits ini. Sebab, periwayatan dari Abdullah tersebut tanpa 
perantara sahabat adalah bernilai mursal (yaitu hadits yang tidak 
disebutkan nama perawi dari kalangan sahabat), yang distatuskan 
dalam hukum Musnad (yang disandarkan pada Nabi SAW), walau 
sebagian ahli hadits menilainya dha'if. Maka periwayatan yang sama 
dari Amru bin Murrah, dan periwayatan yang sama oleh Syu'bah 
sebagaimana yang dituturkan oleh At-Tirmidzi, adalah termasuk 
khabar yang shahih meskipun dalam isnadnya berselisih. Perbedaan 
ini tidak tercela. 


Mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al 
Hakim dan Al Baihagi dalam kitab Khilafiyat dan Ath-Thahawi dari 
riwayat Suwaid bin Ghaflah, "Bahwa Bilal melafazhkan kalimat dua 
kali-dua kali dalam Adzan dan Igamah." Al Hakim menduga, di 
dalamnya ada keterputusan sanad. Tapi, dalam riwayat Ath-Thahawi 
dinyatakan dengan redaksi: Saya mendengar Bilal... Yang demikian 
ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Jabir bin Ali, dari 
orang tua (syaikh) yang bernama Al Hafsh, dari ayahnya dari 
kakeknya yaitu Sa'ad Al Ourazhi, mengatakan: Bilal menjadi muadzin 
di masa hidup Nabi SAW dan di masa Abu Bakar. Sedangkan di masa 
Umar, Bilal tidak menjadi mu adzin. Suwaid bin Ghaflah berhijrah di 
masa Abu bakar. 


Syarah Sunan Tirmidzi (aj 


Adapun keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa 
Bilal pergi ke Syam di masa hidup Abu Bakar, dan ia tinggal di sana 
sampai meninggal dunia, maka menjadi mursal. Dalam sanadnya 
terdapat nama Atha' Al Khurasani, dia seorang mudallis. 


Ath-Thabarani meriwayatkan dalam Musnad Syamiyin-nya 
lewat Junadah bin Abu Umayyah, dari Bilal bahwa dia menjadikan 
adzan dan igamah dua kali-dua kali. Isnadnya (penyandaran hadits) 
dinilai lemah/dha'if. Al Hafizh berkata: Hadits Abu Mahdzurah dalam 
hal igamah dua kali-dua kali adalah bernilai masyhur, menurut An- 
Nasa'i, dan yang lainnya. 

Hadits Abu Mahdzurah adalah hadits shahih yang diberlakukan 
oleh Al Hazimi dalam Nasikh dan Mansukh, dan menuturkan igamah 
dua kali-dua kali. Hadits ini bernilai hasan menurut persyaratan Abu 
Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan nanti akan dikemukakan hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam Lima (Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, 
An-Nasa'i dan Ibnu Majah), "Bahwa Nabi SAW itu 
mengumandangkan adzan dengan 19 kalimat dan mengumandangkan 
igamah 17 kalimat." Ini sebagai hadits shahih yang dikemukakan oleh 
At-Tirmidzi dan lainnya. 


Hadits terakhir datang dari Bilal yang memuat perintah 
membaca satu-satu dalam igamah, sebab setelah Fathu Makkah 
(dikuasainya kota Makkah oleh kaum muslim). Karena Abu 
Mahdzurah itu masuk Islam pada peristiwa ini. Sedangkan Bilal 
diperintah membaca lafazh igamah satu kali-satu kali sejak 
diberlakukan adzan, sehingga hal ini dipandang sebagai Nasikh 
(penghapus). Abu Syaikh meriwayatkan, bahwa Bilal melakukan 
adzan di Mina, dan masih ada Rasulullah SAW, dua kali-dua kali, 
kemudian mengumandangkan igamah juga sama seperti itu. 


Jika ini telah kita ketahui, maka sudah jelas bagi kita, bahwa 
hadits-hadits yang menunjukkan igamah dibaca dua-dua, dapat 
dijadikan hujjah. Karena hadits-hadits tentang igamah yang lebih 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Shahih dari itu karena banyaknya jalan/sanad dan keberadaannya ada 
pada Shahih Al Bukhari dan Muslim, tapi hadits-hadits yang khusus 
dua-dua itu mengandung tambahan. Karena itu harus kembali pada 
muasalnya di samping datangnya hadits tersebut terakhir, 
sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Sementara sebagian 
ulama membolehkan igamah dibaca satu kali atau dua kali. 


Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Rahawaih, Daud bin Ali dan 
Muhammad bin Jarir membolehkan pendapat masing-masing 
keterangan yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah 
ini dan membawanya kepada hukum boleh memilih. Mereka 
mengatakan: Semua itu boleh (yakni, dua-dua atau satu-satu dalam 
igamah). Karena semuanya datang secara shahih dari Rasulullah SAW 
dan diamalkan oleh para sahabat. Barangsiapa yang mau, maka ia 
boleh mengucapkan dalam kalimat adzan: Allaahu Akbar, 4 kali atau 
2 kali, dan kalimat igamahnya Allaahu Akbar 2 kali atau 1 kali, 
kecuali kalimat Gad Gaamatish-Shalah diucapkan 2 kali dalam setiap 
kondisi. 


Imam Ahmad, Ishak bin Rahawaih, dan lain-lain. berpendapat 
bolehnya igamah dua atau sekali lafazh kalimatnya, sebagai pendapat 
yang kuat, justru bagi saya adalah pendapat yang jelas. Adapun 
pernyataan Asy-Syaukani, bahwa hadits-hadits tentang igamah dua 
kali-dua kali mengandung tambahan, yang harus ditinjau kembali. 

Ucapannya, Pt) Kai Jah Seal oa & Pr) Oka d ya “3 (Sufyan 
Ats-Tsauri juga berpendapat seperti itu, Ibnu Al Mubarak dan ulama 
Kufah). Yaitu pendapat Abu Hanifah. Al Hazimi dalam kitab Al 
Ptibar pada bab Igamah dua kali-dua kali, setelah menyebutkan hadits 
Abu Mahdzurah: "Nabi SAW mengajari aku igamah dua-dua," dia 
berkata: Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam 
bab ini. Sebagian ulama berpendapat, bahwa igamah itu seperti adzan, 
yaitu dua-dua. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan 
ulama Kufah. Mereka beralasan pada keterangan pada bab ini. 


Syarah Sunan Tirmidzi kj 


Sedangkan hadits Abu Mahdzurah dipandang sebagai muhkam (jelas) 
dan sebagai nasikh (penghapus) bagi haditsnya Bilal. Lalu disebutkan 
haditsnya Bilal dengan sanad dari Anas, dengan redaksi: Mereka 
meyebut-nyebut shalat di sa Sa Rasulullah SAW, lalu sabdanya, 


BY Fa OI aah of YS yA dia Mare 5 Ona 
“Nyalakan api, pukullah kentongan! Lalu - Nabi SAW 
memerintahkan Bilal untuk menggenapkan adzan dan membaca 
. satu kali kalimat igamah.” 


Ini hadits shahih. Ini jelas sebagai nasakh. Sebab, Bilal 
membaca Igamah satu-satu di awal pemberlakuan adzan sebagaimana 
yang disinggung oleh hadits Anas. Sedangkan hadits Abu Mahdzurah 
itu. pada tahun Hunain (peperangan di bulan Ramadhan 8 H yang 
terjadi di daerah Hunain, lembah antara Makkah dan Madinah. 
Penerj),, dengan jeda waktu panjang. Mereka diselisihi oleh 
kebanyakan ulama, berpendapat bahwa igamah itu satu-satu. Mereka 
ini mendasarkan pendapatnya pada hadits Anas. 


Ada beberapa jawaban tentang hadits Abu Mahdzurah, di 
antaranya: 


1. Syarat sebagai Nasikh, sanad haditsnya harus shahih dari semua 
segi tarjih, yang telah kami ketengahkan di dalam mugaddimah 
kitab ini, tidak terjadi keraguan, atau kemaudhu'annya. Hadits 
Abu Mahdzurah tidak seimbang dengan hadits Anas dari segi 
tarjih, terlebih lagi dari segala segi. 


2. Para Huffazh (ahli hadits) berpendapat bahwa lafazh bacaan 
dua-dua bagi igamah tidak kuat, dengan dalil yang dibawakan 
oleh Abu Ishak bin Ali Al Fagih (ahli hukum), dia menuturkan 
dengan sanadnya dari Ibrahim bin Abdul Aziz bin Abdul Malik 
bin Abu Mahdzurah, bahwa aku diberi khabar oleh kakekku 
Abdul Malik bin Abu Mahdzurah, bahwa Nabi SAW 
memerintahkannya untuk menggenapkan adzan dan membaca 


Syarah Sunan Tirmidzi 


ganjil (satu kali) lafazh-lafazh igamah. Ubaidullah bin Az- 
Zubair Al Humaidi mengatakan, bahwa Ibrahim bin Abdul Aziz 
bin Abdul Malik berkata: Saya bertemu dengan kakekku, 
ayahku dan keluargaku, melakukan Igamah dengan kalimat: 
Allaahu Akbar (empat kali), Asyhadu Allaa Ilaaha Illallaah 
(satu kali), Asyhadu Anna Muhammadan Rasuulullaah (satu 
kali), Hayya “Alash- Shalaah (satu kali), Hayya “Alal-Falaah 
(satu kali), Allaahu Akbar (satu kali), Laa Ilaaha Illallah (satu 
kali). 


Asy-Syafi'i meriwayatkan dari putra Abu Mahdzurah mengenai 
keberlangsungan Abu Mahdzurah dan anaknya dalam hal igamah 
yang dibaca satu-satu kalimat, adalah sebagai dalil yang nyata bagi 
adanya kesalahan yang terdapat dalam hadits Abu Mahdzurah tentang 
mengucapkan dua kali lafazh-lafazh igamah. Kalau kami 
memperkirakan adanya tambahan itu sebagai hal yang kuat, 
sedangkan haditsnya bernilai shahih, tapi dimansukh dan adzan Bilal 
adalah adzan yang terakhir. Karena Nabi SAW ketika bertolak dari 
Hunain menuju Madinah, maka beliau menetapkan Bilal untuk 
mengumandangkan adzan dan igamah. Sekian kata Al Hazimi. 


Al Oadhi Asy-Syaukani membahas jawaban yang dikemukakan 
oleh Al Hazimi perihal Abu Mahdzurah, dia berkata: Orang-orang 
yang menjawab Igamah dibaca satu-satu perihal haditsnya Abu 
Mahdzurah, sebagai berikut: 


1. Syarat menjadi Nasikh (penghapus), sanadnya harus yang paling 
Shahih dan kaidahnya kuat, syarat ini terhalang. Sebab, yang 
dipakai dalam hal Nasikh sekedar shahih saja, tidak harus yang 
paling shahih. 

2. Sekelompok imam berpendapat, bahwa lafazh igamah itu 
tidak shahih/valid. Mereka meriwayatkan dari jalur Abu 
Mahdzurah, bahwa Nabi SAW memerintahkannya untuk adzan 
dengan cara genap dan igamah dengan cara ganjil, sebagaimana 


Syarah Sunan Tirmidzi 


yang dituturkan oleh Al Hazimi dalam kitab Nasikh Mansukh- 
nya. Al Bukhari dalam Tarikh-nya, Ad-Daraguthni dan Ibnu 
Khuzaimah juga meriwayatkannya. 

Alasan ini tidak berguna, karena orang yang berpendapat, 
sanadnya tidak kuat, mereka tidak hafal. Sedangkan imam-imam 
lainnya teringat (hafal) sebagaimana tersebut di depan. Suatu 
kaidah, "orang yang tahu adalah menjadi dalil bagi orang yang 
tidak tahu." Adapun riwayat tentang mengganjilkan lafazh- 
lafazh igamah yang berasal dari Abu Mahdzurah, bukan seperti 
periwayatannya tentang menggenapkan lafazh adzan, bahwa 
yang mesti diikuti adalah riwayat yang mengandung adanya 
penambahan. 


3. Termasuk jawaban tentang penggenapan lafazh igamah, kalau 
ini memang suatu keharusan, tentunya penggenapan itu 
terpelihara (tidak ada perselisihan). Haditsnya kuat namun 
dinasakh. Kalau adzan Bilal itu di akhir peristiwa adzan, sebab 
Nabi SAW tatkala kembali dari Hunain ke Madinah, beliau 
menetapkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dan igamah. 
Kata ulama: Ahmad bin Hanbal ditanya: Bukankah hadits Abu 
Mahdzurah itu datangnya setelah haditsnya Abdullah bin Zaid. 
Karena hadits Abu Mahdzurah itu setelah Fathu Makkah? 
Beliau menjawab: Bukankah Rasulullah SAW kembali ke 
Madinah lalu menetapkan Bilal untuk melaksanakan adzannya 
Abdullah bin Zaid?. Inilah yang menjadi jawabannya. Tapi, 
jawaban ini berdasar pada penukilan yang shahih bahwa Bilal 
itu mengumandangkan adzan setelah Nabi SAW tiba di 
Madinah dan mengganjilkan lafazh-lafazh igamah. 


Pernyataan hanya dari Ahmad bin Hanbal ini tidak cukup. 
Sebab, kalau ini dipandang shahih, maka ini sebagai dalil bagi 
pendapat yang mengatakan boleh melakukan semua. Dan nyata sekali 
untuk merujuk ke sana, karena masing-masing dari dua perkara yang 


Syarah Sunan Tirmidzi 


datang setelah lainnya dapat memberi kesan boleh dilakukan 
semuanya, tidak dianggap sebagai menasakhkannya. Sekian kata Asy- 
Syaukani. 

Saya katakan: Shahih-nya berita, bahwa Bilal diperintah oleh 
Nabi SAW agar mengganjilkan igamah. Dan shahih juga beritanya, 
bahwa dia mengumandangkan adzan di masa hidup Rasulullah SAW. 
Tapi, tidak shahih berita tentang Nabi SAW sewaktu kembali dari 
Hunain memerintahkan Bilal menggenapkan lafazh-lafazh igamah dan 
melarang untuk mengganjilkannya. Dan yang jelas adalah pernyataan 
dari Imam Ahmad. Wallahu A'lam. 


SESI Ul PE CL 


ae 


143. Bab: Memperlahan Adzan 


Pe 


L 


ES cat Hj KIE ad KA Gis —1 Ao 
op alan Hi Cab 2 el Ula a— pelat KG 
Anh Sa Ko MI AN aa Me 3 SAE pasa 
JANGAN) ee 3 YAA PSI cdY GUSI JB 
Ia LNG AT Iya JSI HA GGS BSI NI 53 Ja 
KENA Aan Yp cela Aa JS) PARA aa 
1957, Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Al 
Mu'alla bin Asad menceritakan kepada kami, Abdul Mun'im —orang 


31 Hadits ini dha'if. Abdul Mun'im itu namanya Ibnu Na'im. Kata Al Bukhari dan 
Abu Hatim, bahwa ia seorang yang munkar haditsnya. An-Nasa'i juga menilainya 


dha'if. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


yang suka memberi minum orang- menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yahya bin Muslim menceritakan kepada kami, dari Al Hasan 
dan Atha'”, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW berkata 
kepada Bilal: “Wahai Bilal, jika kamu mengumandangkan adzan, 
maka perlahanlah adzanmu. Dan jika kamu igamah, maka 
percepatlah. Jadikan antara adzan dan igamahmu sekedar orang 
makan selesai dari makannya, orang minum selesai dari minumnya, 
dan orang yang buang hajat (besar/kecil) jika masuk (ke kamar kecil) 
untuk melepaskan hajatnya. Janganlah kamu berdiri (shalat) sampai 
kamu melihatku." 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, 6159! ee) dai «$ (Tentang Memperlahan adzan), 
yakni: memenggal kalimat antara satu dengan lainnya dan 
memperlahan dalam pengucapan lafazhnya. Ibnu Oudamah 
mengatakan: Memperlahan artinya adalah perlahan-lahan dan 
memperlambat suara. Lawan dari ini adalah mempercepat, dan tidak 


memperpanjangnya. Ini adalah termasuk tatakrama dan kesunnahan 
adzan. 


019 (Adzan) secara harfiah adalah pemberitahuan kepada orang 


yang tidak hadir dan memantapkannya dalam pemberitahuan. 
Sedangkan igamah adalah pemberitahuan kepada orang yang hadir 
dan tidak perlu membutuhkan adanya pemantapan lagi. 


Kat u odaadi (Al Mu'alla, bin Asad), saudaranya Bahz, orang 


terpercaya dan kuat, tidak mengalami kesalahan, kecuali dalam satu 
hadits saja. Demikian yang disebutkan dalam At-Tagrib. 


misi 4 (Abdul Mun'im), yaitu bin Na'im Al Aswari, yaitu 
Abu Sa'id Al Bashri Shahibus Siga' (orang yang suka memberi 


aa Syarah Sunan Tirmidzi 


minum). Al Hafizh dalam At-Tagrib-nya mengatakan, bahwa ia dinilai 
matruk, orang yang tertuduh berbuat kesalahan. 


Sa Yi Pu (Yahya bin Muslim), Al Bashri, sebagai seorang 
yang Majhul (orang yang tidak diketahui dengan jelas perihalnya). 

sat andi (Al Hasan dan Atha”). Al Hasan adalah Al Hasan 
bin Yasar Al Bashri. Sedangkan Atha', adalah Atha' bin Abi Rabah 
Al Makki. 

Ucapannya, Wisi 8 JA WS 15 (ika kamu 
mengumandangkan adzan, maka perlahanlah adzanmu). Yakni, 
melepaskan suaramu dengan pelahan-lahan, dan tidak tergesa-gesa. 
pu cai 313 (Dan jika kamu igamah, maka percepatlah). Yakni, 
cepatlah dalam melafazhkan kalimat igamah. Demikianlah yang 
disebutkan dalam kitab Al Majma', dan Al Hafizh dalam kitab 
Talkhis-nya. 

Ucapannya, 535 & Iya 35 V3 (Janganlah kamu berdiri (shalat) 
sampai kamu melihat aku). Yakni, aku bertolak ke masjid. Masalah ini 
akan dibahas lebih lanjut pada bab Imam lebih berhak atas igamah. 


o- 0 - 5-3 303 33 5 0-3 Jo Jo. 16 


AP GP Kaban Gp Ugp KAS tajam Gi Ip Kab —1 A1 


3-0 4 03? 

0 ana 
Tao 2 Inn TT - Tag Da AR - - ENI 
Iban Ya Y Lab ia ale Lylb Dcmg pl JB 


“ 


hah pala DE) Lain Mah A9 Cena MP agan aa HI 


Syarah Sunan Tirmdi m—————— 


19628, Abdu bin Humaid menceritakan kepada kami, Yunus bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, dari Abdul Mun'im hadits 
seperti di atas. 


Abu Isa berkata: Hadits Jabir ini, kami tidak mengetahuinya 
selain dalam bentuk seperti ini, yaitu dari Abdul Mun'im. Ia isnadnya 
majhul (tidak diketahui). Abdul Mun'im adalah seorang Syaikh (orang 
alim) di Bashrah. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, J4 3s! jay (la Isnadnya majhul (tidak 
diketahui)). Dalam isnad tersebut ada yang bernama Yahya bin 
Muslim Al Bashri, ia tidak jelas keadaannya. Al Hafizh Az-Zaila'i 
dalam Nashb Ar-Rayah setelah menyebutkan hadits ini mengatakan, 


dan menyebutkan pernyataan At-Tirmidzi dengan redaksi: Abdul 
Mun'im ini dinilai dha'if oleh Ad-Daraguthni. 


Abu Hatim berkata: Dia, haditsnya munkar sekali, tidak dapat 
dijadikan hujjah. Al Hakim dalam Al Mustadrak-nya dari Amru bin 
Fa'id Al Aswari, dia berkata: Yahya bin Muslim menceritakan kepada 
kami seperti hadits diatas. Kemudian Al Hakim berkata: Dalam hadits 
ini rangkaian tidak tercela, selain Amru bin Fa'id, sedang Al Bukhari 
dan Muslim tidak mengeluarkan haditsnya. Sekian. 


Adz-Dzahabi dalam Mukhtashar-nya berkata: Amru bin Fa'id, 
kata Ad-Daraguthni, adalah matruk (orang yang ditinggal haditsnya, 
tidak dipakai). Al Hafizh dalam kitab Talkhis-nya mengatakan bahwa 
Ad-Daraguthni meriwayatkan haditsnya Suwaid bin Ghaflah dari Ali, 
dia berkata: "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk men-tartil- 
kan (membaca dengan terang dan jelas) dan mempercepat igamah." 
Dalam rangkaian sanad ini ada yang bernama Amru bin Syamr, ia 
seorang yang matruk. 


3 Ybid. 


-— Syarah Sunan Tirmidzi 


Al Baihagi berkata: Diriwayatkan dari sanad lain dari Al 
Hasan dan Atha' dari Abu Hurairah katanya: Isnad hadits yang 
pertama dinilai masyhur, yaitu lewat Jabir. Ad-Daraguthni 
meriwayatkan dari haditsnya Umar, sebagai Hadits mauguf (hadits 
yang sanadnya hanya sampai pada sahabat). Dalam isnadnya hanya 
ada Abu Az-Zubair seorang muadzin Baitul Magdis, tabi'in lama yang 
termasyhur. Hadits Jabir yang disebutkan dalam bab dikeluarkan 
haditsnya oleh Al Hakim, Al Baihagi dan Ibnu Adi. Mereka 
menilainya dha'if kecuali Al Hakim, dia berkata: Dalam isnadnya 
tidak ada orang yang tercacat selain Amru bin Fa'id. Al Hafizh 
berkata: Abdul Mun'im kiranya sudah cukup untuk menamainya 
sebagai hadits dha 'if. 


Catatan: Hadits dalam bab ini menunjukkan, seorang mu'adzin 
dalam mengucapkan kalimat-kalimat adzan, dengan satu nafas-satu 
nafas. Mengucapkan empat kali takbir, dengan empat kali nafas di 
permulaan adzan. Tapi, An-Nawawi dalam Syarah Muslim 
mengatakan: Teman-teman kami (madzhab Syafi'i) berkata: 
Disunahkan bagi seorang muadzin mengucapkan dua takbir dengan 
satu nafas. Dengan alasan, bahwa Igamah itu ada 11 (sebelas) kalimat: 
Allaahu Akbar, Allaahu Akbar yang pertama dan yang terakhir. Ini, 
meskipun bentuknya dua kalimat, namun dinilai satu kalimat. 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Al Fath memberi catatan, Ini 
dilakukan di awal adzan, bukan takbir yang di akhirnya. Dan menurut 
apa yang diketengahkan oleh An-Nawawi, bahwa sebaiknya bagi 
muadzin mengganjilkan setiap takbir yang dua itu di akhir adzan 
dengan satu nafas. Sekian. 

Apa yang diketengahkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar sebagai 
pandangan yang bagus, tapi menjadi lunak karena pandangan An- 
Nawawi, bahwa setiap muadzin hendaklah mengucapkan setiap dua 
takbir dengan satu nafas di awal dan di akhir adzan, berdasarkan 


riwayat Muslim dalam Shahih-nya yang bersumber dari Umar bin Al 
Khaththab, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 


NN KAI TAN SE ia RL aan Mo ma Naa Tg 
DSN SAH Jl SL Ml S1 AI OS! JB 


SU YP Yg SY 1JE MAN de SE 3 
Ka NAK Nan tan sela an ema EA «JA an ab Dnuan maa 
AJB 5 AL YA, ILY JB RI IS Je 
0. A s Tn 7, - g? LELN Pe ah PN BEN SP 
JB BI NY JB 5 NM ET JB EN SA 


"Jika seorang muadzin mengucapkan: Allaahu Akbar, Allaahu 
Akbar, lalu salah seorang dari kalian menjawab: Allaahu Akbar, 
Allaahu Akbar. Kemudian Muadzin mengucapkan Asyhadu 
Allaa Ilaaha Mallaah, diapun menjawab: Asyhadu Allaa Ilaaha 
Illallaah. Kemudian bila muadzin mengucapkan: Asyhadu Anna 
Muhammadan Rasuulullah, dia pun menjawab: Asyhadu Anna 
Muhammadan — Rasuulullah. Kemudian bila  muadzin 
mengucapkan: Hayya Alash-Shalaah, diapun menjawab: Laa 
Haula Wa Laa Ouwwata Illaa Billaah. Bila muadzin 
mengucapkan: Hayya Alal Falaah, diapun menjawab: Laa 
Haula Wa Laa Ouwwata Illaa - Billaah. Jika muadzin 
mengucapkan: Allaahu Akbar. Allaahu Akbar, lalu dia 
menjawab: Allaahu Akbar, Allaahu Akbar. Kemudian jika 
muadzin mengucapkan: Laa Ilaaha Illallaah, lalu dia 
menjawab: Laa Ilaaha Illallaah. Jika ini diucapkan secara tulus 
dari hatinya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Sekian. 


Sabda Nabi SAW, “Jika seorang muadzin mengucapkan: 
Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, lalu salah seorang dari kalian 


Syarah Sunan Tirmidzi 


menjawab: Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, di awal dan di akhir 
adzan," menunjukkan seperti apa yang dikatakan oleh An-Nawawi. 
Wallahu A'lam. 


OB IAS II Gg ANE JAE CL 


2 


144. Bab: Memasukkan Jemari Ke Telinga Ketika Adzan 


1 5... Peta 


Pbb Soe 0 UI 1 302 : 
SAS Ea COD sa deyaman Udan NAV 


2 Sa ... 
Ola CU, 
PN no aka gi fa “to. 3 f 0... o. 8 »$ 
Odp YO cah) JB SP Tin GI y OS Sy 
3 y £ .. oi . .. . 2. .. Pn Aa Es si o 1 . 
be Sang AI GH Only UEA Lag Uh Ud ob Ah Una 
kata aa P3 A. Ne TAG aa “4 Pa P3 .. or. A 
IX TP —e ep JM G— S1 GG ala dls AI 


or A 2, y 2 . / £ “ £ 7 H4 2 Pe ” 0 Or» 80 
ale Ceko Ai Jang Wei dead ella WS SL LN 13 
. 3 Tgn () “3 Na ios : Na (3 
Sa IE seram aa Aa ni LAS Ag 21 AG ed 


sp 3 “3 


3 9 2. - 
Sp AP Oka JB M3 Ga 


“ - 


PR Aja La Kiba CAS mag yi JB 
55 0 - o - . 0 53 o ed 
SEAL OPS Jay Ol Open mali Jaf le JAR AE 
OSN gi 
MA BTA Ja Ca BEI 39 tel Jt Laki VE, 
o 2.8 


SI Jp yag 


8 3 , o- 503 9. 3d o Aa £ 
al Aa Oh B9 domal Ako lg 


- 


Syarah Sunan Tirmidzi 


1979, Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada ' Kami, 
Abdurrazak “menceritakan kepada kami, Sufyan ““Ats-Tsauri 
mengabarkan kepada kami, dari Aun bin Abi Juhaifah, dari ayahnya, 
dia berkata: Saya melihat Bilal mengumandangkan adzan, memutar 
dan mengarahkan mulutnya ke sini (kanan) dan ke situ (kiri). 
Jemarinya diletakkan di kedua telinganya. Sementara Rasulullah SAW 
berada di tenda merah, —Saya menduganya berkata: yang terbuat dari 
kulit: Bilat keluar di hadapan Nabi SAW, dengan membawa tOrigkat 
lalu ditancapkannya di arah Bathha'. Lalu Nabi SAW mengerjakan 
shalat ke arahnya. Anjing dan himar pun melintas di hadapan beliau. 
Beliau memakai pakaian merah. Seakari-akan aku melihat kilatan 
kedua betisnya. Sufyan berkata: Kami mengiranya kain bergaris. 


Abu Isa berkata: Hadits Abu Juhaifah ini hadits hasan shahih. 
Dapat diamalkan menurut ulama. Mereka menganjurkan agar 


muadzin meletakkan dua jemarinya pada kedua telinganya ketika 
mengumandangkan adzan. 


Sebagian ulama mengatakan: Dalam igamah juga disunahkan 
memasukkan kedua jemarinya pada kedua telinga. Demikian pendapat 
Al Auza'i 1 , 


Abu Juhaifah beras Wahb bin Abdullah As-Suwa'i. 


Penjelasan Hadits: 23 

kar & Y C# (Aun bin Abu Juhaifah), dia orang yang 
terpercaya. Ka 

«! (Ayahnya), yaitu Abu Juhaifah, namanya Wahb bin Abdullah 
As Sinai? yang masyhur dengan kuniahnya. Ia juga dinamakan Wahb 


? Hadits Shahih. HR. Al Bukhari (634), An-Nasa'i (642), Abu Daud (520) dari 
hadits Abu Juhaifah. 


- Syarah Sunan Tirmidzi 


Al-Khair, seorang sahabat yang sudah dikenal, dan menemani Ali. Dia 
meninggal dunia pada tahun 74 H. 

Ucapannya, Asih WIp IW il) (Saya melihat Bilal 
mengumandangkan adzan dan memutar), yakni: sewaktu 
mengucapkan: Dua kalimat yaitu, Hayya 'Alash-Shalah, dan Hayya 


2 3.5 


“Alal Falah). & G3 HD 0 223 (dan mengarahkan mulutnya ke sini 


(kanan) dan ke situ (kiri)). Yakni, ke kanan dan ke kiri. Dalam riwayat 
Waki' pada Muslim, dia berkata: Saya mengikuti mulut di sini dan di 
sini, kanan dan kiri, seraya mengucapkan: Hayya Alash-Shalah, 
Hayya Alal Falah. 


Al Hafizh dalam Fath Al Bari, setelah menuturkan periwayatan 
ini, mengatakan: Di dalamnya ada pengikat/ pembatas untuk menoleh 
dalam masalah adzan, dan tempatnya ketika membaca dua kalimat 
tersebut. 


Hadits ini diriwayatkan oleh Oais bin Ar Rabi' dari Aun. 
Katanya: Ketika sampai pada kalimat Hayya Alash Shalah, Hayya 
Alal Falah, maka ia menolehkan lehernya ke kanan dan ke kiri, tidak 
memutar. Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Al Hafizh 
dalam Al Fath mengatakan: Mungkin pernyataan tersebut dapat 
dikompromikan. Sebab orang yang menetapkan berputar adalah 
dimaknakan berputarnya kepala. Sedangkan orang yang tidak 
memandang adanya berputar itu memaknakan berputarnya tubuh. 


Ucapannya, Peri «$ Surel) (Jemarinya diletakkan di kedua 
telinganya). Yakni, dalam posisi jemarinya menyumbat telinganya. 
Ucapannya, 48 $ ek) He de Hi Iya) (Sementara Rasulullah 
SAW berada di tenda). Tenda, adalah semacam kemah kecil bulat, 
yaitu salah satu rumah Arab. 


Syarah Sunan Tirmidzi ————— 


Ucapannya, ani (saya menduganya), yang mengatakan: Saya 
menduganya adalah Aun. Sedang kata: "nya" adalah Abu Juhaifah. 
(Aun menduga Abu Juhaifah, ayahnya. penerj). 

Pernyataan teks: 3salu (Dengan membawa tongkat), yakni 
tongkat yang lebih pendek dari tombak, kedua ujungnya runcing. Ada 
yang mengatakan: lembing pendek, demikian kata Al Hafizh. 

Ucapannya, salad us (Ia menancapkannya di Bathha”), 
tempat di luar Makkah, dinamakan juga Abthah menurut Al Hafizh, 
atau Muhashab. 

Ucapannya, judi LAS 4x 55 "As (Anjing dan himar pun 
melintas di hadapan beliau), menurut Al Hafizh, di antara tongkat dan 
kiblat, bukan di antara beliau dengan tongkat (yang telah 
ditancapkannya itu). Dalam riwayat Amru bin Abu Za'idah dikatakan: 
Saya melihat orang-orang dan binatang melintas di depan tongkat. 

Ucapannya, Apa ik xJ&, (Beliau memakai pakaian merah), 
yaitu baju dalam dan baju luar (buatan Yaman). 

Ucapannya, SL 3 d! 2 kasi «& (Seakan—akan saya melihat 
kilatan kedua betisnya). Karena kedua betis beliau mulus. 

oke (Sufyan), yakni Sufyan Ats-Tsauri, perawi dari Aun. 


Ucapannya, ye 8s (Kami mengiranya bergaris merah), yakni: 
Pakaian yang dikenakan Nabi SAW bukan merah polos, tapi bergaris 
merah, buatan Yaman. Ibnul Oayyim berkata: Pakaian merah buatan 
Yaman yang ditenun dengan garis merah dan hitam. Jadi, salah sekali 
orang yang mengatakan, bahwa pakaian buatan Yaman tersebut 
berwarna merah polos. Asy-Syaukani memberi catatan tentang itu, 
bahwa sahabat menamainya merah, menurut bahasa sehari-hari. 
Sehingga wajib dibawa kepada makna hakiki, yaitu merah polos. 
Pakaian merah dimaknai dengan majaz, yaitu yang sebagian merah, 


——————  —— $jprah Sw21 Tirmidi 


dan ini tidak dapat dibawa kepada penyebutan pada umumnya. Jika 
pemaknaan pakaian yang terbuat dari Yaman itu secara bahasa, maka 
tidak terdapat dalam kamus bahasa. Kalau dikehendaki makna hakiki, 
realita, bagi pakaian tersebut, maka benar dalam pandangan syara” 
bila berdasarkan dugaan. Demikan kata Asy-Syaukani. 


Al Bukhari dalam shahihnya memberi batasan dalam bab 
dengan redaksi: (Bab Shalat dengan memakai pakaian merah), dan 
beliau mengetengahkan di dalamnya hadits ini. Sementara Al Hafizh 
dalam Al Fath-nya mengatakan, bahwa hadits tersebut menunjukkan 
boleh. Berbeda dalam masalah ini dengan madzhab Hanafi. Mereka 
mengatakan makruh. Mereka menakwilkan hadits bab ini, bahwa 
pakaian yang dipakai Nabi itu berupa pakaian (buatan Yaman) yang 
bergaris merah. Masalah ini akan dibahas secara panjang lebar, Insya 
Allah. 

Ucapannya, mewe (poe Cap kie e Tag (Hadits Abu 
Juhaifah adalah hadits hasan shahih). Hadits tersebut diriwayatkan 
oleh Al Bukhari dan Muslim, hanya saja tidak disebutkan tentang 
memasukkan jemari ke dalam telinga, dan tidak disebutkan adanya 
berputar. Dalam bab masalah ini, yang bersumber dari Abdurrahman 
bin Sa'ad bin Ammar bin Sa'ad, muadzin Rasulullah SAW berkata, 
“Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa 
Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk meletakkan jemarinya 
pada telinganya.” Beliau berkata, "Itu dapat mengeraskan suaramu." 
Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebagai hadits dha'if. Dalam 
bab ini ada beberapa riwayat lain. 


» s9 Pa Ti At Ng Na Tag 8 -.. "0 0.1. Sa ria 
Ucapannya, $$ &x-0! OS! Jean Ol 0 gout Sai Jai as Jani AAS) 

-. 343 £ . 
OI «$ 55! (Dapat diamalkan menurut ulama. Mereka menganjurkan 


agar muadzin meletakkan dua jemarinya pada kedua telinganya ketika 
mengumandangkan adzan). Dalam hal ini ada dua manfaat: pertama, 


Syarah Sunan Tirmidzi sj 


menjadikan suara lebih keras, walau hadits dalam masalah ini 
dipandang dha'if lewat Sa'ad Al Ourazhi dari Bilal. 


Kedua, sebagai tanda bagi muadzin untuk diketahui oleh orang 
yang melihatnya dari jarak yang jauh, atau orang yang ternyata tuli, 
sehingga dapat mengetahui adanya adzan. Demikian yang dikatakan 
oleh Al Hafizh. Dan di dalam hadits tidak disebutkan penentuan jari 
yang disunahkan untuk diletakkan pada telinga. An-Nawawi 
memastikan jari tersebut adalah jari telunjuk. 


Ucapannya, aah 3 tanah jk Cai 28 ny : lali Jai Saki AT 
Fri JH 5 (Sebagian ulama mengatakan: Dalam igamah juga 
disunahkan memasukkan kedua jemarinya pada kedua telinga. 
Demikian pendapat Al Auza'i). Ini tidak ada dalilnya sebagai hal yang 
sunnah. Adapun menganalogikan pada adzan adalah analogi yang 


beda. Al Oari dalam Al Mirgah mengatakan dalam mensyarahkan 
hadits Abdurrahman bin Sa'ad: 


Pa ova Tae Pa Kennd PN Mn or A4 23 Y co Pant 1 

SA Jab OK AN play MIE to Bl Jiya) Ol 

- 0 . To aa oi 

pad S3 JG SI 

“Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk 

meletakkan jari jemari pada kedua telinganya. Kata beliau: 
'Sesungguhnya itu dapat mengeraskan suaramu'." 


Ath-Thibi berkata: Mungkin hikmahnya adalah jika ia menutup 
lobang telinga, maka tidak ada suara yang terdengar kecuali suara 
yang keras, seperti orang yang tuli. Dengan cara ini, orang yang tuli 
dapat mengetahui adanya orang yang sedang adzan, sehingga lebih 
mengena. Ibnu Hajar berkata: Menutup telinga dalam igamah tidak 
disunahkan, karena tidak diperlukan penyampaian pemberitahuan ini 
kepada pendengar. 


—— ———————— Syarah Sunan Tirmidii 


Ucapannya, SA X6 3 Lag Lal AKA jl) (Abu Juhaifah, 
namanya adalah Wahb bin Abdullah As-Suwa'i). Ia dinisbatkan 


kepada Suwa'ah bin Amir. Demikian yang disebutkan dalam Al 
Mughni. 


aj CL 


erat 


145. Bab: Tatswib pada Adzan Fajar 


P4 P4 - P3 
#5 La... A| 2. 80 3-0 £ n1h 


» SS SAP KM y EA apa US ea an aU UN 
Ju Nun nu SA Jail 
1 aa ia dad HAN ia deal WI 


aP 2 - #0. A 0. £ 22 
0 goa Sh Pa La Ai S3 Jb 


x 


P4 


Jaa ya Lab La YURA II ag ga wa Je 
Ls JB AE HA ja HA Ii ai d Jar 

it HS 3 ag aa Y Pl 2 213) 
bean ana (Gaal S5 dan ta Jaten A5 


CA . 0... Ga tai PA 
AJI mm dead! Jt Tale 1 


Syarah Sunan Tirmidzi 


.. 
- 


ao.  g Nae PENA 3 ROA: ap “ KTA, IN LAN TEA 
La TP AN AN OS Gd Jk ol Lay Ha JW 
5 f : : —. ad .5 
KA SES GA IP A9 


APA DAA P3 26 dh AP sap ISA IE, 


Belut O57I DST ASI Kaka lan Ko ag La Saat 


s5. .L5 Ben era Pn SNN near. TE aa Al NN 
SAN IE bai AB IG AEY, 05 5g de 3 


BA AP eh AA In IG ah Tah lu 


Ma ata Aa 5, Bg, 29. Pa ag 
Aang Ae Ko Kah pa SNN, 
22. . " aa DP 0g 33 3... ” PARE Se 2. aa ag 
Sa Ig 0 Tag OK III HI TS IN 
., en aa : kar Seakan . AN Nas 2-9 2 “3. TE 
Lag Id Jl) tremeo Jp yag (II Ia TA AI 1 Amil OI 


, 


o£ 
Mean! 
..£.. Aa Dg PAN (3 ang 
2353 bali Jah GE GA 333 
etig Mai EN AS Pn LA &.. .y o- 90. 3. 
Dp Ya age 3) SH GG dya OS AI PS op Il AE PSI 
Bp diomna Yak yA MP pa A3 JB Jalin 5 S9) 
...3 2 o- - 25 “gayo . : aa Yaa e Ps $ ae 3 
AS up BA P3 Oil D3 ca lia OLGA cad OS 
A3 Ikat Sy CAT AD Ae ya PAN LJE) cam ja 


50.13 £ 


AE SE GA ny AM X2, US, :Je 


————  — — — — ——— $yarah Sunan Tirmidzi 


198. Ahmad bin Mani” menceritakan kepada kami, Abu 
Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Abu Isra'il 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Abdurrahman bin 
Abu Laila, dari Bilal, dia berkata: Rasulullah SAW berkata kepadaku, 
“Janganlah sekali-kali kamu melakukan tatswib pada shalat kecuali 
pada shalat Fajar." 


Dalam bab ini juga ada riwayat lain dari Abu Mahdzurah. 


Abu Isa berkata: Kami tidak mengetahui hadits Bilal ini selain 
yang bersumber dari Abu Isra'il Al Mula'i. 


Abu Isra'il tidak mendengar hadits ini dari Al Hakam bin Utbah. 
Sebenarnya ia meriwayatkan hadits tersebut dari Al Hasan bin 
Umarah dari Al Hakam bin Utbah. | 


Abu Isra'il namanya adalah: Isma'il bin Abu Ishak, yang 
menurut Ahli Hadits, bukan orang yang kuat. 


Ahli Ilmu berbeda pendapat tentang penafsiran: Tatswib, 
sebagian ulama mengatakan, bahwa Tatswib, yaitu mengucapkan 
kalimat Ash-Shalaatu Khairun Minan-Naum pada adzan Fajar. Ini 
pendapat Ibnu Mubarak dan Ahmad. 


Sementara Ishak, dalam hal Tatswib, tidak mengatakan seperti 
ini, dia berkata: Tatswib yang makruh, yaitu sesuatu yang baru, yang 
dilakukan manusia setelah Nabi SAW. Bila muadzin 
mengumandangkan adzan, orang-orang masih juga terlambat, maka 
muadzin menambahkan antara adzan dan igamah kalimat: Oad 
Oaamatish-Shalah, Hayya Alash-Shalah, Hayya Alal-Falah. 


Inilah yang dikatakan oleh Ishak, Tatswib yang: dimakruhkan 
oleh Ahli Ilmu, yang dimunculkan oleh orang-orang setelah Nabi 
SAW. 


4 Hadits dha'if, karena ke-dha'if-an Abu Isra'il, dan terputus sanadnya. Ja tidak 
mendengar dari Al Hakam bin Utbah. 


Syarah Sunan Tirmidzi ——— Grj 


Yang ditafsirkan Ibnu Al Mubarak dan Ahmad, bahwa Tarswib 
adalah seorang muadzin di dalam adzan Fajar mengucapkan: Ash- 
Shalaatu Khairun Minan-Naum, adalah pendapat yang shahih, dan 
dikatakan sebagai Tatswib juga. Dan pendapat tersebut yang dipilih 
oleh Ahli Ilmu. 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa ia mengucapkan 
dalam shalat Fajar: Ash-Shalaatu Khairun Minan-Naum. 


Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata: Saya masuk masjid 
bersama Abdullah bin Umar, dan sudah dikumandangkan adzan. Kami 
hendak menjalankan shalat. Muadzin pun melakukan Tatswib. Lalu 
Abdullah bin Umar keluar dari masjid. Lalu, dia berkata: "Keluarlah 
bersama kami dari orang yang berbuat bid'ah." Dan ia tidak 
melakukan shalat di dalamnya. 


Setelah itu, Abdullah (Ibnu Umar) tidak suka Tatswib yang 
dilakukan manusia, seperti itu. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, Asi S saya ") sa LL (Bab: Tatswib pada 
Adzan Fajar), adalah bab pengulangan kembali pemberitahuan. 
Makna ini digunakan pada igamah, sebagaimana tersebut dalam 
hadits. Dapat juga digunakan pada ucapan muadzin dalam adzan 
Fajar: Ash-Shalaatu Khairun Minan-Naum (shalat lebih baik daripada 
tidur). Kedua makna tersebut berlaku sejak dulu di masa Nabi SAW 
dan konsisten sampai sekarang. Sementara manusia (baca: 
masyarakat) membuat Tatswib yang ketiga antara Adzan dan Igamah, 
demikian yang dikatakan oleh pengarang kitab Fathul Wadud. 
Sedangkan yang dikehendaki Tatswib oleh At-Tirmidzi di sini adalah 
ucapan seorang muadzin dalam adzan Fajar: Ash-Shalaatu Khairun 
Minan-Naum. 


F3 | ————————— ———— Syarah Sunai Tirmidri 


Gm Iki jl (Abu Ahmad Az-Zubairi), yaitu bernama 
Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair bin Dirham Al Asadi Al 
Kufi, sebagai orang yang terpercaya dan kuat, hanya saja ia sering 
berbuat kesalahan dalam haditsnya Ats-Tsauri. Dia tokoh yang 
disebutkan dalam enam kitab hadits (Kutub As-Sittah). 


Jet! sf (Abu Isra'il), akan diterangkan nanti. 
Sai (Al Hakam), bernama Ibnu Utaibah. 


IM Pd al yan)! LE 1 (Abdurrahman bin Abu Laila 
dari Bilal), Abdurrahman ini tidak mendengar hadits dari Bilal, 
sebagaimana dijelaskan oleh Al Hafizh dalam At-Talkhish. 


Ucapannya, Ja DX s Y SN gkeal w aa e, #53 Y (Janganlah 
sekali-kali kamu melakukan #atswib shalat, kecuali pada shalat Fajar). 
Al Jazari dalam kitab An-Nihayah, mengatakan, yaitu Tatswib 
muadzin pada kalimat: Ash-Shalaatu Khairun Minan-Naum. Asal 
mula pengertian Tatswib, yaitu seorang datang minta pertolongan, lalu 
menampakkan pakaiannya untuk dapat dilihat, lalu pengertian ini 
menjadi masyhur. Maka, doa dinamakan sebagai Tatswib. Sehingga 
orang yang berdoa adalah orang yang berbuat Tatswib (mengulang 
kalimat). Menurut satu pendapat, bahwa Tatswib adalah kembali pada 
perintah untuk segera mengerjakan shalat. Seorang muadzin bila 
mengatakan: Hayya Alash-Shalah (mari kita shalat), maka sebenarnya 
ia mengajak orang-orang untuk melakukan shalat. Bila muadzin 
setelah itu mengucapkan: Ash-Shalaatu Khairun Minan-Naum, maka 
kembali muadzin mempertegas ajakan untuk mengerjakan shalat. 
Sekian, kata Al Jazari. | 


Hadits yang disebutkan dalam bab ini diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah dan Al Baihagi, dia berkata: Abdurrahman itu tidak bertemu 
dengan Bilal. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, 8, iba S » an 3 - Ju (Dalam bab ini juga ada 
riwayat lain dari Abu Mahdzurah). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 
Daud, dia berkata: "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku kesunnahan 
adzan... " Di akhir hadits disebutkan: “Bila shalat Shubuh, 
katakanlah: Ash-Shalaatu Khairun Minan-Naum. Ash-Shalaatu 
Khairun Minan-Naum. Allaahu Akbar, Allaahu Akbar. Laa Ilaaha 
Illallaah." Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya. 


Dalam bab ini juga ada riwayat lain yang bersumber dari Anas, 
dia berkata: “Termasuk sunnah, jika seorang muadzin dalam adzan 
shalat Fajar, mengucapkan: Hayya Alash-Shalaah. Hayya Alal- 
Falaah. Ash-Shalaatu Khairun Minan-Naum." Hadits ini diriwayatkan 
oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya dan Ad-Daraguthni, kemudian 
oleh Al Baihagi dalam Sunannya, mengatakan: Isnad hadits ini 
shahih. Demikian yang disebutkan dalam Nashb Ar-Rayah. Dalam 
bab ini ada hadits lain yang disebutkan di dalamnya. 


Disebutkan dengan shahih, bahwa keberadaan kalimat: Ash- 
Shalaatu Khairun Minan-Naum. Ash-Shalaatu Khairun Minan-Naum 
dalam adzan Fajar, adalah setelah kalimat: Hayya Alal-Falaah, Hayya 
Alal-Falaah, yang bersumber dari haditsnya Abu Mahdzurah dan 
Bilal. 


Demikian juga yang bersumber dari Ibnu Umar, dia berkata: 
Adzan yang pertama setelah Hayya Alal-Falah adalah: Ash-Shalaatu 
Khairun Minan-Naum (dua kali). Hadits tersebut diriwayatkan oleh 
As-Siraj, Ath-Thabarani, dan Al Baihagi, dengan sanad hasan 
sebagaimana penjelasan Al Hafizh, sebagai madzhab orang banyak 
adalah yang tepat. 


Adapun yang dikemukakan oleh Imam Muhammad dalam Al 
Muwaththa', bahwa redaksi Ash-Shalaatu Khairun Minan-Naum pada 
adzan Shubuh dibaca setelah selesai adzan, perlu ditinjau kembali. 


——————————— $yarah Sunan Tirmidii 


Ucapannya, #! Jalal ygi Lado La SI 8 AI Ih Lan (Kami 
tidak mengetahui hadits Bilal ini selain yang bersumber dari Abu 
Isra'il Al Mulai). 5 4 PA 8G) Sl (Sebenarnya ia 
meriwayatkan hadits tersebut dari Al Hasan bin Umarah), ia itu 
matruk (orang yang ditinggalkan haditsnya). Abu Isra'il itu bernama 
Isma'il bin Abu Ishak, ia orang yang tidak kuat. Adz-Dzahabi dalam 
kitab Al Mizan berkata: Abu Isra'il Al Mula'i, orang Kufah bernama 
Isma'il bin Abu Ishak adalah seorang khalifah, yang dinilai dha'if oleh 
banyak orang. Ia orang Syi'ah ekstrim yang benci terhadap Utsman 
(salah seorang Khalifah Rasyidun). 


Ibnu Al Mubarak berkata: "Allah telah menganugrahkan kepada 
kaum muslimin lantaran buruknya hafalan Abu Isra'il." Lalu beliau 
menyebutkan beberapa kritikan pencercaan. Al Hafizh dalam kitab At- 
Tagrib, mengatakan: Dia itu orang jujur, tapi buruk hafalannya. 


PA. 
- 


Ucapannya, ika “ak — 3 3 Gal J83 (Sementara Ishak, dalam 


Tatswib tidak mengatakan seperti ini). Yakni, tidak seperti yang 
dikatakan oleh Ibnu Al Mubarak dan Ahmad. 

Ucapannya, A8 oke 1651 AK LAI doel si 81 Si Lag 2G 
K5 BA La IG AAA, OST 2ag JG #gadi Tarad OS gadi OST 51 cakag ala 
Cai Pe # iXal! 4 (dia berkata: Tatswib yang makruh yaitu 
sesuatu yang baru yang dibuat manusia setelah Nabi SAW. Bila 
muadzin mengumandangkan adzan, orang-orang masih juga 
terlambat, maka muadzin menambahkan antara adzan dan igamah 
kalimat: Dad @aamatish-Shalaah, Hayya Alash-Shalaah , Hayya Alal 
Falaah). Dengan penafsiran ini, ulama madzhab Hanafi mengatakan: 
Al Hafizh Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah setelah menyebutkan 
hadits dalam bab ini, berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang 
Tatswib. Sedangkan teman-teman kami dalam madzhab Hanafi 
menjelaskan, bahwa Tatswib yaitu seorang muadzin mengucapkan 
antara adzan dan igamah suatu kalimat: Hayya Alash-Shalaah, Hayya 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Alal Falaah, (dua kali). Sedangkan ulama lainnya mengatakan, bahwa 
Tatswib adalah ucapan muadzin dalam adzannya kalimat: Ash- 
Shalaatu Khairun Minan Naum. Sekian kata Az-Zaila'i. 


Saya katakan: Ulama lain berpendapat, yaitu ucapan muadzin 
dalam adzannya mengucapkan: Ash-Shalaatu Khairun Minan-Naum. 
Sekian kata Az-Zaila'i. Pendapat ulama lain itulah yang paling shahih, 
sesuai dengan penjelasan At-Tirmidzi, dan yang dikehendaki dalam 
hadits bab ini. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Ishak dan 
orang yang mengikutinya, bahwa Tatswib adalah hal baru, 
sebagaimana penjelasan At-Tirmidzi, bagaimana hal itu dikehendaki 
dalam hadits Nabi SAW. 


akang ae 34 & SI Pa ag 37351 gili, (Yang dimunculkan oleh 
orang-orang setelah Nabi SAW) Yaitu, sedikit penambahan pada 
sesuatu yang dimakruhkan. At-Turbusyti mengatakan: Panggilan 


shalat yang dibiasakan oleh masyarakat setelah adzan di pintu masjid 
adalah bid'ah yang dilarang. Sekian. 


Ucapannya, Adi IX s Isi OS TB HA SP Laga 
(Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa ia mengucapkan dalam 
shalat Fajar) Yakni, dalam adzan shalat Fajar. Saya tidak tahu orang 
yang mengeluarkan Atsar (pernyataan selain dari Nabi SAW). | 


.. .. 3 2. 


Ucapannya, !. .Benlah ps g “ ss & la Ju satria aa Sana 
(Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata: Saya masuk masjid bersama 
Abdullah bin Umar ...) Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam 
Sunan-nya dengan redaksi: 


Per Keran A3 Ha 
LA JB sad PAR GI DP Ab GS 


sing Tar ok op 


2... 


“ “Saya bersama (Abdullah) Ibnu Umar, maka ada seorang lelaki 
. yang mengulang adzannya dalam shalat Zhuhur atau Ashar. 


———— $yarah Sunan Tirmidzi 


Lalu dia berkata: 'Keluarlah dengan kami, sesungguhnya ini 

adalah perbuatan bid'ah...” 

Ucapannya, & & # (Keluarlah dengan kami). Sebab, Mujahid 
waktu itu adalah orang buta. 


ARI Cb 


146. Bab : Orang yang Mengumandangkan Adzan, maka 
Dia Juga yang mengumandangkan Igamah 


2. 


PEN IE ca 3 Jai aa Gas PS Kis —19A 
AN IP CA pa AG PAN 2 
og of ag leh Ko LS Pa! -JU Ca Ona 


Ka 0 Sena Man En Ae Ban RGS 
Me Ne 
PPA NG PEN 


egg oi Sh oa An ato Gi 5 Mel dala 


Has S eG Ai 3 “JG 


ARA maa Ie BAU) AG Una Jimat yA JP 
Jaa GP Pa Ki eta Jl le Tip Ya RAN 


8-9 


TAI ee SAY “asal JG (225 DUA 


.. . 0 Ob 5 £. 


Hii ya Jaka) APA! Ea Jak 3 Ian Lah -JU 


Syarah Sunan Tirmidzi 


2. 8 s . 0 1 - - 3 o 
kp Os AO adal Jl AT Kie lin de Fall, 

1994! Hannad menceritakan kepada kami, Abdah dan Ya'la bin 
Ubaid menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Ziyad bin 
An'um Al Afrigi, dari Ziyad bin Nu'aim Al Hadhrami, dari Ziyad bin 
Al Harits Ash-Shuda', dia berkata: Saya diperintah oleh Rasulullah 
SAW untuk mengumandangkan adzan pada shalat Fajar, lalu aku pun 
mengumandangkan adzan. Kemudian, Bilal hendak 
mengumandangkan igamah. Maka Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya saudara Shuda' telah mengumandangkan adzan. 
Barangsiapa  mengumandangkan adzan, maka dialah yang 
mengumandangkan igamah." 


Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ibnu Umar. 


Abu Isa berkata: Hadits Ziyad ini, kami mengetahuinya 
bersumber dari Al Afrigi. 


Al Afrigi ini dipandang dha'if, menurut Ahli Hadits. Ia juga 
dinilai dha'if oleh Yahya bin Sa'id Al Oaththan dan yang lainnya. 
Ahmad berkata: Saya tidak menulis haditsnya Al Afrigi. 


Dia berkata: Saya melihat Muhammad bin Isma'il menilai kuat 
perihalnya, dia mengatakan: Dia orang yang dekat dengan hadits. 


Hadits ini diamalkan oleh sebagian besar ulama, bahwa orang 
yang adzan adalah dia yang mengumandangkan igamah. 


Penjelasan Hadits: 
AIA PPP MEP AE j dki3 BAE (Abdah dan Ya'la 
bin Ubaid, dari Abdurraman bin Ziyad bin An'um), Al Afrigi, dia 


| “ Hadits dha'f, karena dha'if-nya Abdurrahman bin Ziyad Al Afrigi. HR Abu 
Daud (514). 


IE | Syarah Sunan Tirmidzi 


dinilai dha'if dari segi hafalannya. Dia orang yang shalih, sebagaimana 
menurut Al Hafizh. 


o-g 0 


Mi y» 2» (Ziyad bin Nu'aim), yaitu Ziyad bin Rabi'ah bin 
Nu'aim Al Hadhrami, orang yang terpercaya. 

daa dodi y 96 (Ziyad bin Al Harits Ash-Shuda”). Ia 
dinisbatkan pada Shuda', nama sebuah desa di Yaman, demikian kata 
pengarang kitab Majma' Al Bihar dan lain-lain. Dia saudara angkat 
Bani Al Harits bin Ka'ab yang berbaiat kepada Nabi SAW, 
mengumandangkan adzan di hadapan beliau, dan dihitung sebagai 
orang Mesir, demikian kata Ath-Thibi. Al Hafizh berkata: Ia sebagai 
seorang sahabat dan menjadi duta. 

sx Wi (Saudara Shuda') bernama Ziyad bin Al Harits Ash- 
Shuda'. 

Ucapannya, a-& os uas (Orang yang adzan, dialah yang 
igamah) Ibnu Al Malik berkata: Makruh mengumandangkan igamah 
bagi orang lain (yang tidak adzan). Pendapat ini juga diikuti oleh Asy- 
Syafi'i. 

Menurut Abu Hanifah, tidaklah makruh (orang yang igamah 
bukan orang yang adzan), berdasarkan riwayat bahwa Ibnu Ummi 
Maktum terkadang adzan dan dikumandangkan igamah oleh Bilal, 
terkadang sebaliknya. Dan hadits tersebut dibawa kepada suasana 


tidak suka bila dikumandangkan igamah orang lain, demikian 
keterangan dalam Al Mirgah. 


Saya tidak tahu riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Al Malik. 
Dan bagi Abu Hanifah ada hadits lain, dan nanti akan dibahas masalah 
ini secara detail. 

Ucapannya, sa£ H4 Si «do (Dalam bab ini ada riwayat lain 
dari Ibnu Umar), yakni yang diriwayatkan oleh Abu Hafsh Umar bin 
Syahin dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh. Abu Syaikh Al 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ashbahan dalam kitabnya Al Adzan, Al Khatib Al Baghdadi yang 
bersumber dari Sa'id bin Abu Rasyid Al Mazini, Atha' bin Abu rabah 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar: "Bahwa Nabi SAW 
pernah dalam suatu perjalanan. Lalu datanglah waktu shalat. Maka 
suatu kaum mencari Bilal, dan tidak diketemukan keberadaannya. 
Kemudian, berdirilah seorang lelaki melakukan adzan. Kemudian 
datanglah Bilal ingin mengumandangkan igamah. Lalu berkatalah 
Nabi SAW kepadanya: 'Terlambat, hai Bilal. Sesungguhnya yang 


.. 


igamah adalah yang adzan'. 


Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al I'lal, dia berkata: Ayahku 
berkata: Ini adalah hadits munkar. Sa'id ini adalah munkar haditsnya, 
lemah. Demikian dalam Nashb Ar-Rahah. 


0g 42 


Ucapannya, P3 J9 ba Ca 2 $$ Wil (Kami mengetahuinya 
bersumber dari Al Afrigi), ia adalah Abdurrahman bin Ziyad. 

Uap 33) (Al Afrigi adalah dha'if). Pengarang kitab Al 
Badr Al Munir mengatakan bahwa dia itu dha'if, karena banyak 
meriwayatkan hadits munkar sekalipun ia mengetahui dan 
menghindarinya. Periwayatan hadits-hadits munkar sering dapat 
mencelakakan orang-orang shalih karena minimnya pengetahuan 
mereka terhadap para perawi. Karena itu dapat dikatakan: "Kami tidak 
memandang kebohongan yang paling tinggi dibanding kebohongan 
mereka dalam hadits." Demikian keterangan dalam Nail Al Authar. 
At-Tirmidzi menilai dha'if hadits ini oleh adanya Al Afrigi, tapi 
dipandang Hasan oleh Al Hazimi dan dipandang kuat oleh Al Ugaili 
dan Ibnu Al Jauzi. 


Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. 


Ucapannya, ek 9 Ost ia ot ai dat ST 2s Ia Pn Kreig 
(Hadits ini diamalkan oleh sebagian besar ulama, bahwa orang yang 
mengumandangkan adzan adalah dia yang mengumandangkan 
igamah). Al Hafizh Al Hazimi dalam kitab Al I'tibar-nya berkata: 


- Syarah Sunan Tirmidzi 


Para ulama sepakat tentang orang yang mengumandangkan adzan, 
sementara igamah dikumandangkan oleh orang lain, sebagai hal yang 
boleh. Tapi mereka berbeda pendapat dalam hal nilai keutamaannya. 
Sebagian besar mereka tidak ada perbedaan nilai keutamaannya. Ini 
diperluas toleransinya. Yang berpandangan seperti ini adalah Malik, 
sebagian besar ulama Hijaz, Abu Hanifah, sebagian besar ulama 
Kufah dan Abu Tsaur. Sementara sebagian mereka berpendapat, 
bahwa yang paling utama adalah orang yang mengumandangkan 
adzan dialah yang mengumandangkan igamah. 


Sufyan Ats-Tsauri berkata: Orang yang mengumandangkan 
adzan, maka dialah yang berhak mengumandangkan igamah. Kami 
meriwayatkan dari Abu Mahdzurah, bahwa ketika dia datang ada 
orang yang wmengumandangkan adzan, lalu orang tersebut 
mengumandangkan adzan dan igamah. Inilah yang diikuti oleh 
Ahmad. 


Asy-Syafi'i, melalui riwayat dari Ar-Rabi', mengatakan, jika 
seorang lelaki mengumandangkan adzan, maka aku suka kalau dialah 
yang mengumandangkan igamah, karena ada riwayat: "Barangsiapa 
yang mengumandangkan adzan maka dialah yang mengumandangkan 
igamah." Inilah yang dipakai hujjah oleh orang yang berpendapat 
kedua yaitu khabar yang diberitakan kepada kami oleh Abul Mahasin, 
dari hadits yang bersumber dari Ziyad bin Al Harits Ash-Shuda 
secara panjang lebar daripada riwayat At-Tirmidzi ini. 

Kemudian katanya: Para ulama ahli hadits mengatakan, bahwa 
hadits ini lebih kuat sanadnya daripada isnad hadits pertama, yakni 
haditsnya Abdullah bin Zaid yang disebutkan sebelum ini dengan 
redaksi: 


"Abdullah bermimpi tentang adzan, lalu mendatangi Nabi SAW 
dan mengabarkannya. Nabi SAW berkata, “Ajarkanlah adzan itu 
kepada Bilal..." Lalu dia mengajarkannya kepada Bilal. Maka Bilal 
pun mengumandangkan Adzan. Abdullah berkata: “Akulah yang 


Syarah Sunan Tirmidzi (aj 


bermimpi itu, dan aku hendak mengumandangkan adzan." Nabi SAW 
lalu bersabda, “Kamulah yang mengumandangkan igamah." 


Hadits Abdullah bin Zaid ini adalah asal-muasal pemberlakuan 
adzan, terjadi pada tahun pertama. Sedangkan hadits Ash-Shuda” 
adalah muncul setelah itu, tidak diragukan lagi. Berpegang pada yang 
terakhir adalah lebih baik, sedangkan yang paling bagus fleksibel. Dan 
kalau ada dugaan nasakh padahal dapat dikompromikan antara dua 
hadits (yang kelihatannya bertentangan) adalah menyelisihi pokok 
masalah. Sebab, keterlambatan itu tidak diperhitungkan. 


Jadi kami katakan, bahwa hadits Abdullah bin Zaid itu dibawa 
pada adzannya Bilal. Karena ia memiliki suara keras daripada 
Abdullah, sebagaimana tersebut dalam hadits. Maksud terpenting dari 
adzan adalah pemberitahuan, termasuk syaratnya adalah suara keras. 
Sementara jika memiliki suara yang tinggi maka ini lebih diutamakan. 
Sedangkan Zaid bin Al Harits memiliki suara emas. Dan orang yang 
layak buat adzan tentunya untuk igamah layak juga. Makna ini 
dikuatkan oleh pernyataan pendapat yang mengatakan: Orang yang 
adzan adalah orang yang igamah. Sekian kata Al Hazimi. 


Saya katakan: Hadits Abdullah bin Zaid dan hadits Ash- 
Shuda', keduanya bernilai dha'if. Dan berdalil dengan hadits Ash- 
Shuda' lebih utama, sebagaimana keterangan Al Hazimi, dan karena 
sabda Nabi SAW dalam hadits Ash-Shuda', bahwa orang yang 
mengumandangkan adzan dialah yang mengumandangkan igamah, 
sebagai undang-undang umum. Adapun hadits Abdullah bin Zaid, 
adalah kasus tersendiri yang ada beberapa kemungkinan: 


1. Maksud Nabi SAW dengan sabdanya kepada Abdullah bin Zaid, 
"Berigamahlah kamu," sebagai penilaian ketulusan hatinya, 
karena ia telah bermimpi adzan. 


2.  Menerangkan hukum boleh. Sebab, hadits Ash-Shuda adalah 
— “sebagai syahid (pendukung) tapi bernilai dha'if pada haditsnya 
“Ibnu Umar, seperti keterangan Al Hafizh dalam Ad-Dirayah 


Syarah Sunan Tirmidzi 


yang disebutkan di muka. Dalam kitab, An-Nasikh wa Al 

Mansukh, Ibnu Syahin mengeluarkan hadits Ibnu Umar sebagai 

Syahid (pendukung). 

Pengarang Subul As-Salam berkata: Hadits ini sebagai dalil, 
bahwa igamah adalah hak bagi orang yang adzan, dan tidak boleh bagi 
yang lain, dan didukung oleh hadits dalam bab ini, yaitu haditsnya 
Ash-Shuda' dengan haditsnya Ibnu Umar, dengan redaksi: 

ost ee Ha ui Ih L R3 
“Terlambat, hai Bilal. Sesungguhnya yang mengumandangkan 
igamah adalah yang mengumandangkan adzan." 


Po RON AS AG CN 


147. Bab: Makruhnya Mengumandangkan Adzan tanpa 


Berwudhu 
uga Bap abal Ia 
Ie Ko PIP CG P epaa Sigi 


Laba Y osn Y JB Aap 


2002, Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Al Walid bin 
Muslim menceritakan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Yahya Ash- 
Shadafi, dari Az-Zuhri, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Tidak boleh adzan kecuali orang yang berwudhu." 


“ Hadits ini dipandang dha'if, karena ke-dha'if-an Mu'awiyah bin Yahya Ash- 
Shadafi. 


Syarah Sunan Tirmidzi ———————— (EA 


Penjelasan Hadits: 


P3 


Pp 5x (Mu'awiyah bin Yahya). Ia bernama Mu'awiyah 
bin Yahya Ash-Shadafi Abu Rauh Ad-Dimasygi. Dia meriwayatkan 
dari Makhul dan Ibnu Syihab. Dan dari beliau diriwayatkan Bagiyyah 
bin Al Walid bin Muslim. Demikian yang disebutkan dalam Al 
Khulashah dan At-Tagrib. 

Ucapannya, ag Y! 035p Y (Tidak boleh adzan kecuali orang 
yang berwudhu), bahwa ini sebagai dalil tentang makruhnya adzan 
tanpa wudhu. Tapi hadits ini dinilai dha'if dari dua segi. Sebab dalam 
isnadnya ada yang bernama Mu'awiyah bin Yahya Ash-Shadafi, 
orang yang dha'if, sebagaimana yang kita lihat terjadi keterputusan 
(mungathi”y antara Az-Zuhri dan Abu Hurairah. Dan ia (Az-Zuhri) 
tidak mendengar dari Abu Hurairah, sebagaimana penjelasan At- 
Tirmidzi. 


- 
0 AP 


KE Arah 3 BI be D3 ON BA YA 
Y Sau G8 YAA Al JB IE sega Gl 38 ah 
IN Sea Gp Ga KAA) tgn NG 


- 0 
8. AI 0 Jo, Lo,0- 0 70 s ET 


Se baba 


Geoea £ oo .ord og 

BA LA Kama SEP 

EX ono t0 PA ANN SO c£ ana en Mana 

JI PM R3 teng IE OST ali Ja HN, 
Waka ana, sel Jb 2) (Ali 


Le Syarah Sunan Tirmidzi 


uan S5 yel Sus: TP “ cela Jai Gan 3 $ an 
SNN al 


201”, Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Wahb menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, 
dia berkata: Abu Hurairah berkata: “Tidak boleh mengumandangkan 
adzan shalat kecuali oleh orang yang berwudhu.” 


Abu Isa berkata: Hadits ini lebih shahih daripada hadits yang 
pertama. Hadits Abu Hurairah tidak dinilai marfu' oleh Ibnu Wahb, 
namun hadits itu (Abu Hurairah) lebih shahih daripada haditsnya Al 
Walid bin Muslim. 


Az-Zuhri tidak mendengar dari Abu Hurairah. 


Para ulama berbeda pendapat tentang adzan tanpa wudhu. 
Sebagian mereka memakruhkannya. Demikian inilah pendapat Asy- 
Syafi'i dan Ishak. 


Sebagian ulama memberi keringanan dalam mengumandangkan 
adzan tanpa berwudhu. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al 
Mubarak dan Ahmad. 


Penjelasan Hadits: 
BI Up & X5 (Abdullah bin Wahb). Yaitu, bin Muslim Al 


Ourasyi (orang Ouraisy), ahli fikih, terpercaya dan seorang hafizh 
(sebutan bagi orang yang hafal 100 ribu hadits dengan sanadnya 
sekalian). 


cg (Yunus), yaitu bin Yazid bin Abu An-Najd Al Aili, orang 
yang terpercaya, hanya saja dalam periwayatannya dari Az-Zuhri 
43 Hadits ini dha'if, mungathi' (terputus sanadnya). Az-Zuhri tidak mendengar dari 


Abu Hurairah. Saya tidak tahu hadits ini ada pada enam kitab hadits (Kutub As- 
Sirtah). 


Syarah Sunan Tirmidzi —- 


terdapat sedikit kesalahan. Sedangkan pada selain Az-Zuhri ada 
kesalahan. Dia termasuk salah satu di antara tujuh orang tokoh. 
Demikian yang disebutkan dalam At-Tagrib. 


Ucapannya, S8 Y 34 si JB :JU (katanya: Abu Hurairah 


berkata: “Tidak boleh mengumandangkan) yakni mengumandangkan 
adzan. Hadits ini adalah mauguf dan mungathi'. 


Ucapannya, Ih Cusodl Gp mei (ia) (Hadits ini lebih shahih 
daripada hadits yang pertama). Yaitu hadits mauguf yang 
diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, 
dari Abu Hurairah. Ke-marfu'-annya ini dipandang dha'if dari dua 
segi. Dan mauguf-nya menjadikannya dha'if dari satu segi, yaitu 
terputus sanad (mungathi"). 

3 YA si oa Kama aj & Pir (Az-Zuhri tidak mendengar dari Abu 
Hurairah), artinya haditsnya terpenggal dari dua jalan. Tapi, yang 
diriwayatkan oleh Abu Syaikh, dari Ibnu Abi Ashim, yakni: Hisyam 
bin Ammar menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Yahya, dari Az-Zuhri, 
dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi. SAW 
bersabda, "Tidak diperkenankan adzan kecuali orang yang 
berwudhu." Kata Al Baihagi: Demikian yang diriwayatkan oleh 
Mu 'awiyah bin Yahya Ash-Shadafi, dia orang yang dha'if. Jadi yang 
tepat, bahwa periwayatan Yunus dan lainnya yang bersumber dari Az- 
Zuhri adalah sebagai hadits mursal (hadits yang dalam sanadnya tidak 
disebutkan perawi dari kalangan sahabat). Demikian yang disebutkan 
dalam Umdah Al Oari. | 

Ucapannya, Cent) ah Jai 4) selai Jai Uang Ah Ke (Sebagian 
mereka memakruhkannya. Demikian inilah pendapat Asy-Syafi'i dan 
Ishak). Itu kata Atha'. Al Bukhari dalam Shahihnya mengatakan: 


Atha' berkata: Wudhu itu ada yang wajib, dan ada yang sunah. 
Sekian. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Al Hafizh berkata: Pernyataan itu diruntutkan oleh Abdurrazzag, 
dia berkata: Atha' berkata kepadaku: Wudhu itu ada yang wajib, ada 
yang sunah. Disunahkan, seorang muadzin tidak boleh 
mengumandangkan adzan kecuali dalam keadaan berwudhu. Ia 
termasuk bagian dari shalat, dan pembuka shalat. 


Oleh Ibnu Abi Syaibah ada riwayat lain dari Atha', bahwa 
dimakruhkan seorang yang mengumandangkan adzan tanpa wudhu. 
Sekian. Ini pendapat Ahmad. 


Pengarang kitab Subul As-Salam mengatakan: Ahmad dan 
Ulama lainnya berpendapat, tidak sah adzan orang yang berhadats 
kecil, karena mengamalkan hadits ini. 


Tapi yang dituturkan oleh At-Tirmidzi, bahwa Ahmad dalam 
kitab, Al Murakhkhishin dan Al Aini menuturkan dalam Syarh Al 
Bukhari, bahwa Asy-Syafi'i bersama dengan Ahmad, dia berkata: 
Pengarang kitab Al Hidayah (Al Marghinani, salah seorang tokoh 
madzhab Hanafi) mengatakan: “Sebaiknya, orang yang adzan dan 
igamah itu dalam kondisi suci. Karena Adzan dan igamah adalah 
dzikir yang bagus kalimatnya, yang disunahkan bersuci. Tapi, jika 
orang yang mengumandangkan adzan itu tidak berwudhu, maka 
dipandang boleh saja." Demikian menurut Asy-Syafi'i, Ahmad dan 
para ulama pada umumnya. 


Malik menyatakan, bahwa kondisi suci adalah syarat bagi orang 
yang igamah, bukan orang yang mengumandangkan adzan. Atha dan 
Al Auza'i berkata: Sebagian para pengikut madzhab Asy-Syafi'i 
mensyaratkan suci bagi orang yang adzan dan igamah. Sekian kata Al 
Aini. 

Ucapannya, Si G3! Obis JA M3 cela Jt Laki CS La 
3xet, s,GJ (Sebagian ulama memberi keringanan dalam 
mengumandangkan adzan tanpa berwudhu. Ini pendapat Sufyan Ats- 
Tsauri, Ibnu Al Mubarak dan Ahmad). Ini pendapat Sufyan Ats- 


Syarah Sunan Tirmidzi 


2 


Tsauri, Ibnu Al Mubarak dan Ahmad. Itulah kata Ibrahim An-Nakha'i 
yang disebutkan dalam Shahih Al Bukhari, dan itulah pendapat Malik 
dan orang-orang Kufah, karena adzan bukanlah salah satu rukun 
shalat, sehingga dipersyaratkan seperti halnya yang dipersyaratkan 
untuk shalat, semisal suci, dan tidak pula harus menghadap kiblat, 
tidak harus khusyu' yang hilang karena menoleh (kanan-kiri) dan 
meletakkan jemari pada telinga. Demikian yang ada dalam Fath Al 
Bari. 


Mengamalkan hadits seperti dalam bab ini dipandang lebih baik, 
meskipun haditsnya dha'if. Sebab hadits tersebut didukung oleh 
haditsnys Wa'il. 

Al Hafizh dalam kitab At-Talkhish mengatakan: Al Baihagi dan 
Ad-Daraguthni meriwayatkan dalam bab Al Afrad, dan Abu Syaikh 
dalam bab Al Adzan dari haditsnya Abdul Jabbar bin Wa'il, dari 
ayahnya: 


Singa @ 42, - 5 Bi ng ya 3 s 3 - ae NP 1. 
89 Y 083p Y) Cab Ag VI Je 053p Y Ol ag GX 
J8 


“Merupakan hak dan sunah, hendaknya seseorang tidak 
mengumandangkan adzan kecuali dalam keadaan suci, dan 
tidak boleh mengumandangkan adzan kecuali 
mengumandangkan igamah." 


Hanya saja hadits ini dipandang mungathi' (terputus sanadnya), 
karena ada orang yang bernama Abdul Jabbar. Tentang dia ini, 
disebutkan dalam Shahih Muslim, dia berkata: "Saya masih kecil tidak 
mengetahui shalat yang dikerjakan ayahku." Sementara An-Nawawi 
menukil kesepakatan tokoh-tokoh ahli hadits, bahwa dia tidak 
mendengar hadits dari ayahnya. Demikian penjelasan dalam At- 
Talkhish. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Hadits tersebut ada pendukung hadits lain dari hadits Ibnu 
Abbas, disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah dengan 
redaksi: "Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya adzan itu bersambung 
dengan shalat. Karena itu, janganlah salah seorang di antara kalian 
mengumandangkan adzan kecuali dalam keadaan suci." Hadits 
riwayat Abu Syaikh. Wallahu A'lam. 


. “ F 4 AE - NP . ra Pa 
PAN NAN IA Kk 
148. Bab: Imam Lebih Berhak Atas Igamah 


rr E 
. 


Uas SP IG ES bag HP BAD NAN 

0. , 3 - PJ 
DS Aga Boa Opi aa pena Pa ep Wan GAN «Jaa 
f £ & 2 Ha 2 Bi AA e 1 2. #0. 
SU IL pa NG ujan alay & Dl ae Ml Iya) OS 
.... IS 3 Pa 2... TE N or. 4 Na bang - 
AG Ine SWA GOT ep 3 AL la DI Ale AN Iya 

ge" LD 03 Lean... - - “iya 

Ta Djan Can PT paka pi Aoa CAS 1 gmg yi JB 

0. . 5 . . 5 

er Tya YA Y Ilama P Jeiliral Ca 

- - -.3 . . .. Da na AD 

PUN 01 BMT Os Of Hall Jt Gang JG NAH 
ASUS 


202”. Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, Abdurrazaag 
menceritakan kepada kami, Isra'il mengabarkan kepadaku, Simak bin 
Harb mengabarkan kepadaku, ia mendengar Jabir bin Samurah 


“4 Hadits Shahih. HR. Muslim (606) dan Abu Daud (538). 


Syarah Sunan Tirmidzi ———— 


berkata: — Mu'adzin Rasulullah SAW menunggu, tidak 
mengumandangkan igamah sampai ia melihat Rasulullah SAW benar- 
benar keluar (dari rumahnya), baru kemudian ia mengumandangkan 
igamah shalat ketika melihat beliau SAW. 


Abu Isa berkata: Hadits Jabir bin Samurah ini adalah hadits 
hasan shahih. 


Sedangkan hadits Isra'il dari Simak, kami tidak mengetahuinya 
selain dari bentuk ini. 


Karena demikian ini sebagian ulama mengatakan bahwa seorang 
muadzin itulah yang berhak atas: adzan. Sedangkan seorang imam 
adalah yang berhak atas igamah. 


Penjelasan Hadits: 
Bam YG HE Ra Sp Y Yew (Simak mendengar Jabir bin 
Samurah), yaitu bin Junadah As-Suwa'i, seorang sahabat putra seorang 


sahabat, tinggal di Makkah, dan meninggal di Makkah setelah tahun 
70 H. Demikian yang disebutkan dalam At-Tagrib. 

Ucapannya, 38 ag dat IA Iga) si 11 ai asi 
Bp re Gali abi GA (Mw'adzin Rasulullah SAW menunggu, tidak 
mengumandangkan igamah sampai ia melihat Rasulullah SAW benar- 
benar keluar (dari rumahnya), baru kemudian ia mengumandangkan 
igamah shalat ketika “melihat beliau SAW), maka ia 
mengumandangkan igamah shalat sewaktu melihat beliau. Hadits ini 
menunjukkan bahwa  muadzin Rasulullah SAW belum 
mengumandangkan igamah shalat, kecuali setelah muadzin itu 
melihatnya. Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Abu Oatadah 
secara marfu', dengan redaksi: 


Syarah Sunan Tirmidzi 


“Jika igamah dikumandangkan igamah, maka janganlah kamu 
berdiri sampai kamu melilihat aku.” 


Maksudnya, memastikan Rasulullah telah keluar dari rumahnya. 


Hadits ini menunjukkan, bahwa muadzin Rasulullah SAW 
pernah mengumandangkan igamah sebelum melihat Rasulullah SAW, 
hal ini dapat dikompromikan, bahwa Bilal itu memantau keluarnya 
Rasulullah SAW. Ketika mula-mula ia melihatnya, langsung ia 
mengumandangkan igamah sebelum orang-orang melihatnya. 
Kemudian, ketika mereka melihatnya, lalu mereka berdiri. Peristiwa 
ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzag dari 
Ibnu Juraij, dari Syihab, yaitu pada suatu saat pernah terjadi, seorang 
muadzin mengucapkan: Allaahu Akbar, lalu orang-orang berdiri untuk 
shalat. Tapi, Nabi SAW belum tiba di tempatnya sampai orang-orang 
berjajar lurus. 


Dalam Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan Mustakhraj-nya 
Abu Awanah, disebutkan: Orang-orang berjajar lurus dalam shafnya 
sebelum Nabi SAW keluar (ke tempat shalat). Dalam hadits yang 
bersumber dari Abu Oatadah disebutkan, bahwa mereka berdiri pada 
saat igamah shalat dikumandangkan, walaupun Nabi SAW belum 
keluar. Kemudian Nabi SAW melarang hal tersebut, karena akan 
terjadi penantian yang melelahkan. Demikian tersebut dalam Fath Al 
Bari dan Nail Al Authar. Wallahu A'lam. 


Ucapannya, gue Gym Lyla P Tjaa Yi Ar Cade (Hadits Jabir 
bin Samurah adalah hadits hasan). Yang diriwayatkan oleh Muslim 
dengan redaksi: “Bilal mengumandangkan adzan bila matahari 
tenggelam, lalu ia tidak mengumandangkan igamah sampai Nabi 
SAW keluar (ke masjid). Bila beliau keluar, maka ia 
mengumandangkan igamah." 

Ucapannya, A89!9 059 Slal OSgali Of 1elali Jai Hak JB NiKA3 


HIU salat (Karena demikian ini sebagian ulama mengatakan bahwa 


Syarah Sunan Tirmidzi 


seorang muadzin itulah yang berhak atas adzan. Sedangkan seorang 
imam adalah yang berhak atas igamah). Dengan alur seperti ini ada 
hadits yang bersumber dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, 


Sa 


MEYU SL BUY oU SSI 2S 


“Seorang muadzin itu yang paling berhak untuk 
mengumandangkan adzan, sedangkan imam yang paling berhak 
atas igamah." 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan dinilainya dha'if. 
Demikian yang disebutkan dalam kitab, Bulugh Al Maram. 


Muhammad bin Isma'il Al Amir dalam Subul As-Salam dalam 
menjelaskan hadits ini mengatakan: Muadzin lebih berhak atas adzan, 
artinya adalah waktu adzan itu diserahkan kepada muadzin, karena ia 
dipercayai untuk itu. Sedangkan imam lebih berhak atas igamah, 
dengan pengertian bahwa igamah shalat tidak dikumandangkan 
kecuali setelah ada isyarat darinya. 


Asy-Syaukani berkata: Mungkin dha'if-nya hadits itu karena di 
dalam sanadnya ada yang bernama Al Hakim Syuraik. Al Baihagi 
meriwayatkan hadits itu dari sumber Ali RA, bahwa Syuraik itu dha'if. 
Abu Syaikh lewat Abu Al Jauza yang berasal dari putra pamannya, 
yang di dalam sanad itu ada Ma'arik, orang yang lemah/dha'if. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


ANJI GE 


149. Bab: Adzan Waktu Malam 


PA op al io AOA ki 13 Kerana NY 
Ta uji bs Yk ol -JG Ate “le ATI za 2 af cal 

Hp G3 ani ar 
A5 Tai 6) p yaah Ap "3 : Sma yA JP 


PP Ge » 


£ 
dog P 31 
“ PN NG 2. Med - - Tag 


gi BEN P dip a85 


2... 


rY Ku Y, se Kb RA st Isl | Heal Jah aki Ja 
Sag CA G SE, en ML Jp F 


KP Ob JR Se Jia st Heli Ya ak 2 Jus 


2... 


03 5. and 


ot Cak au ob s ne TA ge dlam (53 


KE Ol “2 Olah Se 2 sat Ya os YSu 


Syarah Sunan Tirmidzi 


3 (EU P0 Yak Ii MAS) Omah 
LN SG Jak 23 YS o| -JE te de AN Io DA of 
Na 

os Aa Kg oi (SU Pa) SA X5 sn db 
Ip al up A Cat aa king 0159 Lag On ae ah sja 

ena Ga SIG Tea GP SA II, 

Pa AS era 
ON JB EA Ke DO AE oa op (IL PPN, 

Ag ISI pd Unent MS enak DS Fp sumo jl IE 
2 Wp ala SEA Io IA SN SA sa 
KAA Ya Jk Sp YO IE) Ja Ka KA Up gih 
jk NG Yk 3 ya SAI Gb y3 Os ae OI teh 

Ae lagt IP Kala op ala La Pa gr pa -JU 
Ust, dpi ta, ale 3 Et DE EA KL 


————— ——————— Syarah Sunan Tirmidzi 


2035, @utaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari 
ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Bilal 
mengumandangkan adzan di waktu malam, maka makan dan 
minumlah sampai kamu mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum." 


Abu Isa berkata, “Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ibnu 
Mas'ud, Aisyah, Unaisah, Anas, Abu Dzar dan Samurah. Dan hadits 
yang bersumber dari Ibnu Umar adalah hadits hasan shahih.” 


Para ulama berbeda pendapat tentang adzan di waktu malam. 
Sebagian mereka berkata: Bila seorang muadzin mengumandangkan 
adzan di waktu malam, maka dipandang cukup, dan tidak usah 
mengulang lagi. Demikian Inilah yang diikuti oleh Malik dan Ibnu Al 
Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak. 


Sebagian ulama mengatakan: bila muadzin adzan di waktu 
malam, maka ia harus mengulanginya lagi. Demikian pendapat Sufyan 
Ats-Tsauri. 


Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari 
Nafi', dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam, 
lalu Nabi SAW memerintahkannya untuk berseru, “Sesungguhnya 
orang-orang masih tidur.” 


Abu Isa berkata: Hadits ini tidak kuat. 


Yang shahih adalah apa yang diriwayatkan oleh Ubaidullah bin 
Umar dan yang lainnya, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, 
“Sesungguhya Bilal mengumandangkan adzan di waktu malam. 
Karena itu, makan dan minumlah sampai ada adzan .yang 
dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum." ta. 


#5 Hadits Shahih. HR. Al Bukhari (617, 620, 623), Muslim (1092) dan An-Nasa'i 
640). | Aa. | 


Syarah Sunan Tirmidzi —————— un 


Abdul Aziz bin Abu Rawwad meriwayatkan dari Nafi”, 
sesungguhnya muadzinnya Umar mengumandangkan adzan di waktu 
malam, lalu Umar memerintahkannya untuk mengulanginya kembali. 
Ini juga tidak valid pemberitaannya. Sebab hadits itu dari Nafi' dari 
Umar, sanadnya terputus. Dan mungkin Hammad bin Salamah 
menginginkan hadits ini. 

Yang shahih adalah riwayat dari Ubaidullah dan yang lainnya 
dari Nafi”, dari Ibnu Umar dan Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, 
bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Bilal 
mengumandangkan adzan di waktu malam." 


Abu Isa berkata: Kalau hadits Hammad .itu shahih, maka tidak 
ada maknanya bagi hadits ini. Sebab Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Bilal akan adzan di waktu malam." Sesungguhnya 
Nabi SAW itu memerintahkan mereka pada saat yang akan datang. 
Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam." 
Artinya, kalau Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulanginya 
kembali adzan yang dilakukannya sebelum Fajar, tentunya Nabi SAW 
tidak akan berkata: “Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam.” 


Ali Ibnu Al Madini berkata: Hadits Hammad bin Salamah, dari 
Ayyub, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW tidak kuat. Karena 
Hammad bin Salamah terjadi kesalahan. 


Penjelasan Hadits: 
«lw (Salim), yaitu bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab Al 


Ourasyi Al Madini, salah seorang dari tujuh tokoh ahli fikih. Ia teguh, 
ahli ibadah, seperti ayahnya. Demikian menurut Al Hafizh. 


4! (Ayahnya), yakni Abdullah bin Umar. 


Jala Rn IS 01 (Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam). 
Yakni, adzan Bilal tersebut untuk mengembalikan orang yang sudah 


12) —————————————— Syarah Sunan Tirmidzi 


siap dan membangunkan orang yang tidur, seperti tersebut dalam 
hadits Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, “Janganlah Adzan 
bilal menghalangi salah seorang kalian untuk makan sahur. Sebab, ia 
adzan di waktu malam agar orang yang shalat malam kembali 
(pulang), dan membangunkan orang yang tidur." Hadits ini 
diriwayatkan oleh sebagian besar ahli hadits selain At-Tirmidzi. 


Ucapannya, !» 513 ! rt (Makanlah dan minumlah kalian), 
yakni, wahai orang-orang yang hendak berpuasa. al Ki mb Pekan 
e ya (sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum). 


Dalam riwayat Al Bukhari dijelaskan, bahwa antara dua adzan itu 
hanya sekedar naik yang itu (adzan kedua) dan turun yang ini (adzan 
pertama). Al Hafizh dalam Fath Al Bari, mengatakan bahwa Al 
Bukhari mengetengahkan hadits ini dalam bab Ash-Shiyam (puasa) 
dan menambahkan di akhir bab redaksi: "Dia tidak adzan sampai 
terbitnya Fajar." 


Al Oasimi berkata: Jeda antara dua adzan itu sekitar naik-turun 
seperti ini. Hal ini sebagai kata pembatas kemutlakan riwayat lain, 
yaitu: Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam. Ini sebagai hujjah 
bagi orang yang berpendapat bahwa waktu adzan yang terjadi sebelum 
Fajar adalah waktu sahur. 


Dalam Subul As-Salam dikatakan, bahwa pemberlakuan adzan 
sebelum Fajar itu bukan karena peruntukkan adzan itu sendiri. Sebab, 
pemberlakuan adzan —seperti keterangan di depan— adalah untuk 
pemberitahuan masuknya waktu shalat serta ajakan kepada pendengar 
untuk menghadiri shalat. Sedangkan adzan sebelum Fajar. ini 
dikabarkan oleh Nabi pemberlakuannya adalah untuk membangunkan 
orang yang tidur dan mengembalikan orang yang shalat malam (ke 
rumah). Orang yang shalat malam kembali tidur, atau menunggu 
shalat bila mendengar adzan. Bukan sebagai pemberitahuan masuknya 
waktu shalat, dan bukan untuk menghadiri shalat. Perbedaan masalah 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dan pengambilan dalil bagi orang yang melarang dan yang 
membolehkan tidak mempengaruhi orang yang bermaksud 
mengamalkan sesuatu yang shahih adanya. 

Ucapannya, 3 jam 38 yglg yet Kg KESEY d kta il UP ABI 3 
(Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ibnu Mas'ud, Aisyah, Unaisah, 
Anas, Abu Dzar, dan Samurah). Hadits Ibnu Mas'ud adalah yang 
diriwayatkan oleh sebagian besar ahli hadits selain At-Tirmidzi, 
seperti yang disebutkan di depan. Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dan Muslim. Hadits Unaisah, putrinya. Habib adalah 
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan Ahmad secara marfu' berikut ini: 

Pa ROA Peru Ina od pe ap 0 X0, ,- Naa one Ego TE 

IS E IG IYk OS IN 4 Kasal SG AN LA ost SI 

YP 

“Jika Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan, maka 

makan dan minumlah. Dan jika Bilal adzan, maka janganlah 

kamu makan dan minum." 


Demikian yang disebutkan dalam kitab Ad-Dirayah. Adapun 
hadits diriwayatkan oleh Al Bazzar, yaitu : Bilal adzan sebelum Fajar, 
Lalu ia diperintah oleh Nabi SAW untuk mengulanginya, sabdanya: 
“Ingatlah, sesungguhnya seorang hamba sedang tidur." Lalu Bilal 
pun naik untuk mengumandangkan adzan...." Al hadits 


Al Hafiih Al Haitsami berkata: Dalam sanadnya ada 
Muhammad bin Al Oasim, yang dinilai dha'if oleh Ahmad dan Abu 
Daud, tapi dinilai terpercaya (tsigah) oleh Ibnu Ma'in. Ath-Thahawi 
meriwayatkan haditsnya, dia berkata: Rasulullah SAW berkata kepada 
Bilal, “Kamu mengumandangkan adzan bila Fajar terbit. Itu bukanlah 
Shubuh. Sesungguhnya Shubuh adalah yang melintang begini." Tapi, 
dalam sanadnya ada orang yang bernama Ibnu Lahi'ah. Sedangkan 
hadits Samurah, yaitu Samurah bin Jundub diriwayatkan oleh Muslim. 


—————  —— $yirah Sunan Tirmidii 


Ucapannya, mwe ag Gada Yah Gl Cs (Hadits Ibnu Umar 
adalah hadits hasan shahih). Yaitu diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 
Muslim. 

Ucapannya, wi J3 ag dig Yg iii delay OS gadi Ost 91 (Bila 
seorang muadzin mengumandangkan adzan di waktu malam, maka 
dipandang cukup, dan tidak usah mengulanginya lagi. Demikianlah 
yang diikuti oleh Malik). Orang yang memandang cukup berpegang 
pada hadits Ibnu Mas'ud yang disebutkan di depan. Hal ini dapat 
dijawab, bahwa pernyataan tersebut dibiarkan. Karena itu tidak 
memberi dalil yang menunjukkan hukum. Menurut metode tanazul 
(merunut dari atas ke bawah), jika dalilnya tidak ada, maka akan 
diberlakukan yang sebaliknya. Sementara di sini telah ada hadits Ibnu 
Umar dan Aisyah dengan memberi pengertian tidak cukup. 


Adapun hadits Ziyad bin Al Harits, oleh Abu Daud 
menunjukkan cukup. Karena adzan sebelum Fajar itu atas perintah 
Nabi SAW, dan dia minta izin pada Nabi SAW, beliau melarangnya 
sampai Fajar terbit, lalu beliau memerintahkannya untuk 
mengumandangkan igamah, lalu ia pun mengumandangkan igamah. 
Tapi isnad hadits ini dha'if. Juga igamah ini terjadi secara pribadi, dan 
ada dalam safar. Demikian yang dikatakan oleh Al Hafizh. 

Ucapannya, 2 Dea Iss 5) sei Jae of 1S sedali Jai ujan Jt, 
(Sebagian ulama mengatakan, bila muadzin adzan di waktu malam, 
maka ia harus mengulanginya lagi. Demikian pendapat Sufyan Ats- 
Tsauri). Itu pula pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Al 
Khaththabi berkata: Abu Yusuf asalnya berpendapat seperti 
pendapatnya Abu Hanifah, tapi kemudian mencabutnya, dengan 
pernyataan: “Tidak mengapa muadzin mengumandangkan adzan 
untuk shalat Fajar, dan khususnya sebelum terbit Fajar, karena 
mengikuti Atsar (tindakan sahabat)." Sedang Abu Hanifah dan 
Muhammad tidak membolehkan yang demikian berdasarkan giyas 


Syarah Sunan Tirmidzi 


terhadap shalat. Pendapat ini didukung oleh Sufyan Ats-Tsauri. 
Demikian yang dikemukakan Al Hafizh dalam Al Fath. 


Pendapat yang menyatakan cukup secara mutlak, adalah 
pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan sahabat-sahabat mereka, tapi 
diselisihi oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Mundzir dan sekelompok 
ulama ahli hadits. Al Ghazali berpendapat itu yang dikemukakan 
dalam Al Ihya”. Sementara sebagian mereka mengklaim tidak ada 
satupun hadits yang menunjukkan cukup (yakni: adzan di waktu 
malam saja). 


Saya tidak mengetahui ada hadits shahih yang menunjukkan 
kecukupan. Maka yang jelas menurut saya adalah pendapat orang 
yang menyatakan tidak cukup. Wallahu A'lam. 


Ucapannya, 26 aa Ol 3G Ot aa ale dn Ie 3 sa (Nabi 
SAW memerintahkannya untuk berseru, “Sesungguhnya orang-orang 
masih tidur"). Yakni, orang-orang masih tertidur karena matanya tidak 
tahan untuk menanti fajar. Al Hafizh dalam kitabnya, Fath Al Bari 
mengatakan: Al Khaththabi berkata: Ada dua macam alasan 
penakwilan: 

1. Dia bermaksud, bahwa dia itu lupa akan waktu dan belum shalat 
malam. 


2. Orang kembali tidur, karena masih ada sisa malam yang 
diketahui oleh banyak orang, dan agar mereka tidak kaget dalam 
tidurnya. | 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi secara mu'allag 
(hadits yang gugur perawi di awal sanadnya, satu atau lebih). Tapi 
disambungkan oleh Abu Daud, dia berkata: Musa bin Isma'il dan 
Daud bin Syaib Al Ma'na menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hammad menceritakan kepada kami, dari Ayyub dari Nafi” dari Ibnu 
umar... Al Hadits. 


Sa AA Sian KA 


Hadits ini menjadi dalil bagi orang yang berpendapat, bahwa 
muadzin bila mengumandangkan adzan di waktu malam, ia harus 
mengulang kembali. Hanya saja hadits ini tidak shahih, seperti yang 
diterangkan At-Tirmidzi. 


2195 S ui 2 AI -£$ (Abdul Aziz bin Abu Rawwad), dia orang 


yang jujur dan ahli ibadah. Dia sering dituduh berbuat salah dan 
dituduh penganut aliran Murji'ah. 


ps V3 of (Bahwa muadzinnya Umar), namanya adalah 


Masruh, ada yang mengatakan: Mas'ud. 0591 3g Of Ypt 3pb «jala OI 
(la mengumandangkan adzan di waktu malam, lalu Umar 
memerintahkannya untuk mengulang adzan lagi). Demikian yang 
disebutkan oleh At-Tirmidzi secara mu'allag, dan Abu Daud dalam 
Sunan-nya secara maushul (bersambung sanadnya). Setelah 
menyebutkan hadits Hammad bin Salamah. 

Ucapannya, Casa Ika ST Kal 5 345 Jai, (Mungkin Hammad 
bin Salamah menghendaki hadits ini), Atsar Umar, lalu ia salah dalam 
me-marfu'-kan hadits. Artinya, bahwa Hammad bin Salamah itu 
seharusnya mengatakan: "Muadzin Umar mengumandangkan adzan di 
waktu malam." Lalu ia salah, kemudian mengatakan: "Sesungguhnya 
Bilal mengumandangkan adzan di waktu malam, lalu Nabi SAW 
memerintahkannya supaya menyerukan: "Sesungguhnya orang-orang 
masih tidur'." 

Al Hafizh dalam Al Fath mengatakan: Para ulama ahli hadits, 
seperti Ali Ibnu Al Madini, Ahmad, Al Bukhari, Adz-Dzuhli, Abu 
Hatim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Al Atsram dan Ad-Daraguthni, 
sepakat bahwa Hammad mengalami kesalahan dalam me-marfu'-kan 
pernyataan tersebut. Jadi, keterangan tersebut yang benar adalah 
mauguf pada Umar bin Al Khaththab saja. Karena dialah yang 
mengalami kasus dengan muadzinnya. Sekian kata Al Hafizh. 


Syarah Sunan Tirmidzi —————————————— 


ada NAS EC 


150. Bab: Makruh Keluar dari Masjid Setelah Adzan 


DA Okin Y6 TS) SAS SE CAS -—Y 4 

ate: £ 9. 0-1 0 PR ES Oi ““G #0. Pa 
4d OS La Ang Aommall yA Jr TP :JE cela al Serta 
a33 A4 2, sa z8 | PAP NN Ke Gan are a (AN e Sad T Pi 
SEA Ko mai UT Sab Iis lin Ul 13 pd JW akh 


Kn 


DE 3 ASI Sp lm yi Jb 


ZX 


“ - 


Ben one Ga sasa ya 

ot Aa ea 8 gg - 0 . .. 0£ .. NAN aa api 

SE Ke AE La dai Jt Ale JAN NAM de) 
NY) OS Ag ame EA PN ol AG ag ag 
ga of 04, Gaga 8 8. 
YA tega 8 ro ad it 

SAN AAS Lean TO au Ea Bi 2 AU Ua -. 

SO Ine dg SERI PE ea LP SIA 
ASI 


Ha GIA SAP AN Vale Nia 3 Game 1 JB 
-3 30 Sora 330 


# o an -0,£ 8 pie - ... LA E 
SA Y En My 24 Oya Ps aa ryan) sena 19 
PPA Tone 


BL PA AAA “. 0... L2 05. 
dah 52 SAI NA sena dn RA 3 3 


- 


——————— —  — ——— Syarah Sunan Tirmidzi 


204'S. Hannad menceritakan kepada kami, Waki” menceritakan 
kepada kami, dari Sufyan, dari Ibrahim bin Al Muhajir, dari Abu Asy- 
Sya'tsa', dia berkata: Ada seorang lelaki keluar dari masjid setelah 
adzan Ashar dikumandangkan, lalu Abu Hurairah berkata: Perbuatan 
ini benar-benar durhaka kepada Abul Oasim SAW. | 


Abu Isa berkata: Dalam bab ini ada riwayat lain dari Utsman. 
Hadits Abu Hurairah ini bernilai hadits hasan shahih. 


Atas dasar ini, menurut ulama, ada sahabat-sahabat Nabi SAW 
dan orang-orang setelah mereka mengamalkannya, yaitu tidak keluar 
dari masjid setelah adzan, kecuali karena udzur, seperti tidak 
mempunyai wudhu, atau ada hal-hal yang mengharuskan. 


Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Keluar 
selama muadzin belum mengumandangkan igamah. 

Abu Isa berkata: Ini, menurut kami adalah boleh keluar dari 
masjid bagi orang yang berudzur. 

Abu Asy-Sya'tsa', namanya adalah: Sulaim bin Aswad. Yaitu 
ayah dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa'. 

Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa meriwayatkan hadits ini dari 
ayahnya. 


Penjelasan Hadits: 
Oka (Sufyan), maksudnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. 


AS 8. (Ibrahim bin Muhajir) bin Jabir Al Bajali Al 


Kufi, orang yang jujur, tapi hafalannya lemah. 


(6 Hadits shahih. Dilansir dalam enam kitab hadits (Kutub As-Sittah), selain Al 
Bukhari. HR. Muslim (655) Abu Daud (536): An-Nasa'i (682-683), Ibnu Majah 
(733): yang kesemuanya dari Abu Asy-Sya'tsa”, dari Abu Hurairah. 


Syarah Sunan Tirmidzi m—————— El 


ska! (al (Abu Asy-Sya'tsa”) bernama Sulaim bin Aswad bin 
Hanzhalah Al Kufi, adalah orang yang terpercaya menurut 
kesepakatan ulama ahli hadits. Hadits ini diriwayatkan darinya oleh 
anaknya sendiri bernama Asy'ats sebagai orang terpercaya. Ibrahim 
bin Muhajir tidak sendirian meriwayatkan hadits dari Asy' ats. 


Ucapannya, ek) Para So ai Tj as 3G3 Ika Ul (Adapun 
perbuatan ini adalah benar-benar durhaka kepada Abul Oasim). Ath- 
Thayyibi berkata: Nash ini mengandung sedikitnya dua makna kalimat 
"yaitu: 


1. Orang yang berada dalam masjid dan mendirikan shalat, maka 
orang tersebut berarti taat kepada Abul Oasim SAW. 


2. Sedangkan orang ini (keluar dari masjid) berarti durhaka. 


Al Oari berkata: Ada penambahan penjelasan hadits yang 
diriwayatkan oleh Ahmad, kata Abu Hurairah: Kami diperintah oleh 
Rasulullah SAW, dengan sabdanya, 


ni KA 00 L 0. ani 0...» : 

PSA GAS Dealh (oya Am RESI 
. “ ik 2. “ » 

“Jika kamu berada di dalam masjid, dan shalat telah 


dikumandangkan, maka janganlah ada di antara kamu yang 
keluar, sampai dia shalat." Isnad hadits ini shahih. 


Hadits ini menunjukkan, bahwa tidak diperkenankan orang 
keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan, tapi ini khusus bagi 
orang yang tidak mempunyai kepentingan yang mendesak. Ini 
ditunjukkan oleh hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW keluar 
(dari masjid) sementara igamah telah dikumandangkan, barisan telah 
tertata, sampai beliau berdiri di tempat shalatnya, kami menunggu 
takbirnya, beliau malah pergi. Beliau bersabda: Tetaplah di tempat 
kalian!. Lalu, kami diam seperti keadaan kami (menanti shalat), 


KI | —————— — — — — —— $yarah Sunan Tirmidzi 


sampai beliau keluar menuju kami dengan tetesan air dari kepalanya 
karena beliau selesai mandi. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari 
dan lainnya. 


Hadits ini juga menunjukkan, bahwa hadits dalam bab ini, 
khusus bagi orang yang tidak mengalami darurat, seperti orang yang 
junub, berhadats, mimisan, dan lain-lain. Demikian juga orang yang 
menjadi imam di masjid lain, dan orang-orang yang mirip kasus ini. 
Sementara Ath-Thabarani dalam Mu'jam Al Ausat-nya meriwayatkan 
lewat Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah RA, ia me-marfu'-kan 
hadits ini kepada Nabi SAW, dia berkata: 


3 
4 8 3-0. 


MY BAY Ka PS Sama SIN Ka Y 
- # - - gg 3 Pad - 
BEI 


“Tidaklah yang mendengarkan adzan di masjidku, kemudian 


keluar darinya tanpa ada kepentingan (mendesak) kemudian 
tidak kembali lagi, kecuali orang tersebut munafik." 


Demikian yang ada dalam kitab Al Fath. 

Ucapannya, 064 "& Li «93 (Dalam bab ini ada riwayat lain 
dari Utsman). Yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara marfu', 
dengan redaksi, “Barangsiapa yang mendapati adzan di dalam 


masjid, kemudian ia keluar yang keluarnya itu tanpa ada kepentingan 
(mendesak) dan ia tidak ingin kembali lagi, maka ia adalah munafik." 

Ucapannya, YA Pi Ona (Hadits Abu Hurairah adalah) hadits 
hasan shahih. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, 
Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ibnu Al Hammam berkata: 
Ada hadits diriwayatkan oleh sekelompok ahli hadits selain Al 
Bukhari dari Abu Asy-Sya'tsa', dia berkata: Kami bersama dengan 
Abu Hurairah di dalam masjid. Ada seorang lelaki keluar sewaktu 
seorang muadzin mengumandangkan adzan untuk shalat Ashar. Lalu 


Syarah Sunan Tirmdi m——— 


Abu Hurairah berkata: "Adapun orang ini adalah durhaka kepada Abul 
Oasim." Hadits seperti ini adalah mauguf menurut mereka. 


Meskipun Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa ini perlu ditinjau 
kembali, yaitu Musnad hadits Abu Hurairah: Barangsiapa yang tidak 
menjawab panggilan adzan, maka berarti durhaka kepada Abul 
Oasim. Katanya, bahwa dalam hal ini mereka tidak berbeda pendapat. 

Ucapannya, & & y A yi (Atau ada hal yang mengharuskan), 
seperti menahan buang hajat, atau mimisan. 

Ucapannya, & OS gadi Kan d u CPU Jua AN Aji Sya 
a48! (Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Keluar 
selama muadzin belum mengumandangkan igamah). Kata Ibrahim 
An-Nakha'i: Ini berbeda dari yang tampak pada hadits bab ini. Sebab, 
hadits tersebut jelas dan gamblang tentang larangan keluar dari masjid 
secara mutlak setelah adzan berkumandang, baik muadzin sudah 
melantunkan igamah atau belum, kecuali bila sabda Nabi itu dibawa 
pada adanya hajat (kepentingan), sementara orang tetap berkeinginan 
untuk kembali ke masjid. Maka jawaban terhadap keluarnya seseorang 
disinggung oleh hadits yang diriwayatkan Abu Daud dalam Marasil- 
nya yang bersumber dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Nabi SAW 
bersabda, 


(AAN Ag dmna aa LA SY 


“ » 


L01 By kog U 
CA 2 Pj Al 
“Tidaklah seseorang keluar dari masjid setelah adzan, kecuali 


orang munafik, selain orang yang keluar karena ada hajat 
(mendesak) sementara ia tetap mau kembali ke masjid." 


Ucapannya, V4s tis3 (Ini adalah menurut kami). Yakni menurut 
ahli hadits. 


2) Sarah Swan Tirmidri 


Ucapannya, 4x z sad S "IE & Ia (Bagi orang yang berudzur 
untuk keluar dari masjid). Artinya adalah, boleh keluar dari masjid 


setelah adzan khusus bagi orang yang berudzur untuk keluar. Adapun 
orang yang tidak berudzur, maka tidak boleh keluar dari masjid. 


Ucapannya, dat 18 caaadi Ida SAI FP) Ki Oa 693 3 
(Sementara Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa” meriwayatkan hadits ini 
dari ayahnya). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. 


AI 2 SBI 31 Cu S6 


ae 


151. Bab: Adzan dalam Safar 


Ap ab 3S BIA EA Sea CAS car 13 
IP NS 1S MAA Oi MAP ABG ad 56 elisdi JG 
MAL 5 Ady Tar aa di Je Ts 
Aa PRA AY ul, ut 

Pa Ijab Cena TA 1 Jae jl JB 

JM HI EH gai Ja Al ate le Yaar, 


EX. 
| 


Tag 


2 INI Ls) By GP nan J8, 


ep Ii eh ea JP IN, 


Syarah Sunan Tirmidzi ————( 


2057, Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Waki' 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Khalid Al Hadzdza, dari 
Abu Olilabah, dari Malik bin Al Huwairits, dia berkata: Saya dan putra 
paman saya menghadap Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda kepada 
kami: Bila kalian berdua bepergian, maka adzanlah dan igamahlah, 
dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara 
kalian” 


Abu Isa berkata: Ini adalah hadits hasan shahih. 


Hadits ini dapat diamalkan menurut sebagian besar ulama, 
mereka memilih adzan dalam safar (perjalanan). 


Sebagian ulama berkata: Cukup igamah saja. Sesungguhnya 
adzan hanya bagi orang yang hendak mengumpulkan orang-orang 
sekitarnya. 


Pendapat pertama adalah yang paling tepat. Pendapat ini yang 
diikuti oleh Ahmad dan Ishak. 


Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, usg (maka adzanlah). Yakni, barangsiapa yang suka 


untuk mengumandangkan adzan di antara kalian, maka adzanlah. 
Karena hal tersebut sama-sama utama, di mana beliau bersabda, 


an os AN an De naa ri 

SA SA) SIA SI 05 jas 

“Hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan 

adzan untuk kalian dan hendaklah yang paling tua menjadi 
imam." 

Yang dimaksudkan dalam bab ini adalah hadits Malik bin Al 

Huwairits, dengan redaksi: Saya, dari kelompok kaumku, mendatangi 


4! Hadits Shahih. Dilansir dalam Kutub As-Sittah, Al Bukhari (685), Muslim 
(674), Abu Daud (589), Ibnu Majah (979) dan An-Nasa'i (633). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Nabi SAW .... Di akhir hadits tersebut dengan redaksi: "Bila shalat 
tiba, maka hendaklah di antara kalian mengumandangkan adzan dan 
yang paling tua hendaklah menjadi imam." 


Abul Hasan bin Al Oashshar mengatakan bahwa yang dimaksud 
dengan sabda Nabi SAW. 658 (maka adzanlah), adalah dalam hal 


keutamaan. Kalau tidak begitu, maka adzan oleh satu orang sudah 
cukup. Dan seakan-akan dipahami bahwa Nabi SAW memerintahkan 
keduanya untuk mengumandangkan adzan secara bersama-sama, 
seperti yang tertulis dalam nashnya. Ini bukan yang dimaksud, dan 
menyelisihi informasi ulama Salaf. Dan jika dikehendaki, bahwa 
masing-masing harus adzan sesuai kriterianya, maka perlu ditinjau 
lagi. Sebab adzan yang dilakukan oleh seorang adalah cukup bagi 
sekelompok orang. Disunahkan bagi setiap orang menjawab muadzin, 
pertama, membawa perintah pada pengertian bahwa salah seorang 
mengumandangkan adzan, dan yang lainnya adalah menjawab. Dan 
yang mendukung untuk menyimpangkan makna lahir adalah sabda 
Nabi SAW. “Hendaklah salah seorang di antara kalian 
mengumandangkan adzan...." 


Sedangkan bagi Ath-Thabarani dari jalan Hammad bin Salamah, 
dari Khalid Al Hadzdza' yang haditsnya: “Bila kamu bersama dengan 
temanmu, maka hendaklah mengumandangkan adzan, 
mengumandangkan igamah dan menjadi imam orang yang paling 
tua." Sekian. 


Ucapannya, up (Berigamahlah), yakni, orang yang suka di 
antara kalian untuk igamah, maka igamahlah. Al Hafizh berkata: 
Hadits ini menjadi hujjah bagi orang yang berpendapat sunah untuk 
mengumandangkan igamah, sehingga perintah ini dibawa kepada 
pelaksananya. Kalau tidak demikian, maka yang adzan adalah yang 
igamah. 


ox 


Ucapannya, Ki 1d (Dan hendaklah yang menjadi imam 
orang yang paling tua di antara kalian). Kata Al Ourthubi, hal ini 


menunjukkan adanya kesamaan antar mereka dalam hal syarat 
menjadi imam. Sehingga yang diunggulkan adalah terletak pada usia. 


Al Aini berkata: Sebab syarat-syarat lainnya dipandang sama 
karena semua ikut berhijrah menemani Rasulullah SAW dan 
menyertainya selama 20 hari. Sehingga yang membedakan mereka 
adalah dalam usia. 


Ucapannya, a20 ya Cwe Nia (Ini adalah hadits hasan 


Shahih). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari. Dan segolongan ahli 
hadits juga meriwayatkannya. 

Ueapannya, AJI H DEK VISA gal yat RA ae ale aa 
(Hadits ini dapat diamalkan menurut sebagian besar ulama, yaitu 


mereka memilih adzan di dalam safar). Artinya, walau musafirnya itu 
sendirian. 


Ucapannya, ami OT AJ 3 db DIN UI HBYI Lead Hak Jl) 
mi (Sebagian ulama berkata: Cukup igamah saja. Sesungguhnya 


adzan itu adalah bagi orang yang ingin mengumpulkan orang-orang 
disekitarnya). Abdurrazzag meriwayatkan dengan sanad yang shahih 
dari Ibnu Umar, di berkata: "Sesungguhnya adzan itu bagi para tentara 
atau kafilah yang ada pemimpinnya. Kemudian ia menyerukan untuk 
shalat. Adapun selain mereka, maka hanyalah igamah." Hal yang sama 
ini juga diceritakan dari sumber Malik. Tiga orang Imam. Ats-Tsauri 
dan lain-lainnya berpendapat, diberlakukannya adzan bagi setiap 
orang. Demikian yang disebutkan dalam Fath Al Bari. 


Saya katakan: Ibnu Umar dalam sebuah perjalanan, melakukan 
adzan dan igamah dalam shalat Shubuh. Sedangkan dalam Al 
Muwaththa', Malik meriwayatkan dari Nafi”, bahwasanya Abdullah 
bin Umar tidak menambah igamah dalam safar kecuali pada shalat 


K3 — Syarah Sunan Tirmidzi 


Shubuh saja. Dia mengatakan, "Sesungguhnya adzan adalah bagi 
imam yang hendak mengumpulkan orang-orang untuk shalat." 


Az-Zargani berkata: Yang demikian itu untuk syiar Islam, 
karena waktu tersebut merupakan serangan terhadap orang-orang 
kafir. Dan Nabi SAW, sendiri pernah diserang di waktu seperti itu bila 
tidak mendengarkan adzan. Beliau terjaga bila mendengarkan adzan. 
Al Buni menukil riwayat ini, bahwa hal tersebut adalah untuk 
pemberitahuan kepada orang yang tidur, dan lainnya akan terbitnya 
fajar dan shalat-shalat lainnya yang tidak samar lagi bagi mereka. 


Ucapannya, 5215 31 Pn P3 Kari On di, (Pendapat 
pertama adalah yang paling shahih). Karena pendapat ini dikuatkan 
oleh hadits pada bab ini, dan membantah alasan pendapat kedua. 


Al Bukhari dan lainnya meriwayatkan, bahwa Abu Sa'id Al 
Khudri berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abu 
Sha'sha'ah Al Anshari: "Sesungguhnya aku melihat kamu menyukai 
kambing dan perkampungan. Bila kamu berada di antara kambingmu 
dan di perkampunganmu, maka adzanlah kamu untuk shalat, dan 
keraskanlah suaramu dalam menyeru. Karena tidaklah jin, manusia 
atau sesuatu yang lain yang mendengar adzan itu, kecuali akan 
menjadi saksi baginya pada hari kiamat." Abu Sa'id berkata: Saya 
mendengarnya dari Rasulullah SAW. 

Al Hafizh berkata: Hadits ini mengarah kepada kesunahan adzan 
bagi orang yang shalat sendirian. Dan sampai kepada Atha', dia 
berkata: Jika kamu dalam perjalanan lalu kamu belum adzan dan 
belum igamah, maka ulangilah shalat. Mungkin Atha' melihat yang 
demikian itu sebagai syarat sahnya shalat, atau mungkin saja melihat 
pengulangan shalat itu sebagai kesunnahan, bukan kewajiban. Sekian 
kata Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani. 


Catatan:Abu Bakar Ibnu Al Arabi mengatakan bahwa Abu Isa 
At-Tirmidzi tidak menyebutkan adanya suara keras dalam adzan, dan 


Syarah Sunan Tirmidzi ———————— 


Abu Daud mengemukakan hadits yang bersumber dari Abu Hurairah, 
bahwa seorang muadzin itu akan diampuni dosanya sejauh suaranya, 
dan disaksikan oleh segala (makluk) yang basah maupun yang kering. 
Hadits dalam masalah ini adalah termasyhur di kalangan masyarakat, 
lagi shahih yang telah kami terangkan dalam Syarh Al Bukhari dan 
Muslim. Hadits Abu Sa'id Al Khudri ini telah kami sebutkan tadi. 


OB as s1 Kb 
152. Bab: Keutamaan Adzan 


Pa me bere Ta IA PE AG DEA eren Bagi 


2430 


el an Lap Ona oa IP Lah La 


. sa Na ni 3 0 ..0o.. 
DAA Ot Hata mn ain jp 


3 0. 


PEN IE aa H Pi SP ji Aja Bg AP 


- Syarah Sunan Tirmidzi 


PJ 


- . 4 3 ” Ps PN NN 4 13 5 Pn dn Ps 
B3 Jai SE EL YG seat BI Jat MAS 


oz 


2... 


A3 


P..... 


206". Muhammad bin Humaid Ar-Razi menceritakan kepada 
kami, Abu Tumailah menceritakan kepada kami, Abu Hamzah 
menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, 
bahwa Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang mengumandangkan 


adzan selama tujuh tahun, dengan mengharap ridha Allah, maka 
ditulis baginya bebas dari neraka." 


Abu Isa berkata: Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abdullah 
bin Mas'ud, Tsauban, Mu'awiyah, Anas, Abu Hurairah dan Abu 
Sa'id. Hadits Ibnu Abbas adalah hadits gharib. 


Abu Tumailah namanya adalah Yahya bin Wadhih. Abu 
Hamzah As-Sukkari bernama Muhammad bin Maimun. 

Jabir bin Yazid Al Ju'fi dinilai dha'if oleh para ahli hadits, dan 
dipandang matruk (perawi yang ditinggalkan) oleh Yahya bin Sa'id 
dan Abdurrahman bin Mahdi. 

Abu Isa berkata: Saya mendengar Jarud mengatakan, saya 
mendengar Waki' mengatakan, “Kalau tidak ada Jabir Al Ju'fi, 
tentunya orang-orang Kufah tanpa hadits. Dan kalau tidak ada 
Hammad, tentunya orang-orang Kufah tanpa fikih." 


Penjelasan Hadits: 
ika! #1 (Abu Tumailah), namanya adalah Yahya bin Wadhih Al 


Anshar, ia adalah orang yang terpercaya, salah seorang tokoh 
sembilan, yang masyhur dengan nama Kuniah(sebutan)nya. 


48 Hadits dha'if, karena dha'ifnya Jabir bin Yazid Al Ju'fi, ia tertuduh berbuat 
kebohongan dalam hadits oleh Ibnu Ma'in dan lainnya. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Bar Pj (Abu Hamzah), namanya Muhammad bin Maimun Al 
Marwazi, orang yang terpercaya dan utama. 
»& (Jabir), yaitu bin Yazid bin Al Harits Al Ju'fi, yaitu Abu 


Abdullah Al Kufi, ternilai dha'if, beraliran Syi'ah Rafidhah, seperti 
yang disebutkan dalam At-Tagrib. 


... 


Ucapannya, led kw aw OS 4 (Barangsiapa yang 
mengumandangkan adzan selama tujuh tahun, dengan mengharap 
ridha Allah), yakni mencari pahala, bukan mencari upah. 3s'p 3 &x5 


ya aa (Maka ditulis baginya bebas dari neraka). Yakni, terlepas dari 


neraka. Kata Al Manawi: Oleh karena ia selalu mengucapkan dua 
kalimat syahadat dan berdoa kepada Allah SWT selama kurun waktu 
tersebut tanpa motif duniawi, maka ia menjadikan hal itu sebagai obat 
Tauhid. Dan neraka tidak mampu menguasainya. Karena inilah 
disunahkan bagi muadzin untuk tidak mengambil bayaran atas 
adzannya. 


Ucapannya, s3 at 5 ng Ou) d gema At “ sai ey 
Santa Pi 55 (Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ibnu Mas'ud, 
Tsauban, Muawiyah, Anas, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id). Hadits 
Ibnu mas'ud dan hadits Tsauban, saya tidak mengetahui orang yang 


meriwayatkannya. Sedangkan hadits Muawiyah diriwayatkan oleh 
Muslim, dari Muawiyah, dia berkata: 


o s P NE Tenan Ta 
RU Ag BEE Ga gbi op 


“Muadzin adalah orang yang lehernya paling panjang pada 
hari kiamat.” 


Sedangkan hadits Anas diriwayatkan oleh Muslim, dalam bab 
ini ada beberapa hadits. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan secara 
marfu', dengan redaksi: “Seorang muadzin akan diampuni dosanya 
sejauh suaranya (terdengar), dan dibenarkan oleh setiap yang basah 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dan yang kering." Abu Daud dan Ibnu Khuzaimnah meriwayatkan, 
dengan redaksi “Disaksikan oleh setiap yang basah dan yang kering." 
Sementara haditsnya Abu Said sudah pernah diterangkan di depan. 
Dalam bab ini ada beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Al 
Mundziri dalam kitab Targhib-nya. Al Hafizh Al Haitsami, dalam 
Majma' Az-Zawa'id-nya. 


Ucapannya, 4 Lade AE Hi bude (Hadits Ibnu Abbas adalah 
hadits gharib). Yaitu hadits yang dipandang dha'if karena di dalamnya 
ada orang yang bernama Jabir Al Ju'fi. 


« Ken 3s» yi3 (Abu Hamzah As-Sukkari). Namanya 
dibicarakan dalam Al Khulashah. 

Iisa! ji Hi MR) (Dan Jabir bin Yazid Al Ju'fi). Orang ini 
dinisbatkan kepada Ju'fi bin Sa'ad. Demikian yang disebutkan dalam 
kitab Al Mughni oleh penyusun kitab Majma' Al Bihar. 

Gaga IA API KE) kan H Ji SY Ayikp (Para ahli hadits 
memandangnya dha'if dan dinilai matruk oleh Yahya bin Sa'id dan 
Abdurrahman bin Mahdi). Imam Abu Hanifah memberi komentar: 
Saya belum pernah berjumpa dengan orang yang paling mulia 
dibandingkan dengan Atha'. Saya belum pernah berjumpa dengan 
orang yang paling pembohong dibanding dengan Jabir Al Ju'fi. Dan 
saya tidak pernah sama sekali menyampaikan sesuatu dari hasil 


pemikiranku semata melainkan di dalamnya terdapat hadits. Demikian 
yang dikemukakan oleh Az-Zaila'i hal. 248. | 

54» (Hammad), ia adalah Ibnu Abi Sulaiman, Abu Isma'il Al 
Kufi (orang Kufah) dan ahli fikih. Dia meriwayatkan dari Ibrahim An- 
Nakha'i dan yang lainnya. Dari beliau diriwayatkan oleh putranya 
sendiri yaitu Isma'il, Mughirah, Abu Hanifah, Mus'ir, dan Syu'bah. 
Mereka ahli fikih semua lewat Hammad. An-Nasa'i menilai, bahwa ia 
terpercaya, tapi beraliran Murji'ah. 


Syarah Sunan Tirmidzi  ————— 


7 pg HA , & LN Ot Pa ANN Ya 
Usa SG Ob ANDI te bt 
153. Bab: Imam Itu Penanggung dan Muadzin Dipercaya 


2 
Pa 


0 - « - # KE Ia 
CARE 3 Cah ala ey al Ga SEA Wih —Y.V 
. Ta - $ 2 (3 5. : aa I-o-a #£ 0. . F0. 
Haag ala dl aa ai Jom) de dB Opa s3! Na ian 8 
Pe Ona Bina Sg 0o£ 35 Ka Lae Se rae - 
"3 AANG CAR ABI Al Ga USG Cepat FLY! 
. 01 oo. . 0. AA o- - NN ci F3 £ 
LE op RAS) Ann j3 Jing REG 58 AJI Sg Hgmeg pl JB 
3. 3 Na . 4 . 2 LAI PP Seo H1 2 . Ed Td : 
3 - Teo. £.. - £ 0. .. .. Pa Bo. 2. 
P3) POP le PE LN sana SS AIAI 
: “ " . i PN PAN AN SEGI DG 
(ey daa AI ole 
BB. 3 30 ca. 


Ba PA 


0 £ 0. . 3 ) . 0 - Co. or e Pa ... 
Pes sad cai SS le & A2 Ape Ta sa cute ee Uu Sa9y9 
- en ee. 2 2 -, . 
SAS NAK leg Ale ale Ma ye ANE 
#£.. 


- ag - & Io o05 A3 0 PN Haa 
Tn le s teaaton da 4) LI meses Tn Pi J8 


bae 0. - z L 0 8. E£L.oe 
TEE lo ai Lan UT EA 


e #3 #6. 0... - Ha 
TIP (Po Gg Una SIA AIA an tama JO 

#£ 0. - #E 0 orak Oa Mi Ama 8. 
BP eailao ah Lao ta SM indah 01 ae op S3) ea 


- 
..od 


JAR BE 58 lo Gl buas Y, C3 


- Syarah Sunan Tirmidzi 


207. Hannad menceritakan kepada kami, Abul Ahwash 
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Imam adalah 
penanggung dan muadzin adalah yang dipercaya. Ya Allah, 
bimbinglah para imam dan ampunilah para muadzin." 


Abu Isa berkata: Dalam bab ini ada riwayat lain dari Aisyah, 
Sahal bin Sa'ad, dan Ugbah bin Amir. Hadits Abu Hurairah ini 
diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Hafsh bin Ghiyats, dan lain- 
lain. Dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi 
SAW. 


Asbath bin Muhammad meriwayatkan dari Al A'masy, dia 
berkata: Saya mendapat kabar dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, 
dari Nabi SAW. 


Nafi' bin Sulaiman meriwayatkan dari Muhammad bin Abu 
Shalih, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Nabi SAW akan hadits ini. 


Abu Isa berkata: Aku mendengar Abu Zur'ah mengatakan, 
hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah adalah lebih shahih daripada 
hadits Abu Shalih, dari Aisyah. 


Abu Isa berkata: Saya mendengar Muhammad mengatakan: 
Hadits Abu Shalih dari Aisyah paling shahih. Disebutkan juga dari Ali 
bin Al Madini (Ibnu Al Madini), bahwa dia tidak menganggap valid 
pada haditsnya Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dan juga tidak valid 
haditsnya Abu Shalih dari Aisyah dalam masalah ini. 


Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, (pe 3Uy! (Imam adalah penanggung). Al Jazari 


dalam An-Nihayah mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan 
penanggung adalah penjaga dan pemelihara, bukan penanggung utang. 


# Hadits Shahih. 


Syarah Sunan Tirmidzi . 


Sebab, imam adalah penjaga shalat bagi suatu kaum. Dikatakan, 
bahwa shalat orang-orang yang mengikutinya menjadi 
tanggungannya, dan sah-tidaknya berkait dengan sah-tidaknya shalat 
imam. Seakan-akan dia itu yang menanggung sahnya shalat makmum. 


Ucapannya, (jai O3gali, (Muadzin adalah orang yang dapat 


dipercaya), Ada beberapa pengertian yang dikehendaki makna 
kepercayaan ini. Antara lain: 


1.  Muadzin itu orang yang dipercaya untuk memberitahukan waktu 
shalat. 


2.  Muadzin orang yang dipercaya atas nama kemuliaan manusia, 
karena ia berada di tempat yang tinggi. Saya katakan: Makna 
pertama tersebut dikuatkan oleh hadits Abu Mahdzurah secara 
marfu', seperti berikut ini: 


o OA 4 - 9 2 an X ANN Sea an APA 
“Para — muadzin adalah orang dipercayai Allah 


memberitahukan berbuka dan sahur mereka." (HR. Ath- 
Thabrani dalam Mu 'jam Al Kabir) 


Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id mengatakan, bahwa 
isnad hadits ini hasan. Hadits tersebut menunjukkan keutamaan adzan, 
dan lebih utama daripada imam. Sebab, orang yang mendapat 
kepercayaan itu statusnya lebih tinggi daripada sekedar menanggung. 


Orang yang berpendapat, bahwa imam lebih utama, dikuatkan 
oleh realita bahwa Nabi SAW, para Khalifah Rasyidin dan orang- 
orang setelah mereka itu menjadi imam, bukan menjadi muadzin. 
Demikian juga para tokoh ulama sepeninggal mereka. 


Ucapannya, 189! Saji «Jl (Ya Allah, bimbinglah para imam). 


Yakni, tunjukilah mereka dengan cara mengetahui sesuatu yang 
menjadi tanggungannya, dapat melaksanakannya dan terlepas dari 


Syarah Sunan Tirmidzi 


jaminannya. dal "AB (Dan ampunilah orang-orang yang adzan), 
yakni, mungkin mereka teledor atas amanat yang diembannya dalam 


mengumandangkan adzan terlalu cepat atau terlambat dari waktu yang 
sebenarnya, karena lupa. 


Al Asyraf berkata: Sabda Nabi SAW, "Imam itu penanggung 
dan muadzin adalah yang dipercaya." Adalah menjadi dalil atas 
keutamaan adzan daripada imam. Sebab, orang yang dipercaya adalah 
lebih utama daripada penanggung. Ini dapat ditolak, bahwa orang 
yang dipercaya ini hanyalah menanggung waktu saja. Sedangkan 
imam adalah menjadi penanggung jawab terhadap rukun shalat dan 
pengamanan perjalanan antara mereka (baca: makmum) dengan 
Tuhan dalam shalat. Sementara imam adalah berstatus sebagai 
khalifah Rasulullah. Sedangkan muadzin adalah sebagai khalifah 
Bilal. Kata bimbinglah adalah dalil akan adanya tujuan yang hendak 
dicapai. Sedangkan kata Ampunan adalah dalil bagi adanya dosa. 
Demikian yang dikatakan oleh Ath-Thibi. 


Al Oari berkata dalam kitab Al Mirgah: Itulah madzhab kami di 
kalangan madzhab Hanafi, yang diikuti sebagian madzhab Asy- 
Syafi'i. Dan itu pendapat terkuat yang telah disebutkan di atas. 
Wallahu A'lam. 

Ucapannya, y& Ke. Kie) Mata gg LI 6 ai «3 (Dalam 
bab ini ada riwayat lain dari Aisyah, Sahal bin Sa'ad dan Ugbah bin 
Amir). Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam shahih- 
nya, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Imam 
adalah penanggung, sedangkan muadzin adalah yang dapat 
dipercaya. Allah memberi arahan kepada para imam dan 
mengampuni para muadzin." Sedangkan haditsnya Sahal bin Sa'ad 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim dalam Al Mustadrak-nya 
secara marfu' dengan redaksi: 


Syarah Sunan Tirmidzi 


“Imam adalah penanggung, jika ia baik, maka baginya dan 
mereka mendapatkan pahala. Dan jika ia jelek, maka dosa 
baginya dan tidak bagi mereka." 


Sedangkan hadits Ugbah bin Amir, saya tidak mengetahuinya. 

Dalam bab ini juga ada yang bersumber dari Abu Umamah Wa'ilah, 
dan Abu Mahdzurah. Hadits-hadits mereka disebutkan oleh Al 
Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id. 
Lia d Lae Ss le Cup Y5 dp (Disebutkan juga dari Ibnu Al 
Madini, bahwa dia tidak dianggap valid pada hadits Abu Shalih dari 
Abu Hurairah, dan tidak pula valid hadits Abu Shalih dari Aisyah 
dalam masalah ini). Al Ugaili dan Ad-Daraguthni mengunggulkan 
sanad yang lewat Abu Shalih dari Abu Hurairah, daripada yang lewat 
Abu Shalih dari Aisyah, sebagaimana yang dinukil oleh At-Tirmidzi 
dari Abu Zur'ah. Sedangkan Ibnu Hibban malah menilai shahih 
kedua-duanya, dia berkata: Abu Shalih mendengar kedua hadits 
tersebut dari Aisyah dan Abu Hurairah. Demikian yang disebutkan 
dalam kitab At-Talkhish (oleh Ibnu Hajar) hal. 77. Sementara dalam 
Nail Al Authar disebutkan, bahwa Al Ya'muri berkata: Masing- 
masing hadits itu shahih, dan haditsnya tersambung. Hadits Abu 
Hurairah yang telah disebutkan diriwayatkan juga oleh Ahmad dan 
Abu Daud. 


: Syarah Sunan Tirmidzi 


SAI 


154. Bab: Kalimat yang Harus Diucapkan Seseorang 
Ketika Mendengar Adzan 


- 
1 Pa - 5 


dag P3 slas | Oa Gp Ka La 1 13 Es J6 ka Oh 
BS) ang Be Ie aa JB -JU uga ap Ha 
Ka) Jk aa HN Et 
ta Ag 2 a Pr Pi oi 3 gas Pi Ju 
ni 0) REMEI Haa) yi Sl AE yak Gi WAE 
ato iyaa aa Aga Pi Lah 1 Gamat PT 
AI Lea Jaa GA jp AP) 3 Yak S3 NS) 
Aan 1 Ta TR GAM 3 GA AI 6 5053 
. 25 . aa . ot 4, e, . cew ..- s0 . 
Me A19 ang IE AI to AN 3 Cp au Kuma 
| rani 
208”. Ishak bin Musa Al Anshari menceritakan kepada kami, 
Ma'n menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami 


(h), Gutaibah dari Malik menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, 
dari Atha' bin Nazad Al-Laitsi, dari Abu Sa'id, dia Sena Rasulullah 


2 Hadits Shahih, HR. Al Bukhari (611), Muslim (383), Man (612), Ara 
Daud (522) dan Ibnu Majah (720). | 


Syarah Sunan Tirmidzi 


SAW bersabda, “Jika kamu mendengar adzan, maka ucapkanlah 
seperti apa yang diucapkan oleh muadzin.” 


— Abu Isa berkata: Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abu Rafi', 
Abu Hurairah, Ummu Habibah, Abdullah bin Amru, Abdullah bin 
Rabi'ah, Aisyah, Mu'adz bin Anas dan Mu'awiyah. 


Abu Isa berkata: Hadits Abu Sa'id, adalah hadits hasan shahih. 


Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ma'mar, dan lebih dari 
seorang lainnya, dari Az-Zuhri seperti hadits Malik. ea aa 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ishak, dari 
Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi 
SAW. 


Riwayat Malik adalah yang paling shahih. 


Penjelasan Hadits: 


Pal s4 $ gi sak (Atha' bin Yazid Al- Laitsi), Al Madani, tinggal 
di Syam, salah satu di antara ga orang yang terpercaya. 


Ucapannya, 53 ri J ran Jia ' $ P3 Akar tika 8! (Jika kamu 
mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh 
muadzin). Kata Al Oari dalam Al Mirgah: Kecuali dalam kalimit: 
Hayya Alash-Shalah dan Hayya Alal-Falah, maka hendaklah 
diucapkan kalimat: Laa Haula Walaa Ouwwata Illaa Billaahi, dan 
kecuali dalam kalimat Ash-Shalaatu Khairun Minan-Naum. Maka 
hendaklah dijawab dengan kalimat: Shadagta wa bararta wa bilhaggi 
nathagta (Benarlah ' kamu dan 'bagus, dengan kebenaran itu kamu 
ucapkan), yakni kamu menjadi orang yang baik dan bagus. Sekian 
kata Al Gari. | 


Adapun pernyataan: Kecuali i Hayya Alash-Shalaah, dan Hayya 
Alal-Falaah. Hal ini sejalan dengan hadits Umar secara marfu', yaitu: 
Jika seorang muadzin mengucapkan Allaahu Akbar. Allaahu Akbar, 


Syarah Sunan Tirmidzi 


maka ucapkanlah: Allaahu Akbar. Allaahu Akbar. Kemudian bila 
muadzin mengucapkan kalimat: Asyhadu Allaa Ilaaha Illallaah, Maka 
ucapkanlah: Asyhadu Allaa Ilaaha Illallaah. Jika . muadzin 
mengucapkan: Ashadu Anna Muhammadar Rasuulullaah, maka 
ucapkanlah: Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. Jika muadzin 
mengucapkan: Hayya Alash-Shalaah, maka ucapkanlah Laa haula wa 
laa guwwata illaa billaah. Jika muadzin mengucapkan: Hayya alal 
falaah, maka ucapkanlah: Laa haula wa waa guwwata illaa billaahi. 
Bila muadzin mengucapkan: Allaahu Akbar. Allaahu Akbar Allaahu 
Akbar, maka ucapkanlah: Allaahu Akbar. Allaahu Akbar. Bila 
muadzin mengucapkan Laa Ilaaha Illallaah, maka ucapkanlah: Laa 
Ilaaha Illallaah, maka ia akan masuk surga. (HR. Muslim. Lihat pada 
Bab 143 di atas), 


Adapun pernyataan: Kecuali pada ucapan muadzin: Ash- 
Shalaatu kharun minan naum, maka ucapkanlah: Shadagta wa 
bararta, kami tidak mengetahui hadits yang dapat menunjukkan hal 
itu. Muhammad Isma'il Ibnul Amir mengatakan dalam Subul As- 
Salam pada hal. 78: Jawaban tatswib dengan kalimat: Shadagta wa 
bararta dapat dipandang baik oleh orang yang berpendapat demikian. 
Kalau tidak demikian, maka tidak mengandung kesunahan. 


Catatan: Abu Daud “meriwayatkan dalam Sunan-nya dari 
seorang lelaki penduduk Syam, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu 
Umamah atau dari sebagian sahabat Nabi SAW, bahwasanya Bilal 
tatkala mengucapkan Gad Gaamatish Shalaah, maka Nabi SAW, 
menimpali: Agaamahallaahu “wa  Adaamahaa (Semoga Allah 
menegakkan shalat. dan melanggengkannya). -Dan . kalimat-kalimat 
Igamah prosedurnya seperti tersebut pada hadits Umar tentang adzan. 


Yang dimaksudkan hadits Umar adalah keterangan di atas yang 
pernah kami ketengahkan dari Shahih Muslim yang memberi petunjuk 
akan kesunnahan menjawab kalimat orang yang igamah, dan 
kesunnahan bagi orang yang mendengar igamah ketika igamah 


Syarah Sunan Tirmidzi 


diserukan kalimat: Oad @aamatish Shalaah, menjawab dengan 
kalimat: Agaamahallaahu wa “Adaamahaa. Hanya saja haditsnya ini 
dalam sanadnya ada seseorang yang tidak dikenal. Syahr bin Hausyab 
sendiri diperbincangkan oleh tidak hanya seorang. Tapi, Ibnu Ma'in 
dan Ahmad menilainya sebagai orang yang terpercaya/kuat. 

Ucapannya, 35 gi Ai! 453 La P3 BA gl dn lp AI 
Png MPa Lie 52) Teh ag Ke. “1 X8 (Dalam bab ini ada riwayat 
lain dari Abu Rafi', Abu Hurairah, Ummu Habibah, Abdullah bin 
Umar, Abdullah bin Rabi'ah, Aisyah, Mu'adz bin Anas dan 
Mu'awiyah). Hadits Abu Rafi' diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar, 
dan Ath-Thabarani dalam Mu'jam Al Kabir. Di dalam. sanadnya 
terdapat nama Ashim bin Ubaidillah, orang yang lemah/dha'if. Tapi, 
Malik meriwayatkan darinya. Demikian yang disebutkan dalam 
Majma 'Az-Zawa'id . h | 

Hadits Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu 
Hibban, dan Al Hakim. Demikian yang disebutkan dalam kitab At- 
Talkhish. Hadits Ummu Habibah diriwayatkan oleh Ibnu. Khuzaimah 
dan Al Hakim. Haditsnya Abdullah bin Amru diriwayatkan oleh Abu 
Daud dan An-Nasa'i. Sedangkan haditsnya Abdullah bin Rabi'ah, 
saya tidak tahu. Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadits 
Mu'adz bin Anas diriwayatkan Ahmad dan Ath-Thabarani dalam Al 
Kabir yang dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah, dinilai.dha'if. Demikian 
yang terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id. Adapun hadits Mu'awiyah 
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan An-Nasa'i. 


' Ucapannya, ro Cap Casa baper: ge ai (Hadits Abu Sa'id 
adalah hadits hasan shahih), yang diriwayatkan oleh sekelompok ahli 
hadits. : s3 

 Ucapannya, MU Sie Ja YAH H AP jay Yak 8 tia) 
(Demikian j juga diriwayatkan oleh Ma'mar dan tidak hanya seorang 
dari Az-Zuhri seperti haditsnya Malik). Yakni, seperti hadits ini yang 


Hn 


—————v—b— $Hyarah SMAN Tirmidzi 


diriwayatkan oleh Malik dari Az-Zuhri, dari Atha” bin Yazid dari Abu 
Sa'id. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ma' mar dan tidak hanya 
seorang, dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Yazid dari Abu Sa'id. Tapi 
Abdurrahman bin Ishak, salah seorang sahabat Az-Zuhri berbeda 
dengan mereka. Ia meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al 
Musayyab dari Abu Hurairah. 


Riwayat Malik adalah paling shahih, karena mendapat 
dukungan dari Ma'mar, dan dari sahabat Az-Zuhri. Berbeda dengan 
riwayat Abdurrahman bin Ishak, tidak memperoleh dukungan dari 
seorang perawi pun. 

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Al Fath mengatakan, bahwa Az- 
Zuhri dalam sanad hadits ini diperselisihkan, dan juga pada Malik. 
Tapi, perselisihannya itu tidak menjadikan fatal yang dapat 
mengurangi ke-shahih-an hadits. Hadits tersebut diriwayatkan oleh 
Abdurrahman bin Ishak dari Az-Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah. 
Demikian itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kata 
Ahmad bin Shalih, Abu Daud dan At-Tirmidzi: Hadits Malik dan 
orang yang mendukungnya adalah paling shahih. Sekian. 


-$ naa Me Maa MA - 5 Naa TN Ter GIA Ya 
Lel OKI See Owl AS No L 5 
155. Bab: Makruhnya Muadzin Mengambil Upah Atas 

Adzannya 


. 3“. -3 


s ai 3 5 ae II Ei5 Sbs Gak —y Aa 
ML AU) IG aa da ee baja jp cek 
A1 BN beri bi dan 


“nat 


Syarah Sunan Tirmidzi Lg 


Pa 


Se :Sme JB 
T 2 tap aa. aa 0 £ na apa PN TU 
Ed Ie ia Jali Jet ate Kia de Jadi, 
ai Nanga Lg » 0 PPN YAN s0 5, TE 
AP 3 ang Ol 03GAN gal) dat OSN 
209”! Hannad menceritakan kepada kami, Abu Zubaid, yaitu 
Abtsar bin Al Oasim menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al 
Hasan, dari Utsman bin Abul Ash, dia berkata: Sesungguhnya di 


antara pesan yang terakhir Rasulullah SAW adalah, "Angkatlah 
seorang muadzin yang tidak mengambil upah atas adzannya.” 


Abu Isa berkata: Hadits Utsman ini adalah hadits hasan shahih. 


Hadits ini diamalkan oleh Ahli ilmu. Mereka memakruhkan 
seorang muadzin mengambil upah atas adzannya dan mensunahkan 
bagi muadzin dalam adzannya hanya mencari keridhaan Allah SWT. 


Penjelasan Hadits: 

23 yi (Abu Zubaid), namanya adalah Abtsar bin Al apik Az- 
Zubaidi, Al Kufi, orang yang terpercaya. 

DAN (Asy'ats), yaitu Ibnu Siwar Al Kindi An-Najar Al Kufi. 


Sebutan lainnya adalah Asy'ats An-Najjar, Asy'ats At-Tabuti, atau 
Asy'ats Al Afrugi. Dia meriwayatkan hadits dari Al Hasan Al Bashri, 
Asy-Sya'bi, dan lain-lain. Dia juga diriwayatkan oleh Syu'bah, Ats- 
Tsauri, Abtsar Al Oasim, dan lain-lain. Demikian yang diketengahkan 
oleh Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani dalam Tahdzibut Tahdzib. 
Dalam At-Tagrib disebutkan, bahwa dia dha'if. 


Pd (Al Hasan), yakni Al Bashri 


3 Hadits Shahih. HR. Ibnu Majah (714). 


Le) Syarah Sunan Tirmidzi 


ai Pi gi Oli£ (Utsman bin Abul Ash), adalah seorang sahabat 


terkenal yang ditugaskan oleh Nabi SAW memimpin wilayah Thaif. 
Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan Mu'awiyah di Bashrah. 


Ucapannya, Any Para di P9 & J ra pi! TU TE TN NG, Ol 
(Sesungguhnya di antara pesan yang terakhir Rasulullah SAW). Hal 
itu terjadi ketika beliau SAW melepasnya untuk bertugas di Thaif. 


Ucapannya, "sx! ai Pr Ly Gp kasi of (Ambillah seorang 
muadzin yang tidak mengambil upah atas adzannya). Ini merupakan 
dalil bahwa mengambil upah atas adzan itu makruh. Ibnu Hibban 
memandang ada rukhshah dalam hal ini. Dia meriwayatkan dari Abu 
Mahdzurah, dia berkata, “Rasulullah minta ada yang adzan, lalu aku 
mengumandangkan adzan. Ketika aku selesai mengumandangkan 
adzan maka Rasulullah SAW memberiku sebuah kantong yang berisi 
perak." Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. 


Al Ya'mari berkata: Pada hadits ini tak ada dalil apapun, karena 
dua alasan : 


1. Kisah Abu Mahdzurah itu terjadi ketika dia baru masuk Islam, 
yaitu ketika beliau SAW mengajarinya adzan. Hal itu terjadi 
sebelum Utsman bin Abul Ash (perawi hadits yang melarang) 
masuk Islam. Jadi hadits Utsman yang melarang itu datangnya 
belakangan. 


2. Kisah itu sangat mengandung banyak kemungkinan. 
Kemungkinan terdekat adalah bahwa pemberian Rasul itu 
bermotivasi ta'lif (menguatkan hati orang yang baru masuk 
Islam) karena dia baru saja masuk Islam. Hal.itu biasa dilakukan 
Rasulullah SAW terhadap para mwu'allaf. Kalau memang itu 
yang terjadi, maka hadits ini sama sekali tidak mempunyai 
istidlal (kekuatan dalil). 


Asy-Syaukani setelah menukil pendapat Ibnu Sayyidin-Nas 
berkata: Anda tahu bahwa hadits ini tidak bisa membantah orang yang 


Syarah Sunan Tirmidzi 


berkata, “Upah itu haram karena disyaratkan. Lain halnya kalau upah 
itu diberikan tanpa diminta." Yang terbaik adalah mengkompromikan 
dua hadits ini, yaitu makruh. 


Kere Uap Cap Ulik Laap (Hadits Utsman ini adalah hadits 
hasan shahih). Oleh kitab Al Muntaga disebutkan bahwa hadits ini 
diriwayatkan oleh lima Imam Hadits. Sedangkan kitab An-Nail Al 


Authar menyebutkan bahwa ini dinilai shahih oleh Al Hakim. Tenu Al 
Mundzir juga meriwayatkan hadits yang sama. 


Ibnu Hibban meriwayatkan lagi dari Yahya Al Bakkali, katanya: 
saya mendengar seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Umar: 
“Sungguh saya mencintai Anda karena Allah." Ibnu Umar menjawab: 
“Sungguh saya membenci kamu karena Allah." Laki- laki itu bertanya: 
“Masya Allah, aku mencintaimu karena Allah, sementara kamu 
membenciku karena Allah?" Jawab Ibnu Umar: “Ya, karena kamu 
minta upah atas adzanmu." 


Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia berkata: Ada 
empat hal yang tidak boleh diambil upahnya, yaitu adzan, membaca 
Al Ouran, pembagi warisan dan putusan hakim. 


Ucapannya, &£ Odi it of Ag Sai dat Iis Ia Pen reig 
Mt Labu Ol OIL Mgadaly Mpt 0691 (Hadits ini diamalkan oleh 
Ahli ilmu. Mereka memakruhkan seorang muadzin mengambil upah 
atas adzannya dan mensunahkan bagi muadzin dalam adzannya hanya 
mencari keridhaan Allah SWT). Al Khaththabi berkata, "Apakah 
adzannya muadzin juga makruh menurut kebanyakan ulama." 

Al Hasan juga berkata: Saya takut shalatnya juga tidak ikhlas. 
Sedangkan imam Asy-Syafi'i juga menghukuminya makruh. Dia 
berkata: Muadzin itu diberi rezeki 4 70 dari bagian Rasulullah, karena 
itu termasuk biaya kemaslahatan umat. 


————————b—— $arah Sunan Tirmidzi 


Akan tetapi dikatakan dalam An-Nail bahwa upah yang 
disyaratkan kepada adzan dan igamah itu diharamkan oleh Al Hadi, 
Al Oasim, An- Nashir, Abu Hanifah dan lain-lain. 


Imam Malik mengatakan bahwa hal itu tidak masalah (boleh- 
boleh saja). Sedangkan Al Auza'i menyarankan supaya jangan 
dikatakan upah tetapi insentif. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al Umm 
berkata: Saya ingin para muadzin itu sukarela. Imam tidak boleh 
memberikan upah jika dia masih bisa menemukan muadzin tanpa 
upah yang bisa dipercaya, kecuali upah itu diambilkan dari harta 
imam itu sendiri. Saya tidak yakin di satu desa yang banyak 
penduduknya tidak bisa ditemukan muadzin yang bisa dipercaya 
secara sukarela. Apabila memang tidak ada, maka bolehlah dia 
menerima upah yang tidak melebihi 4 9 dari bagian Rasul. 


Ibnu Al Arabi berkata: Yang benar adalah boleh mengambil 
upah atas adzan, shalat, gadha dan semua aktivitas keagamaan, karena 
khalifah mengambil atas ini semua dan seorang naib (pengganti) bisa 
mengambil upah dari semua aktivitas tersebut, seperti halnya 
mustagib (orang yang kelaparan). Adapun dasarnya adalah : 


1. Sabda Nabi sh : 
Ba ya Jae IA, PS La MSG L 
"Apa yang aku tinggalkan setelah nafkah untuk istri-istriku dan 
upah pelayanku maka itu menjadi sedekah." 


Adapun Ibnu Al Arabi yang menggiyaskan muadzin pada amil 
itu merupakan Oiyas yang kontra dengan Nash. 


2. Fatwa Ibnu Umar yang telah lalu, tidak ada satu sahabatpun 
— Yang tidak setuju, seperti yang telah dijelaskan oleh Al aan mari, 
demikian keterangan dalam kitab An-Nail: 


Saya katakan: Pendapat yang rajih menurutku adalah pendapat 
jumhur. Allah Ta'ala Maha Bijaksana. 


Syarah Sunan Tirmidi ————————————— 


Lu Ru Neh Santa Ca Ta Ph 
Ta NO BI JEJU CLA 
156. Bab: Doa Ketika Muadzin Selesai Adzan 


Pt . 


PA gi Sp eh Ca A3 Hae 


di 


Io Baen ga 2 ane MA Png 
, au aga Uh, DG ag ana ag IG pg ala 


p Ta Joo 


Ka Ea AW Naa aa Pung Y an) AT 


Bed. 


A3 3 Uas DL V5 LA 


BAY La Renda Dame aga NA 1 iiap al JL 
210”, utaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits 
menceritakan kepada kami, dari Al Hukaim bin Abdillah bin Oais, 
dari Amir bin Sa'id, dari Sa'd bin Abi Waggash dari Rasulullah SAW, 
beliau bersabda: "Barangsiapa membaca doa ketika muadzin selesai 
mengumandangkan adzan: 'Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 
kecuali Allah Yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi 
bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku rela Allah 


menjadi Tuhan, Muhammad menjadi utusan dan Islam menjadi 
agama.' Maka dosa orang tersebut diampuni." 


Abu Isa bekata: Ini adalah hadits hasan shahih gharib, kita tidak 
mengetahuinya kecuali dari hadits Al-Laits bin Sad dan dari Al 
Hukaim bin Abdillah bin Oais. 


8 Hadits shahih. HR. Muslim (386), Abu Daud (525) dan Ibnu Majah (721). 


——————————— yess Sina Tea 


Penjelasan Hadits: 

BM AS y &Spd (Al Hukaim bin Abdillah bin Oais) bin 
Makhramah bin Al Muththalib, Al Muththalibi, berdomisili di Mesir, 
termasuk ulama tingkatan keempat. 


ML j p& (Amir bin Sa'd), bin Abi Waggash, Az-Zuhri Al 
Madani. Beliau meriwayatkan dari ayahnya dan dari orang lain. Ibnu 
Sa'd berkata: Beliau orang yang bisa dipercaya, banyak haditsnya. 
Wafat pada tahun 104. 

sia Pj y 4s (Sad bin Abi Waggash). Namanya: Malik 
seorang sahabat yang agung, mati syahid dalam perang Badar, satu 
dari sepuluh yang telah mendapat kesaksian dan yang paling akhir 
wafatnya, orang yang pertama kali memanah dalam agama Allah, 
pembawa kuda dalam Islam, satu dari enam Asy-Syura, ada di depan 
barisan tentara Islam dalam penaklukan Irak. Biografinya banyak, 
menurut pendapat yang masyhur beliau wafat di Agig pada tahun 55 
H. 


Ucapannya, os Tag Sg JB tp (Barangsiapa membaca doa 
ketika muadzin selesai mengumandangkan adzan), yakni mendengar 
adzannya, atau ada yang berpendapat: yang dimaksud adalah ketika 
mendengar adzan pertama atau terakhir, yakni akhirnya adzan yaitu : Y 


ai Y di, hal itu yang lebih sesuai. 


Ada kemungkinan makna mendengar adalah menjawab maka 
jelaslah. yang dimaksud bahwa pahala tersebut itu mengikuti atas 
jawaban yang sempurna beserta tambahan ini. Dan karena ucapannya 
dengan kesaksian ini di tengah-tengah adzan kadang bisa ketinggalan 
untuk menjawab dalam sebagian kalimat berikutnya. Demikian 
keterangan dalam kitab Al Mirgah. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, ai Y d3 of aga uh (Dan aku bersaksi-bahwa tidak 
ada Tuhan kecuali Allah), dalam satu riwayat untuk Imam Muslim of 


4#s1 tanpa lafazh of dan tanpa). 


Ucapannya, U) du mp3 (Aku rela Allah menjadi Tuhan) artinya 
dengan ke-Tuhan-annya dan semua  gadha-gadarnya karena 
sesungguhnya ridha dengan gadha itu adalah pintu Allah yang paling 
Agung. Menurut satu pendapat : sebagai pembimbing, sebagai Raja, 
sebagai tuan dan sebagai pengatur. i 

Ucapannya, y say San (Muhammad menjadi utusan) yakni 
dengan semua apa yang dibawanya dan disampaikan kepada kita baik 
yang berupa urusan i'tigadiyah maupun lainnya. | | 

Ucapannya, 445 air) (dan Islam menjadi agama) baik yang 
berupa perintah maupun larangannya. Yakni dengan cara meyakini, 
demikian menurut pendapat Al Oori. 

Ucapannya, 413 5 "f£ (Maka dosa orang tersebut diampuni), 
yakni dari dosa-dosa kecil. 

Ucapannya,  £ Pu mg use Iih3 (Ini adalah hadits hasan 
shahih gharib), diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan 
Ibnu Majah. Mirak berkata: Yang menarik dari Al Hakim bahwa 
beliau meriwayatkannya di kitab Al Mustadrak. | 

Yang lebih menarik lagi bahwa ada tanggapan dari Adz-Dzahabi 
tentang itu, dalam kitab Mustadrak-nya tentang Al Hakim, yaitu pada 
Shahih Muslim dengan teksnya sendiri. Disebutkan oleh Al Oari 
dalam kitab Al Mirgah, kemudian beliau berkata: Barangkali Imam At 
Hakim meriwayatkan hadits itu tanpa memakai sanad yang ada pada 
Imam Muslim. Maka yang ada di sini agar bisa dimengerti. Wallahu 
a'lam. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Awast 


157. Bab: Doa Lainnya 


S1 maan Ga Kat di Lp Kana Paih Ga YAA 
2.8 4 Aan 9 2 & 2. Ig 
A3 oa CAP t 1, Pan bA— YG Kai 


na PG 8 


Ing EN aj Ae 3 R3 Ae Ka 


Bh AA GAN Li Gan JG da 
RAN Cina, calnn ii Mbaa ca AAN SMAN) KASI 32AN 


... 3... 


AE ap dl v AE AI padan AL 


dada ia Lap GS Lab Aa Tana ima AU 
Oa da aah Ap AR PRA and 
03 . 85.3 
JASA 1 Kaban 


Sg AN GS oh, 


211??, Muhammad bin Sahl bin Askar Al Baghdadi dan Ibrahim 
bin Ya'gub menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ali bin 
Ayasy Al Himshi menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Hamzah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Munkadir 
menceritakan kepada kami, dari Jabir bin Abdillah, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mengucapkan doa ketika 
mendengar adzan: 'Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna 
ini, shalat yang ditegakkan, berilah Muhammad wasilah dan fadhilah 


53 Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Al Bukhari (614), Abu Daud (529) dan 
Ibnu Majah (722). 


Syarah Sunan Tirmidzi ——————— Ia 


dan berikanlah kedudukan yang terpuji yang pernah Engkau janjikan 
kepadanya', melainkan ia akan mendapatkan syafaat pada hari 
kiamat. 


Abu Isa berkata: Hadits Jabir adalah Hadits shahih hasan 
gharib, dari hadits Muhammad bin Al Munkadir, kita tidak tahu 
seseorang yang meriwayatkannya kecuali Syu'aib bin Abi Hamzah, 
dari Muhammad bin Al Munkadir. : 


Abu Hamzah, namanya adalah Dinar. 


Penjelasan Hadits: 
oli KS Y Jae X4 (Muhammad bin Sahl bin Askar Al 
Baghdadi) At-Tamimi, pemuka mereka adalah Al Bukhari (ahli 
hadits) dan pengembara, dinilai terpercaya oleh An-Nasa'i, Ibnu Adi. 
Yang meriwayatkan hadits darinya adalah Imam Muslim, At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i dan lain-lainya. 


to. 3.3 


Dani ai 2 (Ibrahim bin Ya'gub) Al Hafizh, Al Temani itu 
adalah pengarang kitab Al Jarh wa At-Ta'dil, berdomisili di 
Damaskus. Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan 
hadits darinya dan menganggapnya termasuk seorang terpercaya. 


Imam Ahmad berkirim surat kepadanya ke Damaskus dan 
sangat memberi penghormatan. Ad-Daraguthni berkata: Beliau 
termasuk penghafal yang terkenal sebagai pengarang,. dan sungguh 
telah melepaskan panah, wafat 259 H. Al Hafizh di dalam kitab. At- 
Tagrib berkata: Beliau adalah seorang terpercaya dan hafizh.. -- .... 


keaandi Pe u Pn (Ali bin Ayasy Al Himshi), dia adalah Pe 


Himsh, termasuk pembesar guru-guru Imam Al Bukhari. Imam Al 
Bukhari tidak mendapat riwayat Hadits dari imam enam kecuali dari 
beliau. 


——————  —— $yarah Swa Tirmidri 


Ucapannya, Aur Tema & (ketika mendengar panggilan) yakni 


adzan, maksudnya ketika mendengar adzan secara sempurna. Hal ini 
ditunjukkan oleh hadits Abdullah bin Amru bin Al Ash pada Imam 
Muslim dengan lafazh : 


Tg . 4, g Bug AA CA AN ANN Aa 

alay! DA ala 3 Teko 3 Ia La NI 
"Ucapkanlah seperti yang dia (muadzin) ucapkan, kemudian 
berdoalah, lalu mohonkan wasilah untukku kepada Allah." 


Pada hadits ini, doa tersebut diucapkan ketika selesai adzan. 


Al Hafizh berkata: yang dimaksud dengan da wah dalam doa 
tersebut adalah ajakan untuk tauhid. 2 nik firman Allah SWT, 


Eid 
"Hanya bagi Allah- lah (hak mengabulkan) doa yang benar." 
(Os. Ar-Ra'd (137: 14 


Menurut sebagian pendapat, untuk ajakan tauhid secara 
sempurna, karena syirik itu sebuah kekurangan. Tauhid adalah 
kesempurnaan yang perubahan dan tidak mengalami penggantian 
bahkan ia kekal sampai hari kebangkitan dari alam kubur, atau karena 
dia memiliki sifat sempurna, yang lainnya cenderung pada kerusakan. 


Sedangkan yang dimaksud dengan shalat adalah shalat yang 
telah diketahui. 


Yang dimaksud dengan kl! adalah yang kekal, yang tidak 


dirubah oleh sebuah millah (agama), dan tidak akan disalin oleh 
sebuah syari'ah dan bahwa sesungguhnya dia tetap kokoh selama 
langit dan bumi masih berada. | 0 


Kata aka ri dinterpretasikan oleh Nabi SAW dengan sabdanya, 


"Sesungguhnya itu adalah tempat di Surga yang tidak layak kecuali 
untuk seseorang dari hamba-hamba Allah." 


Syarah Sunan Tirmidzi ——————— 


Itu berasal dari hadits Abdullah bin Amru yang ada pada Imam 
Muslim. 


Kata AReIp adalah pangkat yang melebihi semua hamba Allah 
dan mungkin tingkat yang lain, atau sebagai interpretasi untuk kata 


- 


| Kata Al Hafizh, 5 45v Ulis yakni yang dipuji, yang ada di sana. 
Dia mutlak pada semua yang mendatangkan pujian dari bermacam 
penghormatan, yakni kirimlah dan tempatkanlah beliau di tempat yang 
terpuji pada hari kiamat. | | — 
Ta si Wang pernah Engkau janjikan kepadanya) Al Hafizh 
berkata dalam kitab Al Fath menambah riwayat Al Baihagi: 


RI Sal y Sl) 
"Sesungguhnya Engkau tidak akan Pa Sena janji." 
Sementara At-Thibi berkata yang dimaksud adalah firman 
Allah: | | | 
.. ne .. 
Kyo ara ataksa HER ol Iga 
"Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang 
terpuji." (Os. Al Israa (17): 79), dan Dia melepas janji kepadanya. 
Karena lafazh Cet (mudah-mudahan) yang berarti doa dari Allah itu 
pasti terjadi, seperti yang dibenarkan Ibn Khuzaimah dan lainnya. 
Ibnu Al Jauzi berkata: yang paling banyak bahwa yang 
dimaksud dengan (Sya LW adalah syafa'at. Menurut sebagian 


pendapat: Itu adalah aa di atas Arasy, atau di atas 
Kursi. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Dua pendapat dari para ulama dengan prediksi itu sah semua, 
bukan berarti menafikan salah satu pendapat, karena yang jelas di sini 
adalah penyerahan izin syafa'at. 

Dan mungkin yang dimaksud dengan 19 s4 WHs adalah syafa'at 
menurut pendapat yang populer. 

Tersebut dalam kitab Shahih-nya Ibnu Hibban dari hadits Ka'ab 
bin Malik berupa hadits marfu': 

Haa Mi 4 Ca Pe KANAN 28, 03 CI. a A ep: 

Jah obat AG dab aja ab GS AD Me 

PESAN KATA OAT 

"Allah membangkitkan manusia lalu memberi pakaian hijau 

kepadaku, lalu aku berkata, 'masya" Allah itulah kedudukan 

yang terpuji." 

Ba lb (ia akan mendapatkan syafaat) berhak 
mendapatkan syafaat. 

Ucapannya, ....L4f ee bud We CwP(Hadits Jabir adalah 
Hadits shahih hasan gharib....). Bahkan ia hadits shahih gharib, yang 
dilansir Al Bukhari dalam kitab Shahih-nya dengan sanad At- 
Tirmidzi. 

Al Hafizh berkata: Ia gharib sekalipun shahih, kamu telah 
didukung oleh Ibnu Al Munkadir tentang hal itu dari Jabir, 


diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath dari Jalur Abi Az- 
Zubair dari Jabir. Demikian dalam kitab Out Al Mughtadzi. 


Syarah Sunan Tirmdi ——— 


FLY FLA 


158. Bab: Doa Tidak Ditolak di antara Adzan dan Igamah 


Ia 


23 SI KE tera Da BA Wib YAN 
Al & “2 an 1 3 (kas NOS Nb te Ang res 
db IA Up JG 3 Me Ap au 

2.0 na 33 


” - .. ud £ Ta - " - 
Eo - 9. 3 o 0.2 e. 8. PIA 


nge As 


212”4, Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Wagi', 
Abdurrazzag, Abu Ahmad dan Abu Nu'aim menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Sufyan dari Zaid Al Ammiy menceritakan 
kepada kami, dari Abu Iyas Mu'awiyah bin Ourrah, dari Anas bin 
Malik, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Doa tidak ditolak di 
antara adzan dan igamah." 


Abu Isa berkata: Hadits Anas adalah hadits hasan shahih. 


Telah diriwayatkan oleh Abu Ishak Al Hamradani dari Buraid 
bin Abu Maryam dari Anas, dari Nabi SAW seperti hadits ini. 


4 Hadits ini shahih. HR. Abu Daud (521), juga melalui jalur Zaid Al Ami. 
Meskipun dia dha'if tetapi hadits ini memiliki banyak jalur riwayat. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Daus Hadits: 
3apt gt (Abu Ahmad), namanya Muhammad bin Abdullah bin 


Az-Zubair Az-Zubairi Al Kufi, seorang terpercaya yang telah diakui, 
tetapi ja kadang berbuat salah dalam hadits Ats-Tsauri. 


ef y! (Abu Nu'aim). Dia adalah Al Fadil bin Da'kin Al Mala'i. 


Alimad Tana dia seorang terpercaya yang kuat daya ingatannya dan 
tahu tentang hadits. Al Fasawi berkata: Teman-teman kami sepakat, 
bahwa Abu Nu'aim itu sangat sempurna. 


Oa (Sufyan) adalah Ats-Tsauri. 
Cam! Ji (Zaid Al Ammiy), dikatakan dalam kitab Al Mughni: 
Zaid diberi nama Al Ammiy, karena setiap dia ditanya tentang 


sesuatu, ia jawab dengan: Tunggu aku akan tanyakan kepada paman 
aku (arti amiy adalah pamanku). 


Zaid Al Ammiy adalah putra Al Hawari Al Bashri, seorang 
hakim di kota Harrah. 


Al Hafizh berkata dalam At-Tagrib: Ini adalah pendapat yang 
lemah. Al Khazraji berkata dalam Al Khulashah: Pendapat ini 
dilemahkan oleh Abu Hatim, An-Nasa'i dan Ibnu Adi. Imam Ahmad 
dan Ad-Daraguthni berkata: "Dia adalah orang shalih." 


33  Lyw (Mw'awiyah bin Ourrah), Al Muzani Al Bashri, 
seorang terpercaya dan alim dari kalangan perawi Kutub As-Sittah. 
Ucapannya, PAI os « Ka 3 3 AA (Doa tidak ditolak di 


antara adzan dan igamah). Dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam Jami' 
Ash-Shaghir, lafazh doa disebut dengan muthlak, mencakup 
keseluruhan, ini harus dibatasi dengan hadits lain, yaitu: selama doa 
tersebut tidak berisi dosa atau memutus persaudaraan. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Imam Manawi berkata tentang kata mustajab artinya setelah 
terkumpulnya syarat-syarat, rukun dan etika berdoa. Ketika ada yang 
tertinggal maka jangan mencela kecuali kepada dirinya sendiri. 

Ucapannya, zpwe ya On | C4 (Hadits Anas adalah 
hadits hasan shahih), diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An- 
Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ad-Dhiya' dalam Al 
Mukhtarah. Demikian dalam Al Muntaga dan Nail Al Authar. 


Dikatakan dalam Bulugh Al Maram: Ibnu Khuzaimah menilainya 
shahih. 


Pang Gua) #! (Abu Ishak Al Hamadani) adalah As-Suba'i. 
Dikatakan dalam Al Khulashah, s7 & (dari Buraid) dan #7 aoi : 


(Ibnu Abi Maryam) Al Bashri seorang terpercaya dari tingkatan 
keempat. 


Ucapannya, ia Jaa Ag ae & Io 3 P ul u (dari Anas, 
dari Nabi SAW seperti hadits ini). Yakni seperti hadits pada bab ini. 
Al Hafizh berkata dalam kitab At-Talkhis, setelah menerangkan hadits 
bab ini, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu 
Hibban dari haditsnya Buraid bin Abi Maryam dari Anas. Abu Daud 
dan Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur Muawiyah bin Ourrah dari 
Anas, dia berkata: Abu Daud, Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban dan Al 
Hakim telah meriwayatkan dari hadits Sahl bin Sa'id, dia berkata: 


ES - 


aa) 5 pe iis 41,23 (3 3 


“Tidak akan tertolak - doa seseorang ketika adzan 
““Berkumandang." . 


——— —— —————— $yarah Sunan Tirmidzi 


ac - - AP Pd Ph “5 - 
Alat eole Jelas SL 
159. Bab: Shalat yang difardhukan Allah kepada Para 
Hamba-Nya 


- 
Pa 
UD 


TK) o- 3 - 09 2 o S5. 8... 
CI KE SAS ola PE Ap Iban Ka —YAY 


SB MIL op EP KIRI GP aa Cai 
Ih 0 s1 - 0 Tan ta | PA | -- s3 Oa 22 | 
tea Dina gia Ag Goal UI alang Ale Dl ea 


380 43 - st 


« . $£., .9 3 3. - Pi 3 ie 0.” 
PA 1 “SI oha 


.. . 


£ 5 o-. BEN Maia a | OT ine e- - 2 Aa 
BA 3 Tab) abal 7 Bls 3 HUI d3 J6 


e 
. 
d 


MEME anta al Takan uh MIL 3S al) 33 


g 


“ LK AA AL ta - P3 2 - - 3 2 
Pe en Tn 
213”, Muhammad bin Yahya An-Naisaburi menceritakan 
kepada kami, Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik. Dia 
berkata: Difardhukan shalat 50 kali atas Nabi SAW pada malam 
beliau di Isra'kan, kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali, 
kemudian diserukan: "Wahai Muhammad sesungguhnya ketetapanku- 
Ku tidak bisa dirubah, dan untuk kamu lima shalat ini dengan pahala 
Shalat 50." | 


55 Hadits ini shahih. Ini adalah cuplikan dari hadits tentang Isra", yang panjang 
dalam shahih Al Bukhari dan Muslim. : 


Syarah Sunan Tirmidzi m————| 


Dia berkata: Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ubadah bin 
Ash-Shamit, Thalhah bin Ubaidillah, Abi Dzarr, Abu Oatadah, Malik 
bin Sha'sha'ah, dan Abu Said Al Khudri. 


Abu Isa berkata: Hadits Anas ini adalah hadits hasan shahih 
gharib. 


Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, Digkdl! 4 sa aa PAT Io : Ki) Pr 2 
Sms (Difardhukan shalat 50 kali atas Nabi SAW pada malam beliau 


di Isra'kan). Sementara dalam riwayat Tsabit dari Anas pada Imam 
Muslim dengan redaksi: 


Tor. 2 Pi .. .. #5 AA Pa 

uda ps JS D0 mma IE AI UP) 
"Allah mewajibkan atasku 50 shalat di setiap hari dan malam." : 
Dalam riwayat Al Bukhari dari Anas dengan redaksi: 


ad . 0 0. i “5 4 2 Pa 
GMP janneai Tn ds "an, 
"Allah mewajibkan atas ummatku 50 shalat." 


Al Hafizh berkata: Mungkin bisa dikatakan bahwa masing- 
masing dalam riwayat bab ini ada peringkasan, atau bisa pula 
dikatakan bahwa menyantumkan fardhu atas Nabi berarti menetapkan 
fardhu atas ummat, dan sebaliknya. Kecuali yang hanya spesifik untuk 
beliau. | 

“Ucapannya, C45 Ie & Lai «5 (kemudian dikurangi 
sehingga menjadi 5 kali), Al Hafizh berkata: riwayat Tsabit 
menyatakan bahwa, takhfif (peringanan) itu lima-lima, lima ini adalah 
tambahan redaksi yang bisa dipegang, semua riwayat. diarahkan ke 
sana. 2 


———————— — — ——— $yarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, 24t madi ok DI ol (dan untuk kamu lima 
shalat ini dengan pahala shalat 50), yakni pahala 50 shalat. Hadits ini 
menjadi dalil atas fardhunya shalat lima waktu. Tidak difardhukannya 
shalat yang lebih dari lima seperti witir. Juga menjadi dalil 
kemungkinan adanya naskh sebelum suatu syari'at dilaksanakan. Al 
Hafizh dalam kitab Al Fath berkata: Ibnu Bathal dan lain-lain berkata: 
Bukankah Anda lihat, Allah SWT menghapus kewajiban shalat 50 
waktu menjadi 5 waktu, sebelum 50 waktu itu dilaksanakan. Bahkan 
yang 5 itu lebih utama pahalanya daripada yang 50. | 


Ibnu Al Munir juga memberikan tanggapan, katanya: Di 
kalangan ahli ushul, ini menjadi masalah bagi orang yang 
menganggap benar adanya naskh sebelum syari'at itu dilaksanakan, 
maupun orang yang menolaknya, seperti kaum Mu'tazilah. Lebih 
masalah lagi karena syari'at ini bukan saja belum dilaksanakan, tetapi 
bahkan belum disampaikan Nabi SAW kepada ummatnya. : 


Tetapi ada yang berpendapat bahwa naskh ini tidak berlaku bagi 
ummat. Naskh dalam hal ini hanya berlaku kepada Nabi SAW karena 
telah disampaikan kepada Nabi SAW secara pasti, kemudian setelah 
itu baru dinaskh. Hanya saja belum dilaksanakan. 


Ucapannya, 38 (gly A1 X6 yi Tdb) catal! 4 336 36 PI dh 

& adi bagan Pi kntahp gg Wn3 25 s3 (Dalam bab ini ada riwayat 
lain dari Ubadah bin Ash-Shamit, dan Thalhah bin Ubaidillah dan Abi 
Dzarr dan Abu Oatadah dan Malik Ibni Sha'sha'ah dan Abi Said Al 
Khudri). Hadits Ubadah bin Shamit diriwayatkan oleh Ahmad, An- 
Nasa'i secara marfu': | 
B3” 213 oo. - AN So 2Te 2 .. 
Pp ye Fi ools & Pn) IP 2) AN glo (JA 
Pa Bar - 


If gb Ba na pasa. 3 3 sat 
OS JS ergS gay P3 paman 3 MS Hb A3 Ye) 
| Kn Gak ol Age DI Kis 


Syarah Sunan Tirmidzi ———————————————— 


"Ada lima shalat yang difardhukan Allah kepada para hamba- 

Nya. Barangsiapa memperbagus wudhunya, melakukan shalat 

tepat pada waktunya, menyempurnakan ruku' dan khusyu 'nya 

maka baginya janji Allah untuk mengampuninya." 

Imam Malik dan An-Nasa'i juga meriwayatkan hal yang sama. 

Hadits Thalhah bin Ubaidillah diriwayatkan oleh Al Bukhari 
dan Muslim. Sedangkan hadits Abu Oatadah ', saya tidak tahu 
diriwayatkan oleh siapa. Hadits Abu Dzar dan hadits Malik bin 
Sha'sha'ah juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Tetapi 
saya tidak tahu siapa yang meriwayatkan hadits Abu Sa'id Al Khudri. 


ne... 


Ucapannya, up mun Ya Tang oa Ona (Hadits Anas ini 
adalah hadits hasan, shahih, gharib). Hadits ini diriwayatkan oleh 
Ahmad, An-Nasa'i, yang merupakan sepotong dari hadits yang 
panjang tentang Isra' Mi'raj. Juga diriwayatkan Al Bukhari dan 
Muslim. 


oh pe Ck 


160. Bab: Keutamaan Shalat Lima Waktu 


te Sad 


AN yh aan da Us tp Gi Jp Ela - —yit 
Ie lo Ip af BIA ad ap ad YP LI Ae 
HE DS Hd S dal Sd Hjkah :JG segi 
PE SU 
LN AE en Aa 5 :JU 


Syarah Sunan Tirmidzi 


£ 


ae sa aa Lab Ng Sa Lab aan - #1 Ju 

214”, Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ja'far mengabarkan kepada kami, dari Al Ala” bin Abdurrahman, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Shalat lima waktu dan shalat Jum'at sampai shalat Jum'at 


berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, selama dosa- 
dosa besar tidak dilakukan." 


Dia berkata: Dalam bab ini ada riwayat lain dari Jabir, Anas dan 
Hanzhalah Al Usayyidi. 


Abu Isa berkata: Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan 
Shahih. 


Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, Hap Jl Ananda emesadi DNAN (Shalat lima waktu 
dan shalat Jum'at sampai shalat Jum'at berikutnya). Imam Muslim 


dalam satu riwayatnya menambahkan: "Ramadhan sampai Ramadhan 
berikutnya." 


Ucapannya, 45 W Dias (adalah penghapus dosa di antara 
keduanya), yakni dosa-dosa. 
Ucapannya, FI! 1:5 SW (selama dosa-dosa besar tidak 


dilakukan). Dalam satu riwayat menggunakan redaksi: "Jika dosa- 
dosa besar dihindari." Imam An-Nawawi berkata dalam Syarah 
Muslim tentang hadits: 


56 Hadits shahih. HR. Muslim (233) melalui beberapa jalur dari Abu Hurairah. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


bagan SN an Sea 6 pai Ab SA Ip L 
r 2 Tez 0. NI 
Su SA Aa G5 WI US LS U) Ge Ara 

In PP 


"Tidaklah seorang muslim yang didatangi waktu shalat wajib 
lalu membaguskan wudhunya, i khusyunya dan rukunya, 
melainkan hal itu akan menjadi penghapus dosa-dosa yang 
sebelumnya selama dia tidak melakukan dosa besar...." 


Itu artinya, semua dosa bisa diampuni kecuali dosa besar, karena 
dosa besar itu tidak diampuni. Dan bukan maksudnya bahwa dosa- 
dosa itu diampuni selama tidak ada dosa-dosa besar, lalu jika dosa 
besar itu ada maka tak satupun dosa kecil diampuni. Meskipun 
kemungkinan mengartikan seperti itu ada, tapi, konteks Nadi tidak 
begitu. 


Al @adhi Iyadh berkata: Yang disebutkan dalam hadits ini 
bahwa dosa-dosa itu diampuni selama bukan dosa besar adalah 
pendapat Ahlussunnah. Dosa besar itu kaffaratnya adalah tobat, atau 
karena rahmat dan karunia Allah SWT. 


Al Oari dalam Al Mirgah berkata: Dosa besar itu tidak bisa 
dihapus dengan shalat dan puasa. Demikian pula dengan haji. Yang 
bisa menghapusnya hanyalah tobat yang benar, bukan yang lain. 


Setelah menceritakan beberapa orang segenerasinya dalam kitab 
Tamhid, Ibnu Abdil Barr menukil ijma bahwa dosa besar tidak bisa 
dihapus kecuali dengan tobat. Selanjutnya dia berkata: Adalah 
kebodohan dan sama dengan kaum Murji'ah jika mengatakan bahwa 
dengan iman maka tak ada satupun dosa yang berbahaya. Menurut 
ijma, itu adalah madzhab yang bathil. 


Al Allamah Syaikh Muhammad Thahir dalam kitab Majma' Al 
Bihar halaman 221 juz 2 berkata: Saya menanggapi At-Tirmidzi 
bahwa harus ada gishash pada hak manusia, meskipun itu kecil. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Sedangkan dalam dosa besar mesti ada tobat. Kemudian ada janji 
pengampunan dalam shalat lima waktu, shalat Jum'at dan puasa 
Ramadhan, jika itu dilakukan berulang-ulang maka yang diampuni 
pertama kali adalah dosa-dosa kecil, selanjutnya dosa besar 
diringankan. Jika tak ada dosa kecil maupun dosa besar maka 
derajatnya ditinggikan. 

Ucapannya, sara alat "NS Ae Ai «83 (Dalam bab ini 
ada riwayat lain dari Jabir, Anas dan Hanzhalah Al Usayyidi). Hadits 
Jabir diriwayatkan oleh Muslim. Hadits Anas diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dan Muslim. Hadits Hanzhalah Al Usayyidi (ada yang 


menyebutnya Al Katib) diriwayatkan oleh Ahmad dengan isnad yang 
bagus secara marfu' dengan redaksi: 


8 nas 5.5.8 2.5 Pa PEN EA AN Tian 3 
oe 39 CPO pa KS) Ni yha ds Jas 
Lea NN AN 0... '$. syEA. .. 3 Pera, 
Kill JS DI IS ya Gu geri) A3 yag 
"Barangsiapa memelihara shalat lima waktu, rukunya, 
sujudnya, waktu-waktunya dan dia tahu bahwa. shalat itu benar 
dari Allah, maka dia masuk surga." 


Hadits ini dan para perawinya adalah shahih. Hal itu dikatakan 
Al Mundziri dalam At-Targhib. 


Ucapannya, gue ox bae BA Pi Sude (Hadits Abu 
Hurairah adalah hadits hasan shahih). Diriwayatkan oleh Muslim. 


Syarah Sunan Tirmidzi PA ee 


PE PPN : si re 3 
161. Bab: Keutamaan Shalat BerJama'ah 


- 
Bo nah. 


MU Ip Ab ji Maa 13 dag Cia wa Lud— —YYO 
3 - @ - 3 N PJ 2... 2... Ts 5 te 
Hi Dito ala ale Io Iya) IE 1JE AE up 
5 “ Ki D3 anu . "., 
AA Gaye atm Say Jar) Da Ie Hai 
0 an 0 os 30 ey o- 0 - - | Pagal eni 
“an Da NO La Ta godenak “Mali 
. . “4 ta G-o. £ 20 ai 7g Pcd 
LNG gi og EA ag data yah Ja 
aa gen nan ema Bb nan Ta Ar 
TP Lyn Lahan AS Gl Ida | gag ye) JB 
a BSN, pa B0... 0,0 ... 0 Pee 
Tag da Ke LA RA PU eh IKA, 
, s Fi 4 pM ae PJ 2 sa 
Rp pia Ha AN JP Ika IE geni ko Jis :JU 
Be han ana 1 " 8 0. co... ig. - 2 
US eta SEA ato GI SI) PAGI Lae Ml JL 
LE DBD Aa PAP “Ma .. ea 
MPASI Aa IE OP GAS GAN) CJR) oat NU 


215”, Hannad menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin 
Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Shalat jamaah itu mengungguli 
shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat." 


Dia berkata: Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abdullah bin 
Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Mu'adz bin Jabal, Abu Sa'id, Abu Hurairah 
dan Anas bin Malik. 


51 Hadits ini shahih. HR. Al Bukhari (645) dan Muslim (650). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Abu Isa berkata: Hadits Ibnu Umar adalah hadits hasan shahih. 


Demikian pula Nafi” meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi 
SAW, bahwa beliau bersabda, "Shalat berjamaah itu mengungguli 
Shalat seseorang sendirian dengan dua puluh tujuh derajat." 


Abu Isa berkata, “Umumnya orang yang meriwayatkan dari 
Nabi SAW berkata “Dua puluh lima derajat,” tetapi Ibnu Umar 
mengatakan, “Dua puluh tujuh derajat.” 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, ads Band Wo (Shalat jamaah itu mengungguli), 
yakni lebih banyak pahalanya. 

Ucapannya, 3323 Jej! IX (J& (shalat sendirian), yakni tidak 
berjamaah. | 

Ucapannya, iya Opa) an (dengan dua puluh tujuh derajat), 
yakni derajat shalat itu. Maka shalat berjamaah itu berpahala dua 
puluh tujuh kali shalat. Demikianlah dilalah nash hadits ini yang 
dikuatkan oleh Ibnu Sayyidinnas. Demikian keterangan dalam kitab 
Out Al Mughtadzi. 

Ucapannya, yr gi ad) LA gi Ui) dahan gi AN EP AB 
MB Ueih IpA Pin Sana s3 (Dalam bab ini ada riwayat dari 
Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Mu'adz bin Jabal, Abu Sa'id, 
Abu Hurairah dan Anas bin Malik). Hadits Abdullah bin Mas'ud 
diriwayatkan oleh Muslim, Abu daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. 


Hadits Ibnu Ka'b diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, 
Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam shahih keduanya. 


Al Hafizh Al Mundziri dalam At-Targhib setelah menyebutkan 
hadits ini berkata: Yahya bin Ma'in dan Adz-Dzahli telah memastikan 
bahwa hadits ini shahih. 


Syarah Sunan Tirmidi ——————— 


Hadits Mu'adz bin Jabal diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath- 
Thabrani dalam Al kabir secara marfu' dengan redaksi: 

- s an, O Gi Be Asin MAT 

ops KR 0h 3 SI Tp & SA ya Jas 

o 


"Shalat orang yang berjamaah itu mengungguli shalat orang 
sendirian dua puluh lima shalat." | 


Dalam hadits ini ada yang bernama Abdul Hakim bin Manshur, 
dia itu dha'if. Demikian keterangan dalam kitab Majma' Az-Zawa'id. 
Adapun hadits Anas diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni. 


Ucapannya, 7210 (ex ade £ Yi! Sude (Hadits Ibnu Umar 


adalah hadits hasan shahih). Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 
Muslim. 

Ucapannya, Ng uji Las aka as FT pt Aa Pin uh Uh 
ad, era : Ju sp Cp Y or (Umumnya orang yang 
meriwayatkan dari Nabi SAW berkata, “Dua puluh lima derajat,” 
tetapi Ibnu Umar mengatakan, “Dua puluh tujuh derajat.”) Al Hafizh 
dalam Al Fath setelah menyebutkan perkataan At-Tirmidzi ini 
berkata: Hal itu tidak ada yang mempertentangkan kecuali yang 
terjadi pada Abdurrazzag, dari Abdullah Al Umari dari Nafi' yang 
mengatakan “Dua puluh lima derajat." Tetapi Al Umari itu dha'if. 
Terjadi pula pada Abu Awanah dalam Mustakhrajnya: melalui jalur 
Abu:-Usamah dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi” yang juga 
mengatakan “Dua puluh lima derajat." Tetapi ini jarang terjadi dan 
bertentangan dengan riwayat para hafizh, dari kalangan teman-teman 
Ubaidillah dan Nafi', meskipun perawinya terpercaya. 


. Adapun selain Ibnu Umar maka shahih-lah dari Ibnu Sa'id dan 
Abu Hurairah sebagaimana pada bab ini. Dan shahih pula dari Ibnu 


————————  —  —— $Yirah Sunan Tirmidzi 


Mas'ud pada Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, dari Ubay bin Ka'b pada 
Ibnu Majah dan Al Hakim, dari Aisyah dan Anas pada As-Siraj. 


Berlaku juga riwayat melalui jalur-jalur dha'if dari Mu'adz, 
Shuhaib, Abdullah bin Zaid bin Tsabit. Semuanya ada pada Ath- 
Thabrani. Semuanya sepakat dengan 'dua puluh lima derajat' kecuali 
riwayat Abu Hurairah pada Ahmad yang mengatakan “dua puluh 
tujuh derajat." Tetapi pada isnadnya ada nama Syarik Al Oadhi yang 
lemah hafalannya: 


Tak ada kesepakatan manakah di antara keduanya yang rajih 
(kuat/unggul). Ada yang mengatakan “dua puluh lima derajat” karena 
banyak riwayatnya, tetapi ada yang memilih “Dua puluh tujuh derajat” 
karena diriwayatkan oleh orang yang lebih adil dan penghafal. 


An-Nawawi mengkompromikan dua riwayat ini dengan tiga sisi, 
yaitu: 


1. Keduanya tidak saling menafikan. Menyebutkan yang sedikit 
tidak berarti meniadakan yang banyak. 


2. Mungkin Rasulullah SAW mengabarkan yang sedikit kemudian 
Allah mengabarinya dengan yang lebih banyak. 


3. Hal itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orang yang shalat 
serta shalat itu sendiri. Mungkin ada yang mendapatkan dua 
puluh lima derajat dan ada yang mendapatkan dua puluh tujuh 
derajat sesuai dengan kesempurnaan shalatnya masing-masing, 
keterpeliharaan kekhusyuannya, jumlah orang yang berjamaah, 
keutamaan mereka serta tempatnya dan lain sebagainya. Ini 
jawaban yang tepat. 


Al Hafizh menyebutkan lebih banyak lagi sisi kompromi antara 
dua riwayat ini. Lebih jelas, tengoklah kitab Fath Al Bari. 


Syarah Sunan Tirmidri ———————————— 


ra Ujaa tera SAI (gaya » Goal Si Kara —YIN 


dana AAA al GP Senam Iin Pa Oil gp 
Ip BG PP SL JB aah Ie lo 


04 - 


Manna na anna 


BA HI Sena TA 1 jap al JB 
216”, Ishak bin Musa Al Anshari menceritakan kepada kami, 
Ma'n menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, 
dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya shalat seseorang 


secara berjamaah itu melebihi shalatnya secara sendirian dengan dua 
puluh lima bagian." 


Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, 1s'& tapis) Kmsiu (dua puluh lima bagian). Al 
Hafizh dalam Fath Al Bari berkata: Ada perbedaan pendapat tentang 
bilangan tersebut. Pada seluruh riwayat menggunakan kata “derajat” 
atau malah dibuang, kecuali pada beberapa jalur Abu Hurairah. Ada 
yang menggunakan kata “lipatan”, ada yang menggunakan kata 
“bagian”, ada yang menggunakan kata “derajat”, ada yang 
menggunakan kata “shalat." Yang terakhir ini ada pada beberapa jalur 
hadits Anas. 


| Yang jelas itu adalah kreasi para rawi, Mungkin i ini termasuk 
bagian seni mengungkapkan. 


28 Hadits ini shahih. HR. Al Bukhari (647) dalam hadits yang panjang dari Abu 
Hurairah (646) dari Abu Sa'id Al Khudri. Juga oleh Muslim (649) dari Abu 
Hurairah seperti riwayat At-Tirmidzi. 


Taj : Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, aw og Tau Nih (Hadits ini adalah hasan 
Shahih). Baru saja diterangkan di depan. 


BIA Sa ee Cb 


162. Bab: Tentang Orang yang Matan Adzan Namun Ia 
Tidak Menjawabnya 


Aj GP OB ui jika IP HS) SAS Sa Gia - —YYV 
3 IE ea ae DPP 5 LAN 


5 AS ae A3 ea GA Naa ot BA ud ena 
SAN ON el IA 
ASN Ga Dyah gi S ap AI S3 ame jl JP 

2 Man Haa 2. 

Pe oat maa 
AN AB Lem AN pala Ia NU AA 

Lan) Yp can, BAN Se Uh tell Jt Laki Jp 
Hb Nana SG HN 


Syarah Sunan Tirmidzi ———— 


217”, Hannad menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan 
kepada kami, dari Ja'far bin Burgan, dari Yazid bin Al A'sham, dari 
Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sungguh aku 
berkeinginan memerintahkan para pemudaku untuk mengumpulkan 
seikat kayu bakar, kemudian aku memerintahkan agar shalat 
ditegakkan. Kemudian aku akan membakar (rumah) orang-orang 
yang tidak menghadiri shalat." : 


Abu Isa berkata: Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abdullah 
bin Mas'ud, Abu Ad-Darda', Ibnu Abbas, Mu'adz bin Anas dan Jabir. 


Abu Isa berkata: Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan 
Shahih. : 


Diriwayatkan oleh tidak hanya seorang di' kalangan sahabat 
Nabi SAW, bahwa mereka mengatakan: "Barangsiapa yang 
mendengarkan adzan, lalu dia tidak menjawabnya, maka tidak ada 
Shalat baginya." 


Sebagian ulama berkata: Pernyataan ini adalah bentuk himbauan 
keras dan ancaman. Dan tidak ada rukhshakh (keringanan) bagi 
seseorang untuk meninggalkan shalat berjamaah, kecuali ada udzur. 


Penjelasan Hadits: 


3-0. 


Ucapannya, Hai 3 Narang of 3) Pl ol ah ad (Sungguh 
aku berkeinginan memerintahkan para  pemudaku untuk 
mengumpulkan seikat kayu bakar), dalam riwayat Muslim ada 
tambahan keterangan tentang sebab hadirnya hadits ini, bahwa ketika 
itu Nabi SAW kehilangan orang-orang yang tidak menghadiri shalat 
"berjamaah. 


? Hadits shahih. HR. Al Bukhari (644), Muslim (651) dan Ibnu Majah (791). 


Le Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, Eka og 9 pai K3 Fi Aa Para) al, Aa 2 
(kemudian aku memerintahkan agar shalat ditegakkan. Kemudian aku 
akan membakar (rumah) orang-orang yang tidak menghadiri shalat). 
Sementara dalam riwayat Abu Daud dengan redaksi: "Aku akan 
mendatangi orang-orang yang shalat di rumah mereka masing- 
masing tanpa ada sebab, dan aku akan membakar rumah mereka. 4 


Ucapannya, | » d ym g “ »$ “ an &: 4 (Dalam bab ini ada 


riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud), Haditsnya diriwayatkan oleh 
Muslim dengan redaksi: 


Ps ob BS Ya ye Uks Gg Bh, 1 


. 


| ' 

"Sungguh aku telah melihat kita, tidaklah tertinggal shalat 

berjamaah kecuali orang munafik yang sudah diketahui 
' kemunafikannya, atau orang yang sakit...." 


- Ucapannya, aya s3 (Dan Abu Ad-Darda"), Rasulullah SAW, 
bersabda, 

aa ban on BEA en eke T RE T Pen PAR nan. aa 

SEA SY) SAN peta RE YG AE YP HL IU 


2.1 
Ki HP us KI aa CON ale 
| "Tidaklah tiga orang di suatu desa maupun kota yang tidak 
didirikan shalat berjamaah, melainkan syetan telah menguasai 
mereka. Karena itu, tetaplah kamu berjamaah. Sesungguhnya 
serigala itu akan menerkam $ NE yang rerpencar 
sendirian." : 


Hadits | ini dan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i i dan 
Al Hakim. Dia men-shahih-kannya. An-Nawawi mengatakan, bahwa 
isnad hadits ini aah: 


Syarah Sunan Tirmidzi ———— 


Ucapannya, »& s5 (Dan Ibnu Abbas), dia berkata: bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, 


Jos. . 


“J6 adi 3 1J8 Me aa aa 

30 1 Aoa. 0oEm.o. 

Io AA JB dp Up 

"Barangsiapa mendengar panggilan adzan dan tidak terhalang 

- “oleh udzur untuk mengikutinya." Mereka bertanya, "Apa itu 

« udzur?", Nabi SAW menjawab, "Ketakutan, atau. sakit, maka 

shalatnya yang telah ia lakukan tidak diterima." (HR. Abu. 
Daud) 


Al Mundziri berkata: Dalam isnadnya ada orang beima Abu 
Khayab Yahya bin Abu Hayyah Al Kilabi, dia itu dha'if. Ibnu Majah 
juga meriwayatkan hadits yang seperti itu. Isnadnya ai An sama 
namun perlu ditinjau kembali. 


PN 1 oa a Sa" 4 (Mu'adz bin Anas dan Jabir). Hindia 
diriwayatkan oleh Al Ugaili dalam Adh-Dhu'afa yang nanti. akan 
diterangkan. | 

Ucapannya, pioy A6 Ai yo (pal oebuoi 2 ar j8 IP 3) MI) 
jd #1. (Diriwayatkan oleh tidak hanya seorang di kalangan 
sahabat Nabi SAW, bahwa mereka mengatakan:...).Isi pernyataan ini 


diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Bagi bin Makhlad, Ibnu Hibban, dan 
lain-lain, yang bersumber dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW bersabda, 


Baba Ab Ip DI Lea ga 
SEM 
"Barangsiapa mendengar panggilan adzan, lalu . tidak 
menjawAnN YA mara tidak ada shalat baginya kecuali ada 
udzur." 


Al Hafizh dalam kitab At-Talkhish berkata: Isnad hadits ini 
shahih/valid. Tapi Al Hakim mengatakan bahwa makna hadits 


———————————— $yirah Sunan Tirmidii 


tersebut bernilai mauguf (hanya sampai pada sahabat) oleh Ghadur 

dan sahabat-sahabat Syu'bah. Dan hadits tersebut ada beberapa 

pendukung yang bersumber dari Abu Musa Al Asy'ari dengan redaksi: 

ASN YG Lg bh Unlonla VJ SINI aa ja 

"Barangsiapa mendengar seruan adzan, lalu ia tidak 

menjawabnya padahal ia punya waktu luang dan sehat, maka 
fidak ada shalat baginya." 


Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar melalui Simak, dari Abu 
Burdah, dari ayahnya, sebagai hadits mauguf. Ke-mauguf-an hadits ini 
justru lebih shahih, kata Al Baihagi. Sedangkan Al Ugaili ini 
memasukkannya ke jajaran hadits-hadits dha'if yang bersumber dari 
haditsnya Jabir, dan dinilainya sebagai dha'if. Adapun Ibnu Adi 
meriwayatkannya dari haditsnya Abu Hurairah dan. di-dha'if-kannya 
juga. 

Ucapannya, MAIN bala IE NA :edai Jai Yak Ju) (Sebagian 
ulama berkata: Pernyataan ini adalah bentuk himbauan keras dan 
ancaman) Yakni pernyataan sahabat: "Barangsiapa mendengar 
panggilan adzan, lalu tidak menjawab, maka tidak ada shalat baginya 
kecuali ada udzur" tidak diartikan secara lahiriah, tapi dibawa pada 
makna pemberatan dan ancaman.. 

| 
PP PNP ATU NA MEP ANU MPA NP Bo Ia Pa 3 GS 
S3) pr) Sam 3 Ka pa Jie #halema J8 —YYA 
LAI PJU Ml Yg din Dah Y JAN 
.atina s ea NA Aa BI PS Ir O1KP was -JG 
G3 AE) TAN, TALI Af Y ol aa SA) 1JU 


nee 


ta Ula) Uaisu Ulas, 


Syarah Sunan Tirmidzi . mane ee Mn 


PA ESA Mujahid berkata: Ibnu Abbas ditanya tentang orang yang 
berpuasa di siang hari dan melaksanakan shalat di malam hari 
(giyamul Lail), namun ia tidak pernah menghadiri shalat Jum'at dan 
shalat berjamaah? Ibnu Abbas menjawab: ia dalam neraka. 


Dia berkata: Hannad menceritakan kepada kami, Al Muharibi 
menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid. 


Dia berkata: Makna hadits (masuk neraka) tersebut adalah tidak 
menghadiri jamaah dan Jum'at kerena benci, menganggap enteng 
haknya dan meremehkannya. 


Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, G& IE) Aneh, lam gas Y Ol Caabdi aa) 
Ka V9) ibu Ulik, (Makna hadits (masuk neraka) tersebut adalah 


tidak menghadiri jamaah dan Jum'at kerena benci, menganggap enteng 
haknya dan meremehkannya). Al Hafizh dalam Fath Al Bari, 
menyatakan bahwa secara teks hadits ini menunjukkan keberadaan 
jamaah adalah fardhu ain (kewajiban personal). Sebab, jika berjamaah 
itu bersifat sunnah tentunya Nabi SAW tidak sebegitu keras dengan 
cara membakar rumah orang yang tidak berjamaah. Dan kalau jamaah 
itu bernilai Fardhu Kifayah (kewajiban kelompok), tentunya jamaah 
tersebut sudah cukup dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya 
saja. 

Pendapat: Jamaah sebagai fardhu Ain, dikemukakan oleh Atha', 
Al Auza'i, Ahmad, dan sebagian besar ahli hadits madzhab Asy- 
Syafi'i, seperti Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Mundzir dan 


S0 Hadits ini mauguf, yang terhenti pada Ibnu Abbas, akan tetapi hadits ini dinilai 
marfu', karena Ibnu Abbas tidak mengatakan hal itu berdasarkan pendapat 
pribadinya, hanya saja isnadnya dha'if karena ikluilarh-nya Laits bin Sulaim, dan 
tadlis-nya Al Muharibi Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Ziyad. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ibnu Hibban. Daud (Azh-Zhahiri) dan para pengikutnya menjadikan 
jamaah sebagai syarat sahnya shalat. 


Yang tampak pada pernyataan Asy-Syafi'i adalah bahwa jamaah 
adalah fardhu kifayah (kewajiban kelompok). Pendapat ini 
dikemukakan oleh Jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, dan 
sebagian dari ulama madzhab Hanafi, dan Maliki. Sedangkan 
pendapat yang masyhur dari ulama lainnya, bahwa jamaah adalah 
sunnah muakkad (sunnah yang dikuatkan). Mereka menjawab hadits 
dalam bab ini dengan sepuluh jawaban, di antaranya adalah: 


1. Dalam teks hadits itu sendiri (no. 217) tidak menunjukkan 
wajib. Karena, Nabi SAW ingin berhadapan dengan orang-orang 
yang tertinggal jamaah. Kalau jamaah itu fardhu ain, tentunya 
tidak ada orang yang meninggalkan jamaah, yang dihadapi oleh 
Nabi SAW, dengan catatan bahwa suatu kewajiban itu dapat 
ditinggalkan manakala ada kewajiban lain yang paling wajib. 


2. Hadits tersebut bernada ancaman, sedangkan makna hakiki 
(tekstual)-nya tidak yang dikehendaki. Dan yang 
dikehendakinya adalah makna pemberatan. Yang demikian ini 
ditunjukkan oleh adanya ancaman hukuman seperti hukuman 
pada orang-orang kafir. Padahal ijma (konsensus) ulama 
menyatakan, bahwa tidak adanya siksa bagi orang muslim 
dengan siksa seperti itu. 


Syarah Sunan Tirmidri ———— SI 


bea ag, St On AJA Fe CL 


163. Bab: Seorang Laki-laki yang Shalat Sendirian, lalu ia 
Mendapati Shalat Berjamaah 


.. 3 0 


Pa tag Mn on su dd 
Ne Ba ea ea aa 
AA Badan GA AL BPN A0 gas ls SIB eghaad 
AA Ma BE Aa ba Ta ja IE dna Uta 
On ge i KN SN NI La akang 
Uas Pe Ima EA GS Kk UE (| Sai : JG 
He Lp eta 

db ore gi Nih BU gan Pa BI 3 HJU 
sena HPA oi Ini Lab mg 

Ken OK Ik 43 aa ya Pen Ay: 5 
ai 5 san Feng Jaan ate IS) A6 2 an, Nag 
Je nba Er SA d GIS Noah La ut Pre) 
pang AAA. Wala dp j6 dara Bl 5 Oa? 3 Ad 
Hat EA Ga an Je di aa 


Syarah Sunan Tirimidzi 


219.5 Ahmad t bin Mani' menceritakan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami, Ya'la bin Atha' menceritakan kepada 
kami, Jabir bin Yazid bin Al Aswad Al Amiri menceritakan kepada 
kami, dari bapaknya, ia berkata, “Aku turut hadir bersama Nabi SAW 
dalam ibadah hajinya, kemudian aku shalat Subuh bersamanya di 
masjid Al Khaif.” Ia berkata, “Setelah beliau menyelesaikan shalatnya 
dan berpaling, maka ketika itu beliau melihat dua orang laki-laki pada 
suatu kaum yang lainnya, dimana keduanya tidak shalat bersamanya. 
Beliau pun bersabda, “Keduanya harus dibawa ke hadapanku.” 
Kemudian keduanya dibawa, dimana keduanya tampak gemetar 
ketakutan. Beliau bersabda, “Apa yang menghalangi kamu berdua 
shalat bersamanya?” Keduanya menjawab, “Wahai Rasulullah, kami 
telah shalat di rumah kami”. Beliau bersabda, “Janganlah kamu 
berbuat demikian, Jika kamu telah shalat di rumah, lalu kamu datang 
ke masjid ada sugtu jamaah, lalu kamu shalat bersama mereka, maka 
Shalat itu bagi kamu berdua menjadi shalat sunah.” 


Ia berkata, “Dalam bab itu terdapat hadits dari Mihjan Ad-Daili 
dan Yazid bin Amir.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Yazid bin Al Aswad adalah hadits 
hasan shahih.” 


Pendapat tersebut bukan hanya pendapat seorang ahli ilmu. 


Juga pendapat itu dikemukakan Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, 
Ahmad dan Ishak. 


Mereka berkata, “Jika seorang laki-laki shalat sendirian, lalu ia 
mendapati suatu jamaah, hendaklah ia mengulangi seluruh shalatnya 
dalam jamaah tersebut, dan jika seorang laki-laki shalat Maghrib 
sendirian, lalu ia mendapati suatu jamaah, mereka berkata, 


Sl Hadits shahih. HR. Abu Daud (575-576) dan An-Nasa'i (857), dan mereka 
semuanya meriwayatkannya dari jalur periwayatan Ya'la bin Atha' dari Jabir bin 
Yazid bin Al Aswad dari bapaknya, dan Ya'la adalah salah seorang sanad hadits 
riwayat Muslim. Perihal Jabir, maka An-Nasa”i dan selainnya menilainya csigah. 


Syarah Sunan Tirmidzi Cs 


“Hendaklah ia shalat Maghrib bersama mereka dan menggenapkan 
(shalat Maghrib) dengan satu rakaat, dan shalat (Maghrib) yang 
dilakukannya sendirian dihukumi shalat wajib, menurut pendapat 
mereka.” 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, sik Kari da 5s (Ya'la bin Atha' menceritakan 
kepada kami), yakni (Atha”) Al Amiri, dan dikatakan: Al-Laitsi Ath- 
Thaifi ialah perawi yang tsigah dibandingkan perawi yang empat. 

MI gg ng 5 Me Gie (Jabir bin Yazid Al Aswad 
menceritakan kepada kami), As-Sawai dan dikatakan: Al Khaza'i: 
perawi yang jujur (terpercaya) dibandingkan dengan perawi yang tiga 
orang dan bapaknya dari kalangan sahabat.” Demikian penjelasan 
dalam At-Tagrib. 

Ucapannya, &445 (Aku turut hadir), yakni aku turut hadir 
dalam ibadah hajinya, yakni haji Wada”. As! Anas «$ (Di masjid Al 
Khaif), yaitu masjid yang terkenal di Mina. Ath-Thibi berkata, “Al 
Khaif adalah suatu wilayah yang keadaannya lebih rendah dari kaki 
bukit dan lebih tinggi dari parit (saluran air). Itulah alasan masjid itu 
dinamai dengan nama tersebut. 

1hte ya us (Setelah beliau menyelesaikan shalatnya), yakni 
setelah menunaikannya dan membaca salam darinya. D'p5!, (dan 
berpaling). Al Oari berkata, “Yakni berpaling darinya (shalat).” Saya 
katakan, “Secara lahiriah, bahwa maknanya ialah berpaling dari 
kiblat.” Ibnu Hajar berkata, “Yakni menjadikan bagian muka yang 
sebelah kanannya diarahkan ke arah makmum dan bagian muka 


sebelah kirinya diarahkan ke arah kiblat menurut ketentuan As- 
Sunnah. 


: ————————— ——— $yarah Sunan Tirmidzi 


1» 13 (Maka ketika itu beliau), yakni Nabi SAW. Kata & 
(hendaklah dibawa ke hadapanku)” adalah isim fi'il. “Keduanya”, 
yakni bawalah keduanya kepadaku dan hadirkan keduanya di 
hadapanku. Kata 4£'/ (gemetar)”, adalah mabni majhul (bentuk kata 


pasif), yakni bergerak (gemetar) dari kata: ar'ada ar-rajulu idzaa 
akhadzathu ar-ri'datun (seorang laki-laki tampak gemetar jika 
gemetar menimpanya), yakni ketakutan dan gemetar. 


Kata tags! adalah jamak dari fariishah adalah daging di antara 
lambung binatang dan pundaknya, dimana daging itu bergetar ketika 
takut, yakni bergetar dan bergerak. Maknanya keduanya terlihat 
ketakutan terhadap Rasulullah SAW. We-) (4 (Di rumah kami), makna 


yang dimaksud adalah di rumah kami, maka janganlah kamu berbuat 
demikian: yakni melakukan perbuatan seperti itu untuk kedua kalinya. 


and 2 


gua tukas (Lalu kamu shalat bersama mereka), yakni bersama ahli 
masjid itu. T88 LSI WI (Maka shalat itu bagi kamu berdua menjadi 


shalat sunah.) Di dalamnya terkandung penjelasan, bahwa shalat yang 
kedua kalinya dalam pengulangan shalat adalah menjadi shalat sunah. 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Mayoritas ahli fikih berkata: Adapun 
orang yang dianjurkan mengulang shalat bersama imam dengan 
berjamaah hanya orang yang shalat sendirian di rumahnya atau di luar 
rumahnya. Sedangkan orang yang shalat dalam suatu jamaah 
meskipun sedikit, maka ia tidak dianjurkan mengulanginya pada 
jamaah yang lain baik sedikit atau banyak. 


Jika ia dianjurkan mengulanginya pada jamaah yang lain, maka 
ia pun akan dianjurkan mengulanginya pada shalat yang ketiga dan 
keempat hingga tidak ada batas akhirnya dan kerusakannya tidak 
diragukan lagi. Ia dan orang-orang yang mengatakan pendapat itu 
adalah Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat mereka, 
dan di antara dalil mereka ialah sabda Nabi SAW, “Janganlah kamu 


Syarah Sunan Tirmidzi (- 


menunaikan suatu shalat dalam sehari dua kali.” 


Al Auza'i dan sebagian sahabat Asy-Syafi'i memegang 
pendapat tersebut, dan pendapat itu ialah pendapat lama Asy-Syafi'i 
(saat di Baghdad), bahwa shalat yang dihukumi fardhu adalah shalat 
yang kedua, jika shalat yang pertama dilakukan sendirian, dan mereka 
berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Yazid 
bin Amir, ia berkata, “Aku datang dan Nabi SAW sedang menunaikan 
shalat, lalu aku duduk dan aku tidak berbaur bersama mereka dalam 
shalat, lalu Rasulullah SAW berpaling ke arah kami, dimana saat itu 
beliau melihat Yazid sedang duduk, maka beliau bersabda, “Apakah 
kamu tidak membaca salam, hai Yazid?” Ia berkata, “Tentu! Ya 
Rasulullah, aku telah membaca salam.” 


Beliau bersabda, “Apakah yang menghalangimu berbaur 
bersama mereka dalam shalat mereka.” Ia berkata, “Aku telah shalat 
di rumahku dan aku menduga engkau telah shalat.” Beliau bersabda, 
“Jika kamu datang dengan maksud menunaikan shalat, lalu kamu 
mendapati orang-orang sedang shalat, maka shalatlah kamu bersama 
mereka. Meskipun kamu telah shalat, maka shalat yang itu bagimu 
menjadi shalat sunah dan shalat yang ini menjadi shalat wajib.” 


Akan tetapi An-Nawawi menilainya dha'if. Al Baihagi berkata, 
“Hadits Yazid bin Al Aswad —yakni hadits dalam bab ini ditetapkan 
darinya dan dipandang lebih  utama— Ad-Daraguthni 
meriwayatkannya dengan redaksi, “... dan Rasulullah SAW 
menjadikan shalat yang dilakukan Yazid di rumahnya sebagai shalat 
sunah.” Ia berkata, “Riwayat itu adalah riwayat yang dha'if dan 
syadz.” 

Dengan menetapkan kepatutan hadits Yazid bin Amir dijadikan 
dalil, maka menyatukan di antara hadits itu dan hadits dalam bab ini 
adalah sesuatu yang mungkin, dengan mengarahkan hadits dalam bab 
ini kepada orang yang menunaikan shalat yang pertama dengan 
berjamaah dan menggiring hadits yang ini (Yazid) ditujukan kepada 


Le AA ——————— — ————— $yarah Sunan Tirmidzi 


orang yang shalat sendirian, sebagaimana makna lahiriah dari arah 
pembicaraan kedua hadits tersebut, dimana keduanya bersifat khusus, 
karena hadits Ibnu Umar, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan 
Hibban dengan redaksi, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Janganlah kamu menunaikan suatu shalat dalam sehari dua kali”, 
atas dasar penetapan cakupannya yang meliputi pengulangan sesuatu 
shalat fardhu tanpa membedakan di antara pengulangan itu dengan 
niat: fardhu atau sunah. Jika larangan itu dikhususkan kepada 
pengulangan shalat fardhu dengan niat fardhu saja, maka hal itu tidak 
membutuhkan penyatuan di antara hadits itu dengan hadits dalam bab 
ini. Demikian penjelasan dalam An-Nail. 


Ucapannya, yadu »£ di «3 (Dalam bab ini terdapat hadits 
dari Mihjan), dengan meng-kasrah-kan huruf mim dan mem-fathah- 


kan huruf jim, adalah seorang sahabat yang sedikit dalam 
meriwayatkan hadits. 


Haditsnya diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muwaththa' 
dengan redaksi, “Ia berada dalam suatu majlis bersama Rasulullah 
SAW, lalu ia mengumandangkan adzan shalat, lalu Rasulullah SAW 
berdiri menunaikan shalat dan kembali, dan Mihjan masih duduk di 
tempat duduknya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Apakah 
yang telah menghalangimu shalat bersama orang-orang? Bukankah 
kamu adalah seorang laki-laki muslim?” Ia berkata, “Tentu, wahai 
Rasulullah, tetapi aku telah menunaikan shalat di keluargaku.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu datang ke suatu masjid dan 
kamu telah menunaikan shalat, lalu shalat didirikan, maka shalatlah 
kamu bersama orang-orang, meskipun kamu telah menunaikan 
Shalat.” Hadits ini pun diriwayatkan An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al 
Hakim. we g bj) (.. dan Yazid bin Amir). Abu Daud 
meriwayatkan haditsnya dan redaksinya telah dikemukakan. 


Ucapannya, zue ya Tagg II Yg ji C2 (Hadits Yazid 


Syarah Sunan Tirmidzi ———————————— 


bin Al Aswad adalah hadits hasan shahih), diriwayatkan oleh lima 
imam hadits selain Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Ad- 
Daraguthni, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Sementara Ibnu As-Sakan 
menilainya shahih. 


Al Hafizh dalam 'At-Takhlish berkata, “Semuanya telah 
meriwayatkannya dari jalur periwayatan Ya'la bin Atha' dari Jabir bin 
Yazid bin Al Aswad dari bapaknya. Asy-Syafi'i dalam pendapat 
lamanya berkata, “Isnad-nya tidak dikenal.” Al Baihagi berkata, 
“Karena Yazid bin Al Aswad tidak disertai perawi lain selain 
anaknya, sedang dalam riwayat anaknya, bahwa Jabir tidak 
meriwayatkan selain Abu Ya'la, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah 
dalam Al Ma 'rifah dari jalur periwayatan Bugyah dari Ibrahim bin Dzi 
Himayah dari Abdul Muluk bin Amir dari Jabir ...” 

Ucapannya, #Ladi S wis Nadi Iga 29 (-.. Hendaklah ia 
mengulangi seluruh shalatnya dalam jamaah itu), yakni shalat wajib 
yang lima, yang semuanya ditunaikan dalam jamaah itu, karena 
keumuman sejumlah hadits dalam bab itu dan penjelasan yang tertera 
dalam hadits Yazid bin Al Aswad bahwa sabda Nabi SAW, “Vika 


kamu berdua telah menunaikan shalat di rumah kamu berdua ...” 
Kejadian itu saat beliau shalat Subuh. 


Abu Hanifah berkata, “Tidak dianjurkan mengulang shalat 
Subuh, Ashar dan Maghrib, karena dimakruhkan menunaikan shalat 
sunah setelah shalat Subuh dan Ashar dan tidak disyari'atkannya 
shalat sunah dengan ganjil.” 


Saya katakan, “Hadits dalam bab itu menunjukkan tentang 
disyariatkannya bergabung shalat bersama jamaah dengan niat shalat 
sunah bagi orang yang telah menunaikan shalat tersebut, meskipun 
waktunya adalah waktu makruh, berdasarkan keterangan bahwa 
kejadian itu terjadi saat shalat Subuh, dan pendapat itu dipegang Asy- 
Syafi'i. 


5 Syarah Sunan Tirmidzi 


Jadi hal itu bersifat khusus karena keumuman sejumlah hadits 
yang menetapkan kemakruhan shalat setelah shalat Subuh, dan orang 
yang membolehkan pengkhususan dengan giyas, maka ia akan 
menambahkan waktu yang menyamainya dari waktu-waktu yang 

Jelas pembatasan tersebut ditetapkan dengan sabda Nabi SAW, 
“Kemudian kamu berdua datang ke masjid suatu jamaah”, dimana 
pembatasan itu dikhususkan pada shalat-shalat berjamaah yang 
dilakukan di masjid-masjid dan bukan shalat-shalat berjamaah yang 
dilakukan di luar masjid, maka pemutlakkan dari sejumlah lafazh 
hadits dimungkinkan diarahkan kepada pembatasan dengan masjid 
suatu jamaah, seperti dikemukakan Asy-Syaukani. 


Ucapannya, Hp Pan (Dan digenapkan dengan satu rakaat). 


Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ali, ia berkata, “Jika shalat 
Maghrib diulang maka ia digenapkan dengan satu rakaat, ke Pr 
Je Ne & 32x3 (sedangkan shalat yang dilakukan sendirian 
menjadi shalat wajib, menurut pendapat mereka). Mereka berdalil 
tentang hal itu dengan hadits Yazid bin Aswad yang telah disebutkan 
dalam bab ini. Begitu juga dengan keterangan yang tertera dalam 
hadits Abu Dzar dan hadits lainnya, dimana pada redaksi terakhir 
hadits tersebut ia berkata, “Dan hendaklah kamu berdua menjadikan 
Shalat itu sebagai shalat sunah”, sebagaimana dijelaskan dalam At- 
Takhlish. 


Saya katakan, “Pendapat itu adalah pendapat yang unggul, 
sedang pendapat orang yang mengatakan bahwa shalat yang fardhu 
adalah shalat yang kedua, maka tidak ada dalil shahih yang 
menunjukkan hal itu, sebagaimana telah kamu ketahui.” 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Inn de tg PEN FG bub 


LO g 


164. Bab: Shalat Berjamaah di Masjid yang Telah 
Ditunaikan Shalat di Dalamnya Satu Kali 


Las 


ga AP P g Jen Aa - (33 naa Pala Es NY. 
Ara -Ju coania na KAA Pn 2 dea Pns Dai 
Pata AJ ang Ie Io MI So 5 Naa 
An Lab Ya5 AE Oia 

PE SA Kenya gi PA Wadi 33 -Ju 

IS aah at taat sine A YG 

Tea Ke Mental Sa pall Jt 2 da) IP 33 
aa 0 PE) ea 


Sia Ih PN BAG 
Dang San, OLnp Se aa On aa 1 | 
SB 


—————————— Syarah Sunan Tirmidii 


.. i PN NA 8 »-.4 BN na Ia 
IA Ap OKI JW hah aa Oles 


35 3 ge LN SAI 

220.” Hannad menceritakan kepada kami, Abdah menceritakan 
kepada kami, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Sulaiman An-Naji Al 
Bahsri, dari Abu Al Mutawakkil, dari Abu sa'id, ia berkata, “Seorang 
laki-laki datang dan Rasulullah SAW telah shalat, maka beliau 
bersabda, “Siapakah di antara kamu yang ingin berniaga atas hal 
ini?” Kemudian ada seorang laki-laki berdiri, lalu ia pun shalat 
bersamanya. 


Ia berkata, “Dalam bab ini terdapat hadits dari Abu Umamah, 
Abu Musa dan Al Hakam bin Umair.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Abu Sa'id adalah hadits hasan.” 


Pendapat itu bukan hanya pendapat seorang ahli ilmu dari 
kalangan sahabat Nabi SAW dan selain mereka dari kalangan tabi'in. 

Mereka berkata, “Tidak menjadi masalah suatu kaum shalat 
berjamaah di suatu masjid yang telah shalat di dalamnya dengan 
berjamaah.” 

Pendapat itu dikemukakan Ahmad dan Ishak. 

Sejumlah ahli ilmu lainnya berkata, “Mereka shalat sendiri- 
sendiri.” h 

Pendapat itu dikemukakan Sufyan, Ibnu Al Mubarak, Malik dan 
Asy-Syafi'i, dimana mereka memilih agar shalat sendiri-sendiri. 

Sulaiman An-Naji berasal dari Bashrah. Dikatakan, “Ia adalah 
Sulaiman bin Al Aswad.” 


S?Hadits shahih. HR. Abu Daud (574) dan perawi lainnya dari hadits Abu Sa'id 
Al Khudri, dan Asy-Syafi'i menganjurkan supaya shalat sendiri-sendiri bagi orang- 
orang yang tidak mendapati shalat berjama'ah agar tidak bercerai berai pendapat 
orang-orang Islam. 


Syarah Sunan Tirmidri —————————— 


Nama Abu Al Mutawakkil adalah Ali bin Daud. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, ine Gi (Abdah menceritakan kepada kami), 
dengan sukun huruf ba. Ia adalah Ibnu Sulaiman Al Kilabi Abu 
Muhammad Al Kufi, dimana ia telah meriwayatkan dari Hisyam bin 
Urwah, Al A'masy dan suatu kelompok, dan meriwayatkan darinya: 
Ahmad, Ishak, Hannad bin As-Sari, Abu Kuraib dan Khalag. Ahmad, 
Ibnu Sa'id dan Al Ajili menilainya tsigah. Ahmad berkata, “Ia wafat 
tahun 187 H.” 


nga Pi yg saw c (Dari Sa'id bin Abu Arubah). Ia adalah 


perawi yang tsigah dan ahli hadits yang memiliki banyak karya, tetapi 
ia sering meriwayatkan hadits mudallas dan sering melakukan 
kesalahan, dan ia adalah perawi yang paling terpercaya dalam hadits 
riwayat Oatadah. Demikian dalam At-Tagrib. 

Saya katakan, “Wahib menyertainya dalam periwayatan hadits 
dari Sulaiman An-Naji dalam hadits riwayat Abu Daud, maka 
kemudallasan hadits riwayatnya dan kekeliruannya tidak 
mendatangkan kemadharatan pada haditsya itu. 


PU Oke 52 (Dari Sulaiman An-Naji), (ditulis) dengan huruf 
nun dan jim, dan dikatakan kepadanya, “Sulaiman Al Aswad. Juga 
terdapat dalam riwayat Abu Daud. Ibnu Ma'in menilainya tsigah.” Si 
Ia SE 'pi (Siapakah di antara kamu yang ingin berniaga?) Kata 
yattajiru (berniaga) dengan men-siddah-kan huruf ta" berasal dari kata 
ittajara yattajiru ittijaaran dari bab ifti'aal. Ibnu Al Atsir dalam An- 
Nihayah bab huruf ta' dengan huruf jim berkata, “Dalam hadits itu 


dikatakan, “Siapa yang ingin berniaga atas hal ini?” Kemudian ia 
shalat bersamanya. Demikian sebagian mereka meriwayatkannya. 


Le —————————— ——— $yarah Suman Tirmidii 


Kata yattajiru adalah bentuk yafta'ilu (yattajiru) dari kata tijaarah, 
karena ia membeli pahala dengan amalnya. Menurut riwayat tersebut, 
bahwa kata itu bukan berasal dari kata ajrun, karena huruf hamzah 
tidak dapat diidghamkan ke dalam huruf ta', sehingga dikatakan di 
dalamnya ya 'tajiru. 


Ibnu Al Atsir dalam bab huruf hamzah dengan huruf jim berkata 
berkenaan dengan hadits tentang kurban, “Kuluu waddakhiruu 
waatjaruu (makanlah, simpanlah dan carilah pahala), “yakni 
bersedekahlah kamu dengan maksud mencari pahala dengan sedekah 
itu. Tidak boleh di dalamnya dibaca atjaruu dengan di-idgham-kan, 
karena huruf hamzah tidak dapat di-idgham-kan ke dalam huruf ta', 
dan kata itu berasal dari kata ajru bukan dari kata tijaarah. 


Al Harawi dalam kitabnya telah membolehkan idgham pada 
kata tersebut. Ia berdalil tentangnya dengan sabda Nabi SAW dalam 
hadits lainnya, “Seorang laki-laki datang ke masjid, dan ketika itu 
Nabi SAW telah menyelesaikan shalatnya, kemudian beliau bersabda, 
“Siapa yang ingin berniaga. ' Kemudian orang laki-laki itu pun berdiri 
dan shalat bersamanya. 


Menurut riwayat itu, bahwa kata yang benar ialah ya 'tajiru. Jika 
benar kata yattajiru berasal dari kata tijaarah bukan dari kata ajrun, 
maka seakan-akan shalatnya bersama Nabi SAW adalah perniagaan 
atau usaha bagi dirinya. Demikian pendapat Ibnu Al Atsir. 


Saya katakan, “Berkenaan dengan perkataan mereka bahwa 
huruf hamzah tidak dapat diidghamkan ke dalam huruf ta' perlu 
mendapatkan perhatian, karena Allah Ta 'ala berfirman: 


,» 


“Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.' 
(Os. An-Nisaa' (4J: 125). 


Aisyah berkata, 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Eat 
“Nabi SAW menyuruhku, maka aku memakai bana kemudian 
beliau mencumbuiku, sementara aku sedang haidh.” HR. Al 
Bukhari dan Muslim. 


Dalam kata ittakhadza dan attaziru, bahwa huruf hamzah di- 
idgham-kan ke dalam huruf ta”. Adapun penolakkan ahli nahwu atas 
idgham dalam perkataan Aisyah yaitu kata fa 'attaziru, maka tidak ada 
alasan untuk menolaknya selama sah menurut ma dengan 
idgham.” 


Al Oari dalam Al Mirgah berkata, “Ia dalam Al Mufashshal 
berkata, “Adalah keliru pendapat orang yang mengatakan bahwa kata 
fa attaziru itu adalah salah.” 


Al Kirmani berkata, “Kata fa 'attaziru dalam perkataan Aisyah, 
dan ia ialah orang Arab yang fasih menjadi dalil, sehingga yang salah 
ialah orang yang berpendapat salah.” 


Sebagian keterangan tentang hal itu telah diutarakakan dalam 
bab: Menggauli wanita yang sedang haidh, hendaklah kamu 
mengingatnya. Makna sabda Nabi SAW, “Siapakah yang di antara 
kamu yang ingin berniaga atas hal ini” adalah siapakah di antara 
kamu yang membenarkan hal tersebut karena mencari pahala 
dengannya. Ni 

Dalam riwayat Abu Daud, “Tidakkah seorang laki-laki ingin 
bersedekah atas hal itu” Al Muzhhiri berkata, “Nabi SAW 
menyebutnya dengan sedekah, karena orang itu bersedekah kepadanya 
dengan pahala 26 derajat. Jika ia shalat sendirian, maka ia tidak akan 
mendapatkan pahala selain pahala shalat sendirian.” 

33 aa (Kemudian orang laki-laki itu berdiri), yakni Abu Bakar 
Ash-Shiddig. Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah dan riwayat Al 
Baihagi bahwa orang yang berdiri menunaikan shalat bersamanya 


Syarah Sunan Tirmidzi 


(Nabi adalah Abu Bakar RA. 

Ucapannya, met g SA, gaya s3 data Pj Ss si 33 
(Dalam bab ini terdapat hadits dari Abu Umamah, Abu Musa dan Al 
Hakam bin Umair). Hadits Abu Umamah diriwayatkan oleh Ahmad 
dan Ath-Thabrani dengan redaksi, “Nabi SAW melihat seorang laki- 
laki yang sedang shalat sendirian, seraya bersabda, “Tidakkah seorang 
laki-laki ingin bersedekah atas hal itu, lalu ia shalat bersamanya. 
Kemudian orang tersebut berdiri dan shalat bersamanya. ' Rasulullah 
SAW bersabda, “Kedua orang tersebut mendapat pahala berjamaah. ' 


Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid berkata, “Hadits itu 
memiliki banyak jalur periwayatan yang semuanya adalah dha'if.” 
Sementara hadits Abu Musa dan hadits Al Hakam bin Umair tidak 
berhenti hanya sampai orang yang meriwayatkan keduanya. Dalam 
bab ini terdapat hadits dari Anas bahwa seorang laki-laki datang dan 
saat itu Nabi SAW telah shalat, lalu ia shalat sendirian. 


Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang ingin berniaga atas hal 
itu.” Kemudian orang itu pun shalat bersamanya, yang diriwayatkan 
oleh Ad-Daraguthni. Al Hafizh Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah 
berkata, “Isnadnya adalah baik”. Demikian juga Al Hafizh Ibnu Hajar 
berkata dalam Ad-Dirayah. Juga dalam bab ini terdapat hadits dari 
Salman, bahwa seorang laki-laki masuk (datang) ke masjid dan saat 
itu Nabi SAW telah shalat, maka beliau bersabda, “Tidakkah seorang 
laki-laki ingin bersedekah atas hal itu.” Kemudian orang itu shalat 
bersamanya. 


Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abdil Mulk Abu 
Jabir, dimana Abu Hatim berkata, “Aku menemuinya, dan ia bukan 
perawi yang kuat dalam hadits itu. Juga hadits tersebut diriwayatkan 
Al Bazzar, dan di dalamnya terdapat Al Husain bin Al Hasan Al 
Asygar, dan ia adalah perawi yang sangat dha 'if (lemah), sedang Ibnu 
Hibban menilainya tsigah. Demikian penjelasan dalam Majma' Az- 


Syarah Sunan Tirmdi ——— 


Zawaid. Juga dalam bab tersebut terdapat Hadits dari Ishmah, seperti 
dikemukakan Al Hafizh Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah dan Al 
Haitsami, dan ia adalah perawi yang dha 'if. 

Ucapannya, 1-5 Late kau | &xse3 (Hadits Abu Sa'id ialah 
hadits hasan) yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, dan Abu 
Daud diam tidak mengomentarinya. Al Mundzir mengutip 
penghasanan  At-Tirmidzi dan menetapkannya. Al Hakim 
meriwayatkannya, dan ia berkata, “Hadits tersebut adalah shahih 
menurut persyaratan yang ditetapkan Muslim.” Juga diriwayatkan 
oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam Shahih keduanya. Al 
Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid berkata, “Para perawinya adalah 
para perawi yang shahih.” 


Ucapannya, & Ie aa Dibuat Ia Ai Jai aa AAN » ap ny 
Cai Ga » P7 cek Para (Pendapat itu bukan hanya pendapat seorang 
ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW dan selain mereka dari 


kalangan tabi'in). Perkataan tersebut adalah perkataan Ibnu Mas'ud 
RA. 


Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannifnya berkata, “Ishak Al Arzag 
menceritakan kepada kami dari Abdul Mulk bin Abi Sulaiman dari 
Salamah bin Kuhail, bahwa Ibnu Mas'ud masuk masjid, dan orang- 
orang telah shalat, lalu ia shalat berjamaah dengan Algamah, Masrug 
dan Al Aswad.” Isnadnya adalah shahih. Juga perkataan tersebut 
adalah perkataan Anas bin Malik RA. 


Al Bukhari dalam Shahih-nya berkata, “Anas bin Malik datang 
ke masjid, dan ia telah shalat di dalamnya, lalu ia adzan dan berdiri 
serta shalat berjamaah.” 


Al Hafizh dalam Al Fath berkata, “Abu Ya'la dalam Musnadnya 
memandang sanadnya bersambung dari jalur periwayatan Al Ja'd Abu 
Utsman, ia berkata, “Anas bin Malik melintas di hadapan kami di 


Syarah Sunan Tirmidzi 


masjid Bani Tsa'labah, lalu Abu Ya'la menuturkan hadits yang sama 
dengan hadits di atas.” 


Abu Ya'la berkata, “Hal itu terjadi ketika shalat Shubuh dan di 
dalamnya dikatakan: Lalu Anas memerintahkan kepada seorang laki- 
laki, lalu ia adzan dan berdiri, lalu ia shalat (berjamaah) bersama 
sahabat-sahabatnya.” Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari jalur 
periwayatan dari Al Ja'd dan Al Baihagi dari jalur periwayatan Abu 
Abdushshamad Al Ama dari Al Ja'd dengan hadits yang sama, dan ia 
mengatakan bahwa kejadian itu terjadi di masjid Bani Rifa'ah, dan ia 
berkata, “Kemudian Anas datang bersama 20 orang pemudanya.” 

Ucapannya, Gal ari dai #3 (Juga pendapat itu dikatakan 
Ahmad dan Ishak). Al Aini dalam Syarh Al Bukhari halaman 690 
berkata, “Perkataan tersebut adalah perkataan Atha' dan Al Hasan 
dalam suatu riwayat, dan perkataan itu dipegang Ahmad, Ishak dan 
Asyhab semata-mata mengamalkan lahiriah sabda Rasulullah SAW 
bahwa shalat berjamaah mengungguli shalat sendirian ... (Al Hadits). 
Pendapat tersebut adalah benar, dan dalilnya ialah sejumlah hadits 
dalam bab ini. 

Ucapannya, Oka sii “3 Sp D ykai Hai Ya OST JS, 
SIP MAN DG CA MUG Sikeli 519 (Sejumlah ahli ilmu 
lainnya berkata, “Mereka shalat sendiri-sendiri”, dan pendapat 
tersebut dituturkan Sufyan, Ibnu Al Mubarak, Malik dan Asy-Syaffi'i, 
dimana mereka memilih shalat sendiri-sendiri), Mereka berdalil 
dengan hadits Abu Bakrah, bahwa Nabi SAW datang dari sejumlah 
wilayah Madinah dengan maksud menunaikan shalat, maka beliau 
mendapati orang-orang telah menunaikan shalat, lalu beliau kembali 
ke rumahnya dan mengumpulkan keluarganya, lalu beliau shalat 
bersama mereka. Diriwayatkan Ath-Thabrani dalam Al Kabir dan Al 
Ausath. 


Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid berkata, “Para perawinya 


Syarah Sunan Tirmidzi ES | 


adalah tsigah.” 


Saya akan menanggapinya dengan melihat beberapa segi: Hadits 
tersebut tidak diketahui keadaannya, bagaimana keadaannya apakah ia 
hadits shahih yang dapat diterima dijadikan hujjah atau tidak? 
Sedangkan pendapat Al Haitsami bahwa para perawinya adalah 
tsigah, maka hal itu tidak menunjukkan kepada ke-shahih-annya, 
karena mungkin di “antara mereka terdapat perawi yang 
meriwayatkannya secara mudallas dan meriwayatkannya secara 
mu'an'an, atau di antara mereka terdapat perawi yang keliru dan 
'sahabatnya meriwayatkan darinya setelah terjadi kekeliruan itu, atau 
di antara mereka terdapat perawi yang orang meriwayatkan darinya 
tidak bertemu dengannya, atau di dalamnya terdapat cacat atau syadz. 


Al Hafizh Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah berkata berkenaan 
dengan pendapat atas sebagian riwayat yang menjelaskan pembacaan 
basmalah . dengan suara keras, “Ke-tsigah-an sanad tidaklah 
memastikan keshahihan hadits itu sehingga dinafikan. darinya 
kesyadzan dan kecacatan.” 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam At-Takhlish berkata berkenaan 
dengan sebagian riwayat hadits tentang penjualan dengan contoh, 
“Keadaan para perawi hadits yang tsigah tidak memastikan hadits itu 
shahih.” Setelah hadits tersebut disampaikan bahwa para perawi 
hadits itu adalah tsigah, seperti dikatakan Al Hafizh Al Haitsami. 


Tetapi penulis Al 'Urf Asy-Syadzi berkata, “Dalam sanadnya 
terdapat Muawiyah bin Yahya, dan ia adalah perawi yang mendapat 
komentar di dalamnya, dan redaksinya adalah seperti di atas. Maulana 
Al Kankuhi menyusun suatu risalah tentang masalah bab ini, dan di 
dalamnya ia mengemukakan suatu hadits, bahwa Nabi SAW masuk 
masjid, dan beliau telah shalat di dalamnya, lalu beliau pulang ke 
rumahnya dan mengumpulkan keluarganya dan shalat berjamaah 
(bersama mereka). Jika shalat berjamaah untuk yang kedua kalinya 
adalah boleh dan tidak makruh, niscaya beliau tidak akan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


meninggalkan keutamaan (shalat berjamaah di) masjid An-Nabawi, 
yang ditakhrijnya dalam Mu 'jam Ath-Thabrani, -Al Ausath dan Al 
Kabir. 


Al Hafizh Nuruddin Al Haitsami berkata, “Para perawi hadits 
tersebut adalah tsigah dan hasan.” Saya katakan, “Dalam sanadnya 
terdapat Muawiyah bin Yahya yang termasuk dari salah seorang 
perawi hadits dalam At-Tahdzib yang di dalamnya mendapat 
komentar.” Perkataannya adalah sama dengan redaksi hadits tersebut. 


Saya katakan, “Masalahnya adalah seperti yang dikatakan 
penulis Al “Urf Asy-Syadzi, dimana tidak diragukan lagi bahwa di 
dalam sanadnya, terdapat Muawiyah bin Yahya Abu Muthi' Al 
Athrabilsi, dan ia adalah perawi yang mendapat komentar di 
dalamnya.” 


Al Hafizh Adz-Dzahabi dalam Al Mizan mengemukakan 
sejumlah haditsnya (Muawiyah bin Yahya) yang munkar, dan juga di 
dalamnya ia mengemukakan hadits Abu Bakrah tersebut di atas, 
dimana ia berkata, “Di dalamnya terdapat Al Walid bin Muslim dari 
Muawiyah Abu Muthi' dari Khalid Al Hadzdza' dari Abdurrahman 
bin Abi Bakrah dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW datang dari 
sejumlah wilayah Madinah dengan maksud menunaikan shalat, 
kemudian beliau mendapati mereka telah selesai shalat, maka beliau 
pulang ke rumahnya, lalu beliau mengumpulkan keluarganya, lalu 
beliau shalat berj: amaah bersama mereka.” 


Sedangkan berkenaan dengan risalah Syaikh Al Kankuhi, maka 
sebagian ulama kita telah menulis suatu risalah yang bagus dan baik 
sebagai bantahan atasnya dan ia menjawab pendapat yang ditunjukkan 
Syaikh Al Kankuhi dengan jawaban yang lengkap, dan di, antara 
tanggapannya: hadits itu bukanlah nash yang menunjukkan bahwa 
Nabi SAW mengumpulkan keluarganya, lalu beliau shalat berjamaah 
bersama mereka di rumah, padahal mungkin beliau shalat berjamaah 
bersama mereka di masjid, sedang kepulangan beliau ke rumahnya 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dimaksudkan hanya untuk mengumpulkan keluarganya, bukan untuk 
shalat berjamaah bersama mereka di rumahnya. 


Di saat yang sama hadits itu menjadi dalil anjuran shalat 
berjamaah di masjid, meski beliau telah shalat di dalamnya sekali 
bukan memakruhkannya, sehingga hadits yang tidak menolak 
kemungkinan tersebut bagaimana sah berdalil dengannya. 


' Juga di antara bantahannya: Jika menerima bahwa Rasulullah 
SAW shalat berjamaah bersama keluarganya di rumahnya, niscaya 
tidak akan ditetapkan darinya kemakruhan mengulang berjamaah di 
masjid, bahkan tujuan akhir yang ditetapkan darinya adalah jika 
datang seorang laki-laki di masjid, dimana ia telah shalat di dalamnya, 
maka dibolehkan baginya tidak shalat lagi di dalamnya, melainkan ia 
keluar darinya, lalu ia pulang ke rumahnya, lalu ia shalat berjamaah 
bersama keluarganya di rumahnya. 


Adapun alasan bahwa ia tidak boleh shalat berjamaah lagi di 
masjid itu, atau hal itu dimakruhkan kepadanya, maka tidak terdapat 
indikasi sama sekali pada hadits itu yang menunjukkan hal itu, 
sebagaimana hadits itu pun tidak menunjukkan kemakruhan shalat 
sendirian di dalamnya. 


Juga di antara bantahannya: Jika dari hadits itu ditetapkan 
kemakruhan mengulangi shalat berjamaah dengan alasan bahwa Nabi 
SAW tidak shalat di masjid, niscaya akan ditetapkan juga darinya 
kemakruhan shalat sendirian di masjid yang beliau telah menunaikan 
shalat di dalamnya, karena Nabi SAW pun tidak shalat di masjid, 
tidak sendirian dan tidak pula berjamaah. | 


Kesimpulannya: berdalil dengan hadits Abu Bakrah tersebut di 
atas yang menjelaskan kemakruhan mengulangi shalat berjamaah di 
masjid dan anjuran agar menunaikan shalat sendirian bukan dalil yang 
Shahih, dan aku tidak menemukan suatu hadits pun yang marfu' yang 
shahih yang menunjukkan kepada tuntutan itu. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Adapun pendapat Syaikh Al Kankuhi, “Jika shalat berjamaah 
untuk kedua kalinya dibolehkan dan tidak dimakruhkan, niscaya Nabi 
SAW tidak akan meninggalkan keutamaan (shalat di) masjid 
Nabawi.” Di dalamnya terkandung dalil, bahwa dari ketetapan itu juga 
dimestikan kemakruhan shalat sendirian di masjid yang di dalamnya 
telah ditunaikan shalat berjamaah, maka selanjutnya dikatakan bahwa 
jika shalat sendirian dibolehkan tidak dimakruhkan di masjid yang di 
dalamnya telah ditunaikan shalat berjamaah, niscaya beliau tidak akan 
meninggalkan keutamaan (shalat di) masjid Nabawi. Renungkanlah. 


Catatan: Ketahuilah, bahwa para ahli fikih telah menuturkan 
dalam kitab-kitab mereka atsar dari Anas bin Malik, dimana mereka 
juga berdalil dengannya kemakruhan mengulangi shalat berjamaah di 
masjid. 

Asy-Syami dalam Raddul Mukhtar berkata, “Diriwayatkan dari 
Anas bin Malik, bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW tertinggal 
shalat berjamaah, maka mereka shalat sendiri-sendiri.” 


Saya katakan, “Dalam sejumlah kitab hadits sama sekali tidak 
ditetapkan bahwa atsar itu dari Anas bin Malik, bahkan ditetapkan 
darinya atsar yang sebaliknya (berbeda dengan atsar itu).” 

Al Bukhari dalam Shahihnya berkata, “Anas bin Malik datang 
ke masjid, dimana ia telah shalat di dalamnya, lalu ia adzan dan 
berdiri serta menunaikan shalat berjamaah, dan telah disebutkan 
dalam pembahasan terdahulu perawi yang meriwayatkannya dengan 
sanad yang bersambung. 


' Ya, bahwa Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari Al Hasan, 
ja berkata, “Jika para sahabat Nabi SAW masuk ke masjid yang 
mereka telah shalat di dalamnya, maka mereka shalat sendiri-sendiri. 
Akan tetapi Al Hasan telah menjelaskan bahwa shalat mereka 
dilakukan sendiri-sendiri karena alasan takut penguasa.” 


Ibnu Abi Syaibah di dalam Mushannaf-nya berkata, “Hasyim 


Syarah :Sunan Tirmidzi 145 | 


menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami dari 
Al Hasan, ia berkata. “Mereka merasa benci (enggan) berkumpul 
karena takut penguasa.” 


Catatan: Penulis Al “Urf Asy-Syadzi berkata dengan 
ungkapannya: Kenyataan bab itu bukan hujjah bagi kita karena 
masalah yang diperselisihkan adalah jika imam dan makmum 
keduanya menunaikan shalat fardhu. Sementara dalam hadits bab itu, 
bahwa makmum menunaikan shalat sunah. 


Saya katakan, “Jika dari hadits dalam bab itu menetapkan 
didapatnya pahala berjamaah bagi pihak yang menunaikan shalat 
Jfardhu dan pihak yang menunaikan shalat sunah, niscaya didapatnya 
pahala berjamaah bagi dua pihak yang menunaikan shalat fardhu 
adalah lebih utama, dan siapa yang menyangka berbeda, maka ia harus 
menjelaskan dalil yang shahih. 


Karena pada dasarnya hadits tersebut tidak menetapkan 
ketidakbolehan mengulangi berjamaah, tidak bagi dua pihak yang 
menunaikan shalat fardhu dan tidak pula bagi pihak yang menunaikan 
shalat sunah. Pendapat yang membolehkan pengulangan berjamaah 
bagi pihak yang menunaikan shalat fardhu dan bagi pihak yang 
menunaikan shalat sunah dan ketidakbolehan mengulanginya bagi dua 
pihak yang menunaikan shalat fardhu adalah pendapat yang tidak 
perlu didengar. Bagaimana hal itu terjadi, padahal telah dijelaskan 
bahwa Anas datang bersama 20 pemudanya ke masjid, dimana ia telah 
shalat di dalamnya, lalu ia shalat berjamaah bersama mereka. 


| Jelasnya, bahwa ia dan para pemudanya semuanya menunaikan 
shalat fardhu. Begitu juga dengan Ibnu Mas'ud yang datang ke masjid, 
dimana ia telah shalat di dalamnya, kemudian ia shalat berjamaah 
bersama Algamah, Masrug dan Al Aswad. Jelasnya bahwa ia dan 
ketiga orang itu semuanya menunaikan shalat fardhu. Renungkanlah.” 


—————— —  —— Syarah Sunan Tirmidri 


PA jab EU je Ket 


? 


165. Bab: Keutamaan Berjamaah Shalat Isya dan Shubuh 


. 3 J0 - PI 


Was Gl 9 ja BIS COME hp Sgaba Gl YA 
2 ", .. ce. (3 .. -.. - 0.3 0. NN 
Ole yg Spb al oi PEN KE PS ji Olate Lb Okita 
Tan Iin nba aa Dana N Ha NN aon Bh 
Sela A3 oya lg dala Al lo Ai Ja) JB 2JE OLS 
KE 3 Pm) slah ae Lg AS Hai AG SS KA 
AS Aas SS 

0 Too Ak i-03 & ... . - 2 pan AKU 

gp BolaSy teratai lh as lp OI ah dh 
Te 003 - 3 “ .. 4 2... Sa23 
Oa pg ap Ph CAS yg 83 tendon) Cg 9) 

» 2. Pe. Lg Pan 20 e . . Su 

. . . 3 0. . 

OA GP ab al oi ya AP Saad Ni Gp 2 3 
$ KANAN .. . 0... 4 3. 2 Sita 
HE pa Olag Ge A00. ma KENA OP ya 
221.” Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Bisyr 
bin As-Sari menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami, dari Utsman bin Hakim, dari Abdurrahman bin Abi Amrah, dari 
Utsman bin Affan, ia berkata, “Nabi SAW bersabda, “Siapa yang 
mengerjakan shalat Isya dengan berjamaah, maka baginya (pahala) 


shalat setengah malam dan siapa yang shalat Isya dan Subuh dengan 
berjamaah, maka baginya pahala shalat semalam suntuk.” 


Hadits shahih. HR. Muslim (656). 


Syarah Sunan Tirmidzi —— 


Ia berkata, “Dalam bab itu.terdapat hadits dari Ibnu Umar, Abu 
Hurairah, Anas, Umarah bin Ruwaibah, Jundab bin Abdillah bin 
Sufyan Al Bajili, Ubay bin Ka' ab, Abu Musa dan Buraidah.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Utsman adalah hadits hasan shahih.” 

Hadits itu diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Amrah, dari 
Utsman dengan sanad yang mauguf, dan juga diriwayatkan dari jalur 
periwayatan lainnya dari Utsman dengan sanad yang marfu ' 


Penjelasan Hadits: 


2... 


Ucapannya, & ud aa Bis (Bisyr bin As-Sari iienesrinksa 
kepada kami), (As-Sari) Al Afwah adalah orang Bashrah yang tinggal 
di Makkah, dan ia adalah pemberi nasihat, perawi yang tsigah dan 
orang cerdas yang selama tinggal di Makkah mendalami pemikiran 
Jahm, lalu ia memohon ampun dan bertobat. 1 telah meriwayatkan 
dari Ats-Tsauri dan selainnya. : 


Oia Wa (Sufyan menceritakan kepada, kami), yakni Ats- 
Tsauri. “Dari Utsman bin Al Hakim, bin Ibad bin Hanif Al Anshari Al 
Ausi Abu Sahal Al Madini kemudian Al Kufi, perawi yang tsigah: 

pa ui PPI 15 $ (Dari Abdurrahman bin Abi Umrah), Al 
Anshari An-Najari Al Madini, perawi yang isigah yang banyak 
meriwayatkan hadits. | 

Ucapannya, 2 ali aga « (Siapa yang mengerjakan shalat Isya 
dengan berjamaah). Dalam riwayat Muslim, “... 'dan siapa yang 
shalat Subuh dengan berjamaah, maka be aka ia shalat malam 
seluruhnya.” 


Al Hafizh Al Mundziri dalam At-Targhib berkata, “Ibnu 
Khuzaimah telah berkata dalam Shahihnya bab: Keutamaan shalat 
Isya dan shalat Subuh dengan berjamaah dan ia menjelaskan bahwa 


————————————————— Syarah Sunan Tirmidii 


shalat Subuh dengan berjamaah adalah lebih utama dari shalat Isya 
dengan berjamaah, dan keutamaannya dengan berjamaah berlipat 
ganda dibadingkan dengan keutamaan shalat Isya dengan berjamaah. 
Kemudian ia menuturkan hadits Utsman dengan redaksi yang sama 
dengan redaksi hadits Muslim.” 


Al Mundziri berkata, “Redaksi (hadits riwayat) Abu Daud dan 
At-Tirmidzi adalah bertentangan dengan pendapat yang 
dipegangnya.” 

Saya katakan, “Masalahnya ialah sebagaimana yang dikatakan 
Al Mundziri. Jika kamu berkata, “Apakah kesesuaian di antara hadits 
riwayat Muslim yang menjadi tuntutan lahiriahnya: bahwa orang yang 
shalat Isya dan Subuh dengan berjamaah, maka baginya mendapat 
pahala menunaikan shalat malam (seluruhnya) dan setengah malam 
dan hadits riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi yang menunjukkan 
bahwa baginya mendapat pahala shalat malam (seluruhnya). 


Saya katakan, “Adapun yang dimaksud dengan perkataannya: 
“... dan siapa yang shalat Subuh dengan berjamaah” dalam riwayat 
Muslim, yakni: mencakup pahala shalat Isya dengan berjamaah, 
sebagaimana dikatakan Al Manawi. 


Al Oari dalam Al Mirgah berkata dengan maksud menjelaskan 
perkataannya, “Seakan-akan ia shalat malam seluruhnya, yakni: 
berkat setengah malam tadi, sehingga seakan-akan ia menghidupkan 
setengah malam yang terakhir dan itulah yang ditetapkan dengan 
mengkompromikan dua riwayat, dan Allah Ta 'ala Maha Mengetahui. 


Ucapannya, «333 gi 33aE) usg GA Pi Ope Il ap Hi 3 
BNI saga ah AS Yi kg « WMF) (Dalam bab ini terdapat hadits 
dari Ibnu Umar, Abu Hurairah, Anas, Imarah bin Abi Ruwaibah. 
Jundab, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa dan Buraidah). Hadits Ibnu Umar 


diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath dengan sanad yang 
marfu' dengan redaksi, “Siapa yang shalat Isya dengan berjamaah dan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


shalat (sunah) empat rakaat sebelum keluar masjid, maka ia seakan- 
akan mendapatkan pahala yang menyamai pahala malam gadar 
(kemuliaan).” 


Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid berkata, “Dalam 
isnadnya terdapat perawi yang dha'if yang tidak dituduh berdusta. 
Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dan 
di-dalamnya dikatakan: "... dan jika mereka mengetahui apa (pahala) 
yang terdapat pada waktu sepertiga malam yang awal (waktu shalat 
Isya yang akhir) dan waktu Subuh, niscaya mereka akan mendatangi 
keduanya meskipun mereka harus merangkak.” Hadits Anas 
diriwayatkan oleh Ahmad dengan makna seperti hadits Abu Hurairah. 


Al Haitsami berkata, “Para perawinya adalah tsigah.” Hadits 
Imarah bin Ruwaibah diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya. 
Hadits Jundab diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan 
selain mereka. Hadits Ubay bin Ka'ab diriwayatkan oleh Ahmad, Abu 
Daud, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam Shahih 
keduanya dan Al Hakim. Hadits Abu Musa diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dan Muslim. Hadits Buraidah diriwayatkan oleh Abu Daud 
dan At-Tirmidzi. 

Ucapannya, z2x2 (ya bah OLS Cun (Hadits Utsman adalah 
hadits hasan shahih), dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, 
sementara At-Tirmidzi tidak menghukumi apapun atas hadits Jundab 


bin Sufyan. Hadits itu adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh 
Muslim. | 


f. ai - . . . PI B.- 0 . Pi 
SAB UAN WA Ep Dn SAS Aj ISA GAS NY 


. 


TEA Kao j3 Ula oi Hb IP Uu op tai Gal Ii 
A3 NS MS 3 Ya (zaman NA PA cal 


Syarah Sunan Tirmidzi 


ML en Maa aa uk - Hut 

TLP aa aga 1 gg pl JE 
222.5" Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Yazid 
bin Harun menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hind 
mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, dari Jundab bin Sufyan, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Siapa yang shalat Subuh, maka ia 
berada dalam jaminan (perlindungan) Allah, maka janganlah kamu 


, 


menyebabkan Allah membatalkan jaminan-Nya.' 
Abu Isa berkata, “Hadits hasan shahih.” 


Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, «4 ($ (Dari Jundab), dengan men-dhamah-kan 


huruf jim, men-sukun-kan huruf nun, men-dhamah-kan huruf dal dan 
mem-fathah-kannya. Uwiw « (Ibnu Sufyan), adalah nama kakek 


Jundab, dan nama bapaknya adalah Abdullah. Terkadang ia 
dinisbatkan kepada nama bapaknya dan terkadang kepada nama 
kakeknya dan ia adalah seorang sahabat. 


ali de c (Siapa yang shalat Subuh, maka ia berada dalam 


lindungan Allah), yakni berada dalam jaminan dan perlindungan-Nya 
di dunia dan di akhirat. Perlindungan dimaksud bukan perlindungan 


3: 


yang ditetapkan dengan kalimat tauhid. 3 $ 41 1454 W (Janganlah 
kamu menyebabkan Allah membatalkan jaminan-Nya). Ia (Abu Isa) 
dalam An-Nihayah berkata, “Khafartu ar-rajula ajartuhu wa 
hafazhtuhu (aku menjamin orang laki-laki itu, yakni aku 
mengupahinya dan melindunginya): wa akhfartu ar-rajula idzaa 
nagadhtu 'ahdahu wa dzimaamahu (dan aku membatalkan jaminan 
orang laki-laki tersebut, jika aku membatalkan perjanjiannya dan 
perlindungannya). Huruf hamzah dalam kalimat itu berfungsi untuk 


64(222). Hadits shahih. HR. Muslim (657). 


Syarah Sunan Tirmidzi Lag 


penghilangan, yakni menghilangkan perlindungannya, seperti: 
Asykaituhu idzaa azaltu (aku menghilangkan rasa sakit, jika aku 
menghilangkannya). Demikianlah makna yang dimaksud dalam hadits 
itu. 


OS Pt Aa Ea Ta Ae aa Ebi 
Sea Da PA NRP BSA Ja ip GA 


Is PEN BII SI aula AN de Pa ye (0 cak 
TB 3 KUA dont II 

Php UR NIA La Lag eng dia 1 bag jl JB 
3, Naga ala KT dis AD Abe Si 3gp) Pa KAA eren 
ang Ade ala Si AN Ie AI S Ie 
223.” Abbas Al Anbari menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Katsir Abu Ghassan Al Anbari menceritakan kepada kami, dari Ismail 
Al Kahhal, dari Abdullah bin Aus Al Khuza'i, dari Buraidah Al 
Aslami, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Sampaikan kabar gembira 
kepada orang-orang yang berjalan kaki di kegelapan menuju masjid- 


masjid dengan mendapatkan cahaya yang SempIang (terang 
benderang) pada hari kiamat.” 


Abu Isa berkata, “Hadits itu adalah hadits gharib ditinjau dari 


65, Hadits shahih. HR. Abu Daud (561) dari jalur periwayatan Isma'il Al Kuhal 
dari Abdullah bin Aus dari Buraidah Al Aslami dengan redaksi yang sama dengan 
redaksi hadits tersebut di atas. Dalam isnadnya menurut keduanya ada komentar. 
HR. Ibnu Majah (780) dengan redaksi yang sama dari hadits Sahal bin Sa'ad As- 
Sa'idi. Juga dalam isnadhya terdapat komentar, seperti diriwayatkan Ibnu Majah 
(781) dari Anas. Isnadnya adalah dha'if Al Bushiri dalam Az-Zawaid Ibnu Majah 
berkata, “Hadits tersebut diriwayatkan 10 orang sahabat selain Suhail dan Anas.” 


Le ————————  ————-——— $yarah Sunan Tirmidzi 


sisi sanad, yaitu sanad yang marfu' adalah sanad yang shahih dan 
musnad (disandarkan kepada Nabi SAW), sedang sanad yang mauguf 
yang berhenti sampai para sahabat Nabi SAW dan tidak disandarkan 
kepada Nabi SAW. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, KA) "& (Sampaikan kabar gembira kepada 
orang-orang yang berjalan kaki). Kalimat tersebut adalah perintah 
yang bersifat umum dan tidak dimaksud dengannya satu urusan 
tertentu. Demikian dalam Out Al Mughtadzi. Kata Al Masyaa'iina 
adalah jamak dari Al Masyaa', yaitu orang yang sering berjalan kaki. 
aBh 3434 (mendapatkan cahaya yang sempurna), yakni meliputi 
mereka dari berbagai arah mereka, yakni di atas jalan ketika mereka 
membandingkan kesulitan orang yang berjalan kaki di kegelapan 
malam, dimana mereka mendapatkan cahaya yang menerangi mereka 
dan meliputi mereka, seperti dikemukakan Al Manawi. 


Ath-Thibi berkata dalam menyifati cahaya yang sempurna dan 
membatasinya dengan hari kiamat merupakan isyarat yang ditujukan 
ke muka orang-orang mukmin pada hari kiamat yang tertera dalam 
firman Allah Ta'ala, “... sedang cahaya mereka memancar di 
hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, 
“Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami ....” (At- 
Tahriim (66): 8), dan isyarat ke muka orang-orang munafik dalam 
firman Allah Ta'ala, “Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil 
sebagian dari cahayamu ....” (Al Hadiid (57): 13). 

Ucapannya, Lx L4s5 Via (Hadits ini adalah hadits gharib), dan 
diriwayatkan oleh Abu Daud. Al Mundziri dalam At-Targhib berkata, 


“Para perawi isnadnya adalah tsigah. Berkenaan dengan makna hadits 
itu telah dituturkan sejumlah hadits yang lain dengan sanad-sanad 


Syarah Sunan Tirmidi —————————(45 


yang hasan, dan bagi orang yang ingin iban gayinya, hendaklah ia 
merujuk At-Targhib. 


Inah las 5 CG 
166. Bab: Keutamaan Barisan Pertama” 


5 o- 5 


bebaha Ie ana Sp al aa. 


2 o- an 


Kan 23 pg RU yeS) ng Air Je! (Sala Tn dag 


4 - £ Be 0. - e- - .. 2g 
Cal) taat 3 tuntas ol L por Na SU "3, :JU 
& 25 - 0 ..2 1:2 na 
yel dn 3 die) 
TPP ae UAP APA AI Kadar Aganah Ju 
s3 KD EA ore A4 2, a 1 aan 
aral Pki AS AN Clay Ale AN Ho IP Ga) V3 
Bp JO edi 


224.6 Outaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abi Shalih, 
dari bapaknya, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Sebaik-baiknya barisan shalat kaum laki-laki adalah 


6(224). Hadits shahih. HR. Muslim (440), Abu Daud (178), An-Nasa'i (819) 
dan Ibnu Majah (101), dimana semuanya meriwayatkannya dari jalur periwayatan 
Suhail bin Abi Shalih dari Abu Hurairah kecuali Ibnu Majah yang mentakhrijnya 
dari hadits Jabir bin Abdillah, dan dalam isnad Ibnu Majah terdapat komentar. 


La) Syarah Sunan Tirmidzi 


barisan pertamanya dan sejelek-jeleknya adalah barisan terakhirnya, 
sebaik-baiknya barisan shalat kaum perempuan adalah barisan 
terakhirnya dan sejelek-jeleknya adalah barisan pertamanya.” 


Ia berkata, “Dalam bab ini terdapat hadits dari Jabir, Ibnu 
Abbas, Ibnu Umar, Abu Sa'id, Ubay, Aisyah, Al Irbadh bin Sayah 
dan Anas.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan 
shahih.” 


Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau memohonkan 
ampunan bagi barisan shalat yang pertama sebanyak tiga kali dan bagi 
barisan shalat yang kedua satu kali. 


Penjelasan Hadits: 


23 5 -., 


Ucapannya, Tpi JP! Bio 35 (Sebaik-baiknya barisan shalat 


kaum laki-laki ialah barisan pertamanya), karena mereka dekat 
kepada imam, mereka mendengar bacaannya dan mereka jauh dari 
kaum perempuan. A'z! H3 (Dan sejelek-jeleknya ialah barisan 
terakhirnya), karena mereka dekat dari kaum perempuan dan mereka 


25 3 0 


jauh dari imam. &'g! (baal Bike #3 (Dan sebaik-baiknya barisan 


shalat kaum perempuan ialah barisan terakhirnya), karena mereka 
jauh dari kaum laki-laki. Wi Why (Dan sejelek-jeleknya adalah 
barisan pertamanya), karena mereka dekat kepada kaum laki-laki. 
Hadits itu juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya. 


An-Nawawi berkata, “Barisan shalat kaum laki-laki menurut 
keumumannya bahwa barisan terbaiknya adalah barisan pertamanya 
dan barisan terjeleknya ialah barisan terakhirnya selamanya. 
Sementara barisan-barisan shalat kaum perempuan bahwa yang 
dimaksud dengan barisan shalat kaum perempuan dengan hadits itu 


adalah kaum perempuan yang shalat dengan para laki-laki. Tetapi jika 
mereka shalat terpisah dan tidak bercampur dengan kaum laki-laki, 
maka barisan shalat mereka adalah seperti barisan shalat kaum laki- 
lakis dimana sebaik-baiknya barisan shalat mereka adalah barisan 
pertamanya dan sejelek-jeleknya barisan shalat mereka adalah barisan 
terakhirnya. 


« Adapun yang dimaksud dengan barisan shalat yang terjelek pada 
kaum laki-laki dan kaum perempuan adalah barisan shalat yang 
sedikit pahalanya dan keutamaannya dan paling jauh dari tuntutan 
syara”. Sedangkan yang dimaksud dengan barisan shalat yang 
terbaiknya adalah sebaliknya. 


Adapun alasan pengutamaan barisan shalat yang terakhir kaum 
perempuan yang hadir bersama kaum laki-laki, karena mereka jauh 
dari percampuran dengan kaum laki-laki, tatapan mereka, ketertarikan 
hati kepada mereka ketika melihat gerakan mereka,” mendengar 
perkataan mereka dan lain-lain. Sementara alasan pencelaan barisan 
mereka yang pertamanya adalah sebaliknya. 


Ucapannya, Lital Yakay OS Hf cak Para Io Pe RN 3, 
3 PL Hat da (Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau 
memohonkan ampunan bagi barisan shalat yang pertama sebanyak 
tiga kali dan bagi barisan shalat yang kedua satu kali), diriwayatkan 
An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad dari Al Irbadh bin Sariyah. 


Layak GAN OP ialah lean Ko LI JG, -1Yo 


WA AE Ngk OLYL Ngaami SS JI Haa MN 3 
BAB 1 


. 
My 2 


Syarah Sunan Tirmidzi 


#£ ss. - £ 0. - e- “ - Pt to Ka - 
de al BP agan PHL Uodoe uya Lake 
“8 S3 - ote Aa “5 ea - Goo 3 
Ala ly EA lo AP Apa 
225.5! Nabi SAW bersabda, “Jika orang-orang mengetahui 
sesuatu (pahala) yang terdapat dalam seruan shalat (adzan) dan 
barisan shalat yang pertama, kemudian mereka tidak 
mendapatkannya — kecuali mereka — harus  berundi untuk 


mendapatkannya, — niscaya mereka akan  berundi untuk 
mendapatkannya. 


Ia berkata, “Ishak bin Musa Al Anshari menceritakan hadits itu 
kepada kami, Ma'an menceritakan kepada kami, Malik menceritakan 
kepada kami, dari Sumayy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari 
Nabi SAW dengan redaksi yang sama dengan hadits di atas.” 


Ucapannya, da1 LA 2 du (Sesuatu Ipahala) yang 
terdapat dalam seruan shalat dan barisan shalat yang pertama). Abu 
Asy-Syaikh menambahkan kebaikan dan keberkahan dalam riwayat 


dari jalur Al A'raj dari Abu Hurairah. Itulah penjelasan dalam Al 
Fath. 


ra | pagi of Y | yalong j Aa, (Kemudian mereka tidak 
mendapatkannya kecuali mereka harus berundi), yakni kecuali 
mereka harus berundi. Al Khaththabi berkata, “Dikatakan: Dalam 
undian ada taruhan, dimana mereka akan menulis nama-nama mereka 
dalam taruhan ketika mereka berselisih tentang sesuatu, dimana orang 


yang keluar undiannya adalah pemenangnya.” 


Al Hafizh berkata, “Yakni mereka tidak akan mendapatkan 
suatu apapun dari sejumlah sisi keutamaan. Adapun dalam adzan, 


51(225). Hadits shahih diriwayatkan Murtafag “Alaih, yang diriwayatkan Al 
Bukhari (721) dengan redaksi yang lebih panjang dengan redaksi di atas dan ia pun 
mentakhrijnya (437) yang keduanya dari hadits Abu Hurairah. 


Syarah Sunan Tirmidzi : 


bahwa mereka harus sama dalam mengetahui waktu, kemerduan suara 
dan lain-lain dari sejumlah persyaratan seorang muadzdzin dan 
kesempurnaannya. Sedangkan dalam barisan shalat yang pertama, 
bahwa mereka shalat dengan serempak, dan mereka sama dalam segi 
keutamaan. Kemudian di antara mereka berundi, jika di antara mereka 
tidak setuju dalam kedua hal tersebut, sebagaimana dikemukakan Al 
Hafizh. 


Iyo (Untuk mendapatkannya), yakni mendapatkan apa (pahala) 


yang telah disebutkan supaya mencakup dua hal: adzan dan barisan 
shalat yang petani Abdurrazzag meriwayatkannya dari Malik 
dengan redaksi, “... niscaya mereka akan berundi untuk mendapatkan 
keduanya”, seperi dikatakan Al Hafizh. 


Ucapannya, yaa (Dari Sumayy), dengan men-dhamah-kan huruf 


pertamanya (sin) dengan lafazh yang di-tashghir-kan adalah seorang 
budak yang dimerdekakan Abu Bakar bin Abdirrahman Al Makhzumi 
Al Madini. Ahmad dan selainnya memandangnya sebagai perawi yang 
tsigah. 


3200 Pt 


SA INA GA Ka OS 5 YY1 


226.5 Outaibah menceritakan kepada kami, dari Malik dengan 
redaksi yang sama dengan hadits di atas. 


(226). Lihat hadits sebelumnya. 


——————— Syarah Sunan Tirmidzi 


Santi) 31 CL 
167. Bab: Meluruskan Barisan Shalat 
- o- 0 - 00 Ia E 9 3 oi i5- 
PSP ep la 1 AI yi Kid A13 MAH —YNV 
Sa ab AA IG OS IE obi HA 
Oa IE GIA GP MA We Ie s3 UN nas asin 
Bana NI Y AU 
ai ae AI SA Fa PAS AI S3 dB 
TS IA ag oi 


. Pn . . 0 7.09 2: . . EN 
aa IS abi oh OA ega et pl Jb 
19 “go ag Lg PE ore ta 2 "4 “ 2. 3 o £- 
Pkl pai 5 JB A Ag le eko DP Sh 38, 


”, EN . 23 Pan 4 # SA Lea . .. oo “ Pad 
AN Sial Eh Yen Jp OS AT j8 8 C3 
“ 0 -. 2 Cina 3 . Hg 9 
BEA Ui 3S 
Men ta aa latte ena NA TA Ka Ka OA Eka 
OY ya) SUS Oldalan CS Lagil Olassy de gua 
Na ba Ga GA ang Ea NONA 2 
ONSU PE ON L pa Ih JS 0S) Laga 
227.” @utaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah 


S(227). Hadits shahih. HR. Muslim (436), An-Nasa"i (809), Abu Daud (663) 
dan Ibnu Majah (994), dan semuanya dari jalur periwayatan Simak bin Harb dari 
An-Nu'man bin Basyir. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari An-Nu'man bin 
Basyir, ia berkata, “Rasulullah SAW selalu meluruskan barisan shalat 
kami. Pada suatu hari beliau pergi, kemudian beliau melihat seorang 
laki-laki yang dadanya keluar dari barisan shalat kaum itu, maka 
beliau bersabda, “Kamu harus meluruskan barisan shalatmu, atau 
Allah akan membedakan di antara muka-mukamu.” 


Ia berkata, “Dalam bab ini terdapat hadits dari Jabir bin 
Samurah, Al Bara', Jabir bin Abdillah, Anas, Abu Hurairah dan 
Aisyah.” 


Abu Isa berkata, “Hadits An-Nu' man bin Basyir ialah hadits 
hasan shahih.” 


Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Di antara 


” 


kesempurnaan shalat adalah meluruskan barisan. 


Diriwayatkan dari Umar, bahwa ia telah mewakilkan 
(menguasakan) kepada seorang laki-laki supaya meluruskan barisan 
shalat, dimana ia tidak akan bertakbir sehingga diberitahukan 
kepadanya, bahwa barisan shalat telah lurus. 


Diriwayatkan dari Ali dan Utsman, bahwa keduanya selalu 
memperhatikan hal itu (barisan enalan. seraya keduanya berkata, 
“Lurusankanlah.” 


Ali biasa berkata, “Maju kamu! hai fulan, Mundur kamu! hai 
fulan.” 


Ucapannya, & sisa 2 PALI '$ sa DG (Bab: Meluruskan barisan 
shalat), yakni berkenaan dengan kelurusannya. Dikatakan, “Agaama 
al 'uudu idzaa “adalahu wa sawaahu (ia meluruskan tiang, jika ia 
meluruskan dan menyamakannya). 

Ucapannya, Rae (kamu harus meluruskan barisan shalatmu) 


dengan men-dhamah-kan huruf ta' dua, mem-fathah-kan huruf sin, 
men-dhamah-kan huruf wau yang bertasydid dan mentasydidkan 


— Syarah Sunan Tirmidzi 


huruf nun. Al Baidhawi berkata, “Huruf Jam (pada latusawunna) 
adalah huruf yang karenanya terjadi gasam (sumpah) dan gasam di 
sini adalah diperkirakan. Karena itulah dikuatkan dengan huruf nun 
yang bertasydid.” Ne 
Ucapannya, Sa P3 La & "Med VI (atau Allah akan 
membedakan di antara muka-mukamu), jika kamu tidak meluruskan 
barisan. An-Nawawi berkata, Dikatakan, “Maknanya adalah 
mengubah dan menggantinya dari rupanya yang asli, berdasarkan 


sabda Rasulullah SAW, “Allah akan menjadikan rupanya seperti rupa 
himar (keledai).” 


Dikatakan, “Allah akan merubah sifat-sifatnya.” Jelasnya 
—hanya Allah Yang Maha Mengetahui— bahwa maknanya adalah 
Allah akan menimpakan permusuhan, kebencian dan perselisihan hati 
di antara kamu, sebagaimana dikatakan, “Muka fulan (anu) berubah 
kepadaku, yakni terlihat bagiku dari mukanya kebencian kepadaku 
dan hatinya berubah kepadaku.” 


Karena perbedaan mereka dalam barisan shalat akan 
menyebabkan perbedaan pada sejumlah sisi lahiriah mereka, dan 
perbedaan pada sejumlah sisi lahiriah mereka akan menyebabkan 
perbedaan pada sejumlah sisi bathiniah mereka. 


Al Hafizh dalam Al Fath berkata, “Hadits itu dikuatkan dengan 
riwayat Abu Daud dan selainnya dengan redaksi, “Atau Allah akan 
membedakan di antara hati-hati kamu.” Lahiriah hadits menunjukkan 
kewajiban meluruskan barisan shalat. i 


Ucapannya, yatj dil At yh AE Oa Fata gi jl 2P ABI 
12363 35 (gi) (Dalam bab ini terdapat hadits dari Jabir bin Samugah, 
Al Bara', Jabir bin Abdillah, Anas, Abu Hurairah dan Aisyah.) Hadits 


Jabir bin Samurah diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i 
dan Ibnu Majah. Hadits Al Bara' diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadits 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Jabir bin Abdillah diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya dan 
redaksinya akan dikemukakan. Hadits Anas diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dan Muslim dan selain keduanya, dan hadits tersebut 
memiliki banyak redaksi. 


Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Daud dengan 
redaksi, “Kamu harus menempatkan imam di tengah-tengah dan 
mengisi tempat yang kosong.” Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Abu 
Daud dengan redaksi, “Suatu kaum yang selalu tertinggal dari barisan 
pertama sehingga Allah akan mengakhirkan mereka dalam neraka. si 

Ucapannya, j2 ya KAA ea « Pa gi OA Oa ra (Hadits An- 
Nu'man bin Basyir adalah hadits hasan shahih), dan diriwayatkan 
oleh Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Ucapannya, “Diriwayatkan 
dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Di antara kesempurnaan shalat 
adalah meluruskan barisan.” Dalam Majma' Az-Zawaid dari Jabir, ia 
berkata, “Nabi SAW bersabda, “Di antara kesempurnaan . shalat 
adalah meluruskan barisan.” HR. Ahmad, Abu Ya'la dan Ath- 
Thabrani dalam Al Kabir dan Al Ausath, dan di dalamnya terdapat 
Abdullah bin Muhammad bin Agil, dan terjadi perbedaan pendapat 
dalam berdalil dengannya. 


Ucapannya, (Diriwayatkan dari Umar, bahwa ia telah 
mewakilkan (menguasakan) kepada seorang laki-laki supaya 
meluruskan barisan shalat, dimana ia tidak akan bertakbir sehingga 
diberitahukan kepadanya bahwa barisan shalat telah lurus”. Malik 
dalam Al Muwaththa ' telah meriwayatkannya dari Nafi”, bahwa Umar 
bin Al Khaththab selalu memerintahkan supaya meluruskan barisan 
shalat, sehingga ketika mereka datang kepadanya, niscaya mereka 
akan memberitahukan kepadanya bahwa barisan shalat telah lurus, 
lalu ia pun bertakbir. 


Ia SONY AAN ORG UG Aki DU, UP 8 Lha 
(Diriwayatkan dari Ali dan Utsman, bahwa keduanya ' selalu 


————— ——— —  —— —— ———— Syarah Sunan Timidi 


memperhatikan hal itu, seraya keduanya berkata, “Luruskanlah”), 
yang termaktub dalam Al! Muwaththa ' dari Abu Suhail bin Malik dari 
bapaknya, ia berkata, “Ketika aku sedang berada bersama Utsman bin 
Affan, lalu shalat didirikan dan aku berkata kepadanya supaya ia 
berkenan mewajibkan shalat kepadaku. Kemudian aku terus-menerus 
berbicara kepadanya, sedang ia meluruskan kerikil dengan kedua 
sandalnya sehingga sejumlah orang laki-laki mendatanginya, dimana 
ia telah mewakilkan (menguasakan) kepada mereka supaya 
meluruskan barisan shalat. Kemudian mereka memberitahukan 
kepadanya bahwa barisan shalat telah lurus. Ia berkata kepadaku, 
“Berdirilah dengan lurus dalam barisan itu.” Kemudian ia pun 
bertakbir.” 


pn “. (UN . Pa na 
sb ALL aa Ne Luh 
“ Pa 
168. Bab: Orang-orang yang Menyandingiku dalam Shalat 


di antara Kamu adalah Orang-orang Dewasa dan Berakal 


- 
OA 3 90 Pn TN 2 


MH hp Ga KA IP Ih Tai GIS YNA 
AH IIS SB J6 alah ab AI Ito Pa 
WES NS V3 Gea Da Pa sa Da 
SPAN ME SU ae B 
dal gl Ga gl AS Gi an AI AT 


P- Pa 
.y 313 lala 


Syarah Sunan Tirmidzi KA | 


“ LX. 2 Ba 0 » . 30 - Tana - - 7g 
AP LL JA JL AP gama Up Canda 1 gang H J8 
s3." 03X. Bi up! & Pa 0 
20. Anak MAP Na PU Pa 5 23 
AE ain JUAN OI 
. Pa & PN IN PEN Dat 
IE Ia 3 NE PA db ME :JE 
LO Gg TI DA Tan Bea 2 05 “2 
cela Ae ol JW da "Janatah 23 Kaban Tanaman 3 2JG 
pg : - ena Aa ga 5 
AI 5 li DI Omleng OS CS Jas SES li 
ob. 905. 330 nok ut 
AS up 33 Rela Jasa y : J8 


228.” Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Zurai” menceritakan kepada kami, Khalid Al Hadzdza' 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari 
Algamah, dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Hendaklah orang-orang yang menyandingiku dalam shalat di antara 
kamu adalah orang-orang dewasa dan berakal, lalu barisan orang- 
orang yang menyandingi mereka, lalu orang-orang yang menyandingi 
mereka, dan janganlah kamu berbeda, sehingga hati-hati kamu akan 


,.. 


berbeda, dan kamu harus takut dengan kegaduhan di pasar-pasar. 


Ia berkata, “Dalam bab ini terdapat hadits dari Ubay bin Ka'ab, 
Abu Mas'ud, Abu Sa'id, Al Bara' dan Anas.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Ibnu Mas'ud adalah hadits hasan 
Shahih gharib.” 


"Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau menghendaki orang- 
orang yang menyandinginya dalam shalat adalah para sahabat 
Muhajirin dan para sahabat Anshar, supaya mereka dapat menjaganya. 


“Hadits shahih. HR. Muslim (432). 


————————v—— Sirah Sunan Tirmidii 


Ia berkata, “Khalid Al Hadzdza” adalah Khalid bin Mihran yang 
biasa dipanggil dengan nama Abu Al Munazil.” 


Ia berkata, “Aku mendengar Muhammad bin Ismail berkata: 
“Dikatakan, “Disebut Khalid Al Hadzdza”' bukan karena ia tidak 
pernah memakai sepatu sama sekali, akan tetapi ia biasa duduk di atas 
sepatu, sehingga nama itu (Al Hadzdza”) dinisbatkan kepadanya.” 


Ia berkata, “Nama Abu Ma'syar adalah Ziyad bin Kulaib.” 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, Pp) (hendaklah orang-orang yang menyandingiku 
dalam shalat”, dengan meng-kasrah-kan dua huruf lam dan 
meringankan bacaan huruf nun tanpa disertai dengan huruf ya 
sebelum huruf nun, dan boleh menetapkan huruf ya disertai dengan 


mentasydidkan huruf nun sebagai taukid (penguat). Itulah pendapat 
An-Nawawi. 


Saya katakan, “Dalam sebagian naskah At-Tirmidzi tertera 
liyalinii dengan membuang huruf ya sebelum huruf nun, dan dalam 
sebagian naskah lainnya dengan menetapkannya.” 


Ath-Thibi berkata, “Di antara hak kata itu ialah dibuang darinya 
huruf ya sebagai bentuk amr (perintah), dan kami menemukan 
penetapan huruf ya dan men-sukun-kannya dalam sejumlah kitab 
hadits. Jelasnya, bahwa hal itu adalah salah. Maknanya ialah orang 
yang menyandingiku. Kata itu berasal dari kata waliy yang bermakna 
dekat. 


Pig Sei 3 Fi: (Orang-orang dewasa dan berakal). Ibnu 
Sayyidinnas berkata, “Kata al ahlaam dan an-nuhaa adalah satu 
makna, yaitu orang yang berakal. Sebagian mereka berkata, “Adapun 


yang dimaksud dengan uluu al Ahlaam adalah orang-orang yang 
baligh dan wluu an-nuhaa adalah orang-orang yang berakal.” 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Berkenaan dengan pendapat yang pertama, bahwa di dalamnya ada 
'athaf (mengikutkan sesuatu kata kepada kata yang lain) dan termasuk 
bab perkataannya, “Wa alfaa gauluhaa kadzaban wa mainan (ia 
mendapati perkataannya bohong dan dusta), yaitu perubahan sesuatu 
kata yang menduduki tempat perubahan makna dan hal tersebut sering 
ditemukan dalam perkataan. Sedangkan berkenaan dengan pendapat 
yang kedua, bahwa setiap kata memiliki makna tersendiri. 


“ rn Cas S (Lalu orang-orang yang menyandingi mereka). An- 


Nawawi berkata, “Maknanya adalah orang-orang yang mendekati 
mereka dalam sifatan itu.” 


Al Oari dalam Al Mirgah berkata, “Misalnya: orang-orang 
murahig (yang mendekati baligh) atau orang-orang yang mendekati 
sifat orang-orang golongan pertama dalam akal dan kedewasaan. S 


€ rn Cas (Lalu orang-orang yang menyandingi mereka). 


Al Oari berkata, “Misalnya: anak-anak yang mumayyiz (yang 
telah dapat membedakan sesuatu) dan orang-orang yang turun dari 
derajat orang-orang yang terdahulu dalam kedewasaan dan akal, dan 
juga makna lainnya. Perkiraannya: kemudian orang-orang yang 
menyandingi mereka seperti kaum wanita, karena kelompok kaum 
laki-laki adalah lebih mulia secara mutlak. 


Dikatakan, “Adapun yang dimaksud dengan mereka adalah 
kelompok yang di dalamnya terdapat indikasi yang menunjukkan 
penertiban barisan.” Demikian perkataan Al Oari. 

| ai Y3 (Dan janganlah kamu berbeda), yakni dengan badan. 
Si) WS (Sehingga hati-hati kamu berbeda), yakni berbeda dalam 
hal kesukaan dan keinginannya. Ath-Thibi berkata, “Kata fatakhtalifa 
(sehingga berbeda) dinashabkan adalah jawab nahi (walaa 
takhtalifuu). Dalam hadits itu dijelaskan, bahwa keadaan hati akan 
mengikuti keadaan anggota tubuh, maka jika anggota tubuh berbeda, 


———————— ———— Syarah Sunan Timidri 


maka hati pun berbeda. Jika hati berbeda, maka hati akan rusak 
sehingga anggota tubuh pun rusak, karena hati itu adalah pemimpin 
anggota tubuh. 


Ola 5 Pebahg ny (Dan kamu harus takut dengan 
yan , SW g 


kegaduhan di pasar-pasar.) An-Nawawi berkata, “Kata haisyaat 
(kegaduhan) dengan mem-fathah-kan huruf ha, men-sukun-kan huruf 
ya dan ditambah huruf syin bermakna: pergaulan, pertengkaran, 
permusuhan, teriakan (bentakan), keributan dan sejumlah fitnah yang 
terdapat di dalamnya.” Dalam Al Mirgah dikatakan, bahwa kata 
tersebut (haisyaat) adalah bentuk jamak dari kata haisyah yaitu: 
mengeraskan suara, dimana Nabi SAW melarang mereka melakukan 
perbuatan itu. Karena shalat berarti hadir di hadapan Tuhan, sehingga 
mereka harus tenang dan mengikuti etika beribadah dalam 
pelaksanaannya. 


Dikatakan, “Pergaulan”. Maknanya, bahwa hendaklah mereka 
tidak bergaul seperti pergaulan para pengunjung pasar yang di 
dalamnya tidak dibedakan orang-orang dewasa dan berakal dari selain 
mereka, dan tidak pula dibedakan anak-anak dan para perempuan dari 
selain mereka dalam posisi depan dan belakang.” Itulah makna yang 
sesuai dengan kenyataan. 


Ath-Thibi berkata, “Boleh menjadikan makna itu ialah 
hendaklah kamu menjaga dirimu dari kesibukan yang terkait dengan 
urusan-urusan pasar, karena hal itu akan menghalangimu 
menyandingiku.” 


Ucapannya, PN ag banta s3 d yah ey AS gi & Ka sd & 
gih (Dalam bab ini terdapat hadits dari Ubay bin Ka'ab, Abu Mas'ud, 


4 


Abu Sa'id, Al Bara' dan Anas). Hadits Ubay bin Ka'ab diriwayatkan 
oleh Ahmad dan An-Nasa'i. Hadits Abu Mas'ud diriwayatkan oleh 
Ahmad, Muslim, An-Nasa i dan Ibnu Majah. Hadits Abu Sa'id dan Al 


Syarah Sunan Tirmidri —————— IA | 


Bara” diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Al Hakim dan 
Sa'id bin Manshur, sebagaimana dalam Syarh Siraj Ahmad As- 
Sirhindi. 

Hadits Anas diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dengan 
redaksi, “Rasululllah SAW merasa senang bahwa orang-orang yang 
menyandinginya dalam shalat adalah para sahabat Muhajirin dan para 
sahabat Anshar supaya mereka dapat melindunginya.” «3 yatan gl Lado 
Lag mere (yup Case (Hadits Ibnu Mas'ud adalah hadits hasan 
Shahih gharib), dan diriwayatkan oleh Muslim. 

Ucapannya, 155 Of mx 05 Af Ap Ie Ko PIKAT tp 
Kp Again NAN Oya (Diriwayatkan dari Nabi SAW, dimana 
beliau merasa senang bahwa orang-orang yang menyandingi beliau 
dalam shalat adalah para sahabat Muhajirin dan para sahabat Anshar 
supaya mereka dapat melindunginya). Diriwayatkan Ibnu Majah dari 
hadits Anas, sebagaimana telah dijelaskan di atas. 

brg GH NG R sin NG) (Ia (yakni Khalid Al Hadzdza') 
adalah Khalid bin Mihran), dengan meng-kasrah-kan huruf mim dan 
men-sukun-kan huruf ha. 

J ai ui S (yang biasa dipanggil dengan nama Abu Al 
Munazil), dengan mem-fathah-kan huruf mim. Dikatakan, “Dibaca 
dengan men-dhamah-kan huruf mim dan meng-kasrah-kan huruf 


) 


zay.” : 
Saad NW (Khalid Al Hadzdza”), dengan mem-fathah-kan huruf 
ha yang tidak bertitik dan mentasydidkan huruf dal yang tidak 
bertitik. J3 Ys Ii— L (bukan karena ia tidak pernah memakai sepatu 
sama sekali). Ia (Abu Isa) berkata dalam kamus, “Hadzaa an-na'la 


hadzwan wa hidzaa-an gaddarahaa wa gatha 'ahaa (ia, membuat 
sepatu dengan mengukurnya dan memotongnya).” 


kj Syarah Sunam Tirmidzi 


SENI AS EC 


169. Bab: Makruh Membuat Barisan di antara Tiang-tiang 


Ai IPA Up AS) Cib Sta Eib —xya 
al Ula Kls -JG Ya ar IS CN AI Na 


... 


2 Sa Ii ea GUN 3 aah Dab ita UAN 5 
Me en an 

TOR Bona ba yA ba Yaa 
BIPA HI Dag ol eplai Ja Pa 


3... .. ( 2 . 

Ja Cansu J 3 9 

Paya 8 .... .&. ve £ . GG. ac 

D5 Ab JAN P3 A33 
229." Hannad menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan 
kepada kami, dari Sufyan, dari Yahya bin Hani” bin Urwah Al 
Muradi, dari Abdul Hamid bin Mahmud, ia berkata, “Kami shalat di 
belakang seorang penguasa, lalu orang-orang mengusir kami, 
sehingga kami shalat di antara dua tiang. Setelah kami selesai shalat, 


maka Anas bin Malik berkata, “Kami menghindari hal itu (shalat di 
antara dua tiang) pada masa Rasulullah SAW.” 


Dalam bab ini ada riwayat lain dari Ourrah bin Iyas Al Muzani. 


1'Hadits shahih. HR. An-Nasa”i (820), Abu Daud (673) dan Ibnu Majah (1002). 


Syarah Sunan Tirmidzi — mj 


Abu Isa berkata, “Hadits Anas adalah hadits hasan shahih.” 


Sekelompok ahli ilmu memakruhkan membuat barisan shalat di 
antara tiang-tiang. 
Pendapat tersebut dikemukakan Ahmad dan Ishak. 


Sedangkan sekelompok ahli ilmu lainnya merukhsahkan 
(membolehkan) hal itu. 


Penjelasan Hadits: si 

Ucapannya, 633! ya Kiri ka, d st DG (Bab: Makruh 
membuat barisan shalat di antara tiang). Kata sawaari ialah jamak dari 
saariyah yang bermakna tiang. 


Ucapannya, 'ia (#5 WS (Kami menghindari hal itu), yakni, 
shalat di antara dua tiang. Ucapannya, GAN AI gi 33 1 adi Ry, 


(Dalam bab ini terdapat hadits dari Ourrah bin Iyas Al Muzani). Ia 
(Abu Isa) berkata, “Kami dilarang membuat barisan shalat di antara 
tiang-tiang pada masa Rasulullah SAW dan kami pun benar-benar 
menghindarinya.” Ibnu Majah mentakhrijnya dan dalam isnadnya 
terdapat Harun bin Muslim Al Bishri. Ia adalah perawi yang tidak 
dikenal, sebagaimana dituturkan Abu Hatim. Hadits tersebut didukung 
dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim, dan ia menilainya 
Shahih dari hadits Anas dengan redaksi, “Kami dilarang menunaikan 
shalat di antara tiang-tiang dan kami menghindarinya.” 

Ia berkata, “Janganlah kamu menunaikan shalat di antara tiang- 


tiang, dan sempurnakanlah barisan-barisan shalat.” 


2 . 


Ucapannya, re ae Tana Kai Ora (Hadits Anas adalah 
hadits hasan shahih), yang diriwayatkan oleh perawi yang lima orang 
kecuali Ibnu Majah. 


: mana Syarah Sunan Tirmidzi 


"0 Pa 


Ucapannya, Isis 83 EN ya € aa Hay af (Ai Jah: KY IN 3, 
sah, 9 cari (Sekelompok ahli ilmu memakruhkan membuat barisan 


shalat di antara tiang-tiang. Pendapat itu dituturkan Ahmad dan 
Ishak). Juga pendapat tersebut dituturkan An-Nakha'i. Sa' id bin 
Manshur meriwayatkan di dalam Sunan-nya suatu riwayat yang 
menjelaskan larangan hal itu dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan 
Hudzaifah. Be ah 

Ibnu Sayyidinnas berkata, “Menurut mereka tidak diketahui 
adanya perbedaan di kalangan sahabat.” Alasan pemakruhan hal itu 
adalah sebagaimana yang dikatakan Abu Bakar bin Al Arabi, baik 
karena terputusnya barisan atau karena tempat itu adalah tempat 
penitipan sandal. 


Ibnu Sayyidinnas berkata, Aigsan yang pertama adalah alasan 
yang diserupai, karena alasan-yang kedua adalah alasan yang baru.” 
Al Ourthubi berkata, “Diriwayatkan, bahwa sebab pemakruhan hal itu, 
karena tempat tersebut adalah tempat shalatnya jin mukmin.” 


Ucapannya, W5 d Ii Ja KR, ag Gas Ady (Sekelompok ahli 
ilmu yang lainnya merukhsahkan “(membolehkan) hal itu), yakni 
shalat di antara tiang-tiang. Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ibnu 
Al Mundzir me-rukhshah-kan hal itu di-giyas-kan kepada imam dan 
orang yang shalat sendrian. Mereka berkata, “Telah ditetapkan, bahwa 
Nabi SAW menunaikan shalat di Ka'bah di antara dua tiang.” 


: Ibnu. Ruslan berkata, “Al Hasan dan Ibnu Sirin 
membolehkannya. Sa'id bin Jubair, Ibrahim At-Taimi dan Suwaid bin 
Ghaflah juga mengimami kaum mereka di antara tiang-tiang, dan 
pendapat tersebut dituturkan ulama Kuffah.” Asy-Syaukani berkata, 
“Hadits Ourrah itu tidak menjelaskan di dalamnya selain larangan 
membuat barisan shalat di antara tiang-tiang, dan tidak dikatakan, 
“Kami dilarang menunaikan shalat di antara tiang-tiang”, dimana di 
dalamnya terkandung dalil yang menunjukkan perbedaan di antara 


Syarah Sunan Tirmidzi 


shalat berjamaah dan shalat sendirian. Tetapi hadits Anas yang 
diriwayatkan oleh Al Hakim di dalamnya menjelaskan larangan 
menunaikan shalat di antara tiang-tiang dengan mutlak, maka hadits 
yang mutlak digiring kepada hadits yang mugayyad (dibatasi), dan 
shalat Nabi SAW di antara dua tiang menunjukkan hal itu, sehingga 
larangan hal itu khusus ditujukan kepada shalat makmum dan tidak 
kepada shalat imam dan shalat orang yang sendirian, dan itulah 
pendapat terbaik yang dikatakan. Sementara meng-giyas-kan 
makmum kepada imam dan orang yang shalat sendirian adalah asumsi 
-yang rusak karena berbenturan dengan sejumlah hadits dalam bab itu. 


Donal Kla 2Te CG 
170. Bab: Shalat di belakang Barisan Sendirian 


Ja us Daan : Ka Na Ps Gas Pa ra Tratai —YY. 
aa SL SY SAN ad 5 PA Ang 3G ket 2G Bl 
. ac 1 tp 5s? “ o. - 
aa gi be Aa Hj Kal AN Stan pad Ie 

Dial Lala Ito ey Ob RA Kah AL BM J5 
MA Aa ata NG Sg NA gi INA Dina TB ri TEE 
hang of Hug dak adil de Pi) dm) Aga He AN (0nm 9 
Na) 

Ge “2 Aa oo uc Ai se. KS 

PSG SE gi YA Ya ie A6 

. BELA naa Se PMA ... - and 

Da PAS M9 Cia Tana Kal SA 5 jm al JB 
. . P 5, 3. bian 0, 2 2 Ll . . # 
de 5) Bang 1363 (032m) Hal Kala «Jar asa al Hadi dat 


————————————————— Syarah Sunan Tirmidii 


0 £ ag AN an ana SA Mb Lot? s3 - Lo. £ 9 sn Pa 
Jai Gn 23 Je 383 (Gea pa da 49 (2 dah los 
“ a 5 ag Pa IA Pan 8 3 - 2. 5. £ 3 0 "13 
a33 Obis Jp ja) oa) Hall Gala elo Il S Png li 
- 5 Oa 0£ 0 Ml. 2... AB PA Na 0 
Haa II BSI Ja ya GP A3 3) KG BL 5 
aa s3 aan 2 0 2 5, 0£ .. o - - 
HA Dag 2A) ia lir elo Uya NB cas AG 9 Tas) 
- Tor #29. La or £ 30 a- 
XS ya An) ag Ii la SB 

Alay Jba del) IP Allah 3 JNM HP rab Lada SY) 
. 0 - . 0. aa # . . oo .. £ 
AAA op TN PS H5 PPP gi 


- 


Tg - 21002 0. ana 83 T- 2 . - o- 3 - 0. 
Clasly BSI 8 Ya Ol IE JM Lurah Kuah 
SM $ ena Jl Ulee, 


03an oU LI 


0. aga. 9 id o- ca. 0 0 4 - Ne 

SP Ag ya JD GP DA Ui yA Lada Hepan JUS 

| 8&-E#£ -. oz. Pa PN Ta 9 0. 

(ee Akan ga Tasha GS Ll jt at 
OLI, 0. 


- 4 | 2... 
PALI 3 INA IP yaah Cuah Han JE) 
8. E£ ». 0 Lo. 0 oi 
(EP Hara or Kail) GP Jaa 3 


Kena 


. 


PN 


. 
- 


IE, 153 (3 o- 9 8. e Aan - £ “ 
OY 2 Oil gp LAS ja mol SAE ISA Hg pl JB 


Da #0 8 - aga. . . . oL 0 . 
GP daa Aoi GP Al gi JI La ob a S) W 


230.2 Hannad menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash 
menceritakan kepada kami, dari Hushain, dari Hilal bin Yasaf, ia 


"Hadits shahih. HR. Ibnu Majah (1004). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


berkata, “Ziyad bin Abi Al Ja'd menarik tanganku, dan saat itu kami 
berada di Ar-Riggah, lalu ia membawaku kepada seorang syaikh 
bernama Wabishah bin Ma'bad dari Bani Asad. Ziyad berkata, 
“Syaikh ini menceritakan kepadaku, bahwa seorang laki-laki shalat di 
belakang barisan sendirian”, dan Syaikh mendengarkannya (perkataan 
Ziyad). Kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya supaya mengulangi 
shalat.” 


Abu Isa berkata, “Dalam bab ini terdapat hadits dari Ali bin 
Syaiban dan Ibnu Abbas.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Wabishah adalah hadits hasan.” 


Sekelompok ahli ilmu memakruhkan seorang laki-laki shalat di 
belakang barisan sendirian. Mereka berkata, “Ia harus mengulangi 
shalat, jika ia shalat di belakang barisan sendirian.” 


Pendapat tersebut dikemukakan Ahmad dan Ishak. 


Sekelompok ahli ilmu lainnya berkata, “Ia mendapat pahala 
meski ia shalat di belakang barisan sendirian.” 


Pendapat itu ialah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al 
Mubarak dan Asy-Syafi'i. 
Sekelompok ulama Kufah memegang hadits Wabishah bin 


Ma'bad. Mereka berkata, “Siapa yang shalat di belakang barisan 
sendirian, maka ia harus mengulangi shalat.” 


Di antara mereka adalah Hammad bin Abi Sulaiman, Ibnu Abi 
Laila dan Waki'. 


Ia meriwayatkan hadits Hushain, dari Hilal bin Yasaf: dimana 
bukan hanya satu hadits yang (redaksinya) seperti riwayat Abu Al 
Ahwash, dari Ziyad bin Abi Al Ja'd, dari Wabishah bin Ma'bad. 


Dalam hadits Hushain terdapat petunjuk bahwa Hilal bertemu 
langsung dengan Wabishah. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ahli hadits berbeda pendapat dalam hal itu: 


Sebagian mereka berkata, “Hadits Umar bin Murrah, dari Hilal 
bin Yasaf, dari Amru bin Rasyid, dari Wabishah bin Ma'bad adalah 
hadits paling shahih.” 


Sementara sebagian lainnya berkata, “Hadits Hushain, dari Hilal 
bin Yasaf, dari Ziyad bin Abi Al Ja'd, dari Wabishah bin Ma'bad 
adalah hadits paling shahih.” 


Abu Isa berkata, “Menurutku bahwa hadits Hushain adalah lebih 
shahih dari hadits Amru bin Murrah, karena hadits itu diriwayatkan 
dari selain jalur hadits Hilal bin Yasaf, dari Ziyad bin Abi Al Ja'd dari 
Wabishah.” 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, Btw « JYa (dari Hilal bin Yasaf), dengan meng- 
kasrah-kan huruf ya', lalu huruf sin, lalu huruf fa (dibaca: Yisaf). 
Dikatakan, “Ibnu Asaf Al Asyja'i adalah seorang budak yang 
dimerdekakan mereka yang berasal dari Kufah dan perawi yang tsigah 


dari generasi abad pertengahan tabi'in. AI cps3 (dan saat itu kami 


berada di Ar-Riggah), dengan meng-kasrah-kan huruf ra dan 
menftasydidkan huruf gaf ialah nama suatu tempat. 


Ucapannya, ju! Id An :363 JW (Ziyad berkata, “Syaikh itu 
menceritakan kepadaku), yakni Wabishah bin Ma'bad. gemu edi) 
(Dan syaikh itu mendengar langsung). Perkataan tersebut ialah 
perkataan Hilal bin Yasaf, dan kalimat tersebut adalah kalimat haliyah 
(yaitu keterangan keadaan), yakni Ziyad berkata, “Syaikh 'itu 
menceritakan kepadaku bahwa seorang laki-laki ...”, dan keterarigan 


keadaannya adalah Syaikh mendengarkan perkataannya (Ziyad) dan 
tidak menolaknya. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ba ana Ol gr ala An jk dit Ya) 320 (Kemudian Rasulullah 
SAW menyuruhnya supaya mengulangi shalat). Di dalamnya terdapat 
dalil yang menunjukkan bahwa shalat di belakang barisan sendirian 
adalah tidak sah, dan orang yang shalat di belakang barisan sendirian 
harus mengulangi shalatnya. 

Ucapannya, oa 9 Oa ci pa - «93 (Dalam bab ini 
terdapat hadits dari Ali bin Syaiban dan Ibnu Abbas). Hadits Ali bin 
Syaiban diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah 
SAW telah melihat seorang laki-laki yang shalat di belakang barisan 
sendirian, maka beliau berdiri sehingga orang laki-laki tersebut 
berpaling. Kemudian beliau bersabda kepadanya, “Kamu harus 
mengulangi shalatmu, karena tidak ada shalat bagi orang yang shalat 
sendirian di belakang barisan.” Isnadnya adalah hasan. Al Atsram 
meriwayatkan dari Ahmad, ia berkata, “Hadits itu adalah hasan.” 


Ibnu Sayyidinnas berkata, “Para perawinya ialah tsigah dan 
dikenal, dan hadits itu berasal dari riwayat Abdurrahman bin Ali bin 
Syaiban dari bapaknya dan Abdurrahman, ia berkata, “Di dalam 
sanadnya terdapat Ibnu Hazm, dan kami tidak mengetahui seorang 
pun yang banyak mencelanya, dimana tidak ada seorang pun yang 
meriwayatkan darinya selain Abdurrahman bin Badr dan hal itu bukan 
menunjukan kecacatannya. Hadits tersebut sebagai pendukung hadits 
Ali bin Syaiban yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Thalgin 
dengan sanad yang marfu', “Tidak ada shalat bagi orang yang shalat 
di belakang barisan sendirian.” Demikian penjelasan dalam An-Nail. 


Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad yang diriwayatkan 
darinya, ia berkata, “Aku datang kepada Nabi SAW di penghujung 
malam, lalu aku shalat di belakangnya, maka beliau menarik 
tanganku, lalu beliau menyeretku sehingga menempatkanku di 
dekatnya.” 

Ucapannya, 1-2 Late Lal Cuse3 (Hadits Wabishah ialah 


- 


—  ——————— $yarah Sunan Tirmidzi 


hadits hasan). Al Hafizh dalam Al Fath berkata, “Para penulis Sunan 
meriwayatkannya. Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan selain keduanya 
menilainya shahih.” 


Ucapannya, 225 cari d Pn 43 (Pendapat itu dikemukakan 
Ahmad dan Ishak). Juga pendapat itu dikemukakan sebagian ahli 
hadits dari madzhab Asy-Syafi'i seperti Ibnu Khuzaimah. Di antara 
ahli hadits yang mengemukakannya adalah An-Nakha'i dan Al Hasan. 
Juga pendapat tersebut dikemukakan sekelompok ulama Kufah seperti 


dijelaskan At-Tirmidzi. Mereka pun berdalil dengan hadits-hadits 
dalam bab ini. 


bia IP Ah dang Ulah Ula Ho G1 ipa ai Jai La R33 JB A3 
CE Skl Gl) desgdl (Sekelompok ahli ilmu berkata, “Ia 
mendapat pahala meski ia shalat di belakang barisan sendirian.” 
Pendapat itu adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak 
dan Asy-Syafi'i). Pendapat itu adalah pendapat Abu Hanifah, dan ia 
pun berdalil kepada mereka dengan hadits Anas, ia berkata, “Aku dan 


seorang anak yatim shalat di rumah kami di belakang Nabi SAW, 
sedang ibuku dan Ummu Salim berdiri di belakangku.” 


Diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim. Az-Zaila”i dalam Nashb 
Ar-Rayah berkata, “Hukum kaum laki-laki dan perempuan dalam hal 
itu adalah sama.” 


Ibnu Bathal berkata, “Jika hal itu ditetapkan atas perempuan, 
maka penetapannya atas orang laki-laki adalah lebih utama.” 
Penetapan dalil itu dibantah, bahwa hal itu hanya diperbolehkan bagi 
orang perempuan karena dilarang baginya membuat barisan shalat 
dengan orang laki-laki. Berbeda dengan orang laki-laki, dimana ia 
akan membuat barisan bersama mereka (kaum laki-laki), berhimpitan 
dengan mereka dan dapat menarik orang laki-laki dari pinggir barisan, 
lalu ia berdiri bersamanya, lalu keduanya berpisah. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Al Hafizh dalam Al Fath berkata, “Ibnu Khuzaimah berkata, 
“Tidak sah berdali! dengannya, karena shalatnya orang laki-laki 
sendirian di belakang barisan merupakan perbuatan yang dilarang 
melakukannya menurut kesepakatan di antara orang-orang yang 
berkata, “Ia mendapat pahala atau tidak mendapat pahala.” 


Sementara shalatnya :orang perempuan sendirian di belakang 
barisan jika tidak ada orang perempuan selainnya ialah perbuatan 
yang diperintahkan menurut kesepakatan, sehingga bagaimana 
mungkin menggiyaskan (menganalogikan) sesuatu yang diperintahkan 
kepada sesuatu yang dilarang. Juga Abu Hanifah berdalil kepada 
mereka dengan hadits Ibnu Abbas, bahwa ia shalat di belakang Nabi 
SAW, lalu Nabi SAW menarik tangannya dan menempatkannya di 
dekatnya dan tidak menyuruhnya mengulangi shalat. 


Sebagai jawabannya, bahwa riwayat Ibnu Abbas itu adalah salah 
satu riwayat yang dikemukakan berkenaan dengan berbaurnya Ibnu 
Abbas bersama Nabi SAW dalam shalat malam pada suatu malam, 
dimana pada malam itu ia menginap di rumah Maimunah bibinya, dan 
hadits yang tertera dalam Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim dan 
selain keduanya menjelaskan, bahwa ia berdiri di samping kiri Nabi 
SAW, kemudian beliau menempatkannya di samping kanannya, dan 
hadits itu ralah hadits yang paling shahih dan paling unggul. 


Juga Abu Hanifah berdalil kepada mereka dengan hadits Abu 
Bakrah bahwa ia datang kepada Nabi SAW, dan ketika itu beliau 
sedang ruku, maka ia pun ruku sebelum tiba di barisan, lalu ia berjalan 
menuju barisan. Ia menuturkan kejadian tersebut kepada Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Semoga Allah menambah ketekunanmu, dan kamu 
tidak harus mengulangi shalat.” HR. Al Bukhari, Abu Daud dan An- 
Nasa'i. 

At-Turbasyati dan Muhyi Sunah berkata, “Dalam hadits tersebut 
terdapat dalil bahwa shalat sendirian di belakang barisan adalah tidak 
batal, karena Nabi SAW pun tidak menyuruh Abu Bakrah mengulangi 


- Syarah Sunan Tirmidzi 


shalat dan belia memberinya petunjuk untuk masa mendatang. 
Dengan alasan bahwa hadits tersebut adalah lebih utama dengan 
sabdanya “... dan kamu tidak perlu mengulangi shalat.” Kalimat itu 
ialah nahi tanzih (larangan penghindaran) dan bukan nahi tahrim 
(larangan pengharaman). Karena jika larangan itu dimaksudkan 
sebagai larangan pengharaman, niscaya Nabi SAW menyuruh Abu 
Bakrah supaya mengulangi shalat. 


Ibnu Al Hamam salah seorang ulama madzhab Hanafi berkata, 
“Para imam kami telah menggiring hadits Wabishah kepada 
pensunahan dan hadits Ali bin Syaiban kepada penafian 
kesempurnaan supaya keduanya sesuai dengan hadits Abu Bakrah, 
karena lahiriah hadits itu menunjukkan tidak adanya kemestian 
mengulangi shalat karena tidak adanya perintah agar en 
Perkataannya adalah sebagai kesimpulan. 


Saya katakan: Al Hafizh dalam Al Fath berkata, “Ahmad dan 
selainnya memadukan di antara kedua hadits itu —yakni di antara 
hadits Wabishah dan hadits Abu Bakrah- dimana hadits Abu Bakrah 
bersifat khusus, karena keumuman hadits Wabishah, sehingga siapa 
yang memulai shalat sendirian di belakang barisan, lalu ia masuk ke 
dalam barisan sebelum berdiri dari ruku, maka ia tidak wajib 
mengulangi shalat, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Bakrah. 
Sedangkan jika tidak, maka ia wajib mengulangi shalat karena 
keumuman hadits Wabishah dan hadits Ali bin Syaiban.” 

Pemaduan itu ialah tindakan yang baik, bahkan tindakan yang 
ditentukan, karena akan didapat dukungan di antara hadits-hadits itu 
tanpa susah payah. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui. — 

Catatan: Terjadi perbedaan pendapat perihal orang yang tidak 
mendapatkan celah dan tidak pula kelapangan dalam barisan, apakah 
yang harus ia lakukan? | 


Dikatakan, “Ia berdiri sendirian dan tidak perlu menarik 


Syarah Suman Tirmidzi 


seseorang untuk dirinya, karena jika ia menarik seseorang untuk 
dirinya, niscaya hilang atas orang itu keutamaan barisan pertama dan 
adanya celah dalam barisan itu.” Pendapat tersebut dikemukakan Abu 
Ath-Thayyib Ath-Thabari, dan ia menuturkannya dari Malik. 


Mayoritas pendukung madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa 
ia harus menarik seseorang untuk dirinya dan disunnahkan bagi orang 
yang ditarik untuk menolongnya, dimana tidak ada perbedaan di 
antara orang yang masuk barisan itu. pada pertengahan shalat dan 
orang yang hadir sejak permulaan shalat dan berada dalam barisan 
tersebut. 


Diriwayatkan dari Atha' dan Ibrahim An-Nakha'i bahwa orang 
yang masuk dalam shalat dan ketika itu barisan telah lurus dan penuh, 
maka boleh baginya menarik seseorang untuk dirinya agar berdiri 
bersamanya. Ahmad dan Ishak memandang jelek tindakan tersebut 
dan Al Auza'i dan Malikmemandang makruh. 


Sedangkan orang-orang yang berpendapat boleh berdalil dengan 
hadits yang diriwayatkan Ath-Thabrani dalam Al Ausath dan Al 
Baihagi dari hadits Wabishah, dimana Nabi SAW bersabda kepada 
seorang laki-laki yang shalat di belakang barisan, “Hai orang yang 
sedang shalat, tidakkah kamu masuk ke dalam barisan: atau kamu 
menarik seseorang dari barisan. Kamu harus mengulangi shalatmu.” 
Di dalamnya terdapat As-Sari bin Ismail, dan ia adalah seorang perawi 
yang dituduh suka berdusta. Ia pun telah meriwayatkannya dari jalur 
periwayatan lainnya yang tertera dalam Tarikh Ashbahan karya Abu 
Nu'aim, dan di dalamnya terdapat Oais bin Ar-Rabi' dan juga di 
dalamnya terdapat perawi yang dha 'if. 


Sementara riwayat Abu Daud yang tertera dalam Al Marasil dari 
riwayat Mugatil bin Hayyan dengan sanad yang marfu' menyebutkan, 
“Jika seorang laki-laki datang (ke masjid), lalu ia tidak. menemukan 
seseorang (untuk menemaninya), maka hendaklah ia menarik 
seseorang untuk dirinya dari barisan, lalu ia berdiri bersamanya. 


- Syarah Sunan Tirmidzi 


Betapa besar pahala orang yang ditarik.” HR. Ath-Thabrani dari 
Ibnu Abbas dengan isnad yang Al Hafizh berkata, “lemah”, dengan 
redaksi, “Nabi SAW memerintahkan orang yang datang saat barisan 
telah sempurna (penuh) supaya menarik seseorang untuk dirinya yang 
ditempatkannya di sampingnya.” Demikian penjelasan dalam An-Nail. 


0. 35. 3 GB. 30 35. 3 5 


ara ja Ip ESA Oa AE AA Ea -Yr 


aa AA gi aAb YP ALI gi Jia 5 HA yi ajh Lp dah 
Se Ah sean Tata Gi ate SA Of aa yi Ta 


N 


AOA Dea? ot day aa ale AI 
. 3 3 P PAT ap Pa 3 :, Ia eta . P Hee MP IRE sn . ? 
Isl Tan” lu Tanaman »d aa 9 9 jendl Kanaan 9 1 gak | J8 
7 . P) P e, 
La Up Shan Lanal Talas Jar lLo 
231.8 Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari Hilal bin 
Yasaf, dari Amru bin Rasyid, dari Wabishah bin Ma'bad, bahwa 


seorang laki-laki shalat sendirian di belakang barisan, maka Nabi 
SAW menyuruhnya mengulangi shalat.” 


Abu Isa berkata, “Aku mendengar Al Jarud berkata, “Aku 
mendengar Waki' berkata, “Jika seorang laki-laki shalat sendirian di 
belakang barisan, maka ia harus mengulangi shalat.” 


2(231). Hadits shahih, dan lihat hadits sebelumnya. 


Syarah Sunan Tirmidi ———————————— 


5 Teapana aa JAJANG Te Lt 


171. Bab: Seorang Laki-laki yang Shalat Demanya 
Seorang Laki-laki Lain 


Oo. 3 9 48 na 


JAR Gp MEN ASN A6 51 395 Us aga GAS - —NYY 


PAN an 


& io : Jb AE OA OP tua Gl dp AP og 
Aa ap Sa ga Is Sa 


o Ai 33 (en 4 JB 

Ap Ten AA Eu 

TP Yo Ha SAE Ca 2g Ju 

ha Sa da ak 
KEY oi IP Asa CY Ji os Sy A6 Ah 9 set 
2321 Outaibah menceritakan kepada kami, Daud. bin 
Abdirrahman Al Aththar menceritakan kepada kami, dari Ayaru bin 
Dinar, dari Kuraib, yaitu seorang budak yang dimerdekakan. Ibnu 
Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku shalat bersama Nabi SAW 
pada suatu malam, dimana aku berdiri di samping kiri beliau, maka 


Rasulullah SAW memegang kepalaku dari arah belakangku, kemudian 
beliau menempatkanku di samping kanannya.” 


Abu Isa berkata, “Dalam bab ini terdapat hadits dari Anas.” 
Abu Isa berkata, “Hadits Ibnu Abbas adalah hadits hasan 


4(232). Hadits shahih diriwayatkan Al Bukhari (726) dan Muslim (723). 
Keduanya meriwayatkannya dari jalur periwayatan Kuraib bin Abbas. 


la —————— ——  —— $yarah Sunan Tirmidzi 


Shahih.” 


Pengamalan atas hadits itu dilakukan ahli ilmu dari kalangan 
sahabat Nabi SAW dan ahli ilmu setelah mereka. Mereka berkata, 
“Jika seorang laki-laki shalat bersama imam, hendaklah ia berdiri di 
samping kanan imam.” 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, ad C3, yakni suatu malam dan lafazh dzaata 
mughamin (orang lemah). Jarullah berkata, “Lafazh tersebut termasuk 
idhaafat al musammaa ilaa ismihi (menyandarkan sesuatu yang 
disebut kepada.namanya).” | | 

SI 0 eta aka ale Io Al ya) 320 (Rasulullah SAW 
memegang kepalaku dari arah belakangku). Kedua lafazh yang 
dipakai berkaitan dengan lafazh akhadza. sx (sad (Lalu beliau 
menempatkanku di samping kanannya). Di dalamnya terdapat dalil 
yang menunjukkan bahwa makmum yang.sendirian harus berdiri di 
dekat imam, dan pendapat tersebut adalah pendapat seluruh ahli ilmu. 
Jama'ah mengutip pendapat hasil kesepakatan di dalamnya, 
sebagaimana dikatakan An-Nawawi. | 

Ucapannya, yag sai «95 (Dalam bab ini terdapat hadits dari 
Anas), dimana Nabi SAW shalat bersamanya, ibunya atau bibinya. Ia 
berkata, “Kemudian beliau menempatkanku di samping kanannya dan 
orang perempuan berdiri di belakang kami,” dan diriwayatkan oleh 
Muslim. 

Ucapannya, ju 0x KN ra AS Ona (Hadits Ibnu Abbas 
ialah hadits hasan shahih), dan diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 
Muslim. 


Syarah Sunan Tirmidzi At Santa 


ade IAI Cu 


(172). Bab: Seorang Laki-laki yang Shalat Bersama Dua 
Orang Laki-laki Lainnya 


. 3. Tea 5 kar naa aa 


CE gl Oi MASA Ci CE Gi Ian Jaa ny Uodoe —YYY 
LI ten gi Ta Ip ajah IG Ja UI ':g 


Gn 


Kera Preraga Par sj en die Ke Aa eU 


3X 


6 


Lc 2... Jo . . - .. . & 
HO AI aa PP AI Ip remeh Je 
Kain 


Lap G3 ena TA Ca "me Al JG 

DIK R3 BSE NAS BL AU elali Ja ale Ia de Jadi, 
rey Hala 

13 Khas Ka Opa) Anil ip yaa IA GP 


0... 


NN dna 


: 3 3... PE PKN P3 en or 4, “ 7 Ie 
SA an HS 1 Saga ol99 
12 abi J3 Oa Sadi daa oi 1 Jari 
233.” Bundar Muhammad bin Basyar, Muhammad bin Abi Adi 
15 Hadits dha'i£ dimana Isma'il bin Muslim adalah perawi hadits yang dha'ifyang 


suka melakukan kesalahan, dengan sanad dari Al Hasan dari Samurah sejumlah 
hadits munkar. 


———— Syarah Sunan Tirmidzi 


menceritakan kepada kami, ia berkata, “Ismail bin Muslim 
menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundab, 
ia berkata, “Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami, 
bahwa jika kami terdiri dari tiga orang, maka salah seorang di antara 
kami harus ke depan (menjadi imam).” 


Abu Isa berkata, “Dalam bab ini terdapat hadits dari Ibnu 
Mas'ud, Jabir dan Anas bin Malik.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Samurah ialah hadits hasan gharib.” 


Pengamalan terhadap hadits itu dilakukan. ahli ilmu. Mereka 
berkata, “Jika mereka terdiri dari tiga orang, hendaklah yang dua 
orang lagi berdiri di belakang imam.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia menunaikan shalat 
bersama Algamah dan Al Aswad, lalu salah seorang di antara 
keduanya berdiri di samping kanannya dan yang seorang lagi berdiri 
di samping kirinya. Ibnu Mas'ud meriwayatkannya dari Nabi SAW. 

Sebagian orang mempermasalahkan Ismail bin Muslim Al Maki 
dari segi hafalannya. 


Penjelasan Hadits: 


- 
(Ng 


Ucapannya, Wat Was ot (maka salah seorang di antara kami 
harus ke depan),: menjadi. ma 'mul, karena perkataannya, “Rasulullah 
SAW menyuruh kami ... membuang huruf ba, yakni 
biayyatagaddamnaa ahadunaa. Jika kata kunnaa dijadikan zharaf 
(keterangan waktu/tempat) kata yatagaddamnaa, dan boleh 
mendahulukan kata itu dengan an mashdariyah karena adanya 
keleluasaan dalam zharaf, sebagaimana dikatakan Ath-Thibi. 


Ucapannya, #3 Bgm il £ sai «$3 (Dalam bab ini terdapat 
hadits dari Ibnu Mas'ud dan Jabir). Hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan 


Syarah Sunan Tirmidzi Las 


oleh Ahmad dari Al Aswad bin Yazid, ia berkata, “Aku dan pamanku 
Algamah datang kepada Ibnu Mas'ud tengah hari. Kemudian waktu 
Zhuhur tiba dan ia bermaksud menunaikan shalat, maka kami pun 
berdiri di belakangnya. Kemudian ia menarik tanganku dan tangan 
pamanku, lalu ia menempatkan salah seorang dari kami di samping 
kanannya dan seorang lagi di samping kirinya hingga kami membuat 
satu barisan. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, “Begitulah Rasulullah 
SAW berbuat, jika mereka terdiri dari tiga orang”.” 


Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan maknanya, dan Muslim 
meriwayatkannya dengan redaksi yang panjang dan singkat, dimana 
redaksinya yang singkat akan dikemukakan dalam uraian berikutnya. 
Sementara hadits Jabir diriwayatkan oleh Muslim darinya, ia berkata, 
“Rasulullah SAW berdiri menunaikan shalat, lalu aku datang, 
sehingga aku berdiri di samping kirinya, lalu beliau menarik tanganku 
dan memutarku sehingga beliau mendirikanku di samping kanannya. 


Setelah itu Jabar bin Shakhar datang, lalu ia berdiri di samping 
kiri Rasulullah SAW. Kemudian beliau menarik tangan kami, lalu 
beliau mendorong kami sehingga kami berdiri di belakangnya.” 

Ucapannya, &4 # Ga Ona ra 5 yaa Ora (Hadits Samurah 
adalah hadits hasan gharib). Dalam isnadnya terdapat Ismail bin 
Muslim, dan sebagian orang membahasnya, sebagaimana dijelaskan 
At-Tirmidzi. Orang-orang membahas tentang pendengaran Al Hasan 
dari Samurah, tetapi hadits itu dikuatkan dengan hadits Jabir yang 
telah disebutkan dan hadits Anas, ia berkata, “Aku dan seorang anak 
yatim menunaikan shalat di rumah kami di belakang Rasulullah SAW, 
sedangkan Ummu Salim berdiri di belakang kami.” HR. Muslim: 


Ucapannya, 2943 #8 396 176 1 MJ Mali Jaf As Kia JS Jadi, 
pay Cils (Pengamalan atas hadits itu dilakukan ahli ilmu. Mereka 


berkata, “Jika mereka terdiri dari tiga orang, maka dua orang harus 
berdiri di belakang imam”). Itulah pendapat yang benar. Ibnu Mas'ud 


Leg Syarah Sunan Tirmidzi 


RA dan dua orang sahabatnya Al Aswad dan Algamah dan 
sekelompok kecil ahli Kufah berpendapat, bahwa salah seorang dari 
keduanya berdiri di samping kanan imam dan seorang lagi berdiri di 
samping kirinya. Seluruh ulama dari kalangan sahabat dan generasi 
setelah mereka (tabi'in) menentang pendapat mereka (Ibnu Mas'ud 
cs), seperti akan diketahui dalam perkataan An-Nawawi. 

Ucapannya, 1 tdixi set Spa Laila Ie af , pan S nat 3 
, jl P F9 «Mg (Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia 
menunaikan shalat bersama Algamah dan Al Aswad, lalu salah 
seorang dari keduanya berdiri di samping kanannya dan seorang lagi 
berdiri di samping kirinya” Hadits itu diriwayatkan Ahmad, Abu Daud 
dan An-Nasa'i, dan redaksi hadits itu telah dikemukakan dalam 
pembahasan yang baru lalu, dan pendapat itu dikemukakan sebagian 
ahli Kufah. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Mas'ud tersebut. Ibnu 
Sirin menjawabnya, bahwa hal itu dilakukan karena tempat yang 
sempit, yang diriwayatkan Ath-Thahawi. Demikianlah penjelasan 
dalam Fath Al Bari 


Dalam Shahih Muslim dari Ibrahim dari Algamah dan Al 
Aswad, “Keduanya datang ke Abdullah, maka ia bertanya, “Apakah 
ada orang yang akan shalat di belakang kalian?” Keduanya menjawab, 
“Ya”. Ja berdiri di antara keduanya dan menempatkan salah seorang 
dari keduanya di samping kanannya dan seorang lagi di samping 
kirinya, lalu kami ruku, kami meletakkan tangan kami di atas lutut 
kami, ia memukul tangan kami, lalu ia merapatkan di antara dua 
tangannya, lalu ia meletakkan keduanya di antara dua pahanya. 
Kemudian setelah selesai shalat, ia berkata, “Demikian perbuatan 
Rasulullah SAW.” 


An-Nawawi berkata, “Pendapat itu adalah pendapat yang 
dipegang Ibnu Mas'ud dan dua sahabatnya, sedang semua ulama dari 
kalangan sahabat hingga sekarang menentang pendapat mereka. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Mereka berkata, “Jika bersama imam terdapat dua orang laki-laki, 
maka keduanya berdiri di belakangnya dengan membuat satu barisan, 
berdasarkan hadits Jabir dan Jabar bin Shakhar. 


Muslim menuturkan dalam Shahihnya pada akhir kitab dalam 
suatu hadits yang panjang dari Jabir, “Mereka sepakat, bahwa jika 
mereka terdiri dari tiga orang, maka mereka berdiri di belakang imam, 
dimana salah seorang berdiri di samping kanan imam menurut seluruh 
ulama, dan Jama'ah mengutip kesepakatan di dalamnya.” Demikian 
pendapat An-Nawawi. 


MG IE Fa AI SE CL 


173. Bab: Seorang Laki-laki yang Shalat Bersamanya Kaum 
Laki-laki dan Kaum Perempuan 


o . 1D oo. 3 2 . o£h . 9 IS - 
ge BL aa (jan en Sl Gonta bo —YY 


! 


Ha OI oi Pp Alb al oh Al KP up Gan 1 toa 
Z3 . . t si Ta 1 f 2 : 


4 


AJ dian ab ha din Tia Jpn 233 KL 
Da SANA Ji SA ah Ig Ji ya 06 
Ang di Ki Jp AA eh En Ud Uda 
RU Had AI Le AG dn DG ale Lk, 


an Ma 2 31 


la FAN data HS Lap oa Ca im il Jb 
1 IRING GEA JR BY SIS BL AJE old Jal ST ate 


bb —— $yarah Sunan Tirmidzi 


SA Ika PA Oak AW daa AA CUYI nah 
Sa ol A69 can Latah Tale YEN 2S Sp Hai sa 
ang ag die Jb LA Ul de Uh ita, S0 2 
hg ARA Ko DN R3 LEAN Sal eta 
Sa naa Anas ma 
Aang GP BUNG dh SInakan 


2, 8 hg. mp3 sa Sa. # . - 3... .... 
Ja da Re PN Le eh 
PD 2 Sa ab 
mag Up CUL de 


SA JSI 3 Cb ko Ci IT SY3 enam Ia 3 


234.8 Ishak Al Anshari menceritakan kepada kami, Ma'an 
menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada 
kami, dari Ishak bin Abdillah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik 
bahwa Mulaikah, neneknya, mengundang Rasulullah SAW untuk 
mencicipi makanan yang dibuatnya, maka beliau pun mencicipinya. 
Kemudian beliau bersabda, “Berdirilah kalian, niscaya kami akan 
shalat bersama kalian.” Anas berkata, “Kemudian aku pun berdiri 
mengambil tikar kami yang telah hitam karena telah lama dipakai, 
kemudian aku memercikkannya dengan air. Selanjutnya Rasulullah 
SAW berdiri di atasnya, maka aku dan seorang anak yatim membuat 
barisan di belakangnya, sedang nenek berdiri di belakang kami. 
Kemudian beliau shalat bersama kami dua rakaat, lalu beliau 


ct 


16(234). Hadits shahih yang diriwayatkan Jama'ah kecuali Ibnu Majah: Al Bukhari 
(380), Muslim (658), An-Nasa'i (800) dan Abu Daud (612). 


Syarah Sunan Tirmidzi ————————————- 


berpaling.” . 
Abu Isa berkata, “Hadits Anas ialah hadits shahih.” 


Pengamalan atas hadits itu dilakukan mayoritas ahli ilmu. 
Mereka berpendapat, “Jika bersama imam ada seorang laki-laki dan 
seorang perempuan, maka orang laki-laki harus berdiri di samping 
kanannya, dan perempuan berdiri di belakang keduanya.” 


Sebagian orang berdalil dengan hadits ini mengenai kebolehan 
shalat seorang laki-laki (dewasa) yang berdiri di belakang barisan 
— sendirian. Mereka berkata, “Seorang anak tidak ada shalat baginya, 
sehingga seakan-akan Anas berdiri sendirian di belakang Nabi SAW 
dalam barisan.” 


Masalahnya bukan sebagaimana pendapat yang dipegang 
mereka, karena Nabi SAW menyuruh Anas berdiri bersama seorang 
anak yatim di belakangnya. Jika Nabi SAW tidak menetapkan shalat 
bagi anak yatim, niscaya beliau tidak akan menyuruh anak yatim 
tersebut berdiri bersamanya dan beliau akan menyuruh Anas berdiri di 
samping kanannya.” 

Diriwayatkan dari Musa bin Anas, dari Anas bahwa ia shalat 


bersama Nabi SAW, maka beliau menyuruhnya berdiri di samping 
kanannya. 


Dalam hadits tersebut terkandung dalil bahwa Nabi SAW 
menunaikan shalat sunah dengan maksud mendatangkan keberkahan 
kepada mereka. | 

Ucapannya, 44x (Neneknya), neneknya Anas. Kala (Mulaikah) 
dengan men-dhamah-kan huruf mim dan mentasghirkan lafazh 
mulikah. Dikatakan, “Dhamir (kata ganti) kata jaddatahu (neneknya) 
kembali ke kata Ishak bin Abdillah. Al Hafizh dalam Al Fath 
menguraikan dengan panjang lebar, dimana orang yang menghendaki 
berhenti pada kata itu, maka ia harus mengembalikan dhamir ke kata 


Syarah Sunan Tirmidzi 


itu. 
“ml & Jb Hp (karena telah lama dipakai), yakni dipakai. Dalam 
hadits tersebut kata iftirasy (menghamparkan) disebut Jabsan 


320 1 


(memakai). sal 4.24 (Lalu aku memercikan dengan air). 


Peemrcikan tersebut mungkin dimaksudkan untuk melembutkan tikar 
atau membersihkannya atau mensucikannya. Tidak benar 
menempatkan sesuatu yang mesti diakhirkan dengan mendahulukan 
sesuatu yang selainnya, karena tujuan asalnya ialah kesucian. 

893 Lp jsealiy (Sementara nenek berdiri di belakang kami), 
yakni Mulaikah, seperti telah disebutkan. Lalu beliau berpaling, yakni 
pulang ke rumahnya atau selesai shalat. Dalam hadits itu terdapat 
sejumlah faidah, yaitu: keutamaan shalat sunah dengan berjamaah di 
rumah, kebolehan seorang anak berdiri bersama orang dewasa dalam 
suatu barisan, keharusan membelakangkan barisan kaum perempuan 
dari barisan kaum laki-laki, kebolehan seorang perempuan membuat 
barisan meskipun hanya sendirian, jika tidak ada orang perempuan 
selainnya dan keabsahan shalat seorang anak yang mumayyiz (telah 
mampu membedakan sesuatu) dan keabsahan wudhunya. 


Ucapannya, re jar AN ra sa Ona (Hadits Anas adalah 
hadits hasan shahih), dan diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. 


- 4 278 Sanga 
KN pl uate Luh 
174. Bab: Orang yang Berhak Menjadi Imam 


Pt Td Pt . 


4 J6 PAI nG Aya ME Sh Gis -rre 


o- Pa) Pr 3. “si 


PS HE) Giga an 


Syarah Sunan Tirmidzi  ———————  — 


-JU La PPP SA 2 gi Jala BN 
Tg alah Jia dpan YG nia GNU po Ui eat 
Ae pa sea PENNI og AI KI ISA Ga 
Kal HS op ea He Naga TE SS op SEN 
SAI IE Ibii Vy cabai 3 EN V9 Ea ai Nya 


o o- 8 Ao Te, 801 Z0 — 


Haa Lah "aus 5 BA GA IU sok 2 SA Jb. BG 


z 


Aan 


SI AI aji el Gal AP SI Ih ulas AJB 
Aka gi ap) SIA Yi 

FI Iambe Ijab Laga patah Aa ng MU 
CN ASI ATA BUYU AI ai AB Asi Jai Ate ia Je 
INA GA IJIN to AJE) AAL meet, 


TN Pr ngan en 
So “ai OT AJE) ani KS 

Yg bb LA ye gt yu 
Ost SB cik VI ILK Ie Lis Yp cabul 3 JKN 
. Kas of osf SI Ce ay of 6 
235.7 Hannad menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah 


77(235). Hadits shahih. HR. Muslim (673), An-Nasa“i (779), Abu Daud (852- 


Syarah Sunan Tirmidzi 


menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, ia berkata, “Mahmud bin 
Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah dan Abdullah bin 
Numair menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Raja' Az-Zubaidi, 
dari Aus bin Dham'aj, ia berkata, “Aku mendengar Abu Mas'ud Al 
Anshari berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Hendaklah orang yang 
mengimami shalat suatu kaum adalah orang yang paling fasih 
membaca Kitab Allah (Al Our'an) di antara mereka. Jika mereka 
sama dalam bacaan, hendaklah orang yang paling mengetahui As- 
Sunnah di antara mereka. Jika mereka sama dalam pengetahuan As- 
Sunnah, hendaklah orang yang paling dahulu hijrah di antara 
mereka. Jika mereka sama dalam berhijrah, hendaklah orang yang 
paling tua umurnya di antara mereka. Seseorang (pemimpin) tidak 
boleh diimami di wilayah kekuasaannya dan tidak boleh didudukan 
karena menghormatinya di rumahnya kecuali atas izinnya.” Mahmud 
bin Ghailan berkata, “Ibnu Numair telah berkata dalam haditsnya, 
“Orang yang paling dulu usianya (paling tua) di antara mereka.” 


Abu Isa berkata, “Dalam bab ini terdapat hadits dari Abu Sa'id, 
Anas bin Malik, Malik bin Al Huwairits dan Amru bin Salamah.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Abu Mas'ud adalah hadits hasan 
Shahih.” 


Pengamalan atas hadits ini dilakukan kalangan ahli ilmu. 


Mereka berkata, “Orang yang paling berhak menjadi imam 
adalah orang yang paling fasih membaca kitab Allah (Al Our'an) di 
antara mereka dan orang yang paling mengerti As-Sunnah di antara 
mereka.” 


Mereka berkata, “Pemilik tempat (tuan rumah) adalah lebih 
berhak untuk menjadi imam.” 


Sebagian mereka berkata, “Jika tuan rumah memberi izin 


854) dan Ibnu Majah (980). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


kepada orang lain, maka tidak menjadi masalah ia shalat bersamanya 
(mengimaminya).” 


Sementara sebagian mereka lainnya memandang makruh, dan 
mereka berkata, “Hal yang disunnahkan adalah tuan rumah yang 
mengimami shalat.” 


Ahmad bin Hanbal berkata, “Perihal sabda Nabi SAW, 
“Seseorang (pemimpin) tidak boleh diimami di wilayah kekuasaannya 
dan tidak boleh didudukkan karena menghormatinya di rumahnya 
kecuali atas izinnya.” Jika ia mengizinkan, maka diharapkan izin itu 
berlaku untuk semuanya, dan ia memandangnya tidak menjadi 
masalah, jika dimintakan izin kepadanya untuk shalat bersamanya 
(mengimaminya).” 


Penjelasan Hadits: 


o-21 Jo 


Ucapannya, »& cg! (Ibnu Numair), dengan di-tashghir-kan. Ia 
adalah Abdullah Numair Al Hamdani Al Kharifi Abu Hisyam Al 
Kufi: perawi yang tsigah dan ahli hadits dari kalangan Ahlus Sunnah, 
dan ia telah meriwayatkan dari Al A'masy dan selainnya. Muhammad 
puteranya berkata, “Ta wafat tahun 199 H. 

Gan! er) 3 Jaa! 6 (Dari Ismail bin Raja" Az-Zubaidi), 
dengan men-dhamah-kan huruf zay dan ditashghirkan, yaitu Abu 


Ishak Al Kufi adalah perawi yang tsigah. Al Azdi 
mempermasalahkannya tanpa didasari dalil. 


garam Par) Ti « (Dari Aus bin Dham'aj) dengan mem-fathah- 
kan huruf (dhad), men-sukun-kan huruf mim, mem-fathah-kan huruf 
setelahnya yang tidak bertitik (ain), lalu huruf jim mengikuti wazan 
Ja fara, Al Kufi adalah perawi yang tsigah yang mengalami dua masa 


(yaitu masa Jahiliyah dan masa Islam) sebagaimana dikemukakan Al 
Hafizh. 


- Syarah Sunan Tirmidzi 


& yua pykla Ul Ckaw (Aku mendengar Abu Mas'ud Al 
Anshari). Namanya adalah Ugbah bin Amru bin Tsa'labah Al Badri: | 
seorang sahabat yang agung. gan g “3 (Dari Aus bin Dham'aj), 
dengan mem-fathah-kan huruf dhad yang bertitik, men-sukun-kan 
huruf mim, mem-fathah-kan huruf “ain dan huruf setelahnya: jim. 


Ucapannya, aa ah (Hendaklah orang yang mengimami suatu 
kaum). Ath-Thibi berkata, “Bermakna perintah: Orang yang harus 
mengimami mereka.” & SESI 3 (adalah orang paling fasih 
membaca Kitab Allah (Al Our'an) di antara mereka). Dikatakan, 
“Makna yang dimaksud dengan kalimat itu ialah orang yang paling 
mengerti.” Dikatakan, “Maknanya sesuai dengan lahiriahnya.” Atas 
dasar itu, maka fugaha berbeda pendapat. 


An-Nawawi berkata, “Para sahabat kami berkata: Orang yang 
lebih mengerti harus didahulukan atas orang yang fasih, karena 
sesuatu yang dibutuhkan dari bacaan adalah pemberian harakat (tanda 
baca), sedangkan sesuatu yang dibutuhkan dari pengetahuan adalah 
bukan pemberian harakat. Terkadang dalam shalat terjadi sesuatu 
yang tidak akan mampu memelihara keabsahan shalat di dalamnya 
selain orang yang sempurna pengetahuannya. Karena itulah Nabi 
SAW mendahulukan Abu Bakar dalam (mengimami) shalat atas 
sahabat lainnya, padahal Nabi SAW telah menetapkan bahwa sahabat 
selainnya adalah lebih fasih dalam bacaan (Al Our'an) darinya 
seakan-akan beliau melanggar hadits: “Orang yang paling fasih 
(membaca Al Our'an) di antara kamu adalah Ubay'. An-Nawawi 
menjawab hadits itu, bahwa orang yang lebih fasih dari sahabat adalah 
orang yang paling mengerti.” | 

Al Hafizh dalam Al Fath berkata, “Dari jawaban itu dimestikan, 
bahwa di antara nash (ketetapan) Nabi SAW menetapkan orang yang 
lebih fasih bacaannya dari Abu Bakar adalah orang yang lebih 
mengerti dari Abu Bakar sehingga berdalil dengannya menjadi rusak, 


Syarah Sunan Tirmidzi 5 (ES | 


karena penduluan Abu Bakar berarti ia lebih mengerti.” 


Selanjutnya An-Nawawi berkata, “Pendapatnya tentang hadits 
Abu Mas'ud: Jika mereka sama dalam bacaan, hendaklah orang 
yang paling mengerti As-Sunnah di antara mereka. Jika mereka sama 
dalam pengetahuan As-Sunnah, hendaklah.orang yang paling dahulu 
hijrah di antara mereka. Jika mereka. sama dalam hijrah”, 
menunjukkan keharusan mendahulukan orang. yang pelng. fasih 
bacaan (Al Our'an) secara mutlak.” 


Al Hafizh berkata, “Hadits itu menjelaskan perubahan, dan 
riwayat itu juga diriwayatkan oleh Muslim dari jalur periwayatan lain 
dari Ismail bin Raja'. Dengan demikian tidak ada kesamaran, bahwa 
kedudukan penduluan orang yang paling fasih, sekiranya ia adalah 
orang yang mengetahui sesuatu yang menentukan pengetahuannya 
berkenaan dengan sejumlah keadaan shalat, sedangkan jika ia tidak 
mengetahui hal itu, maka ia tidak boleh didulukan menurut 
kesepakatan ulama. 


'Alasannya, bahwa keadaan para ahli pada masa itu adalah 
orang-orang yang mengerti makna-makna Al Our'an, karena keadaan 
mereka sebagai orang-orang yang pandai menghafal, sehingga orang 
yang paling fasih di antara mereka bahkan seorang gari adalah orang 
yang paling mengerti dalam urusan agama dibandingkan kebanyakan 
ahli fikih yang datang setelah mereka (generasi setelah mereka).” 
Demikian pendapat Al Hafizh. 


Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah setelah mengemukakan 
hadits dalam bab itu berkata, “Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam 
Shahihnya dan Al Hakim dalam Mustadraknya, hanya saja Al Hakim 
berkata, “Sebagai ungkapan pengganti dari perkataannya, “Fa 
a'lamahum bissunnah (hendaklah orang yang paling mengerti As- 
Sunnah di antara 'mereka) adalah faafgahuhum fikihan (hendaklah 
orang yang paling mengerti fikih (ilmu yang mengatur ibadah) di 
antara mereka. Jika mereka sama dalam fikih, hendaklah orang yang 


—————— ——  ———— $yarah Sunan Tirmidii 


paling tua umurnya di antara mereka.” 


Al Hafizh berkata, “Muslim meriwayatkan hadits tersebut dalam 
Shahihnya dan ia tidak menyebutkan di dalamnya: faafgahuhum 
Sikhan (hendaklah orang yang paling mengerti fikih di antara 
mereka)”, dan ungkapan itu ialah ungkapan yang mulia yang gharib 
terkait dengan isnad shahih tersebut dan sanadnya dari Yahya bin 
Bakir, bahwa Al-Laits menceritakan kepada kami dari Jarir bin Hazim 
dari Al A'masy dari Ismail bin Raja' dari Aus bin Dham'aj dari Abu 
Mas'ud, lalu ia menuturkan hadits itu. Juga Al Hakim 
meriwayatkannya dari Al Hajjaj bin Arthah dari Ismail bin Raja', ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Hendaklah orang yang 
mengimami (shalat) suatu kaum adalah orang yang paling dahulu 
hijrah di antara mereka. Jika mereka sama dalam hijrah, hendaklah 
orang yang paling mengetahui dalam urusan agama di antara 
mereka. Jika mereka sama dalam pengetahuan, hendaklah orang yang 
paling fasih dalam bacaan Al Our 'an di antara mereka.” (Al Hadits). 


Al Hakim tidak mengomentarinya. Sementara sejumlah imam 
lainnya berbeda pendapat dalam hal tersebut, mereka berkata, “Orang 
yang paling fasih dalam bacaan Kitab Allah (Al Our'an) harus 
didahulukan atas orang alim, sebagaimana redaksi hadits. Sehingga 
jika berkumpul orang yang hafal Al Our'an dan ia bukan orang alim 
dan orang fagih (berpengetahuan) yang hafal sedikit Al Our'an, maka 
orang yang hafal Al Our'an harus didahulukan menurut mereka. 
Sedangkan kami berpendapat, “Orang yang berpengetahuan harus 
didahulukan.” — 


Penulis buku ini menjawab, “Orang yang paling fasih pada masa 
itu adalah orang yang paling mengerti di antara mereka.” Jawaban 
tersebut dibantah redaksi hadits Al Hakim yang pertama, dan madzhab 
kami menguatkan redaksi haditsnya yang kedua, tetapi redaksi hadits 
itu ternodai dengan Al Hajjaj bin Arthah. Ia juga akan menuturkan 
hadits pendukung sebagai bantahan, yaitu hadits Amru bin Salamah, 


Syarah Sunan Tirmidzi | SUN 1 


lalu ia menuturkannya dari Al Bukhari, dan di dalamnya dikatakan, 
“Ubay mendahului kaum mereka dalam keislaman mereka, dan saat ia 
datang, ia berkata, “Demi Allah, aku datang kepada kalian benar-benar 
dari Nabi SAW.' Mereka berkata, “Shalatlah kalian dengan shalat 
begini pada waktu begini dan shalat begini pada waktu begini. Jika 
waktu shalat tiba, hendaklah salah seorang di antara kamu adzan 
untuk kalian, dan hendaklah orang yang mengimami kalian adalah 
orang yang paling banyak hafal Al Our'an di antara kalian”. 


Kemudian mereka saling memandang dan tidak ada seorang pun 
yang banyak hafal Al Our'an melebihiku, dimana saat itu aku baru' 
turun dari binatang kendaraan, lalu mereka menyuruhku agar ke depan 
berdiri di depan mereka dan ketika itu aku baru berusia 6 atau 7 tahun 


” 


Saya katakan, “Riwayat yang jelas dan unggul menurutku 
adalah riwayat yang mendahulukan orang yang fasih atas orang yang 
mengerti, dan kamu mengetahui dalam pendapat Al Hafizh bahwa 
kedudukan penduluan orang yang fasih ialah sekiranya ia adalah 
orang yang mengerti sesuatu yang menentukan pengetahuannya 
berkenaan dengan sejumlah keadaan shalat. “Kemudian orang yang 
paling mengetahui As-Sunnah.” 


Ath-Thibi berkata, “Sejumlah hadits memaksudkan ungkapan 
tersebut bahwa yang dimaksud dengan orang yang paling mengetahui 
As-Sunnah adalah orang yang paling mengerti pada masa sahabat. 
“Kemudian orang yang paling dahulu hijrah” yakni pindah dari 
Makkah ke Madinah sebelum futuh (penaklukkan Makkah), sehingga 
orang yang hijrah paling dahulu, maka kemuliaannya lebih banyak 
dari orang yang hijrah setelahnya (futuh). Allah Ta'ala berfirman, 
“Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan 
berperang sebelum penaklukkan (Makkah) ....” (Os. Al Hadid (571: 
10). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


KP ah Y3 (dan seseorang tidak boleh diimami). Kata ah 
adalah berbentuk majhul (pasif). Dalam riwayat Muslim, “Seseorang 
tidak boleh mengimami seseorang di wilayah kekuasaannya,” yakni 
wilayah kekuasaannya, atau wilayah yang dikuasainya, atau wilayah 
hukumnya. Penafasiran itu terbantu dengan riwayat lain, “... di 
keluarganya.” | | | 


Juga dengan riwayat Abu Daud, “... di rumahnya dan tidak di 
wilayah kekuasaannya. ” Karena itu, Ibnu Umar shalat di belakang Al 
Hajjaj (seorang penguasa pada waktu itu). Menurut riwayat yang 
shahih dari Ibnu Umar bahwa seorang imam masjid harus 
didahulukan. atas seseorang yang bukan penguasa. 


Intinya, “Jama'ah harus menggiring perkumpulan orang-orang 
mukmin kepada ketaatan, saling mengasihi dan saling mencintai di 
antara mereka. Oleh karena itu, jika seseorang mengimami seseorang 
di wilayah kekuasaannya, niscaya hal itu akan mendatangkan 
kelemahan pada urusan kekuasaannya dan melepaskan tali ketaatan. 
Demikian juga jika ia menjadikan orang lain sebagai imam kaumnya 
dan keluarganya, maka hal itu akan menyebabkan saling benci, 
perpecahan dan saling menjauh, sedangkan perpecahan yang terjadi 
dapat ditangkal dengan perkumpulan. 


Karena itu, seseorang tidak boleh didahulukan atas seorang 
penguasa, tanpa kecuali dalam sejumlah shalat hari raya dan shalat 
berjamaah, dan tidak pula didahulukan atas seorang imam sesuatu 
kampung dan tuan rumah kecuali mendapatkan izin. Kemudian Ath- 
Thibi berkata, “Walaa yujlasu (tidak boleh didudukkan) adalah bentuk 
majhul (bentuk pasif). “Karena menghormatinya,” seperti: 
didudukkan di atas sejadahnya atau pelaminannya. Kata takrimah 
(menghormati) asalnya ialah mashdar dari karrama takriiman, yaitu 
memutlakkan kata majaz (kata kiasaan) kepada sesuatu yang dianggap 
oleh Serkan sebagai penghormatan baginya di rumahnya. “Kecuali 
atas izinnya." | 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ibnu Malik berkata, “Ungkapan tersebut berkaitan dengan 
semua ungkapan terdahulu.” Saya katakan, “Setiap orang yang 
berkata, “Jika tuan rumah (pribumi) memberi izin kepada orang lain, 
maka tidak ada masalah orang tersebut shalat bersama mereka 
(mengimami mereka). ” Ia berkata, “Ungkapan “kecuali atas izinnya” 
terkait dengan ungkapan terdahulu, dan setiap orang yang tidak 
mengatakan demikian berkata, “Ungkapan itu hanya berkaitan dengan 
ungkapan walaa yujlasu (dan tidak boleh didudukkan) saja.” 


Ucapannya, 3 yabua Je (Mahmud berkata), yakni Ibnu Ghailan. 


kan dikakr 


Ea ai Maa PNG J8 (Ibnu Numair berkata dalam haditsnya: 


orang yang paling tua usianya di antara mereka), yakni ia berkata, 
“Ungkapan itu. menduduki ungkapan: Akbaruhum sinnan (orang yang 
lebih tua usianya di antara mereka).” “ 


Ucapannya, SIA or : HUilag Kan o ai cekana ag aa kan 33 
Taka W' 3r£3 (Dalam bab i ini terdapat hadits dari Abu Sa 'id, Anas bin 
Malik, Malik bin Al Huwairits dan Amru bin Salamah). Hadits Abu 
Sa'id diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i. Hadits Anas tidak 
berhenti padanya. Hadits Malik bin Al Huwairits diriwayatkan oleh 
Jama'ah. Hadits Amru bin 2 ss kaka oleh Al Bukhari. 


Ucapannya,. en Oa Aa Dyah & Org 4 (Hadits Abu 
Mas'ud ialah hadits hasan shahih), dan diriwayatkan oleh Muslim. 


Ucapannya, « hui ot ot eh dad elo ost 1 an ATK , 
(Sebagian mereka berkata, “Jika tuan rumah memberi izin kepada 
orang lain, maka tidak ada masalah orang tersebut shalat bersama 
mereka (mengimami mereka)). Abu Isa dalam Al Muntaga berkata, 
“Mayoritas ahli ilmu berpendapat, bahwa tidak ada masalah 
keimaman pendatang atas tuan rumah (pribumi), berdasarkan sabda 
Rasulullah SAW dalam hadits Abu Mas'ud, « .. kecuali atas izinnya.” 
Keumuman riwayat Ibnu Umar RA menguatkannya, bahwa Nabi 


——————— —  ———— $yarah Sunan Tirmidzi 


SAW bersabda, “Tiga golongan berada di atas bukit kesturi pada hari 
kiamat, yaitu: seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak 
tuannya, seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum dan mereka 
pun ridha kepadanya, dan seorang laki-laki yang menyerukan shalat 
wajib yang lima waktu setiap malam.” HR. At-Tirmidzi. 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Tidak halal bagi seorang laki-laki yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir mengimami suatu kaum kecuali atas izin mereka 
dan ia tidak mengkhususkan dakwah kepada dirinya dan tidak pula 
kepada mereka. Jika ia melakukannya, niscaya ia telah mengkhianati 
mereka.” HR. Abu Daud. | 


ak 3 1 (Dan - sebagian mereka ahli ilmu) 


memakruhkannya), yakni meskipun tuan rumah mengizinkan. Mereka 
berkata, “Hal yang disunahkan adalah tuan rumah yang mengimami 
shalat”, yakni tuan rumah yang berhak mengimami, sedangkan 
pendatang tidak berhak mengimami, berdasarkan hadits Malik bin Al 
Huwarrits, ia berkata, “Aku mendengar Nabi SAW bersabda, “Siapa 
yang berkunjung ke suatu kaum, maka ia tidak berhak mengimami 
(Shalat) mereka, dan hendaklah seorang laki-laki di antara mereka 
mengimami (shalat) mereka.” HR. Lima Imam hadits selain Ibnu 
Majah. 


cc 


Mereka berpendapat perihal perkataannya, . kecuali atas 
izinnya”, yang tertera dalam hadits bab itu adalah terkait dengan 
perkataannya “dan tidak boleh didudukkan karena menghormatinya””, 
dan tidak ada kaitannya dengan perkataannya, “Tidak berhak 
mengimami (shalat) seorang laki-laki ....” 

Ka S os ol busi sp (Jika ia diizinkan, maka diharapkan 


€€ 


izin itu diberikan kepada semuanya). Ucapannya, “... kecuali atas 
izinnya...” berkaitan dengan kedua perbuatan tersebut di atas menurut 


pendapat Ahmad. 


Syarah Sunan Tirmidzi Lg 


Asy-Syaukani dalam  An-Nail berkata,  “Keumuman 
perkataannya dalam hadits Ibnu Umar, “... mereka ridha kepadanya” 
dan perkataannya dalam hadits Abu Hurairah, “... kecuali atas 
izinnya” adalah membantunya. 


Sementara penulis —yakni penulis Al Muntaga- menetapkan 
kebolehan keimaman seorang pendatang ketika orang yang dikunjungi 
(tuan rumah) ridha diimaminya. 


Al Iragi berkata, “Disyaratkan bahwa orang yang dikunjungi 
adalah layak untuk menjadi imam. Jika ia tidak layak untuk menjadi 
imam, seperti orang perempuan dalam kasus orang yang berkunjung 
adalah orang laki-laki dan orang yang tidak bisa tulis baca dalam 
kasus orang yang berkunjung adalah seorang gari (ahli membaca Al 
Our'an) dan selain keduanya, maka tidak berhak baginya (tuan rumah) 
menjadi imam. 


Ketahuilah, bahwa Imam Al Bukhari dalam Shahihnya berkata: 
Bab: Jika seorang imam berkunjung ke suatu kaum, kemudian ia 
mengimami (shalat) mereka, dimana di dalamnya disebutkan hadits 
Utban bin Malik, bahwa Nabi SAW telah meminta izin, lalu aku 
mengizinkannya. Beliau bersabda, “Dimanakah yang kamu sukai 
bahwa aku shalat di rumahmu?” Kemudian aku menunjukkan suatu 
tempat yang aku sukai, lalu beliau berdiri dan kami pun membuat 
barisan di belakangnya, lalu beliau membaca salam dan kami pun 
membaca salam.” 


Al Hafizh dalam Al Fath berkata: Dikatakan, “Al Bukhari 
berisyarat dengan tafsiran itu, bahwa hadits Malik bin Al Huwairits 
yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi 
menilainya hasan dengan sanad yang marfu', “Siapa yang berkunjung 
ke suatu kaum, maka ia tidak berhak mengimami (shalat) mereka, dan 
hendaklah seorang laki-laki di antara mereka mengimami (shalat) 
mereka”, mungkin ditujukan kepada orang yang bukan seorang imam 
besar.” 


152) ————————————— ——— Syarah Sunan Tirmidzi 


Az-Zain bin Al Munir berkata, “Maksudnya bahwa seorang 
imam besar dan orang yang menduduki kedudukannya jika ia 
berkunjung ke suatu tempat di wilayah kekuasaan pemerintahnya, 
maka penguasa setempat tidak boleh mendahulukannya, tetapi bagi 
penguasa itu dipandang perlu mengizinkannya supaya berkumpul di 
antara dua hak yaitu hak seorang imam untuk mengimami dan hak 
seorang penguasa yang berhak mencegah suatu perbuatan tanpa 
seizinnya. Demikian ringkasannya. Juga mungkin ia berisyarat kepada 
ketentuan yang tertera dalam hadits Abu Mas'ud: “Seseorang tidak 
boleh diimami di wilayah kekuasaannya dan tidak boleh didudukan 
karena menghormatinya kecuali atas izinnya ' Karena pemilik sesuatu 
adalah penguasa atasnya, dan seorang imam besar adalah penguasa 
atas seorang penguasa. ” 


Ucapannya, sh Y (kecuali atas izinnya), mungkin 


dikembalikan kepada kedua perkara: imam dan duduk. Karena itulah 
Ahmad memastikan seperti dikemuakakan At-Tirmidzi, sehingga 
dengan adanya izin tersebut akan tercapai pemeliharaan hak kedua 
belah pihak. | | 


cab MISITAN CA 


175. Bab: Jika Seseorang di antara Kamu Mengimami 
Shalat Orang-orang, maka Ia Harus Meringankan Shalat 
(Tidak Melamakan) 


5 o- 3 0 2 5 an Ns Pap 
BEI AA KE ep Ae SA KEB SA —YYA 
21 : .. .. or x 2, yu Li Teo.3 0 -9 i . 
ai Is) Ju Lag “ls al ee A ot OA PG Tara D 
hg n 7 7 5 0 . 5 ad . "5 1d . a 2? . 
—ar) SEN, ena an uh Pr MATI el SA 


Syarah Sunan Tirmidzi —————————— Ea 


- - 3 Pad Ai 3 8, Ta 3 San 

sea GS Jade cod) do Pb yi 
PA - Teu Par ye AG 3 ' 5 wae Ju 
an sotai ba 0x Ag s9 Ah XS 21 SU daa 


Aa Axa A83 Dyah 


2 5 Leon te 


Ag Ta ia Laga TAP d S AH Smg NI 
aa Haa AI KEY da y of Ia (dal ya 2 


"ana SN chen CJR kar 

PN OI AI ae EA MI Hae A Ju 
Ss aa Haa 2 san Ka 
236.8 Gutaibah menceritakan kepada kami, Al Mughirah: bin 
Abdirrahman menceritakan kepada kami dari Abu Az-Ziyad dari Al 
A'raj dari Abu Hurairah: Nabi SAW bersabda, “Jika seseorang di 
antara kamu mengimami shalat orang-orang, maka ia harus 
meringankan shalat, karena di antara mereka ada anak-anak dan 
orang tua, ada orang yang lemah dan orang yang sakit. Jika ia shalat 


, 


sendirian, maka shalatlah sesuai kehendaknya. 

Abu Isa berkata, “Dalam bab ini terdapat hadits riwayat Adi bin 
Hatim, Anas, Jabir bin Samurah, Malik bin Abdillah, Abu Wagid, 
Utsman bin Abi Al Ash, Abu Mas'ud, Jabir bin Abdillah dan Ibnu 
Abbas.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Abu Hurairah ialah hadits hasan 
Shahih.” 


(236) Hadits shahih yang diriwayatkan imam hadits yang enam selain Ibnu 
Majah: Al Bukhari (703), Muslim (467), An-Nasa'i (822) dan Abu Daud (794). 


—————————— Syarah Siman Tirmidzi 


Itulah pendapat mayoritas ahli ilmu, dimana mereka telah 
memilih pendapat, bahwa seorang imam tidak boleh melamakan 
shalat karena dikhawatirkan akan mendatangkan kesulitan bagi orang 
yang lemah, orang tua dan orang yang sakit.” 


Abu Isa berkata, “Nama Abu Az-Ziyad ialah Abdullah bin 
Dzakwan.” 


Nama Al A'raj adalah Abdurahman bin Hurmuz Al Madini, dan 
ia biasa dipanggil dengan nama Abu Daud.” 

Ucapannya, sar KH iwaali Yi (Al Mughirah bin 
Abdirrahman menceritakan kepada kami), yakni Ibnu Abdillah Al 
Khazami Al Madini diriwayatkan dari Abu Az-Zinad hingga banyak 
perawi, dan meriwayatkan darinya: Yahya bin Yahya dan Outaibah. 
Abu Daud berkata, “Ia adalah perawi yang shahih.” Ahmad berkata, 
“Haditsnya tidak ada masalah.” An-Nasa'i berkata, “Ia bukan perawi 
yang kuat, seperti dikemukakan dalam Al Khulashah.” Al Hafizh 
berkata, “Ia adalah perawi yang tsigah yang meriwayatkan sejumlah 
hadits gharib.” 


Hani (maka ia harus meringankan shalat). Ibnu Dagig Al 


Ayad berkata, “Melamakan dan meringankan shalat ialah perkara 
yang disandarkan, dimana terkadang sesuatu disebut ringan menurut 
kebiasaan suatu kaum, tetapi disebut lama menurut kebiasaan kaum 
lainnya. Pendapat fugaha: Imam tidak boleh menambah bacaan tasbih 
dalam ruku dan sujud lebih dari tiga kali, tidak bertentangan dengan 
hadits Nabi SAW, bahwa beliau menambah hal tersebut, tetapi karena 
kecintaan sahabat kepada kebaikan sehingga menuntut hal tersebut 
tidak dilamakan.” 


Al Hafizh berkata, “Hal yang utama adalah menetapkan batasan 
ringan dari hadits tersebut, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An- 
Nasa'i dari Utsman bin Abi Al “Ash, Nabi SAW bersabda kepadanya, 
“Kamu adalah imam shalat kaummu dan kamu harus mengukur suatu 


Syarah Sunan Tirmidzi Lsis ) 


kaum dengan orang yang paling lemah dari mereka.” Isnad-nya 
adalah hasan dan asalnya dalam Shahih Muslim. 


mr ea “A op (Karena di antara mereka ada anak-anak 
dan orang tua) dalam usia, Kurdi, (ada orang yang lemah), yakni 
lemah fisik ar (dan orang yang sakit). Ath-Thabrani 


menambahkan dari hadits Utsman bin Abi Al Ash, “Wanita yang 
sedang hamil dan menyusui.” Dalam hadits Ath-Thabrani dari hadits 
Adi bin Hatim, “Orang yang sedang bepergian.” Dalam hadits Abu 
Mas'ud, “Orang yang memiliki suatu keperluan.” Hadits itu 
mencakup sifat-sifat yang telah disebutkan. 


Al Hafizh dalam Al Fath berkata, “Sabda Nabi SAW, “Karena 
di antara mereka ...” disesuaikan dengan kondisi, sehingga kapan saja 
tidak ada di antara mereka kategori orang yang disifati dengan sifat- 
sifat yang disebutkan di atas, maka melamakan shalat tidak akan 
mendatangkan kesulitan. Telah dijelaskan kemungkinan adanya orang 
yang tersifati oleh salah satu sifat dari sifat-sifat tersebut di atas.” 


Al Ya'mari berkata, “Hukum ditetapkan atas dasar keumuman, 
bukan atas dasar suatu gambaran yang langka.” Jadi sudah semestinya 
bagi para imam meringankan shalat secara mutlak. Ia berkata, “Hal itu 
adalah sebagaimana disyariatkannya gashar pada shalat orang yang 
sedang bepergian dan adanya sejumlah alasan kesulitan. Tetapi 
menggashar tetap disyariatkan kepada orang yang sedang bepergian, 
meskipun tidak ada kesulitan) sebagai suatu perbuatan “yang 
didasarkan atas keumuman, karena orang yang sedang bepergian itu 
tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepada dirinya. Begitu juga 
dengan melamakan shalat, seperti dijelaskan dalam Al Fath. 

Ibnu Abdil Barr berkata, “Sudah semestinya bagi setiap imam 
meringankan shalat karena perintah Nabi SAW meski ia mengetahui 
kekuatan orang-orang yang shalat di belakangnya, karena ia tidak 
mengetahui apa yang akan terjadi kepada mereka berkaitan dengan 


———— — —“v—— Syarah Sunan Tirmidzi 


suatu peristiwa, kesibukan, rintangan, kebutuhan, hadats dan lain- 
lain.” 


An us Kasi (maka shalatlah ia sesuai kehendaknya), dalam 


masalah meringankan dan melamakan shalat. Dalam hadits riwayat Al 
Bukhari dikatakan, “... maka lamakanlah shalat sesuai 
kehendaknya.” Al Oari dalam Al Mirgah berkata, “Secara lahiriah, 
bahwa hadits itu menafikan pendapat sebagian pendukung madzhab 
Syafi'i bahwa melamakan bacaan ketika i'tidal (berdiri tegak) dan 
duduk di antara dua sujud ialah membatalkan shalat.” 


Saya katakan, “Hal yang utama ialah mengatakan hadits 
tersebut menafikan dan menolak pendapat sebagian pendukung 
madzhab Syafi'i." 

Ucapannya, yi SAW Fasa gi PI ya (pie gi Bae ADI d3 
aa Rr ca KP oi AR) aka e3 wi | d D6 AN s9 “ ag 
(Dalam bab ini terdapat hadits Adi bin Hatim, Anas, Jabir bin 
Samurah, Malik bin Abdillah, Abu Wagid, Utsman bin Abi Al Ash, 
Abu Mas'ud, Jabir bin Abdillah dan Ibnu Abbas). Hadits Adi bin 
Hatim diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ibnu Abi Syaibah, hadits 
Anas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, hadits Jabir bin 
Samurah diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan Abu Daud, hadits 
Malik bin Abdillah —yakni Al Khuza'i— dan hadits Abu Wagid, 
keduanya diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, hadits Utsman bin Abi Al 
Ash diriwayatkan oleh Muslim, hadits Abu Mas'ud diriwayatkan oleh 
Al Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad, hadits Jabir bin 
Abdillah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits Ibnu 
Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. 


Juga dalam bab ini terdapat hadits dari Hazm bin Abi Ka'ab 
yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadits dari Ibnu Umar yang 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i, hadits dari Buraidah yang diriwayatkan 
oleh Ahmad dan hadits dari seseofang dari Bani Salamah yang 


Syarah Sunan Tirmidzi m——————-— 


bernama Salim dari kalangan sahabat Urea kan oleh Ahmad. 


Ucapannya, un Kao Ka ra 5. » YA Sa 3x, (Hadits Abu 


Hurairah adalah hadits hasan shahih) yang NA oleh Jama'ah 
selain Ibnu Majah. 

Ucapannya, 3#Xai sy! das Y of ya (lali dat asi ag 
(Itulah pendapat mayoritas ahli ilmu dan. mereka memilih pendapat 
yang melarang seorang imam melamakan shalat). Ibnu Abdil Barr 
berkata, “Meringankan shalat bagi setiap imam yang telah dikukuhkan 
adalah sunah menurut ulama. Hanya saja hal tersebut merupakan 
Kesempumean yang paling minimal. 


Sementara menghilangkan dan mengurangi bacaan, maka hal itu 
tidak boleh, karena Rasulullah SAW melarang shalat yang dikerjakan 
seperti patukan burung elang dan beliau melihat seorang lelaki yang 
sedang shalat, akan tetapi ia tidak menyempurnakan rukunya, maka 
beliau bersabda kepadanya, “Ulangilah dan shalatlah, karena kamu 
belum mengerjakan shalat.” Beliau bersabda, “Allah tidak akan 
memandang orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya 
ketika rukunya dan sujudnya.” 


Kemudian ia (Ibnu Abdil Bar) berkata, “Aku tidak mengetahui 
perbedaan di antara ahli ilmu tentang anjuran meringankan shalat 
kepada setiap orang yang mengimami shalat suatu kaum dengan tetap 
memelihara kesempumaan yang telah kami syaratkan.” Hadits ini 
diriwayatkan dari Umar bin Al Khathab,-ia berkata, “J anganlah kamu 
menyebabkan Allah murka kepada hamba-hamba-Nya, dimana 
seseorang di antara kamu melamakan shalatnya sehingga 
mendatangkan kesulitan bagi orang-orang yang shalat di 
belakangnya.” | | 


5 . 


PP 3 3 Ap jd Ui TS ES -1rv 


Pepe nata man Syarah Sunan Tirmidzi 


£ 
8. £ 


25. a Pu ore ta “ Y, - # Kana G ” 
IM PSI AI Aya ag de AI Ke AI Jaan) OS :JB lb 


Pa ah 

SIG akn GUA 3 3 IE ae il JG 
AU Ay Ka OS ai YA HA na, 
237.” @utaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari Anas bin Malik, ia 


berkata, “Rasulullah SAW ialah orang yang paling meringankan 
shalat dengan tetap memelihara kesempurnaan.” 


Abu Isa berkata, “Hadits itu adalah hasan shahih.” 
Nama Abu Awanah adalah Wadhdhah. 


Abu Isa berkata, “Aku bertanya kepada Outaibah, aku berkata, 
“Siapa nama Abu Awanah?” Ia berkata, “Ia adalah Wadhdhah.” Saya 
katakan, “Anak siapa?” Ia berkata, “Aku tidak mengetahuinya, tetapi 
ia adalah seorang budak milik seorang wanita di Bashrah.” 


Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, si & iXo ya Ust (ialah orang yang paling 


meringankan shalat dengan tetap memelihara kesempurnaan). Al 
Oadhi berkata, “Peringanan shalat yang dimaksud adalah sebuah 
ungkapan dari ketiadaan memanjangkan bacaan shalat dan merasa 


(237). Hadits shahih. Muttafag “Alaih, Al Bukhari (706) dan Muslim (469) 
sebagaimana juga diriwayatkan An-Nasa'i (823). 


Syarah Sunan Tirmidi ——————— 


cukup dengan membatasi bacaan pada surah-surah Al Mufashshal 
(surah-surah pendek) yang paling pendek dan meninggalkan doa-doa 
yang panjang dalam sejumlah perpindahan rukun, dan kesempurnaan 
yang dimaksud ialah suatu ungkapan dari pengerjaan semua rukun, 
semua sunah dan diam sejenak ketika ruku dan sujud seukuran bacaan 
tasbih tiga kali.” 


Al Oari dalam Al Mirgah setelah mengutip pendapat Al Gadhi 
berkata, “Dalam hadits itu terdapat kesamaran, karena terkandung 
pengertian bahwa ia tidak biasa membaca surah-surah A4! Mufashshal 
yang pertengahannya dan tidak juga yang panjangnya, dan ia 
menetapkan bacaannya hanya surah-surah Al Mufashshal yang 
terpendek. 


Pengertian peringanan shalat, bahwa ia tidak biasa 
memanjangkannya yang bukan pada tempatnya seperti yang biasa 
dilakukan sejumlah imam besar hingga di Makkah Al Mukarramah 
sekalipun pada masa kita dewasa ini, dimana mereka memanjangkan 
bacaan pada mad thabi'i seukuran tiga alif dan memanjangkan 
sejumlah saktah di tempat wagaf dan menambah jumlah hitungan 
bacaan tasbih yang panjang pada sejumlah nagham (nada) karena 
alasan menunggu selesainya orang-orang yang bertakbir. Padahal 
bacaan shalat Nabi SAW adalah ber-tajwid, bagus, tartil dan jelas. 


Di antara kekhususan bacaan Nabi SAW adalah lembut, 
sehingga bacaan itu terasa ringan dalam jiwa-jiwa yang mulia meski 
bacaan itu panjang, karena ruh-ruh tidak merasa kenyang dengan 
bacaan itu dan orang-orang (makmum) tidak merasa puas dengannya. 


Catatan: Penulis Al “Urf Asy-Syadzi Al Hanafi berkata, 
“Jelasnya bahwa peringanan yang dimaksud ialah pada bacaan bukan 
pada ruku dan sujud, dan “keteraturan dalam sejumlah rukun 
sebagaimana hal itu diketahui dari perbuatan pemilik syari'ah (Nabi 
SAW).” | | 


(2) ———————--——--—-——-—-— Syarah Sunan Tirmidzi 


| Saya katakan, “Tetapi banyak melakukan peringanan 
bertentangan dengan perbuatan pemilik syari'at (Nabi SAW), dimana 
mereka meringankan (bacaan) dalam ruku dan sujud seringan 
mungkin, sehingga sujud mereka seperti patukan ayam. 

Juga yang dimaksud dengan keteraturan dalam perpindahan 
sejumlah rukun, bahwa mereka tidak boleh meringankan di dalamnya, 
bahkan mereka meninggalkan ketergesa-gesaan, maka Allah Ta'ala 
menunjukkan mereka kepada perbuatan pemilik syari'at (Nabi SAW) 
yang bersabda, “Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihatku 
shalat.” 


Ucapannya, zee yu Tana Ika, (Hadits ini ialah hasan 
Shahih), dan diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. 


Mela ya TE CL 


176. Bab : Pengharam dan Penghalal Shalat 


#0. 


Oo 20 0 . 5 - Le 02 2 P3 . 
na sanad Gp Saba Ula SI Oli SAS —YYA 
2 3. KG 2 ye £ . #.. AP . o. . . 7 2 
Istan JB SE Unta AN LP BPA al BP KEAKANN (ino Oltila 
4 og CI 0 7 43 ED 18 PJ & 2 Nana or A, " 2 pt 
ISI CRPS yel Bola ekia Hla Ale MI lo Ai 
of .., sai 1 Aa - PT LO Loro. pe 9 Ao Gg 2 ga 
PA GG Hoa ISA Pa SA 2 Yg al AAA 

Op 


Ba » . La - EN 


Di KO Ae AKAN AI Rn Ra hoon en taba Ba 
SAP Br Lang IU Ai) IP op SI 


- 


Syarah Sunan Tirmidzi —————— 


3 Ao 0 L- - : -... . 8.5 Ico £ 
An kaan Gan Pa ip TA Eh Sabet IA 
Ko DA Lp Ta Ja ats ale JA, ea 
pat, aa 3, Ten Tua da 3 Nan uag Pln 


o £ 


3 Ie Ten Oi 1 ae MA P3 3 Sona) KA 


Pagar Tap ana Ka HP engn 2 MN JB 
Dea JA Ag Dg dp YG Ia at da 
of J5 ra al Oa | PAT ca Aa Sa Kes ing 
2 Se Si An AN au Agen) 2 

Akash SL AI ARI ALA Ga Ah :JG 

238.8 Sufyan bin Wagi” menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Fudhail menceritakan kepada kami, dari Abu 
Sufyan Tharif As-Sa'di, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, ia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Kunci shalat adalah kesucian, 
pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam, dan 


tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Al hamdu (Al 
Faatihah) dan surah dalam shalat fardhu atau shalat lainnya.” 


Abu Isa berkata, “Hadits ini adalah hasan.” 


Dalam bab ini terdapat hadits yang diriwayatkan dari Ali dan 
Aisyah. 

Abu Isa berkata, “Hadits Ali bin Abi Thalib dalam bab ini 
sanadnya lebih bagus dan lebih shahih daripada hadits Abu Sa'id, dan 


20238). Hadits hasan, dan takhrijannya telah disebutkan pada no. 3 


kami telah menuliskannya dalam permulaan kitab wudhu.” 


Pengamalan terhadap hadits tersebut dilakukan ahli ilmu dari 
kalangan sahabat Nabi SAW dan setelah mereka. 


Terkait dengan hadits tersebut, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al 
Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak berkata, “Pengharam shalat 
adalah takbir, dan seseorang tidak dapat memasuki shalat kecuali 
dengan takbir.” 


Abu Isa berkata, “Aku mendengar Abu Bakar Muhammad bin 
Aban Mustamili dan Waki” berkata, “Aku mendengar Abdurrahman 
bin Mahdi berkata, “Jika seseorang membuka shalat dengan 70 nama 
dari nama-nama Allah dan ia tidak membaca takbir niscaya shalatnya 
tidak mendapat pahala. Jika ia hadats sebelum salam, niscaya aku 
perintahkan kepadanya berwudhu, kemudian ia kembali ke tempatnya, 
kemudian ia salam. Urusan itu kembali kepada dirinya.” 


Ia berkata, “Nama Abu Nadhrah adalah Al Mundzir bin Malik 
bin Outha'ah.” 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, Gaal sis jp Olga Pi " (Dari Abu Sufyan Tharif 
As-Sa'di). Ia adalah Tharif bin Syihab atau Ibnu Sa'ad Al Bishri. Ia 
menderita lumpuh. Dikatakan kepadanya, “Ia tuli, dan ia adalah 
perawi yang dha'if dibandingkan dengan perawi yang enam, 
sebagaimana dijelaskan dalam At-Tagrib. Ia berkata dalam Al Mizan, 
“Ibnu Ma'in menilainya dha'if.” Ahmad berkata, “Tidak ada 
masalah.” Al Bukhari berkata, “Ia bukan perawi yang kuat menurut 
mereka.” An-Nasa'i berkata, “Ia adalah perawi yang matruk (dituduh 
suka berdusta). ” 


3y2i gi 1 (Dari Abu Nadhrah) dengan mem-fathah-kan huruf 


. 


nun dan men-sukun-kan huruf yang bertitik. Namanya adalah Al 


Syarah Sunan Tirmidzi ————(J 


Mundzir bin Malik bin Outha'ah dengan mendhomahkan huruf gaf 
dan mem-fathah-kan huruf yang tidak bertitik, yakni Al Abdi Al Aufi 
Al Bishri yang terkenal dengan nama panggilannya, dan ia lebih 
tsigah daripada perawi yang tiga. 


. Ucapannya, 5 gladi 3Xtali ca (Kunci shalat adalah kesucian). 


Hadits itu dan syarahnya telah dikemukakan terdahulu dalam bab 
bersuci, yang diriwayatkan At-Tirmidzi. Dalam bab itu terdapat hadits 
dari Ali, dan diriwayatkan juga dalam bab itu hadits dari Abu Sa'id. 

Wa Yi Knp Ion Sebh VAi Gal TX Y) (dan tidak ada 
shalat bagi orang yang tidak membaca Alhamdu fAI Faatihah | dan 
surah dalam shalat fardhu atau shalat lainnya). Di dalamnya 
terkandung dalil, bahwa membaca surah setelah membaca 4! Faatihah 
'adalah wajib, tetapi hadits tersebut adalah dha'if dan bertentangan 
dengan hadits yang diriwayatkan Ad-Daraguthni dari Ubadah bin 
Shamit, Nabi SAW bersabda, “Ummul Our'an (Al Faatihah) dapat 
menggantikan surah yang lainnya, sedangkan surah yang lainnya 
tidak dapat menggantikannya.” 


Al Hafizh berkata dalam At-Takhlish, “Al Hakim meriwayatkan 
dari jalur periwayatan Asyhab dari Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari 
Mahmud bin Ar-Rabi' dari Ubadah dengan periwayatan yang marfu' 
(sampai kepada Nabi SAW): Ummul Our'an (Al Faatihah) dapat 
menggantikan surah lainnya, Ma Sa surah lainnya tidak dapat 
menggantikannya.” 


Hadits tersebut memiliki sejumlah hadits pendukung yang 
menguatkannya. Keterangan yang terdapat dalam hadits yang 
diriwayatkan Al Bukhari dari Abu Hurairah, “Ia berkata, “Dalam 
'setiap shalat, ia membaca, tetapi kami tidak mendengar Rasulullah 
SAW bersabda seperti yang kami perdengarkan kepada kalian, dan 
berita yang “beliau sembunyikan -dari kami, maka kami pun 
menyembunyikannya dari kalian. Jika kamu tidak menambah bacaan 


IE | — — ——— Syarah Sunan Tirmidzi 


atas Ummul Our'an, niscaya kamu akan mendapat pahala dan jika 
kamu menambahnya, maka hal itu adalah baik. 


Al Hafizh dalam Al Fath berkata, “Hadits itu diriwayatkan oleh 
Abu Awanah dari jalur periwayatan Yahya bin Abi Al Hajjaj dari Ibnu 
Juraij seperti hadits riwayat Jama'ah, tetapi terdapat tambahan di 
redaksi akhirnya, “... dan aku mendengar Nabi SAW bersabda, 
“Tidak ada shalat kecuali dengan membaca Al Faatihah .” 


Secara lahiriyah redaksinya menunjukkan, bahwa dhamir pada 
lafazh sami'tuhu (aku mendengarnya) ditujukan kepada Nabi SAW, 
sehingga hadits itu adalah marfu', berbeda dengan riwayat Jama'ah. 
Benar adanya perkataannya bahwa sesuatu yang diperdengarkan Nabi 
SAW kepada kami dan sesuatu yang beliau sembunyikan dari kami, 
dimana ia merasa bahwa apa yang dituturkannya itu ialah berasal dari 
Nabi SAW sehingga secara keseluruhan dihukumi marfu. 


Hadits yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Abbas 
bahwa Nabi SAW berdiri, lalu beliau shalat dua rakaat, dimana beliau 
tidak membaca bacaan di dalam keduanya selain Al Faatihah seperti 
dituturkan Al Hafizh dalam Al Fath. 

Ucapannya, A46) (ge gi «d3 (Dalam bab ini terdapat 
hadits dari Ali dan Aisyah). Adapun hadits Ali, bahwa hadits itu telah 
dikemukakan dalam bab bersuci. Sedangkan hadits Aisyah, bahwa 
hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi, “Rasulullah 
SAW membuka shalat dengan takbir dan membuka bacaan (Al 
Faatihah ) dengan Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin.” 


2... 


Ucapannya, Sad (ya moly SA Sp Ida 3 Ab Gal yi IP Can) 
Jenaa PL (Hadits Ali bin Abi Thalib lebih baik dan lebih shahih 


daripada hadits Abu Sa'id). Hal itu karena dalam sanad hadits Abu 
Sa'id terdapat Tharif As-Sa'di, dan ia adalah perawi yang dha'if, 
sebagaimana telah kamu ketahui. 8&& W, (Dan kami telah 


Syarah Sunan Tirmidzi ———(s5) 


menulisnya), yakni hadits Ali. dai «$ (permulaan)” kata yang di- 
dhamah-kan, yakni pada permulaan tulisan. s Pen! IS (Dalam kitab 
wudhu) yakni dalam bab pembuka shalat adalah bersuci. 


eka 29 Cpu Alb AI lo AN Ooo La lal Jl ae Ale Jaa, 
Bah pad Odia diah) GeBU BIAN GG daya! Oka Ji 3 
H3 NI Wa d Yes KESAI DG Yg SO (Pengamalan terhadap 
hadits itu dilakukan ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW dan 
setelah mereka. Berkaitan dengan hadits tersebut, Sufyan Ats-Tsauri, 
Ibnu Al Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak berkata, “Pengharam 
shalat ialah takbir, dan seseorang tidak dapat memasuki shalat kecuali 
dengan takbir). Itulah pendapat mayoritas fugaha, dan Abu Yusuf 
menyepakatinya. 


Berkenaan dengan pendapat itu, mereka berdalil dengan 
sejumlah hadits dalam bab itu, dan di antara hujjah mereka ialah 
hadits marfu' tentang kisah orang yang buruk dalam shalatnya, dan 
diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi, “Tidak sempurna shalat 
seorang manusia, sehingga ia berwudhu, dimana ia berwudhu sesuai 
dengan ketentuannya, lalu ia membaca takbir.” 


Hadits yang diriwayatkan Ath-Thabrani dengan redaksi, “Lalu 
ja membaca, “Allaahu akbar.” Hadits Abu Humaid, “Jika Rasulullah 
SAW berdiri menunaikan shalat, maka beliau berdiri tegak dan 
mengangkat dua tangannya, lalu beliau membaca, “Allaahu akbar.” 
Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh 
Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dalam hadits itu terdapat 
penjelasan bahwa yang dimaksud dengan takbir ialah bacaan Allaahu 
akbar. Al Bazzar meriwayatkan dengan isnad yang shahih dari Ali 
mefturut persyaratan yang ditetapkan Muslim, bahwa jika Nabi SAW 
berdiri menunaikan shalat, maka beliau membaca Allaahu akbar, 
seperti dijelaskan dalam Fath Al Bari. 


————————————— Sirah Sunan Timidri 


Ain at ve S VI Kata 2m jl JB (Abu Isa berkata, “Aku 
mendengar Abu Bakar Muhammad bin Aban”), Ibnu Al Bazir Al 
Balkhi yang biasa dipanggil dengan nama Hamdawaih, dan ia semasa 
dengan Waki'. Ia adalah perawi yang tsigah dibandingkan dengan 
perawi yang sepuluh. Ibnu Hibban berkata, “Ia termasuk perawi yang 
mengumpulkan dan menyusun hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 
Uyainah dan Ghandzir, dan ia mengklasifikasi tingkatan hadits 
keduanya, dan meriwayatkan darinya Al Bukhari dan perawi Taat 
yang empat dan Khalag. 


Saga UP yang! AE Thea (Ia berkata, “Aku mendengar 


Abdurrahman bin Mahdi) Al Bishri. Ia adalah perawi yang tsigah, 
kuat, ahli hadits dan mengetahui para perawi hadits dan hadits. Ibnu 
Al Madini berkata, “Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih 
pintar darinya.” Ia berkata, “Jika seseorang membuka shalat dengan 
70 nama dari nama-nama Allah dan ia tidak membaca takbir, niscaya 
ia tidak akan mendapat pahala”, yakni lafazh: Allaahu akbar yang 
ditentukan untuk membuka shalat, dimana shalat tidak Ta dibuka 
kecuali dengannya. 


Jadi jika seseorang membaca: Allaahu ajalla atau a'zhama, atau 
ia membaca: Ar-Rahmaanu akbar misalnya, maka ia tidak akan 
mendapat pahala, dan tidak sah membuka shalat dengannya, berbeda 
dengan madzhab Hanafi. Pendapat yang lebih unggul yang patut 
didukung adalah pendapat Abdurrahman bin Mahdi. 


Ia 02 Sin Tag Oi El ala Ol JS WAH DI, (Tika ia 
hadats sebelum salam, maka aku memerintahkannya berwudhu, lalu ia 
kembali ke tempatnya dan salam), berdasarkan sabda Rasulullah 
SAW, “Penghalalnya ialah salam.” Sebagaimana takbir ditentukan 


untuk pengharam dan pembuka shalat, maka salam ditentukan untuk 
penghalal dan keluar dari shalat. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


43 SE P3! Wil (Adapun urusan itu kembali kepada dirinya). 


Abu Ath-Thayyib As-Sindi dalam syarah-nya berkata, “Yakni 
perkataannya, “Penghalalnya adalah salam”. Tidak perlu ditakwil, 
melainkan diarahkan kepada makna lahiriahnya, bahwa salam adalah 
fardhu. Karena tidak halal baginya melakukan sesuatu hal yang 
diharamkan kepadanya dalam shalat kecuali dengannya, lalu tidak 
akan keluar dari shalat kecuali dengannya, sehingga salam adalah 
fardhu. Juga sesuatu yang dengannya dapat memasuki shalat, maka ia 
adalah fardhu.” Pendapat itu dikemukakan Imam Asy-Syafi'i dan 
lainnya. 


Ulama kita, yakni para pendukung madzhab Hanafi 
berpendapat, bahwa hal itu adalah. wajib, bukan fardhu. Itulah 
pendapat As-Sindi. Perlu diketahui bahwa Imam Abu Hanifah dan 
Muhammad Rahimahumallah berpendapat boleh membuka shalat 
dengan semua bacaan yang menunjukkan kepada pengagungan dan 
penyucian yang tidak bercampur dengan doa, karena yang dimaksud 
dengan takbir adalah pengagungan. 


Allah Ta 'ala berfirman: 

Ou 
“Dan Tuhanmu agungkanlah.” (9s. Al Muddatstsir (741: 3). 
Yakni agungkanlah. Allah Ta 'ala berfirman: 


SLB 2. 
DI 3 


“Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat.” (Os. Al A'laa 
(87J: 15). 


Aa 


sn Mengingat nama-Nya ialah lebih umum daripada nama Allah 
atau Ar-Rahmaan atau nama-Nya yang lainnya yang menunjukkan 
kepada pengagungan. Tujuan yang ingin dicapai dalam bab itu, bahwa 


| ———————— ———— $yarah Sunan Tirmidii 


membaca bacaan yang telah diriwayatkan ialah sunah muakkad, 
bukan berarti bacaan itu menjadi syarat dan tidak boleh dengan bacaan 
yang lainnya. Demikian pendukung madzhab Hanafi menjelaskan. 
Mereka menjawab hadits itu bahwa ungkapan itu ditujukan untuk 
sejumlah makna bukan untuk sejumlah lafazh. Jadi makna hadits 
tersebut bukan menunjukkan bahwa pengharam shalat ialah takbir, 
tetapi maknanya bahwa pengharamnya adalah lafazh yang 
menunjukkan kepada pengagungan. 


Saya katakan, “Pendapat yang paling tepat dalam bab tersebut 
adalah pendapat yang dikemukakan mayoritas. ulama, bahwa 
pengharam shalat ialah takbir dan seseorang tidak dapat memasuki 
shalat kecuali dengan takbir, sebagaimana kamu ketahui. Adapun 
berkaitan dengan firman Allah Ta 'ala: 


Oku 


“Dan Tuhanmu agungkanlah.” (Os. Al Muddatstsir (741: 3). 
maka kami tidak dapat menerimanya bahwa yang dimaksud dengan 
takbir dalam ayat itu adalah takbir pembuka shalat, karena ayat itu 
termasuk ayat Makiyyah yang diturunkan sebelum peristiwa Isra” 
yang di dalamnya difardhukan shalat, sehingga bagaimana mungkin 
takbir yang dimaksud dalam ayat itu adalah takbir pembuka shalat? 
Sedangkan pendapat bahwa Nabi SAW beribadah dan shalat sunah di 
bukit Hira dan tempat yang lainnya sebelum difardhukan shalat. 


Tidak menjadi masalah memaksudkan takbir dalam ayat itu 
sebagai takbir pembuka, karena di dalamnya tidak ditentukan kepada 
perkiraan tersebut, bahwa yang dimaksud dengan takbir di sini adalah 
takbir pembuka (shalat), sebagaimana sudah tidak samar bagi orang 
yang mau berpikir. Jika pendapat itu diterima, maka takbir yang 
dimaksud dalam ayat tersebut adalah takbir yang telah ditentukan. Jadi 
yang dimaksud ialah pengkhususan lafazh takbir berdasarkan 
sejumlah hadits pada bab itu. 


Syarah Sunan Tirmidri ————————————— 


Tidak ada ketetapan sama sekali dari Nabi SAW, bahwa 
pembuka shalat dilakukan dengan selain lafazh takbir dan tidak pula 
dari para sahabat seluruhnya. Sementara terkait dengan firman Allah 
Ta'ala: 


Ola yg 


“Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat.” (Os. Al A'laa 
(87): 15), maka kami pun tidak dapat menerima bahwa yang dimaksud 
dengan mengingat nama Tuhannya adalah takbir pembuka shalat, 
karena tidak boleh bahwa yang dimaksud dengan dzikir adalah takbir 
pada hari tasyrig dan yang dimaksud dengan shalat adalah shalat “Id 
(hari raya), dan yang dimaksud dengan “tazakka (membersihkan diri)” 
adalah zakat fitrah, sebagaimana diriwayatkan Abdun bin Hamid, Ibnu 
Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abdurrazzag, Ibnu Murdawaih, Baihagi 
dan selain mereka dari Ibnu Abbas RA, Ibnu Umar dan selain 
keduanya. Karena itulah, maka kami tidak menjadikan ayat itu sebagai 
dalil dalam bab itu. 


Adapun berkenaan dengan jawaban mereka atas hadits pada bab 
itu, bahwa ungkapan itu ditujukan untuk sejumlah makna bukan 
ditujukan untuk sejumlah lafazh. Dalam hal ini, bahwa sumber 
sejumlah dzikir dan doa, tampa kecuali dzikir dan doa dalam shalat 
adalah taugif (petunjuk dari Nabi SAW). 


Kesimpulan: Pendapat madzhab mayoritas ulama ialah pendapat 
yang benar dan tepat. Sementara pendapat madzhab Hanafi, maka 
tidak ada dalil yang menunjukkannya. Al Hafizh Ibnu Al Oayyim 
dalam /'lam Al Muwaggi'in hal. 264 Juz 1 berkata, “Contoh ke-15 
adalah pemberlakuan ketentuan yang kuat dan jelas dalam penentuan 
takbir untuk memasuki shalat melalui sabda Nabi SAW, “Vika shalat 
ditunaikan, maka bertakbirlah”, dan sabdanya, “Pengharamnya 
(shalat) adalah takbir”, dan sabdanya, “Allah tidak akan menerima 
shalat seseorang di antara kamu sehingga ia menempatkan wudhu 


Syarah Sunan. Tirmidzi 


pada tempatnya, lalu ia menghadap giblat dan membaca Allaahu 
akbar”. Hadits tersebut merupakan nash yang paling shahih. 
Kemudian shalat ditegaskan dengan nash serupa: 


Ods-5xi55 


“Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat.” (Os. Al A'laa 
(871: 15). 


Ae 3 je LA 


177. Bab: Membentangkan jari-jari tangan saat takbir 


3 3 
3. Pt . O 


BSI ES NG GSM pat Al) CS is -—xya 


2. 


- . ON La , PJ (nia 
Ank PAS SAN EN) ala ala AI Ko AI Sya) 0 


CL Leo 0. Lo o £. 0. 25 £ o - 5 .. 
JB Gpp Ika «Ola Op ker Te & 2) 8 «Ola 


SA dl caab 1s al JG 
pi Aa P3 ag jp La IA pel SE 1) 
333 | OS aka ala an Ko Pe sea Sd HA dleaa 
Bay co PS Un LA Ika da SAI 3 WA 


239.3! Gutaibah dan Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata, “Yahya bin Al Yaman menceritakan kepada 


SIHadits dha'if, dan lihat hadits setelahnya. 


Syarah Sunan Tirmidzi ——————— 


kami, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id bin Sim'an, dari Abu Hurairah, 
ia berkata, “Jika Rasulullah SAW bertakbir menunaikan shalat, maka 
beliau membentangkan jari-jari tangannya.” 


Abu Isa berkata, “Hadits itu adalah hadits Abu Hurairah.” 


Bukan hanya seorang perawi yang telah meriwayatkan hadits 
tersebut dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id bin Sim'an, dari Abu 
Hurairah, “Jika Nabi SAW menunaikan shalat, : maka beliau 
mengangkat dua tangannya dalam keadaan terbentang.” 

Hadits ini lebih shahih dari riwayat Yahya bin Al Yaman. 
Yahya bin Al Yaman melakukan kesalahan dalam hadits tersebut. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, OI! 25 Hi Gis (Yahya bin Al Yaman 
menceritakan kepada kami), yakni Al Ajali Al Kufi. Ia adalah perawi 
yang jujur dan ahli ibadah, tetapi ia sering melakukan kesalahan dan 
terkadang berubah-rubah. Ia adalah salah seorang tokoh besar dari 
perawi yang sembilan. Demikian dalam At-Tagrib. 


Ia berkata dalam Al Khulashah, “Ahmad berkata, “Hadits itu 
tidak dapat dijadikan dalil.” Ibnu Al Madini berkata, “Ia adalah perawi 
yang jujur, tetapi hafalannya terkadang berubah-ubah.” Ya'gub bin 
Syaibah berkata, “Ia adalah perawi yang jujur”. Mereka menolak 
haditsnya, karena ia sering melakukan kesalahan. 


s3 e A S (Dari Ibnu Abi Dzi'b) dan Muhammad bin 
Abdirrahman bin Al Mughirah bin Al Harits bin Abi Dzi'b Al Ourasyi 
Al Amiri Al Madini. Ia adalah perawi yang tsigah dan ahli fikih yang 
lebih unggul daripada perawi yang tujuh, sebagaimana dikemukakan 
dalam At-Tagrib. Ia berkata dalam Al Khulashah: Ahmad berkata, “Ia 
setara dengan Ibnu Al Musayyab, dan ia lebih shalih, lebih wara” dan 
lebih konsisten dalam mempertahankan kebenaran daripada Malik. 


———  ————— $yirah Sunan Tirmidzi 


Ketika Al Mahdi menunaikan ibadah haji, kemudian ia masuk ke 
dalam masjid Nabi SAW, maka Al Musayyab bin Zuhair berkata 
kepadanya, “Berdirilah kamu! Ini adalah Amirul Mukminin”. Ibnu 
Abi Dzi'b berkata, “Manusia itu berdiri karena hendak menghadap 
Tuhan semesta alam.” Al Mahdi berkata, “Biarkan aku, karena setiap 
rambut di kepalaku telah berdiri.” Abu Nu'aim berkata, “Ia wafat 
tahun 159 H.” 


Oka gi seu cp (Dari Sa'id bin Sim'an), dapat dibaca dengan 
meng-kasrah-kan atau mem-fathah-kan huruf sin dan men-sukun-kan 
huruf mim. Al Hafizh berkata, “Ia adalah perawi yang tsigah, dan Al 
Azda tidak menetapkannya sebagai perawi yang dha'if daripada 
perawi yang tiga.” 

Ucapannya, tutel pas Wal 5 Si (Jika beliau bertakbir 
menunaikan shalat, maka beliau membentangkan jari-jari tangannya), 
membentangkannya. As-Suyuthi berkata, “Membentangkan dimaksud 
ialah kebalikan dari menggenggam.” Abu Thayyib As-Sindi berkata, 
“Atau yang dimaksud adalah kebalikan dari mengepalkan, ,'akni 
membiarkannya sesuai keadaannya dan tidak menggenggamkan 
sebagiannya atas sebagian yang lainnya.” 

Dalam As-Si 'ayah Syarh Al Wigayah terdapat pendapat sebagian 
ulama, pendukung madzhab Hanafi yang berpendapat, “Tidak 
merenggangkan jari-jari tangannya dan tidak pula mengepalkannya. 
Yakni tidak dituntut harus merenggangkan jari-jari dua tangan dan 
tidak pula wmengepalkannya, tetapi membiarkannya saat 
mengangkatnya sebagaimana keadaan sebelumnya. 


Sebagian mereka memilih anjuran membukakan jari-jari tangan, 
berdasarkan hadits riwayat Ibnu Hibban dari jalur Yahya bin Yaman 
dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah SAW membentangkan jari- 
jari tangannya ketika shalat”. Jumhur (mayoritas ulama) 
menentangnya, dan mereka tidak memperhitungkan riwayat yang 


Syarah Sunan Tirmidzi m—m——————— 


telah disebutkan, berdasarkan pendapat At-Tirmidzi dalam bukunya 41 
Jami' setelah riwayat hadits tersebut. Kemudian ia menyebutkan 
pendapat At-Tirmidzi, “Hadits Abu Hurairah diriwayatkan bukan 
hanya seorang perawi.” 


Saya katakan, “Pendapat yang jelas dan unggul adalah 
pendapat yang diutarakan mayoritas ulama. Karena hadits dalam bab 
tersebut dengan redaksi di atas tidak terpelihara, dimana Ibnu Yaman 
melakukan kesalahan di dalamnya, sebagaimana dijelaskan At- 
Tirmidzi.” 

Ucapannya, & oLdi Yu bt, Ola o Lu IN) » er mei Ida 
dadali Lb (Hadits itu lebih shahih dari hadits riwayat Yahya bin Al 
Yaman, dan Ibnu Yaman melakukan kesalahan dalam hadits tersebut). 
Maksud perkataannya: lebih shahih dari hadits yang shahih, yakni 
hadits yang diriwayatkan dari seorang perawi dengan redaksi, “Jika 
Rasulullah SAW menunaikan shalat maka beliau mengangkat dua 
tangannya dalam keadaan terbentang” dan riwayat ini adalah shahih. 
Sementara riwayat Yahya bin Al Yaman yang telah disebutkan adalah 
tidak shahih, bahkan terdapat kesalahan di dalamnya. 


yA PU sep AP Oi MADA 9 2 NA» 
"JB Ta S3 Jaman 2 33 Pi sa (Ca CA Isma IS 


. 
e 


Jaa da Jo pn at da ea 


: 2 | Syarah Sunan Tirmidzi 


240.2 Abu Isa berkata, “Abdullah bin Abdirrahman 
menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Abdil Majid Al Hanafi 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada 
kami, dari Sa'id bin Sim'an, ia berkata, “Aku mendengar Abu 
Hurairah berkata, “Jika Rasulullah SAW berdiri hendak menunaikan, 
maka beliau mengangkat dua tangannya dalam keadaan terbentang.” 


' Abu Isa berkata, “Abdullah berkata, “Hadits ini adalah lebih 
shahih dari hadits Yahya bin Al Yaman, dan hadits Yahya bin Al 
Yaman mengandung kesalahan.” 


Penjelasan Hadits: | 

Ucapannyaj par! X6 4 Ai X5 Six (Abdullah bin Abdirrahman 
menceritakan kepada kami) yakni bin Al Fadhl bin Bahram As- 
Samargandi Abu Muhammad bin Ad-Darimi, seorang ahli hadits, 
penulis Al Musnad, tsigah, memiliki keutamaan dan keteguhan, yang 
meriwayatkan dari Yazid bin Harun, Ya'la bin Ubaid, Ubaidillah bin 
Abdil Majid Al Hanafi dan selain mereka, dan meriwayatkan darinya 
adalah Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Al Bukhari dengan 
periwayatan yang tidak shahih, “Aku adalah Ubaidillah bin Abdil 
Majid Al Hanafi”, Abu Ali Al Bishri, orang yang jujur yang tidak 
menetapkan kedha'ifan Yahya bin Sa'id, sebagaimana dalam At- 
Tagrib. 


Ucapannya, "4 44 & (Mengangkat dua tangannya dalam 


keadaan terbentang). Ibnu Sayyidinnas berkata, “Boleh menjadikan 
kata madd (terbentang) sebagai mashdar (kata dasar) khusus, seperti: 
ga 'ada algurfushaa” (ia duduk dengan lutut ditempelkan ke perut), 
atau mashdar makna, seperti: ga'ada juluusan, atau menjadi hal 
(keterangan keadaan) dari kata rafa'a (mengangkat). ” 


32(240). Hadits shahih. HR. Abu Daud (753). 


Syarah Sunan Tirmidi m————— 


Saya katakan, “Jika kata madd dijadikan haal, maka ia 
bermakna isim fa'il (kata benda sebagai subjek) atau bermakna isim 
maf'ul (kata benda sebagai objek), yakni dedik a maada yadaihi atau 
rafa'a yadaihi mamdudataini.” 


Asy-Syaukani dalam An-Nail berkata, “Boleh menashabkan 
kata madd sebagai mashdar dengan fi'il yang diperkirakan, yakni: 
yamudduhumaa maddan, boleh menashabkannya sebagai haal, yakni: 
rafa'a yadaihi fii haali kaunihi maadan lahumaa ilaa ra'sihi, dan 
boleh menashabkannya sebagai mashdar dengan. perkataannya: 
rafa'a, karena kata rafa'a juga bermakna madda. Makna asal kata 
madda menurut bahasa ialah jarra (menarik) sebagaimana dituturkan 
Ar-Raghib. Sedangkan kata irtifaa': wa madda an-nahaar irtifaa 'uhu 
memiliki sejumlah makna lain, sebagaimana dikemukakan penulis 
kamus dan lainnya. 

Ibnu Abdil Barr menafsirkan kata mada yang disebutkan dalam 
hadits di atas dengan tafsiran membentangkan dua tangan di atas dua 
telinga dan kepala.” Demikian penjelasan dalam An-Nail. 

Saya katakan, “Dalam hadits tersebut tidak dijelaskan maksud 
membentangkan dua tangan dan makna yang terkandung di dalamnya 
masih global, maka sudah semestinya merujuk sejumlah hadits yang 
menjelaskan maksudnya. Itu menurut pendapatku. Sesungguhnya 
Allah Ta 'ala Maha Mengetahui.” | 


Ucapannya, A15 JB (Abdullah berkata), Ibnu Abdirrahman 
Ad-Darimi, 53! 4 Pd sa4 Hp mel Nia) (hadits itu adalah lebih 
Shahih dari hadits Yahya bin Al Yaman.”) Penjelasannya telah 
dikemukakan dalam bahasan terdahulu. Hadits itu diriwayatkan oleh 
lima imam hadits selain Ibnu Majah. Ia berkata dalam Al Muntaga, 
“Asy-Syaukani dalam An-Nail berkata, “Tidak ditemukan pelewatan 
dalam isnad-nya.” 


- - Syarah Sunan Tirmidii 


kz OKI Gi Pi “5 (Sementara hadits Yahya bin Al Yaman 


adalah salah). bau Abi Hatim berkata, “Bapakku berkata, “Yahya 
merasa ragu-ragu, dan yang ia maksud, “Jika Rasulullah SAW berdiri 
hendak menunaikan shalat, maka beliau mengangkat dua tangannya 
dalam keadaan terbentang.” HR. Sejumlah perawi yang tsigah dari 
sejumlah sahabat Ibnu Abi Dzi'b. 


IU pe Ch 


178. Bab: Keutamaan Takbir yang Pertama 


YG dapa Ja 3 Pn ESL yan 

z . - .. .. On as ta 
LINA NE PN 
SES II SU jang One Tadi sala 


2. 


BE ga Beli OI Sa deli 
KY Bp Ap La Ii (539) "mag al Jb 
Pp apa ai ab ip Sal an Mu tt 
Pi) ge — Ceng Ika Sp Uh al | Ka Tu Pi) 
ABI Ie tm 
HP Ob yi NI Bg AS) Gam Kis S3 uli 6 ya Ya 
A3 d3 ya Tana uja — AG 


Syarah Sunan Tirmidzi ————————— 


0. te 3 


EP RE Ya La ia AR 3 Jatah Gaya 
ia SR IPP AI Ap ea 


23 2.3 


BAE) JA Lana ah Baki YP naa Nah dia PS 
MI aa dani 


Tera Ti Ke (tema “en Ae 1 Ati 
It Ya 


241. Ugbah bin Mukram dan” Nashr bin Ali Al Jahdhami 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, “Abu Outaibah Salm 
bin Outaibah menceritakan kepada kami dari Thu'mah bin Amr, dari 
Habib bin Abi Tsabit, dari Anas bin Malik, ia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Siapa yang shalat karena Allah selama 40 hari 
dengan berjamaah, dimana ia mendapati takbir yang pertama maka 
ditulis baginya dua pembebasan: pembebasan dari neraka dan 
pembebasan dari kemunafikan.” 


Abu Isa berkata, “Hadits ini telah diriwayatkan dari Anas 
dengan sanad yang mauguf (hanya sampai pada sahabat), dan aku 
tidak mengetahui seorang pun yang me-marfu -kannya, kecuali hadits 
yang diriwayatkan Salm bin Outaibah, dari Thu'mah bin Amr, dari 
Habib bin Abi Tsabit, dari Anas. Adapun hadits ini diriwayatkan dari 
Habib bin Abi Habib Al Bajali dari Anas bin Malik, berdasarkan 
perkataannya.” 


Hannad menceritakan hadits itu kepada kami, Waki 
menceritakan kepada kami, dari Khalid bin Thahman, dari Habib bin 
Abi F “Habib Al Bajali, dari Anas dengan redaksi yang sama, dan ia 
tiddk'memarfu en 


88(241). Hadits hasan, dan isnadnya tidak bermasalah. 


———————————— Syarah Sunan Tirmidii 


Ismail. bin Ayyas meriwayatkan hadits itu dari Umarah bin 
Ghaziyyah, dari Anas bin Malik, dari Umar bin Al Khathab, dari Nabi 
SAW dengan redaksi yang sama. 


Hadits itu tidak terpelihara dan termasuk hadits mursal, dan 
Umarah bin Ghaziyyah tidak bertemu Anas bin Malik. Muhammad 
bin Ismail berkata, “Habib bin Abi Habib biasa dipanggil dengan 
nama Abu Al Kasyutsa, dan dikatakan: Abu Umairah.” 

“ Ucapannya, KK w ide (Ugbah bin Mukram), dibaca dengan 
men-dhamah-kan huruf mim dan men-sukun-kan huruf kaf serta 
menfathahkan huruf ra. Ia adalah perawi yang buta dan ahli hadits. Ia 
meriwayatkan dari Yahya Al Oaththan dan Ghandir, Ibnu Mahdi dan 
Khalag, dan telah meriwayatkan darinya: Muslim, Abu Daud, At- 
Tirmidzi dan Ibnu Majah. Abu Daud berkata, “Ia sangat tsigah.” 
Catatan: Dalam naskah Ahmadiyah terdapat nama Utbah bin Mukram 
yang ditulis dengan huruf 'ain dan huruf bertitik dua di atas (ta). 
Tulisan itu adalah salah, dan tulisan yang benar adalah dengan huruf 
“ain dan huruf gaf (Ugbah). 

13 Al Yi Yi (Keduanya berkata, “Salm bin Outaibah 
menceritakan kepada kami”.). (Salm) dengan mem-fathah-kan huruf 
sin dan men-sukun-kan huruf Jam, Asy-Sya'iri Al Khurasani seorang 
imigran Bashrah dan seorang perawi yang sangat jujur dibandingkan 
dengan perawi yang sembilan orang. 

Jp 4 Takb (Dari Thu'mah bin Amru). (Thu'mah) dengan 
men-dhamah-kan huruf tha' yang tidak bertitik dan men-sukun-kan 
huruf “ain: Al Ja fari, dan Ibnu Ma'in menilainya tsigah. 

Ucapannya, 4 do tp (Siapa yang shalat karena Allah), yakni 
ikhlas semata-mata karena Allah W'g zsarji (selama 40 hari), beserta 
malamnya 2x 4 (dalam keadaan berjamaah) berkaitan dengan 


Syarah Sunan Tirmidri ——————  —— 


shalat (J 3 » (dengan mendapati takbir yang pertama), 
kalimat haaliyah (kalimat yang menunjukkan keterangan keadaan) 
dan lahiriahnya ialah takbiratul ihram bersama imam, dan mungkin 
dikatakan mendapati takbiratul ihram bagi makmum yang mendapati 
ruku. Jadi pengertian yang dimaksud adalah mendapati shalat dengan 
sempurna yang dilakukan dengan berjamaah. Makmum dianggap 
mendapati shalat berjamaah dengan sempurna dengan mendapati 
rakaat yang pertama, sebagaimana dikemukakan Al Oari dalam Al 
Mirgah. | 

Saya katakan, “Pendapat itu mengandung kemungkinan yang 
lebih jauh. Sementara pendapat yang jelas dan unggul adalah 
pendapat yang pertama, sebagaimana diindikasikan hadits Abu Ad- 
Darda' dengan sanad yang marfu', “Segala sesuatu memiliki hidung, 
dan hidungnya shalat adalah takbir yang pertama, maka kamu harus 
menjaganya”. Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. 


up 3st (Pembebasan dari neraka) yakni terbebas dan 


diselamatkan darinya. Dikatakan, “Bara'a minad daini wal “aib: 
khalasha (ia terbebas dari hutang dan aib: yakni terhindar). 

Pari co 3513 (Dan pembebasan dari kemunafikan), Ath-Thibi, 
“Yakni, Allah menyelamatkannya di dunia dari melakukan perbuatan 
yang dilakukan orang munafik dan Allah memberinya petunjuk untuk 
melakukan perbuatan yang dilakukan ahli ikhlas, dan Allah 
menyelamatkannya di akhirat dari siksaan yang ditimpakan kepada 
orang munafik, dan Allah pun bersaksi bahwa ia bukanlah orang 
munafik, yakni jika orang-orang munafik menunaikan shalat, niscaya 
mereka menunaikannya dengan penuh kemalasan, dan keadaan orang 
itu perueua sktaa keadaan mereka, sebagaimana dijelaskan dalam Al 
Sa 

“"Ucapannya, 4 ap Aa » Gasal! Nih 8: 35 Wi, (Hadits tersebut 


'EI Syarah Sunan Tirmidzi 


telah diriwayatkan dari Anas dengan sanad yang mauguf). Al Oari 
berkata, “Hadits seperti itu sama dengan sesuatu yang dikatakan dari 
pikiran, sedangkan kemaugufannya dihukumi marfu '.” 


Ibnu Hajar berkata, “At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan 
sanad yang terputus (ada perawi yang tidak disebutkan). Akan tetapi 
ia tetap memakainya dalam fadhailul a'mal. Hadits yang diriwayatkan 
Al Bazzar dan Abu Daud adalah lebih bagus, “Segala sesuatu 
memiliki saringan, dan saringan shalat adalah takbir yang pertama, 
maka kamu harus menjaganya.” Karena itu mendapatinya ialah sunah 
muakkad. Kebiasaan kaum salaf, jika mereka tertinggal takbir yang 
pertama niscaya mereka mencela diri mereka selama tiga hari, dan 
jika mereka tertinggal berjamaah niscaya mereka mencela diri mereka 
selama seminggu. 

Jab ca Pi Pap tani Ida Sgp us (Hadits ini hanya 
diriwayatkan dari Habib bin Abi Habib Al Bajali), dengan huruf 
bertitik satu (ba) dan huruf jim: Abi Amru Al Bishri seorang imigran 
Kufah, dimana haditsnya itu diterima dari perawi yang empat orang. 
Dikatakan, “Ia biasa dipanggil Abu Kasyutsa, (dibaca) dengan mem- 
Jathah-kan huruf kaf, setelahnya adalah huruf (syin) yang di-dhamah- 
kan, huruf wau yang di-sukun-kan dan huruf (tsa), seperti dijelaskan 
dalam At-Tagrib. 

Ia berkata dalam Tahdzib At-Tahdzib, “Ta meriwayatkan dari 
Anas bin Malik, dan meriwayatkan darinya: Khalid bin Thuhman Abu 
Al Ala' Al Khaffaf dan Thu'mah bin Amru Al Ja'fari, dan At- 
Tirmidzi meriwayatkan salah satu haditsnya tentang keutamaan orang 
yang shalat selama 40 hari dengan berjamaah dengan sanad yang 
mauguf, sebagaimana dikemukakan Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat.. 


Ucapannya, 3 56 Sesbd UK AS 14 Jaalal 66553 (Ismail bin 
Ayyasy meriwayatkan hadits itu dari Umarah) dengan men-dhamah- 
kan huruf “ain yang tidak bertitik. &# w (Ibnu Ghaziyyah) dengan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


mem-fathah-kan huruf (ghain), meng-kasrah-kan huruf zay dan 
setelahnya huruf di bawah (ya) disertai tekanan (syiddah) dalam 
membacanya, Ibnu Al Harits Al Anshari Al Mazini Al Madini, tidak 
ada masalah dengannya. Periwayatannya dari Anas adalah dengan 
sanad yang mursal, sebagaimana tertera dalam At-Tagrib. Ia berkata 
dalam Al Khulashah, “Ahmad dan Abu Zur'ah menilainya tsigah. Ia 
wafat tahun 140 H. 

Ka Ja lag Aa Ai ale Dp widi Yi jab 4P (Dari Umar bin 
Al Khaththab dari Nabi SAW dengan redaksi yang sama) dan 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Redaksinya seperti yang ia katakan, 
“Siapa yang shalat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam 
yang tidak tertinggal rakaat pertama dari shalat Isya, maka Allah 
mencatat baginya pembebasan dari neraka karenanya.” 


Ucapannya, ap ra A3 (dan hadits tersebut adalah hadits 


mursal) yakni sanadnya terputus. Al Hafizh dalam At-Takhlish setelah 
menceritakan hadits Anas yang telah disebutkan dalam bab tersebut 
berkata, “At-Tirmidzi meriwayatkannya dari hadits. Anas dan 
menilainya dha'if, Al Bazzar meriwayatkannya dan meng-gharib- 
kannya, Al Bazzar pun meriwayatkannya dari Anas dari Umar, Ibnu 
Majah meriwayatkannya dan At-Tirmidzi mengisyaratkannya, dan 
hadits itu terdapat dalam Sunan Sa'id bin Manshur yang diriwayatkan 
darinya. Juga hadits itu ialah dha 'if yang urutan sanadnya bersambung 
kepada Ismail bin Ayyasy, dan hadits itu adalah dha'if menurut para 
perawi selain para perawi Syam. Hadits tersebut termasuk riwayatnya 
dari Madini. 

. Ad-Daraguthmi menjelaskan, bahwa perbedaan di dalamnya 
adalah terletak pada sejumlah cacat, dan ia menilainya dha'if. Ia pun 
menceritakan bahwa Oais bin Ar-Rabi' dan selainnya 
meriwayatkannya dari Abu Al Ala? dari Habib bin Abi Tsabit, ia 
berkata, “Ia merasa ragu-ragu. Ia adalah Habib Al Iskaf, dan ia 


Syarah Sunan Tirmidzi 


memiliki jalur sanad yang lainnya yang dituturkan Ibnu Al Jauzi 
dalam Al Tlal dari hadits Bakar bin Ahmad bin Mahma Al Wasithi 
dari Ya'gub bin Tahiyah dari Yazid bin Harun dari Humaid dari Anas 
dengan sanad yang marfu', “Siapa yang shalat selama 40 hari dengan 
berjamaah shalat Fajar (Subuh) dan shalat Isya, niscaya akan dicatat 
baginya pembebasan dari neraka dan pembebasan dari 
kemunafikan.” 


Ia berkata, “Bakar dan Ya'gub, keduanya tidak dikenal.” Ar- 
Rafi'i berkata, “Sejumlah hadits tentang mendapati takbir yang 
pertama bersama imam telah diriwayatkan dengan redaksi yang serupa 
dengan hadits tersebut.” 


Al Hafizh berkata, “Di antaranya adalah hadits yang 
diriwayatkan Ath-Thabrani dalam Al Kabir, Al Agili dalam Adh- 
Dhu 'afa' dan Al Hakim Abu Ahmad dalam Al Kunya dari hadits Abu 
Kahil dengan redaksi sebagaimana dalam Al Mushannif. Ia 
menambahkan, “Ja mendapati takbir yang pertama.” Al Agili berkata, 
“Isnadnya tidak dikenal” Abu Ahmad dan Al Hakim berkata, 
“Isnadnya tidak dapat dijadikan sandaran.” 


Juga Agili meriwayatkan dalam Adh-Dhu'afa' dari Abu 
Hurairah dengan sanad yang marfu', “Segala sesuatu memiliki 
saringan, dan saringan shalat adalah takbir yang pertama.” Al Bazzar 
meriwayatkannya dan di dalamnya tidak ditemukan selain Al Hasan 
bin As-Sakan. Tetapi ia berkata, “Al Falas tidak menyetujuinya, dan 
Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam Al Hulyah dari hadits Abdullah 
bin Aufa dengan redaksi yang serupa, dan di dalamnya terdapat Al 
Hasan bin Umarah, dan ia adalah perawi yang dha'if.” Ibnu Abi 
Syaibah meriwayatkan dalam Mushannif-nya dari hadits Abu Ad- 
Darda' yang di-marfu '-kannya, “Segala sesuatu memiliki hidung, dan 
hidungnya shalat ialah takbir yang pertama, maka kamu harus 
menjaganya.” Dalam isnadnya terdapat perawi yang tidak dikenal, dan 
banyak keterangan yang dikutip dari para salaf tentang keutamaan 


Syarah Sunan Trmdi m———— 


takbir yang pertama. Dalam hadits riwayat Ath-Thabrani dari 
seseorang dari Thayyi dari bapaknya, bahwa Ibnu Mas'ud pergi ke 
masjid dengan tergesa-gesa.” 

Dikatakan kepadanya, “Kenapa kamu melakukan hal itu, 
padahal kamu telah melarangnya?” Ia berkata, “Karena aku 
menghendaki mendapati pembatas shalat yaitu takbir yang pertama”, 
sebagaimana tertera dalam At-Takhlish. 


Tagana 


179. Bab: Bacaan Iftiftah shalat 


- £.. Pena" £ 0. 2. 4) 8 ,- 02. 0 8 4 
Ma or un aa er GA 
aga - 2... s - 4 N 4 2. ... e 
BAN IBI lag AN Ko Ip DSB dedi 
5 5 2... 8 2 Ta 2 -G ' a1 
IE) DA BE) Bau ee BI 2Sjii  S AA 


y ? 3 : aP Pa #5 32 Aa 2 Pa Pad 21901 1 Cc PRT, 
Be IS SS TN Iya SB Ng Bi 
MR) Aa Ng AR Ly JI OVaris! Sya pall peamal en 
PB AE ANE) Ajo 3 AI Ih Nias AN JB 
..3 .,c ?. . 03. 2. 30 — 
HS ola Ugalan 01 pe Ale 2 sena 
an ag . - 3-0 E - £? 2. 7 Tin 
LAB D3 Lai AA ata ah Era) 1 Smg jl JB 


- 


LA Tia mall Jt Sa 3 Aa Ia 


Ba at aras Ketan adi 


Pa 


or & 2 8 3 0 3 - HERO mar 0OE LE s£ 
ale Ml ep A 8 La US Il Jet SN tlh 
IE BIA BIT Besa, GAN Uilsata "Jgis OS AT seh 

BY, Bis 


3 0 
. 0-4 0. — 4 ang 


KE RA AN RE MEI 3 AE 9 5 
| BE Oam Sa lal Jl pT Ate lia de 

IE da 3 ISS kab ii san EL HA 
Pi ye NUNN TPA 08 5 
SP ee 

Mes NA mai YAA JB 


242” Muhammad bin Musa Al Bashri menceritakan kepada 
kami, Ja'far bin Sulaiman Adh-Dhuba'i menceritakan kepada kami, 
dari Ali bin Ali Ar-Rifa'i, dari Abu Al Mutawakkil, dari Abu Sa'id Al 
Khudri, ia berkata, “Jika Rasulullah SAW berdiri menunaikan shalat 
malam, maka beliau bertakbir, kemudian beliau membaca, 
“Subhaanaka. Allaahumma  wabihamdika,  watabaarakasmuka, 
wata'aala jadduka, walaa ilaaha ghairuka (Maha Suci Engkau, Ya 
Allah dan memuji kepada-Mu, Maha Berkah nama-Mu, Maha Tinggi 
kemuliaan-Mu, dan tidak ada Tuhan selain-Mu), kemudian beliau 
membaca, “Allaahu akbar kabiiran (Allah Maha Besar), kemudian 
beliau membaca, “A'uudzu billaahis samii'il 'aliim minasy 
syaithaanir rajiim, min hamzihi, wanafkhihi, wanaftsihi (aku 
berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui dari syetan yang terkutuk: dari bisikannya, 


8#Fladits shahih. HR. Abu Daud (775) dengan redaksi yang panjang, An-Nasa'i 
(898) dan Ibnu Majah (804) dari jalur periwayatan Ali bin Ali Ar-Rafi'i, dan jalur itu 
adalah csiggah, dan bukan hanya seorang imam hadits yang menilainya tsigah. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


kesombongannya dan bujukannya).” 


Abu Isa berkata, “Dalam bab ini terdapat hadits yang 
diriwayatkan dari Ali, Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, Jabir, Jubair bin 
Muth'im dan Ibnu Umar.” 


Abu Isa berkata, ng Abu Sa'id adalah hadits yang paling 
masyhur dalam bab ini. 


Suatu kaum dari ahli ilmu telah mengamalkan hadits tersebut. 


Mayoritas ahli ilmu berkata, “Berdasarkan hadits yang 
diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa kebiasaan beliau setelah 
membaca takbir adalah membaca, “Subhaanaka Allaahumma 
wabihamdika, watabaarakasmuka, wata'aala jadduka, walaa ilaaha 
ghairuka. (Maha Suci Engkau, Ya Allah dan memuji kepada-Mu, 
Maha Berkah nama-Mu, Maha Tinggi kemuliaan-Mu, dan tidak ada 
Tuhan selain-Mu).” 


Juga diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan Abdullah 
bin Mas'ud. 


Pengamalan atas hadits itu dilakukan mayoritas ahli ilmu dari 
kalangan tabi'in dan selain mereka. 


Dalam pembahasan isnad hadits Abu Sa'id telah dibahas, bahwa 
Yahya bin Sa'id membahas Ali bin Ali Ar-Rifa'i. Ahmad berkata, 
“Hadits ini tidak shahih”. 


Penjelasan Hadits: 


e12 3... 


Ucapannya, edi Olah « jar (Ja'far bin Sulaiman Adh- 


Dhuba'i) dengan men-dhamah-kan huruf dhadh dan mem-fathah-kan 
huruf satu (ba), yakni Abu Sulaiman Al Bashri. Ia adalah perawi yang 
Jujur dan zuhud, tetapi ia berfaham syi'ah. 


ENI IP oi YP 5P (Dari Ali bin Ali Ar-Rifa'i)," dengan huruf 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ja, yakni Al Bashri, dan ia biasa dipanggil dengan nama Abu Ismail, 
dan tidak ada masalah dengannya. Ia dituduh berfaham Oadariyah, 
dan ia adalah ahli ibadah. Dikatakan, “Ia menyerupai Nabi SAW, 
sebagaimana dalam At-Tagrib.” 

Ucapannya, ai Gibuna -J ya S (Kemudian beliau membaca: 
Subhaanaka Allaahumma wabihamdika (Maha Suci Engkau Ya Allah 
disertai dengan: pujian kepada-MuJ). Ibnu Mulk berkata, “Kata 
subhaana ialah isim yang menduduki tempat mashdar dan kata itu 
ialah tasbih yang dinashabkan dengan fi'il yang disimpan yang 
perkiraannya, “Usabbihuka tasbiihan multabisan wa mugtaranan 
bihamdika (aku mensucikan-Mu dengan penyucian yang disertai dan 
diiringi pujian kepada-Mu).” Huruf ba' adalah huruf penghubung dan 
huruf wau adalah huruf zaidah (tambahan).” Dikatakan, “Huruf wau 
tersebut bermakna ma'a (beserta), yakni, “Usabbihuka ma'a talbis 
bihamdika (aku mensucikan-Mu yang disertai dengan pujian kepada- 
Mu). Kesimpulannya ialah menafikan sifat-sifat yang negatif (yang 
tidak patut bagi Allah dan menetapkan sifat-sifat yang positif (yang 
patut bagi Allah). 


Gatal 3) (Wa tabaaraka ismuka (Maha berkah nama-Mu))”, 


yakni nama-Mu banyak membawa keberkahan, karena banyak 
kebaikkan yang didapat dengan menyebut nama-Mu. Dikatakan, 
“Ta'aazhama dzattika (Maha Agung dzat-Mu), atau dzat-Nya adalah 
sesuai dengan hakikatnya. Karena jika pengagungan ditetapkan 
kepada nama-nama-Nya Yang Maha Tinggi, niscaya pengagungan 
kepada dzat-Nya adalah lebih utama. Persamaannya adalah firman 
Allah Ta 'ala, “Sabbihisma rabbikal a'laa (Sucikanlah nama Tuhanmu 
Yang Maha T: inggi). ” (Os. Al A'laa (87): 1). 


Bia da $. (Wa ta'alaa jadduka (Dan Maha. Tinggi kemulian- 


Mu)).” Mairik berkata, “Kata ta'ala mengikuti bentuk tafaa'ala dari 
kata al uluw, yakni tinggi keagungan-Mu melebihi keagungan yang 


Syarah Sunan Tirmidzi Isa 


selaan-Mu dengan tingkat keagungan yang mencapai batas 
penghabisan.” Ibnu Hajar berkata, “Yakni Maha Tinggi kekayaan-Mu 
dari kekurangan karena infag (sedekah) atau membutuhkan pelindung 
dan penolong.” 


SST Ai :Jji3 (3 (Kemudian beliau membaca, “Allaahu akbar 


(Allah Maha Besar)), dengan harakat sukun dan dhamah. Sementara 
Al Oari memambacanya 'xS kabiiran.” Ia pun berkata, “Sebagai 
taukid (penguat).” Dikatakan, “Dinashabkan karena kata tersebut 
terputus dari kata Allah.” Dikatakan, “Dinashabkan dengan 
menyimpan kata akbar.” Dikatakan, “Menjadi sifat dari mausuf (yang 
disifati) yang dibuang, yakni: takbiiran kabiiran.” 

0 c» adalah badal isytimal (yakni isim pengganti yang 
menyeluruh), yakni bisikannya. sa, yakni: kesombongannya yang 
mendorong kepada kekufurannya. si, yakni bujukannya. Ath-Thibi 
berkata, “Kata nafkhun adalah makna konotasi dari sombong seakan- 
akan syetan ditiupi bisikan, kemudian ia merasa agung dalam 
pandangan dirinya, dan ia memandang hina manusia yang berada di 
hadapannya. Kata naftsun adalah ungkapan dari perasaan, karena ia 


menghembuskan (meniupkan) bisikan kepada manusia yang keluar 
dari mulutnya, seperti mantera.” 


Dikatakan, “Wa nafkhihi, yakni kesombongannya: yaitu bisikan 
yang memerintahkan manusia berlaku sombong. Wa naftsihi, yaitu 
bisikan yang memerintahkan manusia melantunkan syi 'ir (puisi) yang 
tercela yang mencaci orang Islam, berisi kekufuran dan mengandung 
kefasikan. 


Wa hamzihi adalah bisikannya yang membuat seseorang 
menjadi gila karena tuduhan dan celaannya, sebagaimana 
dikemukakan dalam Muraggah. 


As-Suyuthi dalam Out Al Mughtadzi berkata, “Min hamzihi: 


Syarah Sunan Tirmidzi 


ditafsirkan dalam hadits dengan kematian, dan hal itu dalah serupa 
dengan orang gila. Wa nafkhihi ditafsirkan dengan kesombongan. Wa 
naftsihi ditafsirkan dengan syi 'ir (puisi).” 


Ibnu Sayyidinnas berkata, “Penafsiran ketiga lafazh di atas 
dengan tafsiran itu termasuk bab Mgajaz (makna kiasan).” Saya 
katakan, “Tafsiran tersebut terdapat dalam hadits Jubair bin Muth'im 
dalam riwayat Abu Daud.” 

Ucapannya, AE) MR) (ak gi AI M6) KANE) Age 2 ABI d9 
pa og (pakan c (Dalam bab itu terdapat hadits yang diriwayatkan dari 
Ali, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Jabir, Jubair bin Muth'im dan Ibnu 
Umar). Hadits Ali diriwayatkan oleh Ishak bin Rahawaih. Abu Hatim 
memandangnya sebagai hadits mu'allal (di dalamnya ada sangkaan 
salah dari rawinya), sebagaimana tertera dalam At-Takhlish. Hadits 
Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Az-Zaili'i 
mengemukakannya dalam Nashb Ar-Rayah, isnad dan matannya. 
Hadits Aisyah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu 
Majah. Hadits Jabir diriwayatkan oleh Al Baihagi, dan di dalamnya 
terdapat nama Muhammad bin Al Munkadir. 


Al Baihagi berkata, “Telah terjadi perbedaan pendapat 
tentangnya, dan karenanya isnadnya dipandang tidak kuat.” Hadits 
Jubair bin Muth'im diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. 
Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Mu jamnya, 
dan Az-Zaili”1 menuturkannya dalam Nasb Ar-Rayah berikut isnadnya 
dan matannya. Ia berkata, “Hadits tersebut disebut ma'lul terkait 
dengan Abdullah bin Amir”. 

Ucapannya, og Ia Ss Tayan aa Sanan PL Ong 4 (Dan hadits 
Abu Sa'id paling Tinasyhi dalam bab ini), yang diriwayatkan oleh 
para penulis As-Sunan yang nga, 


Ucapannya, andai Iakga ai Ja ca Hp ist 3, 3 (Suatu kaum dari 
| ? 


Syarah Sunan Tirmidzi 


kalangan ahli ilmu telah mengambil (mengguriakan| hadits tersebut). 
Mereka memilih bacaan istiftah (iftitah) shalat setelah takbir adalah 
membaca, “Subhaanaka Allaahumma sampai walaa ilaaha ghairuka. 
Kemudian membaca, “Allaahu akbaru kabiiran.”. Kemudian 
membaca, “A 'uudzu billaahis samii'il 'aliim.” 


P3 
GE 


HIsis os AA king dl AN Jo 3 3 ah MA el Ya ST uh 
B3 Yg Die Ily Batal D3 Dnebu (ag! Kibeme (Mayoritas ahli 
ilmu berkata, “Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, 
bahwa beliau biasa membaca, “Subhaanaka  Allaahumma 
wabihamdika, watabaarakasmuka, wata 'aala jadduka, walaa ilaaha 
ghairuka (Maha Suci Engkau, Ya Allah dan segala puji bagi-Mu, 
Maha Berkah nama-Mu, Maha Tinggi kemuliaan-Mu, dan tidak ada 
Tuhan selain-Mu).” Mereka telah memilih doa itu bukan doa yang 
tertera dalam hadits Abu Sa'id yang ada tambahan. 

Daktah GAN KE) AKSI Gi ab 1 (s3) NiSA3 (Demikian juga 
diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan Abdullah bin Mas'ud). 
Adapun atsar Umar diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya dan 
perawi lainnya. Sedangkan atsar Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan 
oleh Ibnu Al Mundzir. Al Hafiz dalam At-Takhlish berkata, “Al 
Hakim berkata, “Ia menilai shahih atsar dari Umar, lalu ia 
menuturkannya. Atsar itu termaktub dalam Shahih Ibnu Khuzaimah 
dan juga dalam Shahih Muslim yang dituturkannya pada tempat yang 
bukan tempatnya sebagai suatu penyimpangan, dan dalam isnadnya 
terdapat perawi yang tidak disebutkan, sebagaimana dikemuakan 
dalam At-Takhlish. : 


Saya katakan, “Muslim menuturkannya dalam bab “Adamul 
jahri bil basmalah (tidak mengeraskan basmalah) dari Ubadah, 
“Umar bin Al Khaththab biasa mengeraskan bacaan kalimat tersebut, 
seraya membaca, “Subhaanaka Allaahumma  wabihamdika, 
watabaarakasmuka, wata'aala jadduka, walaa ilaaha ghairuka. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


(Maha Suci Engkau, Ya Allah dan segala puji bagi-Mu, Maha Berkah 
nama-Mu, Maha Tinggi kemuliaan-Mu, dan tidak ada Tuhan selain- 
Mu)” Ubadah adalah Ibnu Abi Lubabah, dan ia tidak mendengarnya 
langsung dari Umar, sebagaimana dikemukakan An-Nawawi. 


Terkait dengan hal itu, Al Hafizh berkata, “Dalam isnadnya 
terdapat perawi' yang tidak disebutkan, dan diriwayatkan Ad- 
Daraguthni dengan isnad yang bersambung, sebagaimana tertera 
dalam Bulugh Al Maram.” Jika kamu bertanya, “Bagaimana Muslim 
dalam Shahihnya meriwayatkan atsar Umar RA, sedangkan atsar 
tersebut isnadnya terputus, padahal di antara persyaratan yang 
ditetapkan Muslim, bahwa ia tidak akan meriwayatkan hadits dha'if 
dalam Shahih-nya, sedang atsar yang sanadnya terputus adalah 
termasuk hadits dha 'if?” 


Saya katakan, “Ia meriwayatkannya sebagai penyimpangan dan 
tujuannya yang utama adalah hadits yang ditakhrijnya setelah atsar itu 
yang berkaitan dengan masalah tidak mengeraskan basmalah, dan 
hadits itu adalah shahih dan sanadnya bersambung.” 


Jika kamu bertanya, “Kenapa ia meriwayatkannya sebagai 
penyimpangan, dan kenapa juga ia tidak membatasi pada pentakhrijan 
hadits shahih yang sanadnya bersambung?” 

Saya katakan, “Muslim melakukan hal tersebut, karena ia 
mendengarnya seperti itu, lalu ia menuturkannya seperti yang 
didengarnya. Karena itu, banyak sekali hadits yang sama dalam 
Shahih Muslim dan lainnya, dan semuanya tidak mengingkari hal itu.” 


Ucapannya, paxt3 Sad! Ga ea ja ST u Ula IE Jd, 
(Pengamalan terhadap hadits tersebut dilakukan mayoritas ahli ilmu 
dari kalangan tabi'in dan selain mereka). Perbuatan madzhab Hanafi 
disandarkan kepadanya. Al Hafizh Ibnu Taimiyah dalam Al Muntaga 
berkata, “Muslim dalam Shahih-nya meriwayatkan, bahwa Umar 
biasa mengeraskan kalimat-kalimat tersebut, “Subhaanaka 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Allaahumma wabihamdika, watabaarakasmuka, wata'aala jadduka, 
walaa ilaaha ghairuka. (Maha Suci Engkau, Ya Allah dan segala puji 
bagi-Mu, Maha Berkah nama-Mu, Maha Tinggi kemuliaan-Mu, dan 
tidak ada Tuhan selain-Mu).” Sa'id bin Manshur dalam Sunannya 
meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddig, bahwa ia biasa beristiftah 
dengan bacaan tersebut. Juga Ad-Daraguthni meriwayatkannya dari 
Utsman bin Affan dan Ibnu Al Mundzir dari Abdullah bin Mas'ud. 


Al Aswad berkata, “Kebiasaan Umar saat membaca istiftah 
shalat, maka ia membaca, “Subhaanaka Allaahumma wabihamdika, 
watabaarakasmuka, wata'aala jadduka, walaa ilaaha ghairuka 
(Maha Suci Engkau, Ya Allah dan segala puji bagi-Mu, Maha Berkah 
nama-Mu, Maha Tinggi kemuliaan-Mu, dan tidak ada Tuhan selain- 
Mu). Ia memperdengarkan dan mengajarkan bacaan itu kepada kami.” 
Diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni. 


Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, “Pemilihan mereka dan 
pembacaan keras Umar terkadang dilakukannya di hadapan sahabat 
dengan tujuan mengajarkannya kepada orang-orang, meskipun yang 
disunnahkan ialah menyamarkannya yang menunjukkan bahwa hal itu 
adalah lebih utama, dan bacaan itu yang biasa didawamkan Nabi 
SAW secara umum. Adapun bacaan istiftah seperti yang diriwayatkan 
Ali dan Abu Hurairah adalah baik, karena riwayatnya shahih.” 
Demikian pendapat Ibnu Taimiyah. 


Asy-Syaukani dalam An-Nail berkata, “Dengan demikian jelas, 
bahwa riwayat yang shahih dari Nabi SAW adalah lebih utama untuk 
didahulukan dan dipilih, dan hadits yang paling shahih dalam bacaan 
istiftah adalah hadits Abu Hurairah terdahulu, kemudian hadits Ali.” 


Saya katakan, “Hadits Abu Hurairah yang dimaksud Asy- 
Syaukani ialah hadits yang diriwayatkan Jama'ah, selain At-Tirmidzi. 
Abu Hurairah berkata, Jika Rasulullah SAW takbir dalam shalat, 
maka beliau diam sejenak sebelum membaca bacaan”. Aku bertanya, 
“Wahai Rasulullah, demi bapakku, tuan dan ibuku, aku melihat tuan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


diam sejenak di antara takbir dan bacaan Al Our'an, apakah bacaan 
yang engkau baca?” Rasulullah SAW bersabda, “Aku membaca, 
“Allaahumma baa id bainii wa baina khathaayaaya kamaa baa'adta 
bainal masyrigi wal maghribi (Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan 
antara kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur 
dan barat)'.” (Al Hadits) 


Sedangkan yang dimaksud dengan hadits Ali adalah hadits yang 
diriwayatkan Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi. Ali berkata, “Jika 
Rasulullah SAW berdiri untuk menunaikan shalat, maka beliau 
membaca, “Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardha 
(Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan 
bumi).” (Al Hadits) 


Tidak diragukan lagi, bahwa hadits yang paling shahih dalam 
bacaan istiftah adalah hadits Abu Hurairah, dan hadits itu adalah lebih 
utama untuk didahulukan dan dipilih. At-Tirmidzi tidak meriwayatkan 
hadits itu dan tidak pula mengisyaratkannya dalam bab itu, melainkan 
ia mengisyaratkannya dalam bab diam dua kali (dalam shalat). 


- 
1G 


ME NE ajaa H Sah Wp 33 PS Bi Yr 

IS IE KEP GP 3 SE oi eU 

CAN ita JG IKAN Sy Tag ala MI Ke AD 
BU Ug Bt HE Ula BG, Bat, 

AA Ia VI TAI sena Ta BAY Ona Ii 1 Sms ol JB 

dl J3 ba BASE UG SI 


Ka) SA NA 5 anna Mal lea al 


Syarah Sunan Tirmidzi 


243”, Al Hasan bin Arafah dan Yahya bin Musa menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata, “Abu Muawiyah menceritakan 
kepada kami, dari Haritsah bin Abi Ar-Rijal, dari Amrah, dari Aisyah, 
ia berkata, “Jika Nabi SAW iftitah (membuka) shalat, maka beliau 
membaca, “Subhaanaka Allaahumma wabihamdika, 
watabaarakasmuka, wata'aala jadduka, walaa ilaaha ghairuka 
(Maha Suci Engkau, Ya Allah dan segala puji bagi-Mu, Maha Berkah 
nama-Mu, Maha Tinggi kemuliaan-Mu, dan tidak ada Tuhan selain- 
Mu).” 

Abu Isa berkata, “Perihal hadits ini kami tidak mengetahuinya 
dari hadits Aisyah selain dari jalur ini.” 

Haritsah dibahas di dalamnya perihal hafalannya. 

. Nama Abu Ar-Rijal adalah Muhammad bin Abdurrahman Al 
Madini. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, 8& 4 il Gi (Al Hasan bin Arafah 
menceritakan kepada kami). Ibnu Ma'in dan Abu Hatim menilainya 
tsigah. JEN & Yg Yk 5 (Dari Haritsah bin Abu Ar-Rijal). An- 
Nasa'i berkata, “Ta adalah perawi yang dituduh suka berdusta. 
Sebagaimana dikatakannya dalam Al Khulashah. An-Nasa'i berkata 
dalam At-Tagrib, “Ta adalah perawi yang dha 'if.” 

Ucapannya, #1 Kia 2 VI ISI6 sake Ip DAY Lae Th 
(Perihal hadits ini kami tidak mengetahuinya dari hadits Aisyah 
kecuali dari jalur ini). Abu Daud meriwayatkan hadits tersebut dalam 
Sunannya dari selain bahasan ini, dimana di dalamnya tidak terdapat 


85Hadits shahih dengan hadits sebelumnya dan diriwayatkan Abu Daud (776) 
dan Ibnu Majah (806). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Haritsah, dan sanadnya adalah sebagai berikut, “Hasan bin Isa 
Thalgin bin Ghanam menceritakan kepada kami, Abdus Salam bin 
Harb Al Mala'i menceritakan kepada kami dari Budail bin Maisarah 
dari Abu Al Jauza, ia berkata, “Jika Rasulullah SAW istiftah shalat, 
maka beliau membaca, “Subhaanaka Allaahumma ....” Juga hadits ini 
dari jalur periwayatan tersebut adalah dha 'if. : 


Abu Daud setelah meriwayatkannya berkata, “Hadits tersebut 
tidak masyhur diriwayatkan dari Abdus Salam bin Harb, karena tidak 
ada yang meriwayatkannya kecuali Thalgin bin Ghanam. Ia 
meriwayatkan kisah shalat dari Budail, dimana Jama'ah (mayoritas 
ahli hadits) tidak menjelaskan ada masalah di dalamnya berkenaan 
dengan hadits tersebut.” Al Mundzir berkata, “Yakni, doa istiftah.” 


Ad-Daraguthni berkata, “Abu Daud berkata, “Tidak ada yang 
meriwayatkannya dari Abdus Salam kecuali Thalgin bin Ghanam dan 
hadits itu tidak kuat.” Demikian pendapatnya. 

dir 3 11 Ii 5 353 (Haritsah dibicarakan perihal 
hafalannya). Adz-Dzahabi dalam Al Mizan berkata, “Ahmad dan Ibnu 
Ma'in menilainya dha'if.” An-Nasa'i berkata, “Hadits itu adalah 
hadits matruk.” Al Bukhari berkata, “Hadits itu ialah hadits munkar 
(hadits yang diriwayatkan perawi yang banyak kesalahannya), dan 
Ahmad tidak menjadikannya sebagai dalil.” Ibnu Adi berkata, 
“Kebanyakan hadits yang diriwayatkannya adalah munkar.” 


Catatan: Al Hafizh dalam At-Takhlish berkata, “Ibnu 
Khuzaimah berkata, “Kami tidak mengetahui dalam iftitah membaca 
subhaanaka allahumma adalah baik dan dipegang teguh di kalangan 
ahli hadits, sedang isnad hadits yang paling baik adalah hadits Abu 
Sa'id.” Ia berkata, “Kami tidak mengetahui seseorang dan tidak juga 
mendengarnya yang menggunakan hadits tersebut sebagaimana 
mestinya.” 


Catatan lain: Hadits yang paling shahih tentang istiftah adalah 


Syarah Sunan Tirmidzi 


hadits Abu Hurairah yang di dalamnya berisi doa istiftah dengan 
redaksi, “Allaahumma baa'id bainii wa baina khathaayaaya ....” Asy- 
Syaikh Ibnu Al Hamam dalam Fath Al Oadir setelah mengemukakan 
hadits itu berkata, “Hadits itu ialah hadits yang paling shahih dari 
keseluruhan hadits yang ada, karena diriwayatkan Muttafag Alaih.” 
Saya katakan, “Hadits itu lebih utama untuk dipilih.” 


... Sedangkan hadits yang paling shahih adalah hadits Ali RA yang 
di dalamnya berisi doa iftitah dengan redaksi, “Wajjahtu wajhiya 
lilladzii fatharas samaawaati wal ardhi ....” , karena ia diriwayatkan 
Muslim. Hadits Abu Hurairah dipandang lebih utama untuk dipilih 
dalam semua shalat, baik shalat wajib ataupun shalat sunah. Itu 
pendapatku. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. 


Jika kamu bertanya, “Hadits Ali itu diriwayatkan Muslim dalam 
hal shalat malam. Tujuannya dalam bab itu menunjukkan, bahwa Nabi 
SAW biasa membacanya dalam shalat Tahajud.” Al Hafizh dalam 
Bulugh Al Maram setelah mengemukakannya dari Muslim berkata 
dengan redaksinya, “Dalam sesuatu riwayat bahwa bacaan itu dibaca 
dalam shalat malam. Jadi doa itu khusus dalam shalat sunah, 
sebagaimana pendapat madzhab Hanafi, dan tidak disyari” atkan dalam 
shalat wajib.” 


Saya katakan, “Pemutlakkan penyebutan Muslim atas hadits itu 
berkenaan dengan shalat malam, tidak berarti menunjukkan bahwa 
Nabi SAW biasa membacanya dalam shalat Tahajud, sebagaimana 
tidak ada kesamaran di dalamnya. Sementara perkataan Al Hafizh 
dalam suatu riwayatnya, bahwa bacaan itu dibaca dalam shalat malam, 
maka di dalamnya memerlukan pemikiran, karena hadits itu 
diriwayatkan dalam Shahih Muslim dalam bab shalat malam dari dua 
riwayat, yang pada salah satunya tidak dijelaskan bahwa bacaan 
tersebut dibaca dalam shalat malam. 


At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam kitab doa-doa dari tiga 
riwayat, yang pada salah satunya tidak dijelaskan bahwa bacaan itu 


: Syarah Sunan Tirmidzi: 


dibaca dalam shalat malam. Bahkan pada salah satunya dikatakan, 
“Jika Nabi SAW berdiri menunaikan shalat wajib.” 


Abu Daud juga meriwayatkannya dalam Sunan-nya dalam kitab 
shalat dari dua riwayat, yang pada salah satunya tidak dijelaskan 
bahwa bacaan itu dibaca dalam shalat malam. Bahkan pada salah 
satunya dikatakan, “Jika Nabi SAW berdiri menunaikan shalat wajib.” 


Dalam riwayat Ad-Daraguthni dikatakan, “Jika Nabi SAW 
memulai shalat wajib, maka beliau membaca, “Wajjahtu wajhiya ...” 


Asy-Syaukani dalam An-Nail berkata, “Ibnu Hibban telah 
meriwayatkannya dan ia menambahkan: Jika Nabi SAW berdiri 
menunaikan shalat wajib.” | 


Asy-Syafi'i lneriwayatkannya dan membatasinya dengan shalat 
wajib. Begitu juga hadits riwayat selain keduanya. Pendapat yang 
mengatakan, bahwa doa tersebut khusus dibaca dalam shalat sunah 
dan tidak disyari'atkan dalam shalat wajib adalah sangat keliru. Jadi 
jelas kekeliruan pendapat penulis Atsar As-Sunan, bahwa pembatasan 
dengan shalat wajib dalam hadits itu ialah tidak terpelihara, karena 
pembatasan itu ditemukan pada kebanyakan periwayatan hadits 
tersebut. | 


Catatan: An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Muhammad bin 
Maslamah, bahwa jika Nabi SAW berdiri menunaikan shalat sunah, 
maka beliau membaca: Allaahu akbar, wajjahtu wajhiya lilladzii 


, 


Jatharas samaawaati wal ardhi ...”. 


Syaikh Abdul Hag dalam Al-Lam'at berpendapat tentang 
perkataan Muhammad bin Maslamah, “Jika Nabi SAW berdiri 
menunaikan shalat sunah” menjadi dalil khusus untuk shalat sunah. 
Bagaimana demikian, sedang dalam sejumlah riwayat hadits itu 
dijelaskan, “Jika Nabi SAW berdiri menunaikan shalat wajib.” 


Jika hadits itu menjadi dalil pengkhususan doa itu hanya untuk 
shalat sunah, berarti doa yang dipilih madzhab Hanafi untuk shalat 


Syarah Sunan Tirmidzi 


wajib pun ialah khusus untuk shalat sunah. 


Sementara At-Tirmidzi dan Abu Daud meriwayatkan dari Abu 
Sa'id Al Khudri, “Jika Nabi SAW berdiri menunaikan shalat malam, 
maka beliau bertakbir, lalu beliau membaca, “Subhaanaka 
Allaahumma wabihamdika, watabaarakasmuka, wata'aala jadduka, 
walaa ilaaha ghairuka.” (Al Hadits) Renungkanlah! 


Catatan lain: Al Fadhil Al-Laknawi dalam “Umdah Ar-Ri 'ayah 
berkata, “Para ulama muatakhirin dari madzhab Hanafi memilih 
membaca, “Innii wajjahtu wajhiya sebelum takbiratul ihram supaya 
lebih kuat dalam menghadirkan hati dan memusatkan niat 
sebagaimana dituturkannya dalam An-Nihayah, Al Binayah dan yang 
lainnya, tetapi hal itu termasuk perbuatan yang tidak memiliki dasar 
hukum dalam As-Sunnah, karena yang ditetapkan dalam sejumlah 
hadits yang menjelaskan shalat bukan dibaca sebelumnya.” Itulah 
pendapat yang dituturkannya. 

Saya katakan, “Masalahnya adalah sebagaimana yang ia 
kemukakan, bahwa dalam hadits Muhammad bin Maslamah yang 
diriwayatkan An-Nasa'i, “Jika Nabi SAW berdiri menunaikan shalat 
sunah, maka beliau membaca, “Allaahu akbar, wajjahtu wajhiya ...” 
Sementara dalam hadits Ali RA yang diriwayatkan Muslim, “Jika 
Nabi SAW membuka shalat, maka beliau bertakbir, lalu beliau 
membaca, “Wajjahtu wajhiya ....” 


PANJAYI mjd AN 


180. Bab: Tidak mengeraskan (bacaan) bismillaahir 
rahmaanir rahiim 


ara aa 3 Ja Es ID Una Gi MA El tt 


—————  ——— $yarah Sunan Tirmidzi 


Mn Ten anna el Or aa 
1 bai Pena! D em SIA ba duh, Ne :JG 
AA Pe S, SIB MAN, 3G) Tenan" Ca ci - 


Td 


sa) S Sa 3 an 0 da ale dada 2g. 


. 0 j9 ce... 


2 Sy ai PON aa YS ng 
HA LG ab AI JAS ke 


Tea Bs Ja 

NG 2 sa Lo At aa. 2 - 0 aa Nia 

AA le Ae al al AS la la JAN 
Oa Aa yag (5S “deh SE Si Pi ia ala 


2 


SAN Gaal aah BA ol Ten EA dia 49 
dm PB A8 PEN SN gi 00 Ol 


244.6 Ahmad bin Mani” menceritakan kepada kami, Temail bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Sa'id bin Iyas Al Jurairi 
menceritakan kepada kami, dari Oais bin Abayah, dari Ibnu Abdillah 
bin Mughaffal, ia berkata, “Bapakku mendengarkanku, dan saat itu 
aku sedang shalat, dimana aku membaca, “Bismillaahir rahmaanir 
rahiim”. Ia berkata, “Wahai anakku, hal itu adalah sesuatu yang 


“/snad hadits itu adalah dha'if yang berpangkal pada Ibnu Abdillah bin 
Mughaffal. Dikatakan: “Namanya adalah Yazid. Ia adalah perawi yang tidak 
dikenal.” 


Syarah Sunan Tirmidi —————— 


diada-adakan (dalam urusan agama), dan hendaklah kamu takut 
dengan sesuatu yang diada-adakan (dalam urusan agama)”. Ia berkata, 
“Aku tidak pernah melihat seorang pun dari sahabat-sahabat 
Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang diada-adakan dalam urusan 
agama Islam yang notabene sangat dibencinya.” Ia berkata, “Aku 
telah shalat bersama Nabi SAW, bersama Abu Bakar, bersama Umar 
dan bersama Utsman, tetapi aku tidak pernah mendengar seorang pun 
dari mereka membacanya. Karena itu, kamu jangan membacanya. Jika 
kamu shalat, maka bacalah, “Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Abdullah bin Mughaffal adalah hadits 
hasan.” 


Pengamalan atas hadits itu dilakukan mayoritas ahli ilmu dari 
kalangan sahabat Nabi SAW, di antaranya: Abu Bakar, Umar, 
Utsman, Ali dan selain mereka dan ahli ilmu setelah mereka dari 
kalangan tabi'in. 


Pendapat tersebut dipegang Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al 
Mubarak, Ahmad dan Ishak. Mereka tidak berpendapat harus 
mengeraskan bismillaahir rahmaanir rahiim. Mereka berkata, 
“Membacanya di dalam hati”. 


Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, er! ar Al HA AI 3g sr & LU (Bab: 


Tidak mengeraskan bismillaahir rahmaanir rahiim). Perlu diketahui 
bahwa dalam pembacaan basmalah dalam shalat terdapat tiga 


pendapat: 


Pertama, wajib seperti wajibnya membaca Al Faatihah , 
sebagaimana pendapat madzhab Asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari 
Ahmad dan sekelompok ahli hadits dengan alasan, bahwa ia adalah 
bagian dari Al Faatihah . 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Kedua, makruh, baik dibaca samar maupun dibaca keras. Itulah 
pendapat yang masyhur dari Malik. 


Ketiga, boleh, bahkan sunah, dan itulah pendapat madzhab Abu 
Hanifah dan pendapat yang masyhur dari Ahmad dan kebanyakan ahli 
hadits. | | 


| | 
Selanjutnya dalam membacanya, apakah sunah dikeraskan atau 
tidak? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat: 


Pertama, sunah dikeraskan, dan pendapat tersebut dikemukakan 
Asy-Syafi'i dan mereka yang menyepakatinya. | 


Kedua, tidak sunah dikeraskan (sunah disamarkan), dan 
pendapat itu dikemukakan Abu Hanifah, mayoritas ahli hadits, ahli 
ra yi, sejumlah fugaha dari berbagai daerah dan sejumlah pendukung 
madzhab Asy-Syafi'i. | 


Ketiga, boleh memilih di antara keduanya (dibaca keras atau 
samar). Pendapat itu adalah pendapat Ishak bin Rahawaih dan Ibnu 
Hazm, sebagaimana tertera dalam Nashb Ar-Rayah. 


Saya katakan, “Pembacaan basmalah dalam shalat ditetapkan 
berdasarkan sejumlah hadits shahih, dan hal itu menjadi dalil atas 
pendapat Imam Malik, dimana menurutnya bahwa menyamarkannya 
lebih dicintai daripada mengeraskannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala 
Maha Mengetahui.” 


Catatan: Adz-Dzahabi dalam Tadzkirah Al Hufazh fi Tarjamah 
Sufyan Ats-Tsauri berkata dengan ungkapan yang sama seperti yang 
diungkapkan Al-Lakai” dalam As-Sunnah: Al Mukhlis menceritakan 
kepada kami, Abu Fadhl Syu'aib bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, Ali bin Harb bin Bisam menceritakan kepada kami: Aku 
mendengar Syu'aib bin Jarir berkata: Aku berkata kepada Sufyan Ats- 
Tsauri, “Ceritakanlah suatu hadits dalam As-Sunnah yang dengannya 
Allah akan mendatangkan suatu manfaat bagiku. Kemudian aku 
berdiri di hadapannya, aku berkata, “Wahai Tuhanku, Sufyan telah 


Syarah Sunan Tirmidzi ————————————— 


menceritakan hal itu, maka Engkau yang berhak menyelamatkan dan 
menyiksaku”. Ia (Sufyan) berkata, “Tulislah! Bismillaahir rahmaanir 
rahiim, bahwa Al Our'an adalah firman Allah bukan makhluk, darinya 
Al Our'an dimulai serta kepadanya Al Our'an kembali. Siapa yang 
mengatakan selain perkataan itu, niscaya ia adalah kafir. Iman itu 
mencakup perkataan, perbuatan dan niat, dan iman itu bertambah dan 
berkurang, sampai ia berkata, “Wahai Syu'aib, bahwa apa yang kamu 
tulis tidak akan mendatangkan manfaat bagimu, sehingga kamu 
melihat tata cara menyapu dua sepatu dan sehingga kamu melihat 
bahwa menyamarkan bacaan bismillaahir rahmaanir rahiim adalah 
lebih utama daripada mengeraskannya, hingga ia berkata, “Jika aku 
berdiri di hadapan Allah, niscaya aku bertanya kepadamu tentang hal 
tersebut, maka katakanlah, “Wahai Tuhanku, Sufyan Tsauri telah 
menceritakan hal tersebut kepadaku, lalu kosongkan di antara aku dan 
Allah “Azza Wa Jalla.” 


Adz-Dzahabi berkata, “Hal itu ditetapkan dari Sufyan, dan 
Syaikh Al Mukhlis ialah perawi yang tsigah. 

Ucapannya, 8 4 Jasa Six (Ismail bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami), yakni Ibnu Ulyah, dan Ulyah ialah 
ibunya. Ahmad berkata, “Kepadanya puncak penetapan.” Ibnu Ma'in 
berkata, “Ismail adalah perawi yang tsiggah (terpercaya).” 

CIA MH kau Gx (Sa'id bi Iyas Al Jurairi menceritakan 
kepada kami), (Jurairi) dengan men-dhamah-kan huruf jim dan huruf 
yang ditashgir. Ia adalah Sa'id bin Iyas Abu Mas'ud Al Basiri, 
perawi yang tsigah yang melakukan kekeliruan sebelum wafatnya. 


BE 3 5 (Dari Oais bin Abayah),” dengan mem-fathah-kan 
huruf 'ain yang tidak bertitik, meringankan huruf ba dan huruf ya. Ia 
adalah perawi yang tsigah dari tabi'in generasi pertengahan yang 
biasa dipanggil dengan nama Abu Na'amah. Ibnu Abdil Barr berkata, 
“Ia adalah perawi yang tsigah menurut pengakuan semua ahli hadits.” 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Jah YA 42 YN yg (Dari Ibnu Abdillah bin Mughaffal). 
Nemana adalah Yazid, sebagaimana dalam At-Tagrib. 

Ucapannya, IX! S Vi, (dan saat itu aku sedang shalat), kalimat 
haliyah Gasa 2 keadaan). Wb4 "4 PE Rui (Wahai anakku, hal itu 


adalah sesuatu ang diada-adakan Ha urusan agama)”, yakni 
perkataannya, bahwa membaca bismillaahir rahmaanir rahiim dalam 
shalat ialah sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama. ag 


andi, , (Hendaklah kamu takut dengan sesuatu yang diada-adakan 


(dalam urusan agama)), yakni hendaklah kamu takut dengan sesuatu 
yang diada-adakan dalam urusan agama dan hendaklah kamu 
menghindarinya. J4 (Ia berkata), yakni Ibnu Abdillah bin Mughaffal. 


S Dandi JI) Gakd OS alay Ae AN do Ai Ara Into La ati ah 
3 K P ak Celta 4 Pura & So Du rY Cake T 3, -Jg (ka Hi cai 


2.3 


jas 23 ada NA Pah Kasat “ ane 53 Sab (Aku telah shalat bersama Nabi 


Ta naa Abu Bakar, bersama Umar dan bersama Utsman dan 
aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka membacanya”), 
yakni membaca basmalah, dan ia tidak menyebutkan Ali RA, karena 
Ali RA hidup di Kufah semasa kekhalifahannya dan ia tidak tinggal di 
Madinah kecuali hanya dalam waktu sebentar. Bisa jadi Abdullah bin 
Mughaffal tidak pernah bertemu dengannya dan ia juga tidak pernah 
menyaksikan talanya sebagaimana dalam Injah Al Hajah. 


wis yg nas kamu membacanya). Secara lahiriah, bahwa 


ia melarangnya membaca basmalah meski dibaca samar, yakni tidak 
boleh membacanya dengan samar dan tidak pula keras, tetapi ia 
mungkin membacanya dengan keras, karena pendengaran itu biasanya 
berhubungan dengan suara keras, dimana penulis mengisyaratkannya 
dalam At-Tarjamah, seperti dikemukakan Abu Ath-Thayyib As-Sindi. 


Ucapannya, 154 La Jak yi Ml A£ Case (Hadits Abdullah bin 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Mughaffal adalah hadits hasan), yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i 
dan Ibnu Majah. An-Nawawi dalam Al Khulashah berkata, “Para ahli 
hadits men-dha'if-kan hadits tersebut dan mereka menolak pendapat 
At-Tirmidzi yang menggolongkannya sebagai hadits hasan, seperti 
Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abdil Barr dan Al Khathib. Mereka berkata, 
“Masalahnya terletak pada Ibnu Abdillah bin Mughaffal, dan ia adalah 
perawi yang tidak dikenal.” 


Al Hafizh dalam Ad-Dirayah berkata, “Dalam riwayat Ath- 
Thabrani disebutkan dari Yazid bin Abdillah bin Mughaffal. 
Demikian juga dalam Musnad Abu Hanifah. Al Hafizh dalam Tahdzib 
At-Tahdzib berkata, “Ibnu Abdillah bin Mughaffal meriwayatkan dari 
bapaknya perihal tidak mengeraskan basmalah, dan meriwayatkan 
darinya ialah Abu Na'amah Al Hanafi. Dikatakan, “Namanya ialah 
Yazid”. 

Saya katakan, “Juga dalam Musnad Abu Hanifah telah 
ditetapkan hadits riwayat Al Bukhari. Al Hafizh Az-Zaili'1 membahas 
panjang lebar tentang hadits itu dalam Nashb Ar-Rayah, lalu ia 
berkata, “Kesimpulannya, bahwa hadits itu jelas menetapkan tidak 
adanya pengerasan suara dalam pembacaan basmalah. Meskipun 
hadits itu tidak termasuk bagian dari hadits shahih, tetapi ia tidak 
turun dari derajat hasan, dan At-Tirmidzi telah menilainya hasan. 
Sedangkan hadits hasan dapat dijadikan dalil, terlebih jika hadits- 
hadits pendukungnya dan penguatnya banyak. Itulah pendapatnya. 

Saya katakan, “Aku tidak menemukan biografinya Yazid bin 
Abdillah bin Mughaffal. Jika hadits itu tsigah, maka ia dapat diterima 
sebagai dalil. Masalahnya adalah seperti yang dikatakan Az-Zaili'i, 
bahwa hadits tersebut tidak termasuk bagian dari hadits shahih, akan 
tetapi ia tidak turun dari derajat hasan. Jika tidak, berarti ia adalah: 

Ucapannya, eisi Jaf 51 35 «ls Jas, (Pengamalan atas hadits 


Syarah Sunan Tirmidzi 


itu dilakukan mayoritas ahli ilmu). Mereka berdalil dengan hadits 
pada bab itu dan hadits Anas, bahwa Nabi SAW, Abu Bakar dan 
Umar biasa membuka bacaan shalat dengan Alhamdu lillaahi rabbil 
'aalamiin, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. 


Muslim menambahkan, “Mereka tidak membaca bismillaahir 
rahmaanir rahiim pada permulaan bacaan (Al Faatihah) dan tidak 
juga pada ujungnya.” 

Dalam riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, 
“Mereka tidak mengeraskan pembacaan bismillaahir rahmaanir 
rahiim.” Sedangkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah yang lainnya, 
“Mereka menyamarkan (bacaan bismillaahir rahmaanir rahiim).” 


Al Hafizh dalam Bulugh Al Maram berkata, “Jadi dimungkinkan 
menafikan pendapat dalam riwayat Muslim sebagai penolakkan atas 
orang yang memandangnya sebagai hadits mu 'allal. 


Ia berkata dalam Fath Al Bari, “Dengan hadits itu ditolak alasan 
orang yang memandangnya sebagai hadits mu'allal yang disertai 
keraguan seperti Ibnu Abdil Barr. Karena penyatuan jika mungkin, 
maka ditentukan jalannya.” 


Saya katakan, “Adapun alasan yang karenanya orang 
memandangnya sebagai hadits mu'allal, bahwa Al Auza'i 
meriwayatkan tambahan itu dari Oatadah lewat surah menyurat. 
Alasan itu ditolak, karena Al Auza'i tidak sendirian dalam 
meriwayatkannya, tetapi selainnya meriwayatkannya dengan riwayat 
yang shahih.” | 


Jika kamu berkata, “Hadits yang diriwayatkan dari. Anas 
menolak hal itu. Ahmad dan Ad-Daraguthni meriwayatkan dari hadits 
Sa'id bin Yazid Abu Salamah, ia berkata, “Aku bertanya kepada 
Anas, apakah Rasulullah SAW membaca bismillaahir rahmaanir 
rahiim atau Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin?” Ia berkata, “Kamu 
bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku tidak menghafalnya — 


Syarah Sunan Tirmidzi 


atau tidak ada seorang pun yang menanyakannya kepadaku sebelum 
kamu.” 


Ad-Daraguthni berkata, “Isnadnya adalah shahih.” 


Saya katakan, “Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah berkata, 
“Adapun riwayat yang menjelaskan penolakkan Anas, maka riwayat 
itu tidak dapat menempati tempat riwayat yang sudah jelas 
perbedaannya dalam hal keshahihan dan mungkin saja Anas lupa saat 
itu, karena usianya yang sudah tua. Hal seperti itu sering kali terjadi, 
misalnya suatu hari ia ditanya tentang sesuatu hal. Ia menjawab, 
“Kamu harus berpegang teguh kepada sesuatu yang baik.” Jika mereka 
bertanya lagi kepadanya, maka mungkin saja ia hafal dan mungkin 
juga lupa. Banyak orang yang bercerita dan lupa. Mungkin pada 
mulanya ia ditanya tentang bacaan basmalah dalam shalat, bukan 
mengeraskannya dan menyamarkannya.” 


Itulah pendapat Az-Zaila'i. Ia juga berkata, “Hadits tersebut 
menunjukkan bahwa tidak mengeraskan (bacaan) basmalah dalam 
shalat menurut mereka adalah warisan dari Nabi mereka SAW yang 
akan diwarisi generasi setelah mereka dari generasi sebelum mereka. 
Warisan itu sendiri adalah dipandang cukup dalam menyelesaikan 
masalah itu. Karena shalat-shalat yang bacaannya dikeraskan 
selamanya berada pada pagi dan petang. 


Jika saja Nabi SAW mengeraskannya selamanya, maka tidak 
akan terjadi perbedaan pendapat di dalamnya dan tidak akan ada 
kesamaran, dan hal tersebut menjadi pengetahuan yang penting. 
Ketika Anas berkata: Nabi SAW tidak mengeraskannya dan tidak pula 
para khalifahnya ar-rasyidun dan Abdullah bin Mughaffal tidak 
mengatakan hal itu dan menyebutnya sebagai sesuatu yang diada- 
adakan (dalam urusan agama), dan jika perbuatan penduduk Madinah 
di Mihrab dan tempat Nabi SAW berlanjut dengan tidak mengeraskan 
bacaan basmalah maka generasi terakhir mereka akan mewarisi dari 
generasi terdahulu mereka, dan hal itu akan berlaku di kalangan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


mereka, sebagaimana berlakunya sha” dan mud (timbangan). 


Bahkan akan lebih jelas dari itu, karena berbaurnya seluruh 
muslimin dalam shalat. Juga karena shalat diulang-ulang setiap siang 
dan malam. Betapa banyak manusia yang tidak membutuhkan sha dan 
tidak pula mud, dan orang yang membutuhkannya akan diam pada 
saat tidak membutuhkannya, dan orang yang berakal tidak akan 
pernah menyangka sejumlah tokoh dari kalangan sahabat dan tabi'in 
serta mayoritas ahli ilmu mengerjakan sesuatu perbuatan yang 
bertentangan dengan perbuatan yang dikerjakan Rasulullah SAW.” 
Demikianlah pendapat Az-Zaila'i. 


£ | -' ke ga phi 8, . Pd nd 
IE asalan 
181. Bab: Orang yang Berpendapat Mengeraskan 


Bismillaahir rahmaanir rahiim 


| 
Gabah A3 ASAM ia cma It0 Ii daa Gis —yto 
Kara Ana a o - - o- g- 0 - 0 - & 
OS SE AE Pb AP Oa Ip Jak ada 1JB 
Bk 33 Ca Lana NAD 1 Sma jl JG 
or A Co... LE tai o£ 0 “ag Aa aa 
Ale Ko Anta La all Jl La Ae Liga Jl 25, 
0. oo c. 043 0 &- Oo .. O- Co. Sea MUG 
(Bau uya an og tuntas BG BG ap 1432 la 
PENA gia 0 RING Ca op 


Boa 


Syarah Sunan Tirmidzi 


sd 5. £E 30.3 BA Tua Ta SA 
. Oon Pri 2 cola Pi Jeram! 


BB, La. 2202 330 8 11 LE - £ 
ES PI AA dag Ca Mt Ga JW NE yi) 

245". Ahmad bin Abdah Adh-Dhabiy menceritakan kepada 
kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Ismail bin Hammad menceritakan kepadaku, dari Abu 
Khalid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW membuka shalatnya 
dengan (bacaan): bismillaahir rahmaanir rahiim.” 

Abu Isa berkata, “Isnad hadits itu bukan demikian.” 

Sejumlah ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW, di 
antaranya: Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair 
serta generasi setelah mereka dari kalangan tabi'in menuturkan hadits 
itu, dimana mereka berpendapat bahwa bismillaahir rahmaanir rahiim 
dibaca keras. 

Pendapat itu dikemukakan Asy-Syaff'i. 

Ismail bin Hammad adalah Ibnu Abu Sulaiman. 


Abu Khalid, dikatakan, “Ta adalah Abu Khalid Al Walibi dan 
namanya ialah Hurmuz yang berasal dari Kufah. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, »3Lz data Pn (Ismail bin Hammad 
menceritakan kepadaku). Al Hafizh dalam Tahdzib wa At-Tahdzib 
berkata, “Ismail bin Hammad bin Abi Sulaiman Al Asy'ari budak 
yang dimerdekakan mereka yang berasal dari Kufah meriwayatkan 
dari bapaknya dan Abu Khalid Al Walibi, dan meriwayatkan darinya: 
Mu 'tamir bin Sulaiman. 


87 Isnadhnya ialah dha #fkarena tidak diketahuinya keadaan Abu Khalid Al Walibi. 


EA | Syarah Sunan Tirmidzi 


Ibnu Ma'in berkata, “Ia adalah perawi yang tsigah”. Abu Hatim 
berkata, “Ia adalah seorang syaikh yang telah mencatat haditsnya”. 
Ibnu Abu Hatim memisahkan antara ia (Ismail bin Hammad Al Kufi) 
dan Ismail bin Hammad Al Bashri yang telah meriwayatkan dari Abu 
Khalid Al Walibi dari Ibnu Abbas, dan telah meriwayatkan darinya: 
Mu'tamir. Al Bukhari tidak menyebutkan dalam At-Tarikh selain Ibnu 
Abi Sulaiman.” ' 


Al Ardi berkata tentang Ismail, “Mereka telah membahasny2”. 
Al Agili berkata, “Haditsnya tidak terpelihara dan ia menceritakannya 
dari orang yang tidak dikenal, yakni hadits yang telah 
diriwayatkannya dari Abu Khalid Al Walibi dari Ibnu Abbas tentang 
istiftah (membuka shalat dengan basmalah).” Ibnu Adi berkata, 
“Isnadnya bukan demikian, dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam 
Ats-Tsigat.” | 


Nia Pi «# (Dari Abu Khalid), Al Walibi, dan biografinya 
terdapat di akhir bab. ep! rp! HA Ap mk (membuka 
shalatnya dengan bismillaahir rahmaanir rahiim). Lahiriah hadits 
tersebut menunjukkan, bahwa Rasulullah SAW mengeraskan 
bismillaahir rahmaanir rahiim, tetapi hadits itu dha'if. 

Ucapannya, Vid 334! :»J (Dan isnad-nya bukan demikian”, 
yakni bukan isnad yang kuat. Ath-Thibi berkata, “Isnad yang 
diisyaratkan dengan perkataan itu adalah isnad yang ada dalam 


pikiran orang yang memperhatikan ilmu hadits dan berpegang kepada 
isnad yang kuat.” 


Al Hafizh dalam Ad-Dirayah berkata, “Ibnu Adi 
meriwayatkannya. Ia berkata: Ia (Ismail bin Hammad) tidak 
meriwayatkannya, dan di dalamnya terdapat Abu Khalid, seorang 
perawi yang tidak dikenal, dan hadits itu tidak terpelihara.” 

Abu Zur'ah berkata, “Aku tidak mengenal Abu Khalid, dan Al 

| 


Syarah Sunan Tirmdi —m—— ce 


Agili meriwayatkannya, dan ia berkata, “Ta (Abu Khalid) adalah 
perawi yang tidak dikenal.” Dikatakan, “Ia (Abu Khalid) adalah 
Hurmuz. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Perawi yang 
meriwayatkan hadits itu darinya adalah Ismail bin Hammad.” Al Agili 
berkata, “Hadits itu adalah dha '1f.” 

Ucapannya, (di JA Le Bie Ika JG 483 (Sejumlah ahli ilmu 
menuturkan hadits tersebut), yakni sejumlah ahli ilmu mengeraskan 
bacaan bismillaahir rahmaanir rahiim dan mereka berdalil dengan 
hadits dalam bab itu dan sejumlah hadits lainnya, yang 
kebanyakannya adalah hadits dha'if dan hadits terbaiknya adalah 
hadits Nu'aim Al Mujmar. Ia berkata, “Aku shalat di belakang Abu 
Hurairah, maka ia membaca bismillaahir rahmaanir rahiim, kemudian 
ia membaca Ummul Our'an (Al Faatihah) sehingga ketika sampai 
pada ghairil maghdhuubi “alaihim waladhdhaalliin, maka ia membaca 
aamiin, dan orang-orang pun membaca aamiin.” (Al Hadits). 


Kemudian setelah selesai shalat, maka ia berkata, “Demi Dzat 
yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, bahwa aku 
menyamakan shalat kamu dengan shalat Rasulullah SAW.” Hadits itu 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan selain 
mereka. 


Al Hafizh dalam Al Fath setelah menuturkan hadits itu berkata, 
“Hadits itu adalah hadits tershahih yang menjelaskan hal itu, yakni 
mengeraskan bismillaahir rahmaanir rahiim.” Ia berkata, “Berdalil 
dengan hadits tersebut dengan disertai kemungkinan bahwa yang 
dimaksud Abu Hurairah dengan perkataannya, “Aku menyamakan 
shalat kalian ...”, yakni pada sebagian besar tata cara pelaksanaan 
shalat bukan seluruhnya. Sejumlah perawi selain Nu'aim juga telah 
meriwayatkannya dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan basmalah. 
Jawabannya, Nu'aim adalah perawi yang tsigah, sehingga redaksi 
tambahannya dapat diterima. Lahiriah hadits mencakup seluruh bagian 
shalat, sehingga dimungkinkan menunjukkan keseluruhannya sampai 


152 Syarah Sunan Tirmidzi 


ditetapkan dalil yang mengkhususkannya. 


Penulis Subul As-Salam berkata, “Perkataan Abu Hurairah, 
“Aku menyamakan shalat kamu dengan shalat Rasulullah SAW”, 
maka hadits tersebut mengandung kemungkinan, bahwa yang 
dimaksudkan Abu Hurairah ialah kebanyakan dari perbuatan dan 
ucapan shalat (yang dilakukannya). Tetapi hal itu bertentangan dengan 
kenyataan dan jauh dari kedudukannya sebagai seorang sahabat, 
karena ia memulai shalatnya dengan perbuatan yang tidak dilakukan 
Rasulullah SAW. 


Kemudian ia berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada dalam 
genggaman kekuasaan-Nya, aku menyamakan shalat kamu ...”. 
Pendapat yang lebih mendekati kebenaran ialah Rasulullah SAW 


membaca basmalah terkadang dikeraskan dan terkadang disamarkan.” 

Ucapannya, 544 25 Jesuly (Dan Ismail bin Hammad). Adz- 
Dzahabi dalam Al Mizan berkata, “Ismail bin Hammad bin Abi 
Sulaiman Al Kufi, dan Ibnu Ma'in menilainya tsigah.” Al Azdi 
berkata, “Mereka membahasnya.” Al Agili berkata, “Haditsnya tidak 
terpelihara dan ia menceritakannya dari perawi yang tidak dikenal.” 
Adz-Dzahabi pun menceritakan hadits pada bab tersebut dari jalur 
periwayatannya. : 

"SG! SE yl p (la ialah Abu Khalid Al Walibi). Ia berkata 
dalam At-Tagrib, “(Al Walibi) ditulis dengan huruf ba sebelumnya 
yang dikasrahkan Al Kufi. Namanya adalah Hurmuz, dan dikatakan: 
Hurm. Ia termasuk dari kalangan pembesar tabi'in dan pernah diutus 
ke Umar. Dikatakan, “Hadits yang diriwayatkan darinya adalah hadits 
mursal (hadits yang akhir sanadnya gugur) dan ia termasuk dari 
generasi pertengahan tabi'in.” Adz-Dzahabi dalam Al Mizan berkata, 
“Abu Khalid meriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah tidak dikenal.” 


Syarah Sunan Tirmidzi 


- 


Ea PA aa AA Ge CLS 


182. Bab: Membuka (Bacaan) Shalat dengan Alhamdu 
lillaahi rabbil “aalamiin 


- 
Pun 


IE de ab ana Ad En A3 Eh yen 
SE City KA all ban Toh Ops AS 
TAN Sal lu an Oa 

Hp ih Je JAN Kane Ijab Unaa lih "img Jl Jb 
AR 119 in Tang ale Se DN Ip Ani Jet 
BAN Tg ab ASI NA Opal NS 

KE do NO ea Ti Ke KI Na Ju 
La Se GIA OPEN OA GE KU alas 
En NS DES Sai Salah Oei LAS GT AS ialah 
ST MEN CAN AI pia Op VA AN 3 


2 - ...9 ?. s Pn y o o #0 AN 3 ..8 9 
SP au ot PB NA pia LG Ol 5 gatal 


24658 Gutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari Anas, ia berkata, 


8 Hadits shahih. HR. Muslim (399). 


(52) Syarah Sunan Tirmidzi 


“Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman membuka (bacaan) 


, 


shalat dengan Alhamdu lillaahi rabbil "aalamiin.' 
Abu Isa berkata, “Hadits ini adalah hasan shahih.” 


Pengamalan atas hadits itu dilakukan ahli ilmu dari kalangan 
sahabat Nabi SAW, tabi'in dan generasi setelah mereka bahwa mereka 
membuka bacaan shalat dengan Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin. 


Asy-Syafi'i berkata, “Makna hadits itu, bahwa Nabi SAW, Abu 
Bakar, Umar dan Ustman membuka bacaan shalat dengan alhamdu 
lillaahi rabbil 'aalamiin. Pengertian mereka memulai bacaan AI 
Faatihah sebelum surah, bukan berarti mereka tidak membaca 
bismillaahir rahmaanir rahiim.” 


Asy-Syafi'i berpendapat dimulai dengan bismillaahir rahmaanir 
rahiim dan membacanya dikeraskan, jika bacaan membaca Al 
Faatihah dibaca keras. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, Indi 153 d3 ad der O pusis (Mereka membuka 
bacaan shalat dengan “alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin), dengan 
men-dhamah-kan huruf dal menurut hikayat. Terjadi perbedaan 
pendapat tentang pengertian yang dimaksud dengan pernyataan itu. 
Dikatakan, “Pengertiannya, bahwa mereka membuka bacaan shalat 
dengan Al Faatihah . Itulah pendapat orang yang menetapkan bahwa 
basmalah harus dibaca pada permulaannya (Al Faatihah ), dan ia 
berkomentar bahwa bacaan alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin disebut 
dengan sebutan alhamdu saja dan terjawab dengan tidak adanya 
penyingkatan dalam penyebutannya (Al Faatihah), dan sebagai 
buktinya adalah 'ditetapkannya penyebutannya dengan kalimat itu: 
Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin dalam Shahih Al Bukhari yang 
ditakhrijnya dalam Fadhail Al Our 'an dari haditsnya Abu Sa'id bin Al 


Syarah Sunan Tirmidzi 158) 


Ma'la, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, “Tidakkah ingin aku 
ajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al Our 'an.” 


Selanjutnya Abu Sa'id menuturkan hadits itu, dan di dalamnya 
Nabi SAW bersabda, “Alhamdu lillaahi rabbil “aalamiin”, yakni 
Sab'ul Matsani (tujuh ayat yang diulang-ulang). Dikatakan, 
“Pengertiannya, bahwa mereka membuka bacaan shalat dengan 
bacaan itu, karena berpegang teguh kepada hadits tersebut. Itulah 
pendapat orang yang menafikan bacaan basmalah. Tetapi 
perkataannya, bahwa mereka membuka bacaan shalat dengan alhamdu 
tidak harus diartikan bahwa mereka tidak membaca bismillahir 
rahmaanir rahiim dengan samar sekalipun. . Abu Hurairah 
memutlakkan diam atas bacaan yang dibaca samar, demikian dalam 
Fath Al Bari. 


Ucapannya, z2we ye Cwe Nih (Hadits ini adalah hasan 
shahih), dan diriwayatkan oleh Muslim. 


Aelesa EV Cb 


183. Bab: Tidak Ada Shalat kecuali dengan Membaca AI 
Faatihah 


0 23 3 0 IG 2. 3 Pan 


MA 3 , AN ena ea oa YG AS Hi 383 aa 
Bb Dg ag SE 9 yaah 
ASI Sati NE AKA "5 -JG pa Tag 


000 Teo £ ea ggan 023 2. A2 3 
A9 03 a19 yaa AI, GAP ie AI 33 JB 


2 Syarah Sunan Tirmidzi 


3 - 5 : in 3 
Pa JL Cena SAE Laga igmap jl JB 


Te Ke AA Ia la ya At as dl adlh, 


“an Ab P3 AS 3 Tb 
236 Mp Y & 5 jm Y R3 33 Ga Yi OS) 
Ta 

AS saat ab SB IS Ab f5 Le IE, 
ME ae 


0 3.0 £ 2 “9 - 2.3 o .. - 
kan Sal sah SS Sh da 23 


AA Li Tana Ang Saba 3 “5 


2478? Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al Maki Abu 
Abdillah Al Adani dan Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, “Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, 
dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Ar-Rabi”, dari Ubadah bin Ash- 
Shamit, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada shalat bagi 
orang yang tidak membaca Al Faatihah. ”— 


Ia berkata, “Dalam bab ini terdapat hadits dari Abu Hurairah, 
Aisyah, Anas, Abu Oatadah dan Abdullah bin Amru.” 


“Fladits shahih, yang diriwayatkan para penulis A/ Kutub As-Sictah: Al Bukhari 
(756), Muslim (394), An-Nasa”i (909), Abu Daud (822) dan Ibnu Majah (837). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Abu Isa berkata, “Hadits Ubadah adalah hadits hasan shahih.” 


Pengamalan atas hadits itu dilakukan mayoritas ahli ilmu dari 
kalangan sahabat Nabi SAW di antaranya: Umar bin Al Khaththab, 
Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Abdillah, Imran bin Hushain dan selain 
mereka. Mereka berkata, “Shalat tidak akan mendapat pahala kecuali 
dengan membaca Al Faatihah .” 


Ali bin Abi Thalib berkata, “Setiap shalat yang di dalamnya 
tidak dibacakan Al Faatihah, niscaya shalat itu kurang, yakni tidak 
sempurna.” 


Hadits itu dipegang Ibnu Al Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan 
Ishak. 


Aku mendengar Ibnu Abi Umar berkata, “Aku datang berkali- 
kali ke tempat Ibnu Uyainah selama 18 tahun, dan ketika itu usia Al 
Humaidi lebih tua setahun dariku, dan aku mendengar Ibnu Abi Umar 
berkata, “Aku beribadah haji sebanyak 70 kali dengan berjalan kaki.” 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, SI saw Hi d “pd IX Y (Tidak ada shalat bagi 
orang yang tidak membaca Al Faatihah). Hal itu sebagai dalil yang 
menunjukkan bahwa membaca Al Faatihah ialah fardhu dalam setiap 


shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunah, dan merupakan salah 
satu rukun dari raukun-rukunnya. 


Asy-Syah Waliyullah Ad-Dahili dalam Hujjatullah Al Balighah 
berkata di bawah perkataannya, “Hal-hal yang mesti ada dalam setiap 
shalat dan yang disabdakan Nabi SAW dengan lafazh rukun, seperti 
sabda Nabi SAW, “Tidak ada shalat kecuali dengan membaca Al 
Faatihah.” Juga sabda Nabi SAW, “Seseorang tidak akan mendapat 
pahala shalat, sehingga ia meluruskan punggungnya ketika ruku dan 
sujud.” Juga sesuatu hal yang Nabi SAW menyebut shalat dengannya. 


1551 —— —————— $yarah Sunan Tirmidzi 


Karena hal itu sebagai peringatan yang jelas tentang keberadaannya 
sebagai Yukun dalam shalat. Itulah pendapatnya. Secara umum hadits . 
itu mencakup orang yang shalat, baik sendirian, imam atau makmum. : 


Ucapannya, 4 463 G3 gl) yoy KANE SIA gal PA 
Jp£ y (Dalam bab ini terdapat hadits dari Abu Hurairah, Aisyah, 
s Tan) | 
Anas, Abu Oatadah dan Ibnu Amru). Hadits Abu Hurairah 
diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad yang marfu' dengan redaksi, 
“Orang yang menunaikan suatu shalat yang tidak membacakan 
Ummul Our'an (Al 'Faatihah) di dalamnya, niscaya shalat tersebut. 


kekurangan —Nabi SAW menyabdakannya sebanyak tiga kali— yakni 
tidak sempurna.” (Al Hadits). 


Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ath- 
Thahawi dan Al Baihagi dalam Kitab Al Oira'ah dan Al Bukhari 
dalam Juz: Al Oira'ah dengan redaksi, “Aisyah berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang menunaikan 
shalat dan tidak membaca Ummul Our 'an (Al Faatihah) di dalamnya, 
niscaya shalat itu kurang'.” Perihal hadits Anas dan Abu Oatadah, 
bahwa sanadnya tidak berhenti hanya sampai keduanya. 


Sementara hadits keduanya tentang bacaan (Al Faatihah) di 
belakang imam, maka takhrijan hadits keduanya akan dikemukakan 
dalam bab bacaan (Al Faatihah) di belakang imam. Hadits Abdullah 
bin Amru diriwayatkan oleh Al Baihagi dalam Kitab Al Oira 'ah dan 
Al Bukhari dalam Juz Al Oira 'ah dengan sanad yang marfu' dengan 
redaksi, “Setiap shalat yang di dalamnya tidak dibacakan Ummul 
Our 'an (Al Faatihah), niscaya shalat itu kurang! kurang! kurang! 3 
yang diriwayatkan oleh Jama'ah. | 


Ucapannya, puvo (jar Lx 354 Cus (Hadits Ubadah adalah 
hadits hasan shahih), yang diriwayatkan oleh Jama'ah. 
Ucapannya, Sie d1 lo GA setotol 5p plat Ja 51 te dls Jadi, 


“2l 


Syarah Sunan. Tirmidzi 


sas.9 a30 - 


23 OS ca beb u H3 sah Pk. Ka P3 cabai NN Ti Hay 
yaa yna Perganalan atas hadits itu dilakukan mayoritas ahli 


ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW di antaranya: Umar bin Al 
Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Abdillah, Imran bin Hushain 
dan selain mereka” seperti: Ubadah bin Ash-Shamit dan Abu 
Hurairah. 


si kU 3st A Y ip ts ad Yi: . jd (Mereka beats “Shalat 
tidak aka mendapat pahala kecuali dengan membaca Al Faatihah). 


“ Ali bin Abi Thalib berkata, “Setiap shalat yang di dalamnya 
tidak dibacakan Al Faatihah, niscaya shalat itu kurang, yakni tidak 
sempurna.” Hadits itu dipegang Ibnu Al Mubarak, Asy-Syaffi'i, 
Ahmad dan Ishak. :Menurut mereka bahwa membaca Al Faatihah 
dalam shalat adalah salah satu fardhu dari kefardhuan shalat dan salah 
satu rukun “dari rukun-rukunnya. Mereka berdalil dengan Purna 
hadits dalam bab itu. 


Hadits Ubadah dengan tedaksi, “Tidak ada shalat bagi orang 
yang tidak membaca Al Faatihah ” adalah sebagai suatu peringatan 
yang jelas tentang keberadaan Al Faatihah . sebagai suatu rukun 
seperti telah dijelaskan sebelumnya. Ad-Daraguthni, Ibnu Khuzaimah, 
Ibnu Hibban dan selaih mereka telah meriwayatkannya dengan sanad 
yang shahih dengan redaksi, “Tidak akan mendapat pahala shalat 
yang tidak dibacakan Al Faatihah di dalamnya”, sebagaimana 
dikemukakan Al Hafizh dalam Al Fath. 

Riwayat tersebut merupakan nash yang jelas tentang keberadaan 
Al Faatihah sebagai rukun, sehingga tidak mungkin ditakwil. Hadits 
Abu Hurairah dan hadits. lainnya dengan redaksi, “Orang yang 
menunaikan suatu shalat yang tidak membaca Ummul Our'an (Al 
Faatihah) di dalamnya, niscaya shalat itu kurang.” Hadits itu juga 
menunjukkan keberadaan AI Faatihah- sebagai rukun dalam shalat. 
Karena makna dari perkataannya, “Kurang”, yakni kurang yang 


Syarah Sunan Tirmidzi 


berakibat kepada perusakan dan pembatalan. 


Az-Zamakhsyari dalam Asas Al Balaghah berkata, “Di antara 
contoh lafazh majaz (memiliki makna kiasan): khadaja ar-rajulu, 
idzaa nagasha “udhwun minhu (laki-laki itu kekurangan, jika kurang 
anggota tubuhnya). Akhdajahu Allaahu, fa huwa mukhdajun wa kaana 
dzu ats-tsadziyyah mukhdajul yaddi (Allah menjadikannya sebagai 
orang yang kekurangan, maka ia pun menjadi orang yang kekurangan, 
dimana ia adalah pemilik dada yang bidang dan kekurangan dalam 
tangan). Akhdaja shalaatahu nagsha ba'dha arkaanihaa (ia telah 
mengurangi shalatnya dengan mengurangi sebagian rukun-rukunnya), 
dan shalaatii mukhdajatun wa khaadijatun wa khiddaajun (shalatku 
kekurangan) yang disifati dengan mashdar (kata dasar). 


Al Khathabi dalam Ma 'alim As-Sunan berkata, “Shalat tersebut 
kurang yang berakibat kepada perusakan dan pembatalan. Orang Arab 
berkata, “Akhdajat an-naagatu idzaa algat wa ladahaa wa huwa 
dammun lam yastabin khalguhu fahiya mukhdajun (seekor onta betina 
kekurangan, jika ia melahirkan anaknya yang masih berupa darah 
yang belum jelas bentuk fisiknya. Onta betina itu adalah kegugurar”). 
Lafazh khiddaaj adalah isim (kata benda) yang dibentuk dari lafazh 
itu.” | 

Al Bukhari dalam Juz Al Oira 'ah berkata, “Abu Ubaid berkata, 
“Akhdajat an-naagatu idzaa asgathat wassagthu maitun laa yantafi 'u 
bihi (seekor onta betina kekurangan, jika ia melahirkan anak, dan anak 
yang dilahirkannya itu adalah mati tidak bermanfaat). ” | 


Al Jazari dalam An-Nihayah berkata, “Makna Khiddaaj: ialah 
nugshaan (kurang). Dikatakan, “Khadajat an-naagatu. idzaa .algat 
waladahaa gabla awaanihi wa inkaana taama alkhalgu (seekor onta 
betina kekurangan, jika ia melahirkan anaknya sebelum tiba 
waktunya, meski bentuk .fisiknya . sempurna). Akhdajathu idzaa 
waladathu naagishal khalga wa inkaana litamaamil hamli (seekor 
onta betina kekurangan, jika ia melahirkan anaknya yang kekurangan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dalam bentuk fisiknya, meskipun sempurna masa kehamilannya).” 


Abu Ubaid dalam Mishbah Al Munir berkata, “Abu Zaid 
berkata, “Khadajat an-nagah, wa kullu dzawaati khaffin wa zhalfin wa 
haafirin idzaa algat waladahaa lighairi tamaamil hamli (seekor onta 
betina kekurangan, dan setiap onta betina dikatakan kekurangan, jelek 
dan rusak, jika ia melahirkan anaknya dalam keadaan tidak sempurna 
masa kehamilannya).” 


Saya katakan, “Maksudnya, seekor onta betina melahirkan 
anaknya dalam keadaan tidak sempurna masa kehamilannya, meski 
sempurna bentuk fisiknya. Yakni seekor onta betina melahirkan 
anaknya, dan anak yang dilahirkannya itu mati yang tidak memberi 
manfaat, sebagaimana kamu ketahui.” 


Dari semua ungkapan itu, maka jelas bahwa perkataannya 
“khiddaaj” bermakna kekurangan yang menuju kepada perusakan dan 
pembatalan. Hal itu ditunjukkan dengan hadits yang diriwayatkan Al 
Baihagi dalam Kitab Al Oira 'ah dengan isnad-nya dari Abu Hurairah, 
ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan mendapat pahala 
shalat yang tidak dibacakan di dalamnya Al Faatihah.” Aku bertanya, 
“Jika aku shalat di belakang imam?” Ya berkata, “Rasulullah SAW 
mengambil tanganku, seraya bersabda, “Hai Farisi, bacalah di dalam 
hatimu.” : 

Al Baihagi berkata, “Hadits yang diriwayatkan Ibnu Harimatul 
Imam dari Muhammad bin Yahya menjadi dalil tentang perkataannya 
dalam sejumlah riwayat yaitu khiddaaj, dimana makna yang dimaksud 
dari perkataan itu adalah nugshaan de yang tidak Been 
pahala karenanya.” 


— Kesimpulannya, bahwa penyandaran dalil yang dilakukan 
mayoritas ahli ilmu, dimana mayoritas mereka menyandarkan dalil 
kepada sejumlah hadits dalam bab itu yang menjelaskan Al Faatihah 
sebagai rukun dalam shalat adalah shahih dan tidak cacat. Perkataan 


————  — ————— $yarah Sunan Tirmidii 


mereka, “Hadits itulah yang unggul dan tepat”. Madzhab Hanafi 
berkata, “Membaca AI Faatihah bukan fardhu, dan mereka 
memberikan jawaban atas hadits Ubadah bahwa lafazh nafi 
(peniadaan) dalam sabda Nabi SAW, “Tidak ada shalat ...” ditujukan 
untuk kesempurnaan.” 


Jawaban itu dapat dibantah dari dua sisi: 


Pertama, riwayat Ibnu Khuzaimah dan lainnya dengan redaksi, 
“Tidak akan mendapat pahala shalat yang tidak dibacakan Al 
Faatihah di dalamnya”. Takwilan mereka atas hadits itu sangat 
keliru, dan riwayat itu adalah shahih, yang keshahihannya ditegaskan 
sejumlah imam hadits. Al Hafizh dalam At-Takhlish berkata, “Ad- 
Daraguthni telah meriwayatkannya —hadits: Ubadah- dengan redaksi, 
“Shalat tidak akan mendapatkan pahala, kecuali jika seseorang 
membaca Ummul Our'an (Al Faatihah) di dalamnya.” Ibnu Al 
Oaththan menilainya shahih. 


Al Oari dalam Al Mirgah berkata seraya mengutip pendapat 
Ibnu Hajar Al Maki, “Di antaranya khabar (hadits) Ibnu Khuzaimah, 
Ibnu Hibban, serta Al Hakim dalam Shahih mereka dengan isnad yang 
Shahih, “Tidak akan mendapat pahala shalat yang tidak dibacakan Al 
Faatihah di dalamnya”. Ad-Daraguthni telah meriwayatkannya 
dengan isnad yang hasan. An-Nawawi berkata, “Para perawinya 
semuanya ialah tsigah.” 


Kedua, lafazh nafi dalam sabda Nabi SAW, “Tidak ada shalat 
..”, baik yang dimaksud adalah penafian hakiki atau Penahan 
keabsahan atau Sa kesempurnaan. 


Nafi yang pertama adalah nafi hakiki, sedangkan nafi yang 
kedua dan ketiga adalah nafi majaz (mengandung makna lain yang 
dimaksud). 


Nafi yang kedua, yakni penafian keabsahan merupakan nafi 
majaz yang terdekat kepada nafi hakiki. 


Syarah Sunan Trmdi m———— 


Sementara nafi yang ketiga, yaitu penafian kesempurnaan 
merupakan nafi majaz yang terjauh dari nafi hakiki. Mengarahkan nafi 
kepada nafi hakiki adalah wajib, jika memungkinkan. Jika tidak, maka 
mengarahkannya kepada nafi majaz yang paling dekat kepada nafi 
hakiki adalah wajib dan harus ditentukan. Dengan adanya 
kemungkinan membawanya kepada nafi hakiki atau nafi majaz yang 
terdekat kepada nafi hakiki, maka tidak boleh membawanya kepada 
nafi majaz yang terjauh dari nafi hakiki. 


Asy-Syaukani dalam An-Nail berkata, “Hadits itu —yakni hadits 
Ubadah- menunjukkan penentuan Al Faatihah dalam shalat dan tidak 
boleh selainnya.” Pendapat tersebut dipegang Malik, Asy-Syafi'i, 
mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan mayoritas 
ulama setelah mereka. Nafi yang disebutkan dalam hadits itu ditujukan 
kepada dzat jika mungkin menafikannya. Jika tidak, maka ditujukan 
kepada nafi yang terdekat kepada dzat itu yaitu keabsahan, bukan 
ditujukan kepada kesempurnaan, karena keabsahan adalah nafi majaz 
yang terdekat dan kesempurnaan ialah nafi majaz yang terjauh. 
Mengarahkannya kepada nafi majaz terdekat adalah wajib. 
Mengarahkan nafi dalam hadits itu kepada dzat adalah mungkin, 
sebagaimana dikatakan Al Hafizh dalam Al Fath. 


' Karena pengertian shalat yang dimaksud adalah pengertian 
shalat menurut syara”, bukan pengertian menurut bahasa. Berdasarkan 
penetapan, bahwa sejumlah ungkapan. Nabi SAW dimungkinkan 
mengetahuinya, karena keberadaan Nabi SAW yang diutus untuk 
memberitahukan sejumlah syari'at bukan untuk memberitahukan 
sejumlah tema-tema kebahasaan. Jika yang menafikan shalat adalah 
syari'at, maka ia menduduki tempat nafi dzat, karena sesuatu yang 
tersusun niscaya ternafikan dengan dinafikannya seluruh bagian- 
bagiannya, maka ia pun dinafikan dengan dinafikannya sebagiannya, 
sehingga tidak dapat menyimpan keabsahan, tidak pahala dan tidak 
juga kesempurnaan, seperti diriwayatkan dari Jama'ah. 


——————————— Syarah Senar Tirmidzi 


Menyandarkan dalil kepada pengertian menurut bahasa hanya 
dilakukan dalam keadaan madharat yang tidak dimungkinkan 
menafikan dzat. Meskipun dimungkinkan untuk mengajukan alasan, 
bahwa shalat yang dimaksud di sini adalah shalat menurut bahasa, 
akan tetapi tidak mungkin mengarahkan nafi itu kepada dzat, karena 
dzat itu telah berada di luar, seperti dikatakan sebagian ulama. 


Jadi, hal yang harus ditentukan adalah mengarahkan nafi kepada 
keabsahan atau pahala dan bukan kepada kesempurnaan yang bukan 
nafi yang pertama. Karena kami berpendapat, bahwa nafi majaz 
tersebut merupakan nafi majaz yang terdekat kepada nafi hakiki, 
sedang nafi majaz yang kedua tidak. Riwayat Ad-Daraguthni yang 
disebutkan dalam hadits itu menjelaskan pahala, maka dapat 
ditentukan perkiraannya.” Demikian pendapat Asy-Syaukani. 


Al Hafizh dalam Al Fath berkata, “Jika kami mendapat kesulitan 
mengarahkan nafi kepada nafi hakiki, maka kami mengarahkannya 
kepada nafi majaz yang terdekat kepada nafi hakiki, dimana hal itu 
adalah lebih utama daripada mengarahkannya kepada nafi majaz yang 
terjauh. Menafikan pahala adalah lebih dekat kepada nafi hakiki dan 
paling dahulu dipahami. Karena nafi pahala lazimnya menafikan 
kesempurnaan, dan tidak sebaliknya, maka nafi pahala dipandang 
lebih utama. 


Hal tersebut dikuatkan dengan riwayat Al Isma'ili dari jalur 
riwayat Al Abbas bin Al Walid Al Farisi, salah seorang gurunya Al 
Bukhari dari Sufyan dengan isnad tersebut dengan redaksi, “Tidak 
akan mendapat pahala shalat yang tidak dibacakan Al Faatihah (di 
dalamnya)”. Hadits itu dipegang Ziyad bin Abi Ahad Al Atsbat. 

Ad-Daraguthni meriwayatkannya, dan hadits itu memiliki hadits 
pendukung dari jalur riwayat Al Ala' bin Abdirrahman dari bapaknya 
dari Abu Hurairah dengan sanad yang marfu' dengan redaksi itu yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan selain keduanya. 
Juga hadits riwayat Ahmad dari jalur riwayat Abdullah bin Suwadah 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Al Ousyairi dari seseorang bapaknya dengan sanad yang marfu', 
“Tidak akan mendapat pahala shalat yang tidak dibacakan Ummul 
Our 'an (Al Faatihah) di dalamnya.” Itulah pendapat Al Hafizh. 


Pendukung madzhab Hanafi menjawab hadits Abu Hurairah 
tersebut, bahwa lafazh khiddaaj itu menunjukkan kepada (makna) 
kekurangan, bukan menunjukkan pembatalan, karena hal seperti itu 
terjadi dalam kasus meninggalkan doa setelah shalat dalam hadits 
Fadhl bin Abbas. Juga madzhab Hanafi menolak pendapat yang 
mengatakan bahwa hadits itu menunjukkan seseorang yang 
menunaikan sesuatu shalat yang tidak membaca A4! Faatihah, niscaya 
shalatnya adalah kekurangan, yaitu kekurangan yang mengarah 
kepada pembatalan dan perusakan, dimana kamu telah mengetahui 
penjelasannya. 


Lafazh khiddaj dalam hadits Fadhl bin Abbas tidak hanya 
ditujukan kepada peninggalan doa setelah shalat saja, tetapi ditujukan 
kepada peninggalan seluruh perkara yang disebutkan dalam hadits 
tersebut, dan redaksinya adalah, “Shalat itu dilakukan dua rakaat, 
maka bertasyahudlah kamu pada setiap dua rakaat. Hendaklah kamu 
khusyu', tadharru' (merendahkan diri) dan teguh, kemudian 
hendaklah kamu mengangkat kedua tanganmu.” Ia berkata, “Kamu 
mengangkat keduanya seraya memohon kepada Tuhanmu sambil 
menghadap kiblat.” 


Catatan: Perlu diketahui, menurut madzhab Hanafi bahwa 
membaca Al Faatihah bukan fardhu, tetapi wajib.: Mereka berkata, 
“Menurut kami bahwa yang disebut fardhu adalah pemutlakkan 
bacaan, karena firman Allah Ta'ala, “Bacalah apa yang mudah 
(bagimu) dari Al Our'an” (Os. Al Muzammil (73): 20), dan 
membatasinya dengan hadits melebihi batas ketentuan Al Our'an 
adalah tidak boleh, karena perbuatan kita harus sesuai dengan Al 
Our'an dan Al Hadits. Kami katakan, bahwa pemutlakkan Al Our'an 
adalah fardhu, dan pembacaan Al Faatihah adalah wajib. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


. Saya katakan, “Penetapan kefardhuan adalah pemutlakkan Al 
Our'an dengan ayat itu atas dasar, bahwa yang dimaksud firman Allah 
Ta'ala, “Bacalah” adalah bacaan Al Our'an itu sendiri. Hal itu bukan 
suatu kesepakatan, tetapi di dalamnya terdapat dua pendapat: Ar-Razi 
dalam Tafsir-nya berkata: Di dalamnya terdapat dua pendapat: 


Pertama, yang dimaksud dengan bacaan (dalam ayat tersebut) 
adalah shalat, yakni hendaklah kamu shalat yang mudah bagimu. 


Kedua, yang dimaksud dengan firman Allah, “Bacalah apa yang 
mudah (bagimu) dari Al Our'an,” adalah bacaan Al Our'an itu 
sendiri. Demikian juga dalam sejumlah kitab tafsir pada umumnya. 
Pendapat kedua menyimpang dari arah pembicaraan. Syaikh Al Alusi 
Al Baghdadi dalam tafsirnya Ruh Al Ma'ani berkata, “Shalatlah kamu, 
shalat malam yang mudah bagimu.” Ia menafsirkan kata shalat dengan 
bacaan, sebagaimana ia pun menafsirkannya dengan sejumlah rukun- 
rukunnya.” | | 

' Dikatakan, “Pada hakikatnya ungkapan tersebut menuntut 
bacaan Al Our'an itu sendiri, dan di dalamnya mengandung penafsiran 
yang jauh dari arah pembicaraan.” Itulah pendapat Al Alusi. Jadi 
dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, “Bacalah” ada dua pendapat 
seperti telah disebutkan, dan pendapat kedua di dalamnya 
mengandung penafsiran yang jauh dari arah pembicaraan, sehingga 
jelas bagimu bahwa berdalil dengannya tentang kefardhuan 
pemutlakkan bacaan (Al Our'an) adalah tidak benar. 


— Jika kami harus menerima, bahwa pendapat yang dimaksud 
adalah pendapat yang kedua yaitu membaca Al Our'an itu sendiri, 
niscaya hadits dalam bab tersebut adalah masyhur, bahkan mutawatir. 
Imam Al Bukhari dalam Juz Al Oira'ah berkata, “Khabar (hadits) 
yang mutawatir dari Rasulullah SAW, “Tidak ada shalat kecuali 
dengan membaca Ummul Our'an (Al Faatihah). ” Penambahan dalil 
dengan hadits masyhur adalah boleh menurut madzhab Hanafi. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Menurut dugaanku, bahwa firman Allah Ta'ala, “Bacalah apa 
yang mudah (bagimu) dari Al Our'an,” bersifat umum yang 
dikhususkan darinya sebagian, sehingga tidak menunjukkan kepada 
kefardhuan . pemutlakkan bacaan (Al Our'an), “dan boleh 
mengkhususkannya dengan sejumlah hadits.” Al. Mulajiyun dalam 
tafsirnya berkata, “Menurut pendapat kami, bahwa batas minimal 
bacaan Al Our'an yang difardhukan adalah satu ayat yang panjang, 
seperti ayat Kursi dan lainnya, atau tiga ayat yang pendek seperti 
mudhaammataani (surah Ar-Ralynaan), dan pendapat itu dipandang 
lebih tepat.” 


Dikatakan, “Batasannya adalah satu ayat, baik panjang. atau 
pendek, dan hal itu bukanlah sesuatu yang dianggap perlu untuk 
diserukan kitab-kitab fikih, dan berdasarkan semua perkiraan, bahwa 
bacaan yang selain ayat tersebut (mudhaammataani) dikhususkan dari 
keumuman tersebut. Karena keumuman tersebut bersifat dugaan, 
sehingga sudah semestinya tidak menunjukkannya kepada kefardhuan 
bacaan Al Our'an dan ditentang oleh hadits yang dijadikan dalil 
madzhab Asy-Syafi'i. ” Jtulah pendapatnya. 


“Adapun alasan yang dikatakan, bahwa ayat. itu 
(mudhaammataani) tidak disebut bacaan Al Our" an menurut adat, dan 
adat menjadi hakim atas hakikat kebahasaan, maka hal itu. adalah 
suatu tuduhan .yang tidak memiliki dalil, dan dimestikan darinya 
bahwa mudhaammattami yang hanya satu kata (disebut. bacaan. Al 
Our'an dan bukan hanya mayoritas ayat Madaniyah saja yang berisi 
kalimat yang banyak disebut bacaan Al “Our an, sebagaimana. lan 
kamu ketahui. 


| Juga dimestikan darinya, bahwa jika seseorang. membaca 
setengah. dari ayat Madaniyah dalam. shalat adalah tidak boleh, dan 
mayoritas pendukung madzhab Hanafi membolehkannya." si Al Bukhari 
di dalam Fath Al Gadir berkata, “Jika seseorang membaca. setengah 
dari ayat Madaniyah (dalam shalat) dikatakan, “Tidak boleh, karena 


——————— ————  ——— $yarah Sunan Tirmidzi 


ayat tersebut tidak sempurna, dan mayant:s pendukung madzhab 
Hanafi membolehkannya.” 3 


Jika kamu berkata, “Sabda Rasulullah SAW saat mengajari 
orang yang buruk dalam shalatnya, “Jika kamu berdiri hendak 
menunaikan shalat, maka kamu harus bertakbir, kemudian kamu 
membaca bacaan yang mudah bagimu dari Al Our'an”, yang 
diriwayatkan Al Bukhari menunjukkan kepada ketiadaan kefardhuan 
pembacaan Al! Faatihah, karena jika hal itu difardhukan, maka Nabi 
SAW akan memerintahkannya, karena kedudukannya menempati 
kedudukan pengajaran, sehingga tidak boleh menangguhkan 
penjelasannya.” | 


Saya katakan, “Rasulullah SAW telah memerintahkannya 
membaca Al! Faatihah. Abu Daud meriwayatkan dalam Sunan-nya 
dari hadits Rifa'ah bin Rafi” dengan sanad yang marfu', “Jika kamu 
berdiri (hendak ' menunaikan shalat), hendaklah kamu menghadap 
(kiblat), lalu kamu bertakbir, lalu kamu.membaca Ummul Our 'an (Al 
Faatihah) dan bacaan yang dikehendaki Allah supaya kamu baca.” 
Al Khathabi menjawab hal itu, bahwa sabda Nabi SAW adalah, 
“Kemudian bacalah bacaan yang mudah bagimu dari Al Our an.” 


Secara lahiriah bahwa hadits tersebut memberikan pilihan secara 
mutlak, tetapi bacaan yang dimaksud adalah A4! Faatihah dengan dalil 
hadits Ubadah. Hal itu seperti firman Allah Ta'ala, “Famastaisara 
minal hadyi (.... maka sembelihlah) binatang kurban yang mudah 
didapat.” (Os. Al Bagarah (2): 196), selanjutnya ditentukan tahun 
yang dimaksud. Jadi kesimpulannya: pembacaan Al Faatihah dalam 
shalat merupakan salah satu fardhu dari sejumlah kefardhuan shalat, 
dan tidak ditemukan dalil yang shahih yang menunjukkan kepada 
pendapat madzhab Hanafi, Itu menurut pendapatku. Hanya Allah 
Yang Maha Mengetahui. | | 


Syarah Sunan Tirmidzi 


P4 
rule Cb 
184. Bab: Membaca “Aamiin” 


- - 
Lo. - Pe ann T 230 8D. 3 B2 03 1G 


KY huni Lp PI SA CL Aj Kaban YAH Uda —Y LA 
da aa IA Tan Ob cpat HOP lg 
Ea aa aa SE Yo ale oaka 3 
Geo 


bana aa AS 
SAP B9 IP of LI ag IU 


Ae 3 Ko Ae aa lali Jai aa day IE Tk A3 


- a - To. 3 2 Tana SB Ieon be Be PNP 
Y, smtal Gpp S3 SEN oi 0g (ehh A3 ma, Cole g 


29.3 
Mentor 
- 


0 


JB. 0,0 2 RA 2 ae . 

«Pula (basal) sale da “4 

F3 . 3 0 0.1 ) no (na 2 Pa aa d2... 2... 
BP IP UjAS  Kalan OP lada Na Kah UI 

Pan AN Aa ag LE RR ga 0 Ta aa Aa -- 

VA peng Ale AI eko AI Ol aah OP UPI) on Tile 5 Lo 

3.2. - Pn - ea NG, 4 Ts, AN AI SNN YP3 3. 0. 

pa Up Ujian nat SW (JL Yy eeds 5 yana! ab 


Gi Man an “To (en Oa ea aan 0... - “ia 
Aa Ga Oia adi #Iya Naren Kena igmg jl JB 


. 


@ - PJ ” Pd . 
MANA NA ja oya da Una, lia 3 Ka ega 


—————— $yarah Sunan Tirmidzi 


W& 2 area ya Lah Bi Papi “JUS 
PA) abal Yes Ce, UI oi Tale Li A3 3G, SN 
Lah. Hao Yg Ui VE) AL yi JI YP ee ji aa up 


- Ban 2 


je Up Nag 
2 7 7. pa ' . : ye e- Tia ., 7 . 
Lah JI enda Na Tg ui IU at P3) JG 
Ca . o : . Tg « 2 
Ai ana La me ND 3 Oil 


3 . | Pa 3. 9 2... 
PA JAS oi Kal GP WeaNI Ul 5 SAI 1) db 
| KA ARE 
248” Bundar Muhammad bin Basyar menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata, “Sufyan menceritakan kepada kami, 
dari Salamah bin Kuhail, dari Hujr bin Anbas, dari Wail bin Hujr, ia 
berkata, “Aku mendengar Nabi SAW membaca, “Ghairi maghdhuubi 
'alaihim waladhdhaalliin (bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat).” (Os. Al Bagarah (21: 7), 
kemudian beliau membaca, “Aamiin”, dan beliau memanjangkan 
suaranya dalam membacanya.” 


Ia berkata, “Dalam bab ini terdapat hadits dari Ali dan Abu 
Hurairah.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Wail bin Hujr ialah hadits hasan.” 


—. Pendapat itu bukan hanya dikemukakan seorang ahli ilmu saja 
dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in dan generasi setelah mereka, 


20(248). Hadits shahih yang diriwayatkan Abu Daud (932-933) dan Ibnu Majah 
(855). Hadits dari Algamah bin Wail dari bapaknya tentang merendahkan suara 
dalam membaca aamiin adalah hadits dha'if dan syadz. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dimana mereka berpendapat bahwa seorang lelaki harus mengeraskan 
suaranya dalam membaca “aamiin” dan tidak menyamarkannya. 


Juga pendapat itu dikemukan Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak. 


Syu'bah meriwayatkan hadits itu dari Salamah bin Kuhail, dari 
Hujr Abu Al Anbas, dari Algamah bin Wail, dari bapaknya bahwa 
Nabi SAW membaca: Ghairil maghdhuubi “alaihim waladhdhaalliin, 
lalu beliau membaca: Aamiin, dan beliau merendahkan suaranya 
dalam membacanya. 


. Abu Isa berkata, “Aku mendengar Muhammad berkata, “Hadits 
Sufyan lebih shahih dari hadits Syu'bah dalam bab tersebut. Syu' bah 
melakukan sejumlah kesalahan pada beberapa tempat dari hadits 
tersebut, dimana ia berkata, “Dari Hujr Abu Al Anbas, padahal ia 
adalah Hujr bin Anbas, dan ia biasa dipanggil dengan nama Abu As- 
Sakan. Juga dalam hadits itu ia menambahkan: dari Algamah bin 
Wail, padahal di dalamnya tidak ada dari. Algamah, tetapi dari Hujr 
bin Anbas dari Wail bin Hujr. Ia juga berkata, “Nabi. SAW 
merendahkan suaranya dalam membacanya, padahal beliau 
memanjangkan. suaranya dalam membacanya.” 


Abu Isa berkata, “Aku bertanya kepada Abu Zur'ah tentang 
hadits itu..Ia berkata, “Hadits Syari dalam bab itu ialah lebih shatuh 
dari hadits Syu' bah.” 


Ia berkata, “Al Ala' bin Shalih Al Asadi Mena dari 
Salamah bin Kuhail dengan periwayatan seperti hadits Sufyan.” 


Perijelasan Hadits: 
Ucapannya, ai d s 2 SY (Bab: Membaca aamiin). Kata 


ta'miin (membaca aamiin) adalah mashdar dari kata amana, yakni 
membaca aamiin. Bacaan itu dibaca panjang dan ringan menurut 
semua riwayat dan semua ahli bacaan Al Ouran. Al Wahidi 


—————— Syarah Sunan Tirmidzi 


menceritakan dari Hamzah dan Al Kisa'i tentang imalah (bunyi 
bacaan yang mendekati huruf e), dimana di dalamnya terdapat tiga 
cara pembacaan (aamiin) lainnya yang syadz (menyimpang), yaitu: 
dibaca Oashr (pendek), yakni aamin dan dibaca tasydid (ditekan) 
disertai mad (panjang) dan gashr (pendek), yaitu: aammiin dan 
ammin. 


Mayoritas ulama memandang salah atas dua pembacaan yang 
terakhir. Perihal pembacaan yang pertama, maka Tsa'lab 
menceritakannya, dan ia menyebutkan dalil pendukungnya. Tetapi 
Ibnu Darastawaih menolaknya, dan ia berpendapat tentang dalil 
pendukung itu, bahwa dalil itu dimaksudkan karena kepentingan 
syi'ir. 

Menurut mayoritas ulama bahwa makna aamiin ialah 
allaahumma istajib (ya Allah kabulkan permohonan). Dikatakan, 
“Selain bacaan itu yang semuanya kembali kepada makna tersebut.” 
Dikatakan, “Bacaan itu ialah salah satu nama dari nama-nama Allah 
Ta'ala”, yang diriwayatkan Abdurrazzag dari Abu Hurairah dengan 
isnad yang dha'if. Dalam hadits Abu Daud dari Abu Zuhair An- 
Numairi: seorang sahabat, bahwa bacaan aamiin bagaikan stempel 
pada lembaran kertas. Kemudian ia mengemukakan sabda Rasulullah 
SAW, “Jika telah ditutup dengan aamiin, niscaya dikabulkan.” 


2.23 


Ucapannya, Yan Gas (Bundar menceritakan kepada kami), 


(Bundar) dengan men-dhamah-kan huruf ba dan men-sukun-kan huruf 
nun. Ia biasa dipanggil dengan nama Muhammad bin Bisyr bin 
Utsman Al Abidi: seorang ahli hadits. Adz-Dzahabi berkata, “Terjadi 
kesepakatan dalam penetapan kebolehan berdalil dengan hadits 
riwayat Bundar.” : 


- 8 - 


Japan Uu Six (Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami), 


valen" Al Gaththan, salah seorang imam dalam ilmu jarh wa ta'dil 
(ilmu yang membahas keadaan perawi dari segi diterima dan ditolak 


Syarah Sunan Tirmidzi IE | 


periwayatannya). OK ix "NG (Keduanya berkata, “Sufyan 
menceritakan kepada kami”), yakni Ats-Tsauri. Jas g isu 1 (Dari 
Salamah bin Kuhail) Al Hadhrami Al Kufi. Al Hafizh berkata, “Ia 
adalah perawi yang tsigah”. Al Khazraji berkata, “Ahmad dan Al Ajili 
menilainya tsigah.” Perlu diketahui bahwa cara nama salamah 
semuanya dibaca dengan mem-fathah-kan huruf lam, kecuali nama 
Amru bin Salimah, salah seorang pemimpin dari kaum dan Bani 
salimah: salah satu kabilah dari Anshar, maka cara membacanya 
dengan meng-kasrah-kan huruf Jam. Sementara cara membaca nama 
Abdul Khalik bin Salamah boleh dua cara yaitu: dibaca fathah dan 
kasrah.” 


F2 & (Dari Hujr), dengan men-dhamah-kan huruf ha dan 
men-sukun-kan huruf jim. &£ y (Ibnu Anbas), dengan mem-fathah- 
kan huruf 'ain yang tidak bertitik dan men-sukun-kan huruf nun serta 
mem-fathah-kan huruf satu (ba), yakni Al Hadhrami, yaitu seorang 


perawi. yang jujur dari kalangan tabi'in seperti dikatakan Al Hafizh. 
Al Khazraji berkata, “Ibnu Ma'in menilainya tsigah.” 


Pe d3 « (Dari Wail bin Hujr), dengan men-dhamah-kan 
huruf ha dan men-sukun-kan huruf jim, yakni Ibnu Sa'ad bin Masrug 
Al Hadhrami, seorang sahabat yang agung dan salah seorang raja 


Yaman yang kemudian menetap di Kufah dan wafat pada masa 
pemerintahan Muawiyah. | 


Ucapannya, Gal JW (Beliau (Nabi SAWJ membaca, “Aamiin”). 


Di dalamnya terkandung dalil bahwa imam “harus membaca, 
“Aamiin”. Dalam hal tersebut terjadi perbedaan pendapat di kalangan 
ulama. 


Ibnu Al Oasim meriwayatkan dari Malik bahwa imam tidak 
harus membaca “aamiin”, dan yang harus membacanya ialah orang 
yang ada di belakangnya (makmum). Itulah pendapat ulama Mesir 


— Syarah Sunan Tirmidzi 


dari kalangan madzhab Imam Malik. Sementara mayoritas ahli ilmu 
berkata, “Imam harus membacanya sebagaimana orang yang shalat 
sendirian harus membacanya.” 


Demikian pendapat Imam Malik dalam riwayat ulama Madinah. 
Pendapat mereka, bahwa hal itu ditetapkan dari Nabi SAW yang 
dikutip dari haditsnya Abu Hurairah, Wail bin Hujr dan hadits Bilal, 
“Janganlah kamu mendahuluiku dengan bacaan aamiin”. Demikian 
dijelaskan dalam Al Istidrak.” 


Saya katakan, “Riwayat Abu Hanifah dalam hal itu melahirkan 
dua pendapat: pertama, orang yang shalat di belakang imam 
(makmum) harus membaca aamiin dan imam tidak membacanya, 
sebagaimana dituturkan Muhammad dalam Al Muwaththa'. 


Kedua, seperti pendapat mayoritas ulama, sebagaimana 
dituturkan Muhammad dalam Al Atsar. Tidak diragukan lagi, bahwa 
pendapat mayoritas ulama adalah pendapat yang tepat. 4'fe lg Aa) 


(Beliau memanjangkan suaranya), yakni meninggikan dan 
mengeraskan suaranya. Abu Daud telah meriwayatkannya dengan 
isnad yang shahih dengan redaksi, “Jika Nabi SAW membaca: 
Waladhdhaalliin, maka beliau membaca: aamiin, dan beliau 
mengeraskan suaranya dalam membacanya. Dengan demikian jelas 
makna yang dimaksud dengan perkataannya, “Beliau memanjangkan, 
meninggikan dan mengeraskan suaranya dalam membacanya.” Karena 
sejumlah riwayat sebagiannya menjelaskan sebagian lainnya. 

Al Hafizh dalam At-Takhlish berkata, “Ar-Rafi'i berdalil dengan 
hadits Wail dengan redaksi, “Beliau memanjangkan suaranya dalam 
membacanya”, sebagai dalil anjuran mengeraskan suara dalam 
membaca aamiin.” Ia berkata dalam Amaliyah, “Boleh mengarahkan 
hadits itu kepada alasan bahwa beliau membacanya dengan panjang 
dan tidak pendek, dilihat dari segi lafazh. 


Tetapi riwayat perawi yang berkata, “Beliau meninggikan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


suaranya dalam membacanya” adalah jauh untuk diarahkan pada 
kemungkinan tersebut. Karena itu, At-Tirmidzi berkata sesudahnya.” 
Bukan hanya seorang yang menuturkan pendapat tersebut, dan mereka 
berpendapat bahwa Rasulullah SAW meninggikan suaranya. 


Syaikh Abdul Hag Ad-Dahlawi dalam: Al-Lam'at berkata, 
“Ucapannya: 'Nabi SAW memanjangkan suaranya dalam 
membacanya yakni bacaan aamiin! Jadi mungkin untuk dimaknai 
membacanya dengan keras, dan mungkin pula untuk dimaknai 
memanjangkannya satu alif menurut. bacaan yang fasih. Pendapat 
yang pertama dibarengi dengan sejumlah riwayat lainnya dan dalam 
sebagian riwayatnya dikatakan, "Nabi SAW meninggikan suaranya 
dalam membacanya', dan riwayat tersebut menunjukkan makna 
mengeraskan." 


Dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan, “Sehingga barisan 
pertama mendengarnya, maka masjid bergemuruh karenanya.” Dalam 
sebagian riwayat lainnya dikatakan, “Sehingga orang yang berdiri di 
barisan pertama mendengarnya.” HR. Abu Daud dan Ibnu Majah. 
Itulah pendapat yang dikatakan Asy-Syaikh. 


Saya katakan, “Pendapat orang yang berkata,. bahwa 
perkataannya, 'Beliau memanjangkan suaranya dalam membacanya' 
yang membolehkan mengarahkannya kepada makna bahwa beliau 
membacanya dengan bacaan panjang dan bukan pendek adalah tidak 
benar, dan tidak boleh sama sekali mengarahkannya kepada makna itu 
karena alasan yang telah kamu ketahui. 


Juga pemakaian kata itu tidak dimutlakkan, kecuali untuk makna 
peninggian dan pengerasan suara, sebagaimana hal itu tidak samar lagi 
bagi orang yang meneliti pemakaian kata tersebut. Kami akan 
menceritakan sebagiannya dalam-uraian ini. | 

Al Bukhari dalam Shahih-nya meriwayatkan dari Al Bara', ia 
berkata, “Saat perang Ahzab dan Khandag Rasulullah SAW, (Al 


-—— Syarah Sunan Tirmidzi 


Hadits), dimana di dalamnya beliau berdoa, “Ya Allah, jika bukan 
karena-Mu, niscaya kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak akan 

bersedekah dan tidak akan shalat. Turunkanlah ketenangan kepada 

kami dan kokohkanlah kaki kami jika musuh menemui kami. Sungguh 

keluarga telah berbuat zhalim kepada kami, dan jika mereka 

bermaksud berbuat fitnah, maka hindarkan kami.” | | 


Al. Bara' berkata, “Rasulullah SAW E memanjangkan 
(mengeraskan) suaranya dalam membaca bagian akhirnya.” | 


At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Bakrah, Rasulullah SAW 
bersabda, “Bani Aslam, bani Ghiffar dan bani Mazinah adalah lebih 
baik daripada bani Tamim, bani Asad, bani Ghatfan dan bani Amir 
bin Sha'sha'ah”. Rasulullah SAW memanjangkan (mengeraskan) 
suaranya dalam menuturkannya. Suatu kaum berkata, “Mereka (bani 
Tamim, bani Asad, bani Ghatfan dan bani Amir) ketika itu menderita 
kekalahan dan kerugian.” 


At-Tirmidzi berkata, “Mereka (bani. Aslam, bani Ghiffar dan 
bani Mazinah adalah lebih baik daripada mereka (bani Tamim, bani 
Asad, bani Ghatfan dan bani Amir).” At-Tirmidzi berkata, “Hadits itu 
adalah hadits hasan.” | 


Abu Daud dan yang lainnya meriwayatkan hadits Abu 
Mahdzurah tentang pengulangan, “Kemudian hendaklah Sam 
mengulangi kembali, dimana kamu harus memanjangkan suaramu.” 
Kalimat, “Nabi SAW memanjangkan suaranya dalam membaca 
bagian akhirnya” dalam hadits pertama, kalimat, “Nabi SAW 
memanjangkan suaranya dalam membacanya” dalam hadits kedua, 
dan kalimat, “hendaklah kamu memanjangkan suaramu” dalam hadits 
ketiga, maka kata itu (madd) tidak dimutlakkan kecuali untuk makna 
meninggikan suara. | | 


Jika kamu meneliti makna kata tersebut, sa kata madda yang 
diikuti kata shaut (suara) dalam segi pemakaiannya, maka kamu tidak 


Syarah Sunan Tirmidzi 


akan mendapatkan selain makna meninggikan suara. Pendapat orang 
yang berkata, “Ucapannya, “Nabi SAW memanjangkan suaranya 
dalam membacanya” dalam hadits bab itu, maka boleh 
mengarahkannya kepada makna, bahwa beliau membacanya dengan 
bacaan panjang, tetapi pendapat itu bukan pendapat yang patut dilirik. 


Hadits itu adalah dalil yang kuat bagi orang yang berpendapat 
disunnahkan mengeraskan bacaan aamiin dan meninggikan suara 
dalam membacanya. Demikian pendapat yang unggul dan yang patut 
dijadikan patokan. 


Ucapannya, 354 Pu se » AG s$3 (Dalam bab itu terdapat 
hadits dari Ali dan Abu Hurairah). Juga dalam bab tersebut terdapat 
hadits dari Ummu Al Hashin. Hadits Ali diriwayatkan oleh Al Hakim 
dengan redaksi: Ia berkata, “Aku mendengar Nabi SAW membaca 
aamiin — ketika membaca  ghairil maghdhuubi — 'alaihim 
waladhdhaalliin. Juga Al Hakim telah mentahkrij hadits dari Ali, 
“Jika Nabi SAW membaca waladhdhaalliin, “maka beliau 
meninggikan suaranya dalam membaca aamiin.” Pendapat itu tertera 
dalam I'lam Al Muwaggi'in. Sementara hadits Abu Hurairah, maka ia 
diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni. 


Al Hakim berkata, “Jika Nabi SAW selesai membaca Ummul 
Our'an (Al Fatihah), dimana beliau meninggikan suaranya dalam 
membacanya, maka beliau pun membaca: Aamiin dengan suara keras. 
Al Hafizh dalam At-Takhlish berkata setelah menuturkan hadits itu, 
“Ad-Daraguthni berkata, “Isnadnya adalah hasan”, dan Al Hakim 
berkata, “Isnadnya adalah shahih” menurut persyaratan yang 
ditetapkan keduanya. Al Baihagi berkata, “Isnad-nya hasan shahih.” 
Al Hafizh Az-Zaila'i menuturkannya dalam Nashb 4r-Rdyah dan ia 
tidak mengomentarinya.” 


Hafizh Ibnu Al Gayyim dalam I'lam Al Muwaggi'in berkata, 
“Al Hakim meriwayatkannya dengan isnad yang shahih.” Hadits Abu 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Hurairah yang lainnya tentang mengeraskan suara dalam membaca 
aamiin, yang diriwayatkan An-Nasa'i dari Nu'aim Al Mujmar, ia 
berkata, “Aku shalat di belakang Abu Hurairah, maka ia membaca, 
“Bismillaahir rahmaanir rahiim, lalu ia membaca Ummul Our 'an (Al 
Fatihah), sehingga ketika sampai pada bacaan “ghairil maghdhubi 
'alaihim waladhdhaalliin”, maka ia membaca, “Aamiin”. Kemudian 
orang-orang pun membaca, “Aamiin.” (Al Hadits). 


Pada bagian akhirnya ia berkata, “Demi Dzat yang jiwaku 
berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, sungguh aku akan 
menyamakan shalatmu dengan shalat Rasulullah SAW.” Isnadnya 
shahih. Sedangkan hadits Ummul Hushain yang diriwayatkan oleh 
Ishak bin Rahawaih dalam Musnad-nya, ia berkata, “An-Nadhr bin 
Syamil menceritakan kepada kami, Harun bin Al A?' war menceritakan 
kepada kami, dari Ismail bin Muslim dari Abu Ishak dari Ibnu Ummul 
Hashin dari ibunya, bahwa ia shalat di belakang Rasulullah SAW, lalu 
saat beliau membaca: Waladhdhallin, maka beliau membaca: Aamiin, 
dimana aku mendengarnya, dan saat itu ia berada di barisan kaum 
wanita, seperti dituturkan Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Hafizh Az- 
Zaila'i dalam takhrij keduanya untuk Al Hidayah dan keduanya tidak 
mengomentarinya. 


Al Haitsami mengemukakan hadits itu dalam Majma' Az- 
Zawaid, dan ia berkomentar setelah menyebutkannya, “Ath-Thabrani 
meriwayatkannya dalam Al Kabir, dan di dalamnya terdapat Ismail 
bin Muslim Al Maki, dan ia adalah perawi yang dha 'if.” 

Ucapannya, 5 Lado Ab &y4& (Hadits Wail bin Hujr 
adalah hadits hasan), dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu 
Majah. 


Al Hafizh dalam At-Takhlish berkata, “Sanadnya adalah shahih. 
Ad-Daraguthni menilainya shahih. Ibnu Al Oaththan memandang 
Hujr bin Anbas telah salah sangka dan seorang perawi yang tidak 


Syarah Sunan Tirmidzi —————— 


dikenal dan telah melakukan kekeliruan dalam hadits itu, padahal Hi 
bin Anbas adalah perawi yang tsigah dan terkenal.” 


Dikatakan, “Ia seorang sahabat, sementara Yahya bin Ma'in dan 
lainnya memandangnya tsigah.” 


Saya katakan, “Abu Daud tidak mengomentarinya, dan Al 
Mundzir telah mengutip pendapat At-Tirmidzi yang menghasankan 
dan menetapkannya. Bukan hanya seorang dari kalangan ulama 
madzhab Hanafi yang memberitahukan bahwa hadits Wail bin Hujr 
itu adalah shahih, seperti: Syaikh Abdul Hag Ad-Dahlawi dalam 
Tarjamah Al Misykah, Abu Thayyib Al Madini dalam Syarh At- 
Tirmidzi, Ibnu At-Tarkamani dalam Al Jauhar An-Nuga dan selain 
mereka. 


Al Fadhil Al Aknawi dalam As-Sa 'ayah berkata, “Sungguh kami 
merendahkan suara sebagaimana kamu merendahkannya selama 
beberapa tahun dalam membaca bait itu yang datang kepada kami 
semua dengan tiba-tiba. Setelah kami mengkaji dan meneliti, maka 
kami mendapati pendapat yang menyebutkan pembacaan aamiin 
dengan suara keras adalah pendapat yang paling shahih, karena 
pendapat itu sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari penghulu 
Bani Adam (Nabi SAW). 


Sementara riwayat yang menjelaskan pembacaan aamiin dengan 
suara rendah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW ialah dha'if, 
yang kedudukannya tidak setara dengan sejumlah riwayat yang 
menjelaskan pembacaan aamiin dengan suara keras, dan kesulitan 
apakah yang menyebabkan terjadinya penggiringan sejumlah riwayat 
yang “Menjelaskan pembacaan aamiin dengan suara keras kepada 
sebagian kondisi, atau pembacaan aamiin dengan suara keras 
dimaksudkan sebagai pelajaran tanpa adanya suatu keterangan yang 
menjelaskan hal itu dalam suatu riwayat. 


Pendapat yang mengatakan bahwa kejadian tersebut Sa pai 


(Ea Syarah Sunan Tirmidzi 


periode permulaan 'perintah (periode permulaan Islam) adalah sangat 
lemah, karena Al Hakim menilainya shahih dari riwayat Wail bin 
Hujr, dan ia masuk Islam pada periode terakhir perintah (periode 
terakhir Islam), sebagaimana dikemukakan Ibnu. Hajar dalam Fath Al 
Bari. Ia berkata dalam Ta'lig Al Mumajjad, “Sejujurnya, bahwa 
pendapat yang menjelaskan pembacaan aamiin dengan suara keras 
adalah kuat dilihat dari dalil tersebut.” 


Kadi V9 sed Hyo JP Ol UYA MBR Lah MIN alay Ie 
(Pendapat itu bukan hanya dikatakan seorang ahli ilmu dari kalangan 
sahabat Nabi SAW, tabi'in dan generasi setelah mereka, dimana 
mereka berpendapat bahwa seseorang harus mengeraskan suaranya 
dalam membaca aamiin dan tidak merendahkannya). Al Bukhari 


dalam Shahih-nya berkata, “Ibnu Az-Zubair dan orang-orang yang 
shalat bersamanya membaca aamiin, sehingga masjid pun bergema.” 


Al Aini berkata, “Abdurrazzag menyambungkannya dari Ibnu 
Juraij dari Atha.” Aku bertanya kepadanya, “Apakah Ibnu Az-Zubair 
membaca aamiin setelah membaca Ummul Our 'an (Al Fatihah)?” Ia 
menjawab, “Ya, ia membaca aamiin, dan orang-orang yang di 
belakangnya pun membaca aamiin, sehingga masjid bergema.” 
Kemudian ia berkata, “Adapun aamiin itu adalah doa.” 


'Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Muslim bin Khalid dari Ibnu 
Juraij dari Atha, ia berkata, “Aku mendengar para imam (masjid) Ibnu 
Az-Zubair dan para imam setelah mereka membaca aamiin, dan 
orang-orang yang shalat di belakangnya (Ibnu Az-Zubair) pun 
membaca aamiin, sehingga masjid pun bergema.” 

Dalam Al Mushannif, “Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Barang kali Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Atha bin Az- 
Zubair, ia berkata: Masjid bergema, atau ia berkata: Masjid terdengar 
bergemuruh saat imam membaca waladhdhaalliin.” Al Baihagi 


Syarah Sunan Tirmidzi 


meriwayatkan dari Khalid bin Ayub dari Atha, ia berkata, “Aku telah 
bertemu dengan 200 orang imam dari sahabat Nabi SAW di masjid 
ini, dan jika imam membaca, “Ghairil maghdhubi 'alaihim 
waladhdhaalliin, maka aku mendengar suara mereka bergema 
membaca aamiin. ” 


Juga Al Hafizh dalam Al Fath menuturkan riwayat Abdurrazzag 
dan riwayat Al Baihagi. 


'Saya katakan, “Juga telah ditetapkan tentang pembacaan 
aamiin dengan suara keras yang dilakukan para sahabat dan tabi'in 
yang shalat di belakang Abu Hurairah seperti dijelaskan dalam uraian 
terdahulu, dan tidak ada ketetapan dari seorang sahabat pun yang 
menjelaskan pembacaan aamiin dengan samar (suara rendah) dengan 
sanad yang shahih, dan tidak ada seorang sahabat pun yang 
menentang pengerasan suara dalam pembacaan aamiin. Jadi 
kesepakatan para sahabat telah menetapkan pengerasan suara dalam 
pembacaan aamiin menurut madzhab Hanafi.” 


Mereka berkata, “Ibnu Az-Zubair memberi fatwa tentang 
seorang kulit hitam yang datang di sumur Zamzam seraya menguras 
airnya, dan hal itu terjadi di hadapan para sahabat dan tidak ada 
seorang sahabat pun yang menolaknya, sehingga hal itu Sa 
sebagai kesepakatan.” 


Demikian juga dikatakan, “Ibnu Az-Zubair membaca aamiin 
dengan suara keras di masjid di hadapan para sahabat dan tidak ada 
seorang pun yang menolaknya, bahkan mereka menyepakatinya dan 
membaca aamiin dengan suara keras bersamanya sehingga masjid pun 
bergema. Jadi kesepakatan para sahabat menetapkan pembacaan 
aamiin dengan suara keras.” 


Gatal KA WN d rt #3 (Pendapat tersebut dikemukakan 
Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak). Al Hafizh Ibnu Al Oayyim berkata, 
“Asy-Syafi'i ditanya tentang imam: apakah ia harus mengeraskan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


suaranya dalam membaca aamiin?” Ia menjawab, “Ya, dan mereka 
yang shalat di belakangnya pun harus mengeraskan suara mereka 
dalam membacanya”, sampai ia berkata, “Ahli ilmu melakukannya 
demikian.” 


Pendapat itu, yakni mengeraskan suara dalam membaca aamiin 
bagi imam dan orang-orang yang shalat di belakangnya adalah 
pendapat yang unggul dan kuat yang dikemukakan sejumlah hadits 
dalam bab itu. Sedangkan pendapat madzhab Hanafi adalah 
menyamarkan pembacaan aamiin, dan mereka berdalil dengan hadits 
Wail yang diriwayatkan At-Tirmidzi setelah hadits itu dengan redaksi, 
“Nabi SAW membaca ghairil maghdhuubi 'alaihim waladhdhaalliin, 
lalu beliau membaca aamiin, dan beliau merendahkan suaranya dalam 
membaca keduanya.” Hadits tersebut ialah hadits yang tidak patut 
dijadikan dalil, sebagaimana akan kamu ketahui. 


Sebagian mereka berdalil dengan hadits Samurah bin Jundab, 
bahwa ia telah menghafal dari Rasulullah SAW tentang dua kali diam 
dalam shalat, yaitu, “Sekali setelah takbir dan sekali lagi setelah 
membaca “ghairil maghdhuubi 'alaihim waladhdhaalliin.” Ia berkata, 
“Jadi jelasnya, bahwa diam yang kedua dilakukan untuk membaca 
aamiin dengan samar.” 


Jawaban, “Diam yang kedua bukan dilakukan untuk membaca 
aamiin dengan samar, karena Rasulullah SAW mengeraskan suaranya 
dalam membaca aamiin dan tidak ditemukan hadits darinya yang 
menetapkan pembacaan aamiin dengan samar, maka bagaimana 
dikatakan, “Diam yang kedua untuk membaca aamiin dengan samar?” 
Tetapi diam yang kedua dimaksudkan untuk menarik nafas untuk 
membacanya, seperti dijelaskan Gatadah dalam sebagian riwayatnya. 


Juga mereka berdalil dengan atsar Umar dan Ali: Ath-Thahawi 
meriwayatkan dari Abu Wail, ia berkata, “Umar dan Ali tidak 
mengeraskan suara dalam membaca bismillaahir rahmaanir. rahiim, 
tidak dalam ta 'awudz dan tidak pula dalam aamiin.” Jawaban, “Atsar 


Syarah Sunan Tirmidzi  ————— 


itu adalah munkarul hadits (perawi yang riwayatnya diingkari), maka 
tidak patut menggunakan riwayat darinya.” Juga mereka  berdalil 
dengan pendapat Ibrahim An-Nakha'i, “Ada lima bacaan yang harus 
disamarkan imam, “Subhaanaka allaahumma wabihamdika, ta 'awudz, 
bismillaahir rahmaanir rahiim, aamiin dan allaahumma rabbanaa 
lakal hamdu.” HR. Abdurrazzag. 


-: Jawaban, “Pendapat Ibrahim An-Nakha'i itu bertentangan 
dengan sejumlah hadits marfu' yang shahih, sehingga tidak perlu 
meliriknya.” Al Fadhil Al-Laknawi dalam As-Sa'ayah berkata, 
“Kedudukan atsar An-Nakha'i dan yang lainnya tidak setara dengan 
sejumlah riwayat yang marfu'.” 


Ucapannya, s pa, «daa gi Taka 1 asal! Nb ka 9) 
Kagaka pb C3 ay Ala AN Ito BI Ot al Ih ai Tae 36 ea 
EiCaN Y3 wele (Syu'bah meriwayatkan hadits itu dari Salamah bin 
Kuhail dari Hujr Abi Al Anbas dari Algamah bin Wail dari bapaknya, 
bahwa Nabi SAW. membaca ghairil maghdhuubi 'alaihim 
waladhdhaalliin, lalu beliau membaca aamiin). Beliau merendahkan 
suaranya dalam membacanya. Terdapat perbedaan antara Syu'bah dan 
Sufyan Ats-Tsauri dalam meriwayatkan hadits itu pada tiga tempat 
seperti dikemukakan At-Tirmidzi setelah menuturkannya, “Syu'bah 
telah melakukan kesalahan pada beberapa tempat ...” 

ad Kab Ca ya mol Ulik Tap 1Jgki Niana Tehatay (Aku 
mendengar Muhammad berkata, “Hadits Sufyan lebih shahih dari 
hadits: Syu'bah dalam bab itu”). Makna yang dimaksud dengan 
perkataannya: lebih shahih, bahwa hadits Sufyan ialah shahih, sedang 
hadits' Syu'bah tidak shahih, karena ia melakukan kesalahan 'di 
dalamnya pada beberapa tempat. 

Oa Oa Yi ap d3 Uh Ia 5 ea (Syu'bah telah 
melakukan kesalahan pada beberapa tempat dari hadits itu), yakni 


Syarah Sunan Tirmidzi 


pada tiga tempat dari hadits itu. JW (Ia berkata), yakni Syu'bah. -& 
gi ep Do hi P, BI 1 (Dari Hujr Abu Al Anbas, padahal 
ja adalah Hujr bin Al Anbas), seperti dalam riwayat Sufyan. SI 4 Ia 
biasa dipanggil dengan nama), yakni Hujr bin Al Anbas biasa 
dipanggil. yX-J! Yi (Abu As-Sakan”, yakni nama panggilannya bukan 
Abu Al Anbas, tetapi nama panggilannya ialah Abu As-Sakan. Itulah 
kesalahan pertama yang dilakukan Syu'bah. 


d3 9 Tila 52 43 WN, (la menambahkan di dalamnya dari 
Algamah tan Wail ia menambahkan Algamah bin Wal di 


dari PEN sebagaimana dalan riwayat Sufyan. Itulah kesalahan 
kedua yang dilakukan Syu'bah. 


Jika dikatakan, “Sufyan dan Syu'bah keduanya adalah perawi 
Isigah dan terjaga, maka kenapa kesalahan pada kedua tempat itu 
hanya dinisbatkan kepada Syu'bah dan tidak dinisbatkan kepada 
Sufyan?” Kami jawab, “Penisbatan kesalahan itu hanya kepada 
Syu'bah dan tidak kepada Sufyan disebabkan empat alasan, yaitu: 


Pertama, Syu'bah sering melakukan kesalahan pada sanad 
hadits, dan Sufyan tidak melakukan kesalahan itu. Al Hafizh dalam 
Tahdzib wa At-Tahdzib berkata tentang biografi Syu'bah, “Ia adalah 
perawi yang tsigah dalam menetapkan hadits, dan ia biasa melakukan 
sedikit kesalahan pada sejumlah nama sanad.” Demikian Al Hafizh 
mengutip dari: Abu Daud, dan setelah ia melakukan sejumlah 
penelitian, maka ia berkata, “Pernyataan yang terdahulu yang 
menyebutkan bahwa .Syu'bah biasa melakukan kesalahan pada 
sejumlah nama sanad, maka Ad-Daraguthni dalam Al “lal berkata, 
“Syu'bah sering sekali melakukan kesalahan pada nama sanad karena 
kesibukkannya menjaga matan”. Demikian pendapat Al Hafizh. 


. At-Tirmidzi telah menuturkan kesalahan Syu'bah pada sejumlah 


Syarah Sunan Tirmidzi 


tempat secara keseluruhannya, di antaranya: pada bab wudhu Nabi 
SAW, bagaimana kesalahan yang terjadi? At-Tirmidzi berkata, 
“Syu'bah meriwayatkan hadits itu, yakni hadits Ali dari Khalid bin 
Algamah, dimana ia melakukan kesalahan dalam menyebutkan 
namanya (Ali) dan bapaknya, dan ia berkata, “Malik bin Arfathah.” 
Tetapi kemudian ia berkata, “Nama yang benar adalah Khalid bin 
Algamah.” 


- Kesalahan lainnya ialah pada bab ena dalam shalat: At- 
Tirmidzi berkata, “Aku mendengar Muhammad bin Ismail berkata, 
“Syu'bah meriwayatkan hadits itu, yakni hadits Al Fadhl bin Abbas 
dari Abdurrabbihi bin Sa'id. Syu'bah melakukan kesalahan pada 
sejumlah tempat, dimana ia berkata, “Dari Anas bin Abi Unais, yaitu 
Imran bin Abi Anas”, dan ia berkata, “Dari Abdullah bin Al Harits. 
Padahal yang benar adalah Abdullah bin Nafi” bin Al Uinya dari 
Rabi'ah bin Al Harits.” 


Syu'bah berkata, “Syu'bah dari Abdullah bin Al Harits dari Al 
Muthallib dari Nabi SAW. Padahal yang benar adalah dari Rabi'ah 
bin Abdil Harits bin Abdil Muthallib dari Al Fadhl bin Abbas dari 
Nabi SAW.” Ahmad berkata, “Hadits Al-Laits bin Sa'ad adalah lebih 
shahih daripada hadits Syu'bah.” Kesalahan lainnya adalah pada bab 
larangan thawaf bertelanjang, “Ibnu Umar dan Nashr bin Ali 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, “Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishak dengan redaksi yang sama dengan hadits 
yang telah disebutkan. Keduanya berkata, “Zaid bin Yatsi””. Hadits itu 
adalah lebih shahih daripada hadits Syu'bah yang di Can ba 
terdapat keraguan, karena ia berkata, “Zaid bin Atsil”.. 


' Kedua, Sufyan ialah orang yang banyak meragukan ' sejomlah 
sanad dan matan, sedang Syu'bah bukan orang yang banyak 
meragukan. 2 Ne Tangan ea bi 

Ketiga, tidak ada keraguan, bahwa Syu'bah dan Sufyan 
keduanya adalah perawi yang sigah dan terjaga,-tetapi Sufyan lebih 


Syarah Sunan Tirmidri 


terjaga daripada Syu'bah sebagaimana hal tersebut akan kam 
ketahui. | 


Keempat, Syu'bah hanya sendirian dalam meriwayatkan sesuatu 
yang dikatakannya dalam riwayatnya dalam kedua materi di atas, dan 
tidak ada seorang pun yang menyertainya. Sementara Sufyan tidak 
sendirian dalam meriwayatkan sesuatu yang dikatakannya dalam 
riwayatnya dalam kedua materi di atas, melainkan dalam periwayatan 
hadits tersebut ia disertai Al Ala' bin Shalih, Ali bin Shalih dan 
Muhammad bin Salamah. Karena alasan itulah, maka kesalahan hanya 
dinisbatkan kepada Syu' bah dan tidak kepada Sufyan. 


Jika dikatakan, “Al Aini dalam Syarh Al Bukhari menjawab 
kesalahan pertama yang dinisbatkan At-Tirmidzi kepadanya 
(Syu'bah), dan ia berkata, “Ucapannya, “Hujr bin Al Anbas bukan 
Abu Al Anbas bukan seperti yang dikatakannya. Padahal ia adalah 
Abu Al Anbas Hujr bin Al Anbas, dan Ibnu Hibban telah memastikan 
hal itu dalam Ats-Tsigat, ia berkata, “Nama panggilannya seperti nama 
bapaknya.” Perkataan Muhammad, “Ia dipanggil dengan Abu As- 
Sakan”, tetapi nama panggilan itu tidak menafikan nama panggilannya 
yang lain yaitu Abu Al Anbas, karena tidak ada larangan bagi 
seseorang untuk memiliki dua nama panggilan. 


Kami katakan, “Dari sejumlah kitab sanad dan biografi tidak 
ada keterangan yang menjelaskan nama panggilannya adalah Hujr bin 
Al Anbas Abu Al Anbas, dan tidak ada juga keterangan yang 
menjelaskan bahwa ia memiliki dua nama panggilan. Tidak ada 
seorang pun dari para imam hadits yang menuturkannya selain Ibnu 
Hibban, meski hal itu disertai kemungkinan disandarkan kepada 
perkataannya, yaitu riwayat Syu'bah sendiri. Jelas hal itu adalah 
kesalahan yang dilakukan Syu'bah, sebagaimana diutarakan Al 
Bukhari dan Al Hafizh Abu Zur'ah. Hanya Allah Yang Maha 
Mengetahui. 


Kemudian Jika dikatakan, “Sufyan telah mengikuti Syu'bah 


Syarah Sunan Tirmidzi 


tentang Abu Al Anbas.” Abu Daud meriwayatkannya bahwa 
Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail dari Hujr bin Abu 
Al Anbas Al Hadhrami (Al Hadits). 


Ad-Daraguthni meriwayatkan dalam Sunannya, Abdullah bin 
Abi Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sa'id 
Al Kindi menceritakan kepada kami, Waki' dan Al Maharibi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, “Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Salamah bin Kuhail dari Hujr Abu Al Anbas,” dan 
ja adalah Ibnu Al Anbas (Al Hadits). 


Kemudian ditetapkan, bahwa Syu'bah bukan nama yang 
terpisah dengan Abu Al Anbas, tetapi Muhammad bin Katsir dan 
Waki' Al Maharibi menceritakannya dari Sufyan Ats-Tsauri. Kami 
berkata, “Setiap orang yang berkata dalam riwayatnya dari Sufyan 
dari Salamah bin Kuhail dari Hujr Abu Al Anbas, niscaya 
periwayatannya adalah tidak terpelihara. 


Riwayat Muhammad bin Katsir berbeda dalam menyebutkan 
Hujr Abi Al Anbas dengan riwayat Yahya bin Sa'id Al Oaththan dan 
Abdurrahman bin Mahdi, dimana keduanya berkata dalam riwayat 
keduanya, “Hujr bin Al Anbas,” sebagaimana dalam riwayat At- 
Tirmidzi yang telah disebutkan, dimana keduanya lebih menghafal 
dan lebih mengetahui daripada Muhammad bin Katsir. 


Riwayat Waki' Al Maharibi terpisah dalam periwayatannya 
dengan riwayat Abdullah Abu Sa'id Al Kindi. Riwayat Ahmad bin 
Hanbal berbeda dengan riwayat Ahmad bin Sinan dan Ya'gub Ad- 


adalah para perawi yang tsigah dan ahli hadits, sehingga mereka 
berkata dalam riwayat mereka, “Hujr bin Al Anbas.” 


Sementara Ahmad dalam Musnad-nya berkata, “Waki' 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 


: Syarah Sunan Tirmidzi 


Salamah bin Kuhail dari Hujr bin Anbas dari Wail bin Hujr, ia 
berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW membaca, 
“Waladhdhaalliin,” lalu beliau membaca, “Aamiin”, dimana beliau 
memanjangkan suaranya dalam membacanya.” 


Ad-Daraguthni dalam Sunan-nya berkata, “Ali bin Abdillah bin 
Basyar menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, 
Ya'gub Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, keduanya berkata, 
“Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Salamah 
dari Hujr bin Anbas, ia berkata, “Aku mendengar Wail bin Hujr 
berkata, “Aku mendengar Nabi SAW membaca: Ghairil maghdhuubi 
'alaihim waladhdhaalliin, maka beliau membaca: Aamiin, dimana 
beliau memanjangkan suaranya dalam membacanya. 


Saya katakan, “Jadi jelas, bahwa Abdurrahman itu adalah Al 
Maharibi, dan keberadaan lafazh Abu Al Anbas dalam riwayat Sufyan 
adalah perkataan yang terpelihara.” 


Jika dikatakan, “Juga Al Aini menjawab penisbatan At-Tirmidzi 
kepada Syu'bah atas kesalahannya yang kedua, dimana ia berkata: 
Ucapannya: Syu'bah menambahkan Algamah di dalamnya, niscaya 
hal itu tidak mendatangkan kesulitan. Karena tambahan dari perawi 
yang tsigah dapat diterima, tanpa kecuali dari perawi yang seperti 
Syu'bah.” 


Kami katakan, “Kamu telah mengetahui dari pembahasan di 
atas, bahwa Syu'bah banyak melakukan kesalahan pada sanad, dan ia 
hanya. sendirian dalam tambahan itu dan tidak seorang pun yang 
menguatkannya, tidak perawi yang tsigah dan tidak pula yang dha'if. 
Dengan menyebutkan tambahan itu, maka ia berbeda dengan Sufyan, 
Al Ala' bin Shalih, Ali bin Shalih dan Muhammad bin Maslamah, 
bahwa mereka tidak menyebutkan tambahan itu dalam riwayat 
mereka. Kamu juga telah mengetahui bahwa Sufyan lebih terpelihara 
daripada Syu'bah dan ditetapkan bahwa jika Syu'bah berbeda dengan 


Syarah Sunan Tirmidri ——————————— —— 


Sufyan, maka riwayat yang diambil ialah riwayat Sufyan.” 


Selain semua keterangan di atas, bahwa Imam Al Bukhari 
Rahimahullah menetapkan, bahwa Syu'bah telah melakukan 
kesalahan dalam tambahan tersebut. 


Jika dikatakan, “Sufyan dan Syu'bah keduanya ialah perawi 
yang tsigah yang ditetapkan sebagai Amirul Mukminin dalam hadits, 
dan tidak ada seorang pun dari keduanya yang lebih berhak disalahkan 
dari yang lainnya. 


Bagi penutur yang berkata, “Sufyan adalah lebih bersalah dalam 
perkataannya, “Beliau memanjangkan suaranya dalam membacanya”, 
maka dalil yang mana yang menjelaskan bahwa perawi yang salah 
adalah Syu'bah.” 


Kami katakan, “Dalam hal ini terdapat sejumlah dalil yang 
menjelaskan bahwa perawi yang salah adalah Syu'bah, di. antaranya, 
“Meski Sufyan dan Syu'bah keduanya adalah perawi yang tsigah dan 
terpelihara, tetapi keduanya tidak sama dalam segi keterpeliharaannya, 
bahkan Sufyan lebih terpelihara dari Syu'bah, dan hal itu ditetapkan 
Syu' bah sendiri.” 

Al Hafizh Adz-Dzahabi dalam Tadzkirah Al Huffazh berkata, 
“Syu'bah berkata: Sufyan lebih terpelihara daripadaku.” At-Tirmidzi 
dalam bab mempelajari Al Our'an halaman 424 berkata, “Ali bin 
Abdillah berkata: Yahya bin Sa'id berkata: Menurutku tidak ada 
seorang pun yang menyamai Syu'bah, tetapi jika Sufyan berbeda 
dengan Syu bah dalam periwayatan, niscaya aku mengambil riwayat 
Sufyan: Aku mendengar Abu Ammar menceritakan dari Waki”, 
Syu'bah berkata, “Sufyan lebih terpelihara daripadaku dan Sufyan 
tidak menceritakan dari seseorang tentang sesuatu, lalu aku 
menanyakannya kepada orang tersebut, kecuali aku menemukannya 
seperti yang ia ceritakan kepadaku.” | 


« Dengan keterangan tersebut, maka batal perkataan orang yang 


Syarah Sunan Tirmidzi 


mengatakan Syu'bah menjadikan Sufyan lebih terpelihara daripada 
dirinya dengan merendahkan dirinya”. Para imam hadits telah 
menjelaskan bahwa Sufyan lebih terpelihara daripada Syu'bah. 


Al Hafizh Adz-Dzahabi dalam Tadzkirah Al Huffazh berkata, 
“Shalih Jazrah berkata: Sufyan lebih terpelihara daripada Syu'bah, 
dimana haditsnya mencapai 30.000 hadits, sedang hadits Syu'bah 
sekitar 10.000 hadits.” 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Tahdzib At-Tahdzib dalam biografi 
Sufyan berkata, “Abu Hatim, Abu Zur'ah dan Ibnu Ma'in berkata: 
Sufyan lebih terpelihara daripada Syu'bah.” Di antara dalil yang 
menjelaskannya: telah ditetapkan: jika Syu'bah berbeda dengan 
Sufyan dalam periwayatan, niscaya riwayat yang diambil adalah 
riwayat Sufyan. 


Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah berkata dengan mengutip 
perkataan Al Baihagi, “Yahya Al Oaththan dan Yahya bin Ma'in 
berkata, “Jika Syu'bah berbeda dengan Sufyan dalam periwayatan, 
niscaya riwayat yang diambil adalah riwayat Sufyan.” 


Karena itu, At-Tirmidzi mengunggulkan hadits Sufyan atas 
hadits Syu'bah ketika keduanya berbeda dalam sanad sesuatu hadits, 
“Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al Our'an dan 
mengajarkannya”, dimana Syu'bah menambahkan seseorang di 
dalamnya, sedangkan Sufyan tidak menambahkannya. 


Padahal At-Tirmidzi dalam Jami '-nya berkata, “(Redaksi) hadits 
Sufyan serupa dengan hadits Syu'bah.” Ali bin Abdillah berkata: 
Yahya bin Sa'id berkata, “Menurutku tidak ada seorang pun yang 
menyamai Syu'bah, dan jika ia berbeda dengan Sufyan dalam 
periwayatan, niscaya aku mengambil riwayat Sufyan sampai terakhir 
riwayat yang baru saja aku kutip dari At-Tirmidzi. Karena itu, maka 
Abu Daud mengunggulkan hadits Sufyan atas hadits Syu'bah ketika 
keduanya berbeda dalam hadits tentang pembelian celana, dimana 


Syarah Sunan Tirmidzi ——————— 


Sufyan berkata di dalamnya, “Kemudian seseorang menimbang 
dengan timbangan harga.” 23 


Sementara Syu'bah tidak berkata, “..: menimbang dengan 
timbangan harga”. Abu Daud dalam Sunan-nya berkata, “Oais 
meriwayatkannya seperti yang diriwayatkan Sufyan, dan riwayat itu 
adalah riwayat Sufyan.” Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ia berkata, 
“Sufyan lebih terpelihara daripadaku.” 


Catatan: Perkataan At-Tirmidzi dan perkataan Abu Daud 
tersebut keduanya menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan 
perbedaan dalam perkataan Yahya bin Al Oaththan dan Yahya bin : 
Ma'in, “Jika Syu'bah berbeda dengan Sufyan dalam periwayatan, 
niscaya riwayat yang diambil adalah riwayat Sufyan” adalah 
perbedaan dalam segi periwayatan. Jadi, batal perkataan orang yang 
mengatakan, “Adapun yang dimaksud dengan perbedaan itu ialah 
perbedaan dalam fikih dan dirayah.” Alasan lainnya: tidak ada 
seorang perawi pun yang mengikuti Syu'bah dalam periwayatannya, 
“Beliau merendahkan suaranya dalam membacanya” bukan perawi 
yang tsigah dan bukan pula perawi yang dha'if. Sementara Sufyan 
diikuti tiga orang perawi dalam periwayatannya: Beliau 
memanjangkan suaranya dalam membacanya: 


Pertama, Al Ala' bin Shalih yang meriwayatkan hadits itu dari 
Salamah bin Kuhail dengan redaksi yang sama dengan hadits Sufyan, 
sebagaimana dituturkan At-Tirmidzi dalam bab itu. Al Ala' bin Shalih 
ialah .perawi yang tsigah. 


—.. Kedua, Ali bin Shalih. Abu Daud dala Sunan-nya berkata, 
“Makhlad bin Khalid Asy-Sya'iri menceritakan kepada kami, Ibnu 
Numair. menceritakan kepada kami, Ali bin Shalih menceritakan 
kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Hujr bin Anbas, dari Wail 
bin Hujr, bahwa, “Ia shalat di belakang Rasulullah SAW, maka beliau 
mengeraskan (bacaan) aamiin” (Al Hadits). Juga Ali bin Shalih adalah 


Syarah Sunan Tirmidzi 


perawi yang Isigah. 
Ketiga, Muhammad bin Salamah. Ad-Daraguthni berkata 
setelah meriwayatkan hadits Syu'bah: redaksinya: demikian Syu'bah 
berkata, dan Rasulullah SAW menyamarkan suaranya dalam 
membacanya. | | | 


Dikatakan, “Syu'bah merasa ragu, karena Sufyan Ats-Tsauri, 
Muhammad bin Salamah dan selain keduanya meriwayatkannya dari 
Salamah bin Kuhail, mereka berkata, “Rasulullah SAW 
memanjangkan suaranya.” Muhammad bin Salamah adalah perawi 
yang dha'if. | 


Dengan demikian Sufyan diikuti dua orang perawi yang tsigah 
dan satu orang perawi yang dha'if. Sementara Syu'bah tidak 
dikuatkan oleh seorang perawi pun, tidak yang tsigah dan tidak pula 
yang dha'if Selanjutnya berkenaan dengan Syu'bah, bahwa 
diriwayatkan darinya hadits yang berbeda dengan hadits yang 
menyebutkan perendahan dan penyamaran suara, lalu diriwayatkan 
darinya hadits yang sama dengan hadits Sufyan dalam sanad dan 
matannya. 


Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah berkata, “Penulis At-Tangih 
mempertanyakan hadits Syu'bah yang ini, karena telah diriwayatkan 
juga darinya hadits yang berbeda dengan hadits yang diriwayatkan 
oleh Al Baihagi dalam Sunan-nya dari Ibnu Al Walid Ath-Thayalisi, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, “Aku 
mendengar Hujr Abu Anbas menceritakan dari Wail Al Hadhrami, 
bahwa ia shalat di belakang Nabi SAW, lalu ketika beliau membaca: 
Waladhdhaalliin, maka beliau membaca: Aamiin, seraya meninggikan 
(mengeraskan) suaranya dalam membacanya. 


Ia berkata, “Riwayat tersebut adalah sama dengan riwayat 
Sufyan.” Al Baihagi dalam Al Ma'rifah berkata, “Isnad riwayat itu 
adalah shahih.” Saya katakan, “Al “Baihagi berkata, “Secara 


Syarah Sunan Tirmidzi —————— 


keseluruhan dalil-dalil itu menunjukkan bahwa yang salah adalah . 
Syu'bah.” Karena itu, Imam Al Bukhari dan Al Hafizh Abu Zur' ah 
Ar-Razi memastikan kesalahan dilakukan Syu'bah.” 


Al Baihagi berkata, “Al Bukhari dan para ahli hadits yang 
lainnya sepakat bahwa Syu'bah melakukan kesalahan dalam hadits 
tersebut, karena #umjan riwayat menyebutkan bersuara keras dalam 
membaca aamiin: 


"3 


Al Hafizh dala At-Takhlish berkata, “Aku Na 
riwayat Sufyan karena adanya dua perawi yang mengikutinya, 
berbeda dengan Syu'bah. Karena itulah, para pengkritik hadits 
memastikan bahwa hadits Sufyan lebih shahih dan lebih unggul 
daripada hadits Syu bah.” 


Saya katakan, “Jika hadits Sufyan dengan redaksi: Nabi SAW. 
memanjangkan suaranya dalam membacanya (aamiin) ditetapkan 
sebagai hadits yang benar dan hadits Syu'bah dengan redaksi: Nabi. 
SAW merendahkan suaranya dalam membacanya (aamiin) ditetapkan 
sebagai hadits yang salah, maka jelas bagimu bahwa riwayat 
meninggikan dan mengeraskan suara dalam membaca aamiin adalah 
riwayat yang unggul, kuat dan menjadi pegangan. Madzhab Hanafi 
menjawab hadits-hadits yang menjelaskan pembacaan aamiin dengan 
suara keras dan mereka menyayangkan pengamalannya karena alasan 
yang tidak semestinya berpaling kepadanya. 


Sebagian mereka berkata, “Atha berkata: Lafazh aamiin ialah. 
doa, dan Allah Ta'ala berfirman, 'Berdoalah kepada Tuhanmu. dengan. 
berepdah diri dan suara yang lembut.' (Os. Al A'raaf (7!: 55). ” Saya 
katakan, “Penetapan dalil sebagian orang kepada bentuk pertama. 
bahwa lafazh aamiin ialah doa, dan setiap doa mesti dibaca samar 
berdasarkan firman Allah Ta'ala, “Berdoalah kepana Tunaran : 
dengan berendah diri dan suara yang lembut.” # 


Jadi lafazh aamiin mesti: dibaca samar. “Tidak diragukan bahwa. 


————————————— Syarah. Sunan Tirmidii 


jika keabsahan yang kecil dan kesempurnaan yang besar telah 
ditetapkan, maka kesimpulan itu adalah sah, tetapi keabsahan yang 
kecil memerlukan pemikiran. Kami tidak menerima pendapat bahwa 
lafazh aamiin ialah doa, tetapi kami mengatakannya bagaikan stempel 
dan sebagai penutup doa, sebagaimana dikemukakan Abu Daud dari 
hadits Abu Zuhair An-Numairi dari kalangan sahabat bahwa lafazh 
aamiin adalah seperti stempel (cap) pada kertas. 


Kemudian ia menuturkan sabda Rasulullah SAW, “Jika (doa 
itu) ditutup dengan aamiin, maka (doa itu) dikabulkan.” Jika kami 
menerima pendapat bahwa lafazh aamiin adalah doa, maka kami 
mengatakannya bukan doa yang terpisah dan berdiri sendiri, tetapi ia 
menyertai suatu doa. 


Karena itu tidak boleh berdoa hanya dengan lafazh aamiin, 
melainkan harus didahului dengan sesuatu doa terlebih dahulu, lalu 
kamu membacakan lafazh aamiin setelahnya. 


Jelasnya, bahwa keras dan samarnya pembacaan lafazh aamiin 
diikutkan kepada doa yang pokok, jika doa yang pokok dibaca keras, 
maka lafazh aamiin pun dibaca keras, dan jika doa yang pokok dibaca 
samar, maka lafazh aamiin pun dibaca samar. Selanjutnya jika kami 
menerima pendapat bahwa lafazh aamiin adalah doa yang berdiri 
sendiri berarti kami tidak menerima kesempurnaan yang besar. 


Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa lafazh “Ihdinash 
Shiraathal mustagiim shiraathal ladziina an'amta 'alaihim ...” (Al 
Faatihah (1): 5) adalah doa, dan lafazh tersebut dibaca keras dalam 
shalat yang bacaannya dibaca keras. Demikian juga halnya dengan 
kebanyakan doa yang ditetapkan dibaca keras. Itulah proses penetapan 
dalil tidak berat sebelah.” 


Sebagian mereka berkata, “Pembacaan lafazh aamiin dengan 
suara keras terkadang dilakukan untuk tujuan pengajaran, 
sebagaimana Umar bin Al Khaththab membacakan pujian kepada 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Allah dalam doa iftitah. Juga ia pun mengeraskan pembacaan lafazh 
aamiin untuk tujuan pengajaran.” 


Saya katakan, “Pendapat, bahwa Rasulullah SAW 
mengeraskan pembacaan lafazh aamiin hanya untuk tujuan pengajaran 
adalah sangat lemah, karena hal itu adalah dugaan semata yang tidak 
memiliki dalil, dan kelemahannya dapat ditunjukkan bahwa para 
sahabat biasa mengeraskan pembacaan lafazh aamiin di belakang 
imam, sehingga masjid pun bergema. 


Jika Nabi SAW mengeraskan pembacaan lafazh aamiin hanya 
untuk tujuan pengajaran saja, maka para sahabat tidak akan 
mengeraskan pembacaan lafazh aamiin di belakang imam mereka. 


Juga jika Nabi SAW mengeraskan pembacaan lafazh aamiin 
untuk tujuan pengajaran saja, niscaya hal itu hanya dilakukan kadang- 
kadang dan tidak akan dilakukan terus-menerus. Padahal Abu Daud 
dan yang lainnya meriwayatkan hadits dengan redaksi, “Jika 
Rasulullah SAW membaca: Waladhdhaalliin, maka beliau membaca: 
Aamiin. Beliau meninggikan suaranya dalam membacanya. Hadits itu 
menunjukkan bahwa Nabi SAW selalu membacanya dengan suara 
keras. 


Begitu juga jika kamu mengatakan bahwa Ad-Daulabi telah 
meriwayatkan dalam Kitab Al Asma' wa Al Kuna, bahwa: Al Hasan 
bin Ali bin Afan menceritakan kepada kami, ia berkata, “Al Hasan bin 
Athiyah berkata, “Yahya bin Salamah bin Kuhail menceritakan 
kepada kami, dari bapaknya, dari Abu Sakan Hujr bin Anbas Ats- 
Tsagafi, ia berkata, “Aku mendengar Wail bin Hujr Al Hadhrami 
berkata, “Aku melihat Nabi SAW —kemudian ia menuturkan hadits 
itu- dimana di dalamnya disebutkan- beliau membaca: Ghairil 
maghdhuubi 'alaihim waladhdhaalliin, maka beliau membaca, 
“Aamiin”. Beliau memanjangkan suaranya dalam membacanya, 
dimana beliau tidak bermaksud selain memberi pelajaran kepada 
kami.” 


en Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, “Beliau tidak bermaksud selain memberi pelajaran 
kepada kami” dalam riwayat di atas menunjukkan bahwa kerasnya 
suara Nabi SAW dalam pembacaan aamiin dimaksudkan untuk tujuan 
pengajaran. 


Saya katakan, “Ad-Daulabi sendirian dalam meriwayatkan 
redaksi tambahan yang terdapat pada perkataannya: Beliau tidak 
bermaksud selain memberi pelajaran kepada kami.” Hadits Yahya bin 
Salamah bin Kuhail dari bapaknya tersebut adalah hadits matruk. 


Al Hafizh dalam At-Tagrib dalam bahasan biografi Ad-Daulabi 
berkata, “Ia adalah perawi yang matruk (suka berdusta) dan berfaham 
syi'ah.” Hadits Wail bin Hujr itu telah diriwayatkan dengan jalur 
periwayatan yang banyak, dan tidak ada satu pun riwayat yang 
menyebutkan redaksi tambahan itu, maka redaksi tambahan itu ialah 
munkar dan ditolak. Berdalil kepada redaksi tambahan yang munkar 
yang menyebutkan bahwa pembacaan aamiin dengan suara keras 
hanya dilakukan kadang-kadang dan dimaksudkan untuk tujuan 
pengajaran adalah sangat keliru. 

Ucapannya, 2253 Vi JK (Aku bertanya kepada Abu Zur'ah), Ar- 
Razi. Namanya adalah Abdullah bin Abdil Karim bin Yazid bin Faruh 
Al Makhzumi, salah seorang ahli hadits yang Isigah yang biografinya 
dipaparkan dalam pendahuluan. Ibnu Warah berkata, “Aku mendengar 
Ishak bin Rahawaih berkata, “Setiap hadits yang tidak diketahui Abu 


Zur'ah, niscaya hadits tersebut tidak memiliki sumber.” Demikian 
dijelaskan dalam Tahdzib At-Tahdzib. 


dg (Ia berkata), yakni Abu Zur'ah. sari pdl : Dadi “5 (Al 
Ala' bin Shalih Al Asadi meriwayatkan). Al Hafizh dalam Tahdzib At- 
Tahdzib berkata, “Al Ala' bin Shalih At-Taimi, dan dikatakan, “Al 
Asadi Al Kufi”. Abu Daud dalam riwayatnya menyebutnya Ali bin 


Shalih dan ia merasa ragu. Ia meriwayatkan dari Al Minhal bin Amru, 
Adi bin Tsabit dan Salamah bin Kuhail dan telah meriwayatkan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


darinya: Abu Ahmad Az-Zabiri dan Abdullah bin Numairi. Ibnu 
Ma'in dan Abu Daud berkata, “Ja adalah perawi yang tsigah”. Juga 
Ibnu Ma'in dan Abu Hatim berkata, “Tidak ada masalah dengannya”. 
Al Hafizh berkata, “At-Tirmidzi meriwayatkan haditsnya: hadits Wail 
dalam bab Shalat.” 


Saya katakan, “Abu Daud dalam Sunannya meriwayatkan 
hadits Wail dari jalur Ibnu Numair dari Ali bin Shalih dari Salamah 
bin Kuhail. Al Hafizh menceritakannya dalam kitab ini dalam biografi 
Ali bin Shalih. Ia meriwayatkan dari bapaknya dari Abu Ishak As- 
Sabi'i dan Salamah bin Kuhail, dan telah meriwayatkan darinya: 
saudaranya, Ibnu Uyainah, Waki', Abu Ahmad Az-Zabiri dan Ibnu 
Numair.” 


Jika telah ditetapkan, bahwa Al Ala' bin Shalih dan Ali bin 
Shalih ialah dua orang perawi yang meriwayatkan dari Salamah bin 
Kuhail, dan Ibnu Numair meriwayatkan dari keduanya, maka jelas 
bahwa Al Ala' bin Shalih dan Ali bin Shalih keduanya meriwayatkan 
hadits Wail dari Salamah bin Kuhail, dan Ibnu Numair meriwayatkan 
dari keduanya. Aku tidak tahu, kenapa Al Hafizh memastikan Abu 
Daud dalam riwayatnya menyebutnya dengan Ali bin Shalih, dan ia 
merasa ragu. Hal tersebut semestinya menjadi bahan renungan. 


&£ o- Pt #0365. 3 


Ian SAS Coli 1 Sasa S Puja A5 Sma yi JB -yta 
Buat an ed ata Sa Be Up 
P3 BE ID LA Oi JI GP Uye Yi aa 
| IS 5 Ang aa PN ketan gi 
249”! Abu Isa berkata, “Abu Bakar Muhammad bin Aban 


menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair menceritakan 


?(249). Lihat hadits sebelumnya. 


—————————————— Syarah Sunan Tirmidri 


kepada kami, Al Ala' bin Shalih Al Asadi menceritakan kepada kami, 
dari Salamah bin Kuhail, dari Hujr bin Anbas, dari Wail bin Hujr, dari 
Nabi SAW dengan redaksi seperti hadits Sufyan, dari Salamah bin 
Kuhail.” 


Pen jelasan Hadits:. 


36-23 


Ucapannya, ovi 5 Ama  $I (Abu Bakar Muhammad bin 
Aban) bin Wazir Al Balaghi Al Mustamili yang biasa dipanggil 
dengan nama Hamdawaih, dan Al Mustamili adalah Waki”. Ia adalah 
perawi yang fsigah dan ahli hadits, dan ia telah meriwayatkan dari 
Ibnu Uyainah dan Ghandzir sekaligus menyebutkan derajat keduanya, 
dan meriwayatkan darinya: Al Bukhari dan para penulis Sunan yang 
empat. Ia wafat tahun 144 H. 

Aj Wis (Abdullah bin Numair menceritakan kepada 
kami), (Numair) dengan men-dhamah-kan huruf nun dan dibaca 
tashghir, yakni Numair Al Hamdani Abu Hisyam Al Kufi”. Ia adalah 
perawi yang ftsigah dan ahli hadits, ia ialah salah seorang ahli hadits 
dari para penulis Al Kutub As-Sittah (kitab hadits yang enam). 


s 0. ,» 
US Es 
185. Bab: Keutamaan Membaca Aamiin 
bete AP 3 IAI AA LS id Ban -yo. 
Pi aa Ai Haa 3 « P3) as “3 2 UN PS 
3. . 8 :$ PA Un pa or A4 :, . Geo 0. Let 
RAY GA SL 2 ag Ale AI Jie pp GEA al op al 


Syarah Sunan Tirmidzi m————-—/f# 


a20. 39 


ai EL Das Sa ta tab CJ 2 u5 uh 


TP Yaa Lan aga Ej La gm Ay 

250.2? Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala' Bennaalin 
kepada kami, Zaid bin Hubab menceritakan kepada kami, Malik bin 
Anas menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada 
kami, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu. Salamah, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Jika imam membaca 
aamiin, maka kamu pun harus membaca aamiin, karena orang. yang 
bacaan aamiin-nya bertepatan dengan bacaan satin nya dian 
maka akan diampunkan baginya dosanya di masa lalu.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Abu Hurairah itu adalah hadits jasa 
Shahih.” 


Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, ! ya pay! sa 1S (Jika i imam membaca damiin, maka 


kamu pun harus membaca atanin yakni jika i imam membaca aamiin, 
maka kamu pun harus membaca aamiin. 


Hadits itu menunjukkan, bahwa imam membaca aamiin dengan 
keras. Alasannya, bahwa jika bacaan aamiin imam tidak didengar 
makmum, niscaya makmum tidak akan mengetahuinya. Karena 
bacaan aamiir. imam: terkait "dengan. bacaan: aamiin makmun. 
Jawabannya, karena kedudukannya sudah diketahui, maka ia tidak 
mesti dibaca keras. | 

Dalam hal itu ada pandangan, bahwa karena kemungkinan imam 
lupa membacanya, maka ia tidak harus memberi tahu makmum 


22(250). Hadits shahih. HR. Al Bukhari (780), Muslim (410) dan Ibnu Majah 
(851). 


1 618 Syarah Sunan Tirmidzi 


supaya membacanya. Rauh bin Ubadah meriwayatkan dari Malik, 
dimana dalam hadits itu Ibnu Syihab berkata, “Jika Rasulullah SAW 
membaca Waladhdhaalliin, maka belianu membaca aamiin dengan 
suara keras,” yang diriwayatkan oleh As-Siraj. 


Hadits Ibnu Hibban dari riwayat Az-Zabidi, dimana dalam 
hadits itu Ibnu Syihab berkata, “Setelah Rasulullah SAW selesai 
membaca Ummul Our'an (Al Fatihah) maka beliau meninggikan 
suaranya dan membaca: Aamiin.” Demikian dikemukakan dalam Al 
Fath. 

Kdi inti Bab GI La up (Karena orang yang bacaan aamiin- 
nya bertepatan dengan bacaan aamiin-nya malaikat). Yunus 
memberikan redaksi tambahan dari Ibnu Syihab dalam riwayat 
Muslim, “Karena malaikat akan membacakan aamiin menjelang 
imam membacanya, maka orang yang bacaan aamiin-nya bertepatan 
dengan ...”. Ibnu Syihab menjelaskan, bahwa bersamaan dimaksud 
adalah sama dalam segi bacaan dan waktu pembacaannya, berbeda 
dengan orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sama 
dalam segi keikhlasan dan kekhusyuan, seperti Ibnu Hibban. 


Lahiriah hadits itu menunjukkan bahwa malaikat dimaksud 
adalah seluruh malaikat, dan Ibnu Bazizah memilih pendapat itu. 
Dikatakan, “Malaikat Hafazhah (malaikat penjaga amal)”. Dikatakan, 
“Malaikat “Agabah (malaikat penyiksa).” Jika kita mengatakan bahwa 
malaikat dimaksud adalah malaikat selain malaikat hafazhah”. 


Jelasnya, malaikat yang dimaksud adalah malaikat yang 
menyaksikan shalat, baik malaikat yang berada di bumi atau malaikat 
yang berada di langit. Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, “Jika 
salah seorang di antara kamu membaca aamiin, maka malaikat yang 
berada di langit membaca aamiin.” Abdurrazzag meriwayatkan dari 
Ikrimah, ia berkata, “Barisan shalat penghuni bumi ialah sama dengan 
barisan shalat penghuni langit. Jika bacaan aamiin di bumi sama 


Syarah Sunan Tirmidzi ————— 


dengan bacaan aamiin di langit, maka dimohonkan ampanan bagi 
seorang hamba.” 


Karena contohnya tidak dapat diperkirakan dengan akal, maka 
menyerahkan sepenuhnya (kepada Allah) adalah lebih utama. Al 
Hafizh berkata, “Maka diampunkan baginya dosanya di masa lalu”. 
Lahiriah hadits menunjukkan pengampunan atas semua dosa di masa 
lalu. Tetapi menurut ulama ditujukan atas dosa-dosa kecil, karena 
terdapat pengecualian dalam riwayat lain.” 


Ucapannya, gue Gyat Ona YA Pi) Ona (Hadits Abu 
Hurairah adalah hadits hasan shahih). Diriwayatkan Al Bukhari, 
Muslim dan selain keduanya. | 


Kal PSN FA CL 


PP 


186. Bab: Dua Kali Diam (sebentar) dalam Shalat 


ee derjaden Tana su bae -yo1 

2p Keji OK SJ GE ab 5 35 3 ca 
3 okeh Ih Alas 5 KG ooh dial Ke dy) 
ne ea pn 


03. 


d3 sj -J5 CEK ut Ls Ulas Data JG Apa 


ba Y, rs Er pena BA ap (Era ae 


LT anta 


HN IA PN Oa aa 3 Ju 


Goo. 


LAN PAI - JG 


Syarah Sunan Tirmidzi: 


. 8. “ - 5 ... 
ny AI pa GPS Ta Ka aa tgn DG 
Any DEA ET CA SKA AP Or edi Jt 2 

Abal Gal KA Ji d3 BAN Gp eU 
251.2? Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan 
kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari 
Oatadah, dari Al Hasan, dari Samurah, ia berkata, “Dua kali diam 
(sebentar) dalam shalat aku hafal dari Rasulullah SAW.” Tetapi Imran 
bin Hushain membantahnya, dan ia berkata, “Diam (sebentar) yang 
kami hafal dari beliau adalah satu kali. Kemudian kami menulis surah 
kepada Ubay bin Ka'ab di Madinah, maka Ubay menulis surah 
(balasan), bahwa Samurah yang hafal. Sa'id berkata, “Kami bertanya 
kepada Oatadah, “Apakah yang dimaksud dengan dua kali diam 
(sebentar) itu?” Ia berkata, “Jika beliau memasuki shalatnya dan jika 
beliau selesai membaca Al Fatihah“ Kemudian ia berkata, “Jika 
beliau selesai membaca: Waladhdhaalliin.” Ia berkata, “Ia merasa 
kaget dengan perkataannya, bahwa setelah selesai membaca Al 
Fatihah beliau diam sebentar, sehingga ia sendiri merasa ragu.” 


Ia berkata, “Dalam bab itu terdapat hadits dari Abu Hurairah.” 
Abu Isa berkata, “Hadits Samurah adalah hadits hasan.” 


Pendapat itu bukan hanya dikemukakan seorang ahli ilmu, 
dimana mereka mensunnahkan diam (sebentar) kepada imam, setelah 
ia membaca istiftah shalat dan setelah selesai membaca Al Fatihah. 
Pendapat tersebut dituturkan Ahmad, Ishak dan sejumlah sahabat 
kami. 


33Hadits hasan. HR. Abu Daud (777-780) dan Ibnu Majah (844 dan 845). 


Syarah Sunan Tirmidzi La) 


Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, SAN £ (Dari Al Hasan), Al Bashri. Ia adalah 


perawi yang tsigah, ahli fikih, memiliki keutamaan dan cukup 
terkenal. Ia banyak meriwayatkan hadits mursal dan mudallas. 


Al Bazzar berkata, “Al Hasan biasa meriwayatkan hadits dari 
jamaah, yang ia tidak mendengarnya langsung dari mereka, lalu ia 
mengumpulkannya, dan ia berkata: Menceritakan kepada kami dan 
menyampaikan kepada kami, yakni kaumnya yang telah menceritakan 
dan menyampaikan di Bashrah dari generasi pertengahan tabi'in.” 

Ucapannya, 3e» '& (Dari Samurah), dengan mem-fathah-kan 
huruf pertamanya (sin) dan men-dhamah-kan huruf keduanya (mim): 
Ibnu Jundab bin Hilal Al Fazari Halif Al Anshar, serang sahabat 
yang cukup terkenal. Ae y aa FT So A1 d gay Kara » Ma (Dua 
kali diam (sebentar) dalam shalat Sa hafal dari Rasulullah SAW). 
Dalam riwayat Abu Daud dikatakan, “Aku menghafal dua kali diam 
(sebentar) dalam shalat yaitu: diam (sebentar) ketika imam bertakbir 
hingga ia membaca Al Fatihah dan surah dan diam (sebentar) setelah 
selesai membaca Al Fatihah dan surah ketika hendak ruku.” Dalam 
riwayatnya yang lain, “Diam (sebentar) ketika ia bertakbir dan diam 
(sebentar) setelah selesai membaca: Ghairil maghdhuubi 'alaihim 
waladhdhaalliin.” Ta membantah hal itu, yakni Samurah tidak hafal 
kedua diam (sebentar) itu. 


yaa u Ag 7s (Imran bin Hushain), dibaca tashghir Ia dari 


kalangan ulama sahabat dan malaikat pernah menyampaikan salam 
kepadanya dan ia adalah orang yang selalu menghindari fitnah. Ju (Ia 


berkata), yakni Imran. #4 Ukis (Diam (sebentar) yang kami hafal 
dari beliau ialah satu kali diam (sebentar), yakni satu kali diam. bee 
(Kemudian kami menulis surah), Samurah yang mengatakannya. d! 


————————— ——— $yarah Sunan Tirmidzi 


vi£ y W (Kepada Ubay bin Ka'ab), Al Anshari Al Khazraji, 
penghulu ahli Al Our'an dan termasuk dari para penulis wahyu dan 
turut dalam perang Badar dan perang setelahnya. Allah 
memerintahkan kepada Nabi-Nya supaya Ubay bin Ka'ab 
membacakan Al Our'an kepadanya, dan ia termasuk dari para 
"pengumpul Al Our'an”. 

“4 0 (Kemudian Ubay menulis surah balasan), yakni Ibnu 
Ka'ab. “of (bahwa)” dengan mem-fathah-kan huruf Hamzah dan men- 
sukun-kan huruf nun. yen Jais (Samurah yang hafal). Dalam riwayat 
Abu Daud, “Samurah membenarkan”. #Xe (4 J$3 15! (Jika beliau 


(Nabi SAW) memasuki shalatnya). Diam sebentar itu dimaksudkan 
untuk membaca doa istiftah. Penjelasannya tertera dalam hadits Abu 
Hurairah, “Rasulullah SAW diam sebentar di antara takbir dan bacaan 
Al Fatihah, dan beliau membaca, “Allaahumma baa'id bainii wa 
baina khathaayaaya (Ya Allah, jauhkan antara aku dan 
kesalahanku)” (Al Hadits). 


Ap cp an 53 (Ketika beliau telah selesai membaca Al 
Fatihah). Seluruh penjelasannya seperti tertera dalam riwayat Abu 
Daud. Diam sebentar tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan 


jiwanya (supaya konsentrasi), sebagaimana penjelasannya terdapat 
dalam perkataan Oatadah. J8 « (Kemudian ia berkata), yakni 


@atadah. W5 15 JB (Selanjutnya ia berkata), yakni Oatadah: Yy F8 1513 
Gita (Ketika beliau selesai membaca: Waladhdhaalliin). An-Nawawi 


dari madzhab Asy-Syafi'i berkata, “Nabi SAW diam (sebentar) 
seukuran makmum selesai membaca Al Fatihah.” Ia berkata, “Nabi 
SAW memilih dzikir, doa dan bacaan yang dibaca dengan samar 
(pelan), karena di dalam shalat itu tidak ada diam bagi imam.” 


Saya katakan, “Penentuan Rasulullah SAW diam sebentar 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dengan ukuran itu dan pemilihan dzikir, doa dan bacaan yang dibaca 
samar selama diam bagi imam adalah membutuhkan dalil.” 


Asy-Syaukani berkata, “Dari sejumlah riwayat disimpulkan ada 
tiga kali diam: Pertama, setelah takbir. Kedua, ketika membaca 
“waladhdhaalliin”. Ketiga, setelah selesai bacaan semuanya (AI 
Fatihah dan surah). Dikatakan, “Diam yang ketiga adalah lebih ringan 
(cepat) daripada diam yang kesatu dan kedua, dan hal itu adalah 
seukuran bacaan yang memisahkan bacaan (AI Fatihah) dari takbir. 
Rasulullah SAW melarang bersambung di dalamnya.” 


Ucapannya, #54 P) » AT (Dalam bab ini terdapat hadits 
dari Abu Hurairah).” Diriwayatkan Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, 
An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang 
diam Nabi SAW di antara takbir dan bacaan (Al Fatihah), dan bacaan 
beliau dalam diam itu, “Allaahumma baa'id bainii' wa baina 
khathaayaaya ...” | 

Ucapannya, (ym Can 5 yaa Tas (Hadits Samurah adalah : 
hadits hasan). Asy-Syaukani berkata, “At-Tirmidzi menilai shahih 
hadits Al Hasan dari Samurah dalam sejumlah tempat dalam Sunan- 
nya, di antaranya hadits: 'Larangan menjual binatang dengan 
binatang dengan cara dihutang', hadits: 'Tetangga rumah lebih berhak 
atas pembelian rumah tetangganya', hadits: 'Janganlah kamu saling 
melaknat dengan laknat Allah, tidak dengan kemurkaan Allah dan 
tidak pula dengan neraka' dan hadits: "Shalat wushtha adalah shalat 
Ashar." Hadits itu menurut ketentuannya mendekati shahih. Ad- 
Daraguthni berkata: Para perawi hadits tersebut semuanya tsigah'.” 


. Syarah Sunan Tirmidzi 


“ 


NA SIN Edo Te tuh 


rata 


187. Bab: Meletakkan Tangan Kanan di atas Tangan Kiri 
dalam Shalat | 


PP 5 3 
219 Pa 


Megan » LA PEN s SA P3 Wae (103 Ca —YoY 


Pa ot , 0 anna PA ng £E 0. 2 e L- S.. 
Pel Aale Al elo Al Jra OS 1JE cdad YP AA ji Land UP 
. . 2. # - . 

bone PL As 
damag Ulah IG Cap 


A9 SA ap dia tah Oh LA AI 0 
Ii Jia OR “gas 

IS aga Ah ega Jim jl HJU 

Se Ke AE aa Jaf ale Kia IE Jar, 
AN A3 NN ab ON OA (AS La Ca 
Ka 


53 PI Boo BE 033, 0. £. 

0 pdl G3 Laguna OI Han S9 
o0J- 9 “ 2... £ Pn 83 - 0 KAA | OZ o- #. 
Bais ganly SIS JS) c3 pdl Kami Laguna O tm SI | 

3 2 TENIS o - » . 
HGU B3 Sp Ing HA el 


2524 Gutaibah menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash 
menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Oabishah bin 


Hadits shahih. Ditakhrij Ibnu Majah (809) dari Oabishah bin Hulb dari 
bapaknya. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Hulb, dari bapaknya, ia berkata, “Rasulullah SAW mengimami Shalat 
kami, dimana “beliau memegang tangan kirinya dengan tangan 
kanannya.” : 

Ia berkata, “Dalam bab ini terdapat hadits dari Wail bin Hujr, 
Ghuthaif bin Al Harits, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Sahal bin 
Sa'ad.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Hulb adalah hadits hasan.” 
Pengamalan atas hadits itu dilakukan ahli ilmu dari: kalangan 
sahabat Nabi SAW, tabi'in dan generasi setelah mereka. Mereka 


berpendapat, seseorang harus meletakkan tangan kanannya di atas 
tangan kirinya dalam shalat. 


Sebagian mereka berpendapat meletakkan keduanya di atas 
pusernya, dan. sebagian lagi berpendapat meletakkan keduanya di 
bawah puser. Menurut mereka, bahwa masing-masing dari pendapat 
tersebut memerlukan pembahasan yang luas. 


Nama Hulb adalah Yazid bin Ounafah Ath-Thai'. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, cJa 5 Kai 5 (Dari Oabishah bin Hulb), dengan 
men-dhamah-kan huruf ha', men-sukun-kan huruf lam setelahnya dan 
huruf (ba), Ath-Thai Al Kufi yang diterima dari tiga orang perawi. Al 
Hafizh dalam At-Tagrib dan Al Khulashah berkata, “Al Ajili 
memandangnya tsigah.” 5 

: ti (Dari bapaknya), yakni Hulb Ath-Thai, seorang sahabat 
yang berdomisili di Kufah.” Dikatakan, “Namanya-adalah Yazid, dan 
Hulb adalah nama panggilan.” tizow Abs (Beliau (Rasulullah 
SAW) memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya). Kemudian 
beliau meletakkan keduanya di atas dadanya. 


—— Syarah Sunan Tirmidzi 


Dalam riwayat Ahmad dikatakan, “Aku melihatnya meletakkan 
ini di atas dadanya, dan Yahya meletakkan tangan kanan di atas 
tangan kiri di atas persendian. Secara lengkap riwayat tersebut akan 
dikemukakan dalam pembahasan berikutnya.” 


Ucapannya, u£ opi3 & Jadi g dbaty « Pr sai ny 
data g da3 6 gak 3 (Dalam bab ini terdapat hadits dari Wail bin 


Hyjr, Ghuthaif bin Al Harits, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Sahal bin 
Sa'ad.) Dalam naskah Ahmadiah adalah Sahal bin Sahal. 


Dalam naskah lainnya, Sahal bin Sa'ad, dan itulah nama yang 
benar, sedang nama yang pertama (Sahal bin Sahal) adalah salah. 
Adapun hadits Wail bin Hujr, maka Muslim meriwayatkannya dalam 
Shahih-nya yang diriwayatkan darinya, “Ia melihat Nabi SAW 
mengangkat dua tangannya saat memasuki shalat, lalu beliau 
bertakbir, lalu beliau melipatkan tangannya, lalu beliau meletakkan 
tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika beliau hendak ruku ... 
(Al Hadits).” 


Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dengan redaksi, “Aku shalat 
bersama Rasulullah SAW, dimana beliau meletakkan tangan kanannya 
di atas tangan kirinya dan beliau meletakkannya di atas dadanya.” 


Hadits Ghuthaif —dengan men-dhamah-kan huruf ghain yang 
dibaca tashghir, maka Al Hafizh Ibnu Abdil Barr meriwayatkannya 
dalam At-Tamhid dan Al Istidzkar dengan redaksi: Ia berkata, “Kapan 
saja aku melihat sesuatu, maka aku dapat melupakannya, tetapi aku 
tidak lupa bahwa aku melihat Rasulullah SAW meletakkan tangan 
kanannya di atas tangan kirinya dalam shalat.” Begitu juga dalam 
Vlam Al Muwaggi'in. Hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, maka 
lihatlah siapa yang meriwayatkannya. 


Sedangkan hadits Sahal bin Sa'ad, maka Al Bukhari 
meriwayatkannya dalam Shahih-nya dengan redaksi: Ia berkata, 
“Orang-orang diperintahkan supaya meletakkan telapak tangan 


Syarah Sunan Tirmidzi le 


kanannya di atas sikut tangan kirinya dalam shalat.” 

Ucapannya, 1x Lude cik Cui (Hadits Hulb adalah hadits 
hasan). Ibnu Majah meriwayatkannya. 

Ucapannya, 46 A1 Ko KAN Pinlei Iya lali Jt Ale Vid (db Kreig 
HAN P Alb Ab mi JAPI Tak OI OT AAA ah Sama cela 
(Pengamalan atas hadits itu dilakukan ahli ilmu dari kalangan sahabat 
Nabi SAW, tabi'in dan generasi setelah mereka. Mereka berpendapat, 
seseorang harus meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya 
dalam shalat). Madzhab Maliki berpendapat melepaskan dua tangan 
dalam shalat. Al Hafizh Ibnu Al Oayyim dalam I'lam Al Muwaggi 'in 
setelah menyebutkan sejumlah hadits yang menjelaskan masalah 
peletakkan dua tangan dalam shalat berkata, “Sejumlah atsar tersebut 
dibantah dengan riwayat Al Oasim bin Malik, ia berkata, 
“Meninggalkannya ialah lebih aku sukai”. 


Aku tidak mengetahui suatu atsar pun yang membantahnya 
selain atsar Al Gasim. Hal yang mengherankan dari madzhab Maliki, 
bagaimana mereka lebih mengutamakan riwayat Al Oasim daripada 
riwayat Malik, dan tidak ada hadits shahih yang menjelaskan 
pelepasan dua tangan dalam shalat dan mereka mengabaikan hadits- 
hadits yang menjelaskan peletakkan dua tangan dalam shalat. Malik 
meriwayatkan hadits Sahal bin Sa'ad seperti telah disebutkan, dan ia 
membuat suatu bab dengan judul: Meletakkan dua tangan dalam 
shalat, dimana salah satu tangannya diletakkan di atas tangan yang 
lain. 

Terlebih dahulu ia menyebutkan atsar Abdul Karim bin Abi Al 
Mukharig, ia berkata, “Sabda Nabi SAW, “Jika kamu tidak merasa 
malu, maka berbuatlah menurut kehendakmu, dan hendaklah kamu 
meletakkan dua tangan dalam shalat, dimana salah satunya 
diletakkan di atas yang satunya lagi, yaitu tangan kanan diletakkan di : 
atas tangan kiri, menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan 


—————— ——  —— —— $yarah Sunan Tirmidii 


sahur.” Kemudian ia menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad yang telah 
disebutkan. 


padi Bp Lagatag Ol segan cl 3 sus Ta Cagata Ol Hata coy 
(Sebagian mereka en meletakkan keduanya di atas pusernya 
dan sebagian lagi berpendapat meletakkannya di bawah puser). At- 
Tirmidzi merangkum pendapat tentang masalah itu, dan tugas kita 
adalah menguraikannya. Perlu diketahui, bahwa madzhab Imam Abu 
Hanifah berpendapat, bahwa orang laki-laki meletakkan dua 
tangannya dalam shalat di bawah puser dan orang perempuan 
meletakkan keduanya di atas dada. 


Tidak ada suatu riwayat pun darinya dan tidak pula dari para 
pendukungnya yang bertentangan dengan riwayat tersebut. Berkenaan 
dengan madzhab Imam Malik, bahwa diriwayatkan darinya tiga 
riwayat: 


Pertama, riwayat yang cukup terkenal darinya, bahwa Nabi 
SAW melepaskan dua tangannya dalam shalat, sebagaimana dikutip 
penulis Al Hidayah, As-Sarkhasi dalam Al Muhith-nya dan selain 
keduanya yang diriwayatkan dari Malik. Al Allamah Abu Muhammad 
Abdullah Asy-Syasi Al Maliki menuturkan riwayat tersebut dalam 
kitabnya yang berjudul “Agdul Jawahir Ats-Tsaminah fi Madzhab 
'Alam Al Madinah. Az-Zargani menuturkan dalam Syarh Al 
Muwaththa', “Melepaskan dua tangan dalam shalat adalah riwayat 
Ibnu Al Oasim dari Malik.” Az-Zargani menambahkan, “Pendapat 
itulah yang dipegang mayoritas pendukung madzhabnya.” 


Kedua, meletakkan dua tangannya di bawah dada dan di atas 
puser. Demikianlah Al Aini meriwayatkannya dalam Syarh Al 
Hidayah dari Malik dan dalam 'Agd Al Jawahir. Riwayat tersebut 
adalah riwayat Mutharrif dan Al Majusyun dari Malik. 


Ketiga, memilih di antara meletakkan dan melepaskan (dua 
tangan), seperti dipaparkan dalam “Agd Al Jawahir dan Syarh Al 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Muwaththa' bahwa pendapat itu ialah pendapat para pendukung 
madzhab Malik dari Madinah. 


Berkenaan dengan madzhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa telah 
diriwayatkan darinya tiga riwayat: 


Pertama, meletakkan keduanya di bawah dada dan di atas puser, 
dan riwayat itulah yang dikemukakan As-Syafi'i dalam Al Umm dan 
riwayat itulah yang dipilih dan cukup terkenal di kalangan 
pendukungnya yang banyak dipaparkan dalam sejumlah matan dan 
syarh mereka. 


Kedua, meletakkan keduanya di atas dada, dan hal itu adalah 
riwayat yang dikutip penulis Al Hidayah dari Asy-Syafi'i. Al Aini 
berkata, “Riwayat itulah yang dikemukakan dalam Al Hawi: salah satu 
'kitab mereka.” | 


Ketiga, meletakkan keduanya di bawah puser. Riwayat tersebut 
dipaparkan dalam Syarh Al Minhaj dengan redaksi, “Dikatakan, “Ia 
(Al Aini) dalam Al Mawahib Alladiniyyah berkata, “Hal itu adalah 
riwayat dari sebagian pendukung madzhab Syafi'i.” 


Sementara terkait dengan madzhab Imam Ahmad, bahwa 
diriwayatkan darinya tiga riwayat: 


Pertama, meletakkan keduanya di bawah puser. 
Kedua, meletakkan keduanya di bawah dada. 


Ketiga, memilih di antara keduanya. Riwayat yang paling 
terkenal darinya adalah riwayat yang pertama dan menjadi pegangan 
mayoritas madzhab Hambali. Keterangan tersebut semuanya diambil 
dari Fauz Al Kiram karya Syaikh Muhammad Gaim As-Sindi dan 
Darahim Ash-Shurrah karya Muhammad Hasyim As-Sindi. 
Semuanya terbentang luas di hadapan mereka. 


Adapun perbedaan pendapat di antara mereka terjadi dalam 
masalah peletakkan di atas puser dan di bawah puser, dan perbedaan 


- Syarah Sunan Tirmidzi 


tersebut hanyalah dalam pilihan dan keutamaan. Perlu diketahui, 
bahwa sejumlah hadits dan atsar yang dikemukakan dalam bab ini 
adalah bermacam-macam. Karena itulah, maka terjadi perbedaan 
pendapat di antara para imam madzhab Rahimahumullaah Ta 'ala. 


Dalam hal itu, aku akan mengutarakan riwayat yang dijadikan 
pegangan mereka dalam tiga pasal yang disertai dengan penjelasan 
tentang riwayat yang dijadikan pegangan dan riwayat yang tidak 
dijadikan pegangan. 


Pasal Pertama: Menjelaskan pendapat orang yang berpendapat 
meletakkan dua tangan di bawah puser. Mereka memegang pendapat 
madzhab mereka dengan merujuk sejumlah hadits: Pertama, hadits 
Wail bin Hujr RA. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam 
Mushannifnya, ia berkata, “Waki' menceritakan kepada kami dari 
Musa bin Umair dari Algamah bin Wail bin Hujr dari bapaknya, ia 
berkata, “Aku melihat Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas 
tangan kirinya yang diletakkan di bawah puser.” 


Al Hafizh Al Oasim bin Outhlubugha dalam Takhrij Ahadits Al 
Ikhtiyar Syarh Al Mukhtar berkata, “Hadits tersebut diriwayatkan 
dengan sanad yang baik.” Syaikh Abu Thayyib Al Madini dalam 
Syarh At-Tirmidzi berkata, “Hadits itu adalah hadits yang kuat dilihat 
dari segi sanad.” Syaikh Abid As-Sindi dalam Thawali' Al Anwar 
berkata, “Para perawinya adalah tsigah”. 


Saya katakan, “Isnad hadits itu meskipun baik, tetapi dalam 
penetapan redaksi “di bawah puser” dalam hadits itu membutuhkan 
pemikiran yang serius.” Syaikh Muhammad Hayah As-Sindi dalam 
risalahnya Fath Al Ghafur berkata, “Terkait dengan redaksi tambahan 
“di bawah puser” membutuhkan pemikiran, bahkan hal itu adalah 
suatu kekeliruan yang timbul dari keinginan, karena setelah aku 
merujuk kepada naskah yang benar dari penulis, maka di dalam 
naskah itu aku melihat hadits itu dengan sanad dan redaksi seperti itu, 
tetapi tidak ada redaksi “di bawah puser”, dan setelah penulis 


Syarah Sunan Tirmidzi ———————— 


menuturkan hadits itu, kemudian penulis menuturkan atsar An- 
Nakha'i yang redaksinya hampir sama dengan hadits itu atau redaksi 
terakhirnya “dalam shalat di bawah puser”. 


Barang kali pandangan penulis berpindah dari satu tempat ke 
tempat lainnya, sehingga penulis menyisipkan redaksi yang ada dalam 
hadits: mauguf ke dalam hadits marfu'.” Itulah pendapat Syaikh 
Muhammad Hayah As-Sindi. Penulis risalah yang berjudul Ad- 
Durrah fi Izhhari Ghasysyi Nagd Ash-Shurrah berkata, “Adapun 
penarikan kesimpulan dari hadits Wail yang diriwayatkan Ibnu Abi 
Syaibah, bahwa hadits itu di dalamnya melahirkan banyak pendapat.” 


Ia berkata, “Ibnu Syaibah meriwayatkan hadits tersebut, dan 
setelahnya ia meriwayatkan atsar An-Nakha'i, dan redaksi keduanya 
hampir sama. Dalam redaksi terakhir atsar, “Di bawah puser”, dan 
naskahnya berbeda, dan dalam sebagian riwayat ia menuturkan hadits 
itu tanpa menentukan tempat peletakkan (dua tangan dalam shalat) 
disertai keberadaan atsar yang telah disebutkan. 


: Dalam riwayat lain, hadits marfu' mendapat redaksi tambahan, 
“Di bawah puser” tanpa disertai keberadaan atsar An-Nakha'i. Jadi 
kemungkinan redaksi tambahan itu timbul karena penulis tidak dapat 
melepaskan keinginan, seperti: menempatkan suatu tulisan di tengah 
dan menyisipkan redaksi atsar ke dalam hadits marfu, sebagaimana 
dimungkinkan hilangnya redaksi, “Di bawah puser” dalam naskah 
terdahulu. Bahkan perbedaan kedua naskah tersebut dalam kondisi 
yang demikian dapat menyebabkan masuknya (redaksi) atsar ke 
dalam (redaksi) hadits marfu'.” Demikianlah pendapat penulis Ad- 
Durrah. 


“. Kesimpulannya, bahwa pendapat yang dikutip Al Oasim bin 
Outhlubugha dari Al Mushannif tidak dapat menjadi pegangan dan 
tidak pula menjadi pelajaran. Karena aku melihat suatu kitab, dimana 
di dalamnya aku menemukan perbedaan maksud. 


(2) Syarah Sunan Tirmidzi 


Saya katakan, “Pendapat yang dikemukakan tokoh-tokoh yang 
menguatkannya, bahwa hadits itu diriwayatkan Ahmad dalam 
Musnadnya dengan sanad Ibnu Syaibah sendiri, dan di dalamnya tidak 
terdapat redaksi tambahan itu. Dalam Musnad Ahmad, “Waki' 
menceritakan kepada kami, Musa bin Umair Al Anbari menceritakan 
kepada kami dari Algamah bin Wail Al Khadhrami dari bapaknya, ia 
berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya 
di atas tangan kirinya dalam shalat.” 


Ad-Daraguthni pun meriwayatkannya dengan sanad Ibnu Abi 
Syaibah sendiri, dan juga di dalamnya tidak ada redaksi tambahan itu. 
Ia berkata dalam Sunannya: Al Husain bin Ismail dan Utsman bin 
Ja'far bin Muhammad Al Ahwal menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, “Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, 
Waki” menceritakan kepada kami, Musa bin Umair Al Anbari 
menceritakan kepada kami dari Algamah bin Wail Al Khadhrami dari 
bapaknya, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW meletakkan 
tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam shalat.” 


Ia juga menguatkannya, bahwa Ibnu At-Tarkamani Syaikh Al 
Hafizh Az-Zaila'i menuturkan dua buah hadits dha'if dalam Al Jauhar 
An-Nuga untuk menguatkan pendapat madzhabnya, dimana ia berkata, 
“Ibnu Hazm berkata, “Kami meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia 
berkata, “Nabi SAW meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan 
dalam shalat yang diletakkan di bawah puser'.” Dari Anas, ia berkata, 
“Tiga hal termasuk akhlak nabi: menyegerakan berbuka, 
mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri 
dalam shalat diletakkan di bawah puser.” 


Sebelum ia menuturkan kedua hadits itu, bahwa ia telah 
mengutip atsar Abu Majlaz dari Mushannif Ibnu Abi Syaibah, dimana 
ia berkata: Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannifnya berkata, “Yazid bin 
Harun menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Hisan menceritakan 
kepada kami, bahwa aku mendengar Abu Majlaz atau aku bertanya 


Syarah Sunan Tirmidzi : 


kepadanya, aku bertanya, "Bagaimana Nabi SAW meletakkan tangan?' 
Ia pun menjawab, 'Beliau meletakkan bagian dalam telapak tangan 
kanannya di atas bagian luar telapak tangan kirinya dan meletakkan 
keduanya lebih rendah dari puser'. 


(99 


Ibnu At-Tarkamani tidak mengutip dari Mushannif Ibnu Abi 
Syaibah selain atsar itu. Jadi jelas, bahwa dalam hadits Wail yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tidak ada redaksi tambahan “di 
bawah puser.” Karena jika dalam hadits itu ada redaksi tambahan itu, 
niscaya Ibnu At-Tarkamani akan mengutipnya. Karena sangat tidak 
mungkin, bahwa Ibnu At-Tarkamani mengemukakan dua hadits dha 'if 
untuk menguatkan madzhabnya dan mengutip dari Mushannif Ibnu 
Abi Syaibah atsar Abu Majlaz: seorang tabi'i, dan Wail bin Hujr tidak 
mengutip hadits marfu' darinya, yang di dalamnya disertai redaksi 
tambahan itu dan isnadnya pun shahih. 


Juga pendapat Syaikh Muhammad Hayyah As-Sindi dalam 
risalahnya Fath Al Ghafur menguatkannya, bahwa bukan hanya 
seorang ahli hadits yang meriwayatkan hadits itu, dan tidak ada 
seorang pun yang menyebutkan di bawah puser. Bahkan aku tidak 
melihat dan tidak pula mendengar seorang ahli ilmu pun yang 
mengemukakan hadits itu Te disertai redaksi tambahan itu selain 
Abu Al Oasim. 


Ibnu Abdil Barr dalam Tamhidnya berkata, “Ats-Tsauri dan Abu 
Hanifah berkata, “Di bawah puser.” Hadits itu diriwayatkan dari Ali 
dan Ibrahim An-Nakha'i, padahal hadits itu tidak ditetapkan dari 
mereka. Jika hadits itu dianggap shahih dengan redaksi itu yang 
terdapat dalam Mushannif Ibnu Abi Syaibah, niscaya hadits tersebut 
akan dikemukakan, meskipun dalam bab ini dan bab yang lainnya 
telah banyak riwayat dari Ibnu Abi Syaibah. 


Ibnu Hajar, seorang ahli hadits pada masanya dalam Fathnya 
berkata, “Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari hadits Wail bahwa Nabi 
SAW meletakkan dua tangannya di atas dadanya', hadits Al Bazzar, 


Syarah Sunan Tirmidzi 


'Pada dadanya', dan riwayat Ahmad dalam hadits Hulb dengan redaksi 
yang sama dengan hadits Al Bazzar.” 


Ia dalam Takhrij Al Hidayah berkata, “Isnad atsar Ali adalah 
dha'if dan bertentangan dengan hadits Wail bin Hujr, ia berkata, 'Aku 
shalat bersama Rasulullah SAW, maka beliau meletakkan tangan 
kanannya di atas tangan kirinya yang diletakkan di atas dadanya.” Ia 
menjelaskan hal itu dalam Takhrij Ahadits Ar-Rafi'i. Jika redaksi 
tambahan itu terdapat dalam Al Mushannif, niscaya hal itu akan 
dikemukakan, dan kitab-kitabnya dipenuhi dengan hadits-hadits dan 
atsar-atsarnya. Ia telah meringkasnya, seperti dikatakan As-Suyuthi 
dalam Syarh Al Fiyahnya. 


Jelasnya bahwa Az-Zaila'i yang menyiapkan lampiran pada 
semua dalil yang digunakan madzhab tersebut yang tidak tercapai 
dengan dalil-dalil itu tujuan yang dikehendaki. Jika tidak, niscaya 
maka hal itu akan disebutkan, karena ia adalah orang yang 
berwawasan luas. 


As-Suyuthi, seorang ahli hadits pada masanya dalam Wazhaif Al 
Yaum wa Al-Lailah berkata, “Nabi SAW meletakkan tangan kanannya 
di atas tangan kirinya, lalu beliau meletakkan keduanya di atas 
dadanya.” Dalam kitabnya Al Jami' Al Kabir dalam bahasan Musnad 
Wail, ia menuturkan sekitar 9 hadits yang berasal dari 4! Mushannif, 
dan sebagian redaksinya, “Aku melihat Nabi SAW meletakkan tangan 
kanannya di atas tangan kirinya dalam shalat.” Redaksi itu adalah 
redaksi yang disebutkan penulis Nagd PeNnaan hanya saja ia 
menambahkan redaksi, “Di bawah puser.” 


Jika redaksi tambahan tersebut terdapat dalam Al Mushannif, 
niscaya As-Suyuthi akan 'menuturkannya. Al Aini yang 
mengumpulkan antara hadits yang tidak ada tambahan dan yang ada 
tambahan dalam sejumlah karyanya, dimana ia berkata dalam Syarh- 
nya terhadap hadits Al Bukhari, “Asy-Syafi'i berhujjah dengan hadits 
Wail bin Hujr, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Shahihnya. Ia berkata: Aku shalat bersama Rasulullah SAW, dimana 
beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya yang 
diletakkan di atas dadanya.” Ulama kita dari kalangan madzhab 
Hanafi berdalil dengan sejumlah dalil yang tidak tsigah. 


Jika redaksi tambahan tersebut termaktub dalam Al Mushannif, 
niscaya ia akan menyebutkannya, dimana ia telah memenuhi sejumlah 
karyanya dengan kutipan darinya. Ibnu Amir Al Hajj yang 
menyampaikan kepada Ibnu Hammam gurunya dalam At-Tahgig 
Wasa'ah Al Ithla' fi Syarh Al Maniyyah berkata, “Ketentuan yang 
telah ditetapkan dari As-Sunnah adalah meletakkan tangan kanan di 
atas tangan kiri, dan tidak ada hadits yang menetapkan kewajiban 
menentukan bagian dari badan yang dijadikan tempat peletakkan dua 
tangan, selain hadits Wail yang telah disebutkan. 


Meskipun isnadnya baik, tetapi dalam menetapkan redaksi 
tambahan “di bawah puser” membutuhkan pemikiran serius, 
sebagaimana kamu ketahui. Bagaimana akan dipandang sah berdalil 
dengan hadits yang menjelaskan peletakkan dua tangan di bawah 
puser?” 


Hadits kedua: Hadits Ali RA yang diriwayatkan Abu Daud, 
Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ad-Daraguthni dan Al Baihagi dari Abu 
Jahifah, bahwa Ali berkata, “Hal yang disunnahkan adalah meletakkan 
telapak tangan di atas telapak tangan yang diletakkan di bawah puser.” 


Saya katakan, “Dalam isnad hadits itu terdapat Abdurrahman 
bin Ishak Al Wasithi, dan kepadanya hadits itu berputar, dan ia adalah 
seorang perawi yang dha'if yang tidak sah dijadikan hujjah.” | 

Al Hafizh Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah setelah 
menyebutkan hadits tersebut berkata, “Ibnu Al Oaththan berkata: 
Berkenaan dengan Abdurrahman bin Ishak Al Wasithi, maka Ahmad 
bin Hanbal dan Abu Hatim berkata, “Ia adalah munkarul hadits 
(perawi yang banyak melakukan kesalahan, kelengahan atau jelas 


Syarah Sunan Tirmidzi 


kefasikannya).” PA 


Ibnu Ma'in berkata, “Tidak ada masalah.” Al Bukhari berkata, 
“Di dalamnya membutuhkan pemikiran.” Al Baihagi dalam Al 
Ma 'rifah berkata, “Isnadnya tidak kuat, karena Abdurrahman bin 
Ishak Al Wasithi sendirian dalam periwayatannya, dan ia adalah 
perawi yang dituduh suka berdusta.” 


An-Nawawi dalam Al Khulashah dan Syarh Muslim berkata, 
“Hadits itu adalah hadits yang disepakati kedha'ifannya, karena 
Abdurrahman. bin Ishak ialah perawi yang dha'if menurut 
kesepakatan.” Demikianlah dalam Nashb Ar-Rayah. Syaikh Ibnu Al 
Hammam dalam At-Tahrir berkata, “Jika Al Bukhari mengatakan 
tentang perawi, bahwa di dalamnya membutuhkan pemikiran, niscaya 
haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah, tidak dijadikan hadits 
pendukung dan tidak pula dijadikan pertimbangan.” 


Jika kamu mengetahui hal itu seluruhnya, maka jelas bagimu 
bahwa hadits Ali tersebut tidak dapat dijadikan hujjah, tidak dijadikan 
hadits pendukung dan tidak pula dijadikan pertimbangan. Kemudian 
hadits Ali tersebut bertentangan dengan penafsirannya (Ali) tentang 
firman Allah Ta'ala, “Wanhar.” (Os. Al Kautsar (108): 2), bahwa 
Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di tengah-tengah lengan 
tangan kirinya, lalu beliau meletakkan keduanya di atas dadanya 
dalam shalat, yang diriwayatkan Al Baihagi, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu 
Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ad-Daraguthni, Abu Asy-Syaikh, Al 
Hakim dan Ibnu Murdawaih. Demikian dalam Ad-Durr Al Mantsur. 


Al Fadhil Mala Al Hadad dalam Hasyiyah Al Hidayah berkata, 
“Jika hadits yang menjelaskan bahwa meletakkan dua tangan di 
bawah puser itu dianggap dha'if dan bertentangan dengan atsar Ali 
yang menjelaskan bahwa ia menafsirkan firman Allah Ta'ala, 
“Wanhar” dengan tafsiran meletakkan tangan kanan di atas tangan 
kiri dan diletakkan di atas dada, maka wajib mengamalkan hadits Wail 
yang telah disebutkan An-Nawawi. Kemudian hadits Ali versi 


Syarah Sunan Tirmidzi 2 


madzhab Hanafi itu dihapus (dibatalkan ketentuan hukumnya).” 


Penulis Ad-Durrah fi Izhhar Ghasysy Nagd Ash-Shurrah yang 
notabene bermadzhab Hanafi berkata, “Abu Daud meriwayatkan dari 
Jarir Adh-Dhabiy, ia berkata, “Aku melihat Ali memegang tangan 
kirinya dengan tangan kanannya pada bagian pergelangannya yang 
diletakkan di bawah puser.” Prinsip ulama kita, jika terjadi perbedaan 
di kalangan sahabat dalam periwayatan, maka hal itu menunjukkan 
terjadinya penaskhan, dan itulah langkah yang diambil. Jika tidak ada 
riwayat yang lebih kuat dari riwayat itu, maka aku tidak dapat 
mengatakan bahwa keadaannya seperti itu. 


Saya katakan, “Isnad atsar Ali, yakni yang diriwayatkan Abu 
Daud dari Jarir Adh-Dhabiy adalah shahih, seperti akan kamu 
ketahui.” 


Hadits ketiga: Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu 
Daud dalam Sunannya dari Abu Wail, ia berkata: Abu Hurairah 
berkata, “Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak 
tangan kiri dalam shalat yang diletakkan di bawah puser.” Saya 
katakan, “Juga dalam isnad hadits Abu Hurairah tersebut terdapat 
Abdurrahman bin Ishak Al Wasithi, sehingga hadits itupun tidak dapat 
dijadikan hujjah, tidak dijadikan hadits pendukung dan tidak pula 
dijadikan pertimbangan, sebagaimana yang baru saja kamu ketahui.” 


Hadits keempat: Hadits Anas yang dikemukakan Ibnu Hazm 
dalam Al Muhalla berkenaan dengan redaksi, “Tiga hal termasuk 
akhlak nabi: menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan sahur dan 
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat yang 
diletakkan di bawah puser.” | 


Saya katakan, “Aku tidak mengetahui sanad hadits itu. Ulama 
madzhab Hanafi mengemukakannya dalam kitab-kitab mereka dan 
mereka berhujjah dengannya, tetapi mereka tidak mengemukakan 
isnadnya. Jika tidak diketahui isnadnya, maka hadits tersebut tidak 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dapat dijadikan hujjah, tidak dijadikan hadits pendukung dan tidak 
pula dijadikan pertimbangan. 


Penulis Ad-Durrah berkata, “Sedangkan berkenaan dengan 
hadits Anas, "Di antara akhlak nabi adalah meletakkan tangan kanan 
dan kiri di bawah puser, yang dikemukakan Al Aini, yang 
diriwayatkan Ibnu Hazm, bahwa sanadnya tidak diketahui. Karena itu, 
harus dilihat apakah para perawinya diterima atau tidak? Bukan hanya 
seorang ahli hadits yang telah meriwayatkan hadits itu tanpa disertai 
redaksi tambahan, 'Di bawah puser." Redaksi tambahan hanya dapat 
diterima dari perawi yang tsigah dan diketahui.” Itulah pendapat yang 
dikemukakan penulis Ad-Durrah. 


Syaikh Hasyim As-Sindi dalam risalahnya Darahim Ash- 
Shurrah berkata, “Di antaranya adalah hadits yang dituturkan Az- 
Zahidi dalam Syarh Al Ouduri, Ibnu Amir Al Hajj dan Ibnu Najim 
dalam Al Bahr Ar-Raig, bahwa ia meriwayatkan dari Nabi SAW, 
“Tiga hal termasuk sunnah para rasul yaitu: menyegerakan berbuka 
puasa, mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan kanan di atas 
tangan kiri yang diletakkan di bawah puser dalam shalat.” Ia berkata, 
“Aku tidak mengetahui musnad hadits tersebut.” 


Hanya saja Az-Zahidi memberi tambahan, bahwa Ali bin Abi 
Thalib meriwayatkannya dari Nabi SAW, tetapi Ibnu Amir Al Hajj 
dan Ibnu Najim berkata, “Para pentakhrij hadits tersebut tidak 
mengetahui kemaugufan atau kemarfu'an redaksi, 'Di bawah puser." 
Demikianlah pendapat Hasyim As-Sindi. Hadits-hadits tersebut adalah 
hadits-hadits yang dijadikan dalil meletakkan dua tangan di bawah 
puser dalam shalat, dan kamu telah mengetahui, bahwa tidak ada suatu 
hadits pun darinya yang dijadikan dalil. 

Pasal kedua: Menjelaskan hadits-hadits yang menjadi pegangan 
orang yang berpendapat meletakkan dua tangan di atas puser. Aku 
tidak mengetahui hadits yang marfu' yang menunjukkan perbuatan 
dimaksud. Benar, bahwa atsar Ali RA menunjukkan perbuatan- 


Syarah Sunan Tirmidzi 


perbuatan tersebut, yang diriwayatkan Abu Daud dalam Sunannya 
dari Jarir Adh-Dhabiy, ia berkata, “Aku melihat Ali memegang tangan 
kirinya dengan tangan kanannya pada pergelangannya yang diletakkan 
di atas puser.” Ia berkata, “Isnadnya adalah shahih atau hasan. Tetapi 
perbuatan itu adalah perbuatan Ali RA yang bukan marfu'. 


Jelas, bahwa yang dimaksud dengan perkataan Adh-Dhabiy di 
atas puser menunjukkan bagian atas puser, yakni di atas dada atau 
pada dada, seperti dijelaskan dalam hadits Wail bin Hujr, hadits Hulb 
Ath-Thai dan hadits mursal Thawus. Ketiga hadits itu akan diutarakan 
dalam pembahasan berikut. Penafsiran Ali atas firman Allah Ta'ala, 
“Wanhar” dengan tafsiran meletakkan dua tangan di atas dada dalam 
shalat adalah menguatkan atsarnya, seperti diutarakan dalam 
pembahasan terdahulu. 


Pasal ketiga: menjelaskan hadits-hadits yang dijadikan 
pegangan orang yang berpendapat meletakkan dua tangan di atas 
dada. Mereka berhujjah dengan sejumlah hadits, di antaranya: hadits 
Wail bin Hujr, dimana ia berkata, “Aku shalat bersama Rasulullah 
SAW, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya 
yang diletakkan di atas dada”, yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Khuzaimah. Hadits itu adalah hadits shahih, yang dishahihkan Ibnu 
Khuzaimah, sebagaimana dijelaskan Ibnu Sayyidinnas dalam Syarh 
At-tirmidzi. 

' Syaikh Muhammad Oaim As-Sindi Al Hanafi dalam risalahnya 
Fauz Al Kiram mengakui, bahwa keshahihan hadits tersebut 
berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Ibnu Khuzaimah, ia berkata 
di dalamnya, “Hal yang aku yakini, bahwa keshahihan hadits itu 
ditetapkan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Ibnu Khuzaimah 
dan hal itu yang menyegerakan perbuatan Al Hafizh dalam Al Ittihaf. 
Untuk lebih jelasnya tentang perkataan Ibnu Sayyidinnas setelah 
menuturkan hadits Wail dapat dilihat dalam Syarh Jami' At-Tirmidzi 
dan Ibnu Khuzaimah menilainya shahih.” 


La —————————————— Syarah Sunan Tirmidzi 


Ibnu Amir Al Hajj berkata yang disampaikan kepada Ibnu 
Hammam gurunya dalam At-Tahgig Wasa 'ah Al Ithla' fi Syarh. Al 
Maniyyah, “Hal yang ditetapkan dari As-Sunnah hadits ialah 
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan tidak ada hadits yang 
menetapkan kewajiban menentukan tempat pada badan yang dijadikan 
tempat meletakkan tangan kecuali hadits Wail yang telah disebutkan. 
Demikian penulis Al Bahr Ar-Raig menuturkan, sebagaimana 
dituturkan dalam Fath Al Ghafur karya Syaikh Hayah As-Sindi. 


Asy-Syaukani dalam An-Nail berkata, “Ibnu Khuzaimah 
meriwayatkannya dalam Shahihnya, dan ia menilainya shahih.” Al 
Hafizh dalam Fath Al Bari: berkata, “Ia —yakni Sahal bin Sa'ad- tidak 
menyebutkan tempat pada badan yang dijadikan tempat meletakkan 
kedua tangan. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari hadits Wail, bahwa 
Nabi SAW meletakkan dua tangan di atas dadanya, Al Bazzar: pada 
dadanya, Ahmad dalam hadits Hulb Ath-Thai dengan redaksi yang 
sama dan sejumlah redaksi tambahan dalam Al Musnad dari hadits 
Ali, bahwa Ali meletakkan kedua tangannya di bawah puser, dan 
isnadnya ialah dha 'if. 


Jadi jelas dari perkataan Al Hafizh itu, bahwa hadits Wail. 
menurutnya adalah shahih atau hasan. Dalam masalah ini, ia 
menuturkan tiga buah hadits untuk tujuan menentukan tempat 
meletakkan dua tangan, yaitu: hadits Wail, hadits Hulb dan hadits Ali, 
dan ia mendha 'ijkan hadits Ali. Ia berkata, “Isnadnya ialah dha '1f dan 
ia tidak berkomentar tentang hadits Wail dan hadits Hulb." Jika kedua 
hadits tersebut juga dha'if menunya, niscaya 1 ia emenelanan ke- 
dha fan keduanya. | 


Juga karena i ia telah berkata dalam pendahuluan Al Fath melalui 
pernyataannya, “ ika aku melepaskan bagian-bagian itu dan 
menetapkan pokok-pokok itu, niscaya aku akan membuka Syarh kitab 
itu, dimana aku menyebutkan bab itu dan haditsnya yang pertama, lalu 
aku menyebutkan Sisi kesesuaian di antara keduanya jika Sisi 


Syarah Sunan Tirmidzi. —— 


kesesuaian itu samar, lalu aku meriwayatkan hadits yang kedua 
berkaitan dengan kepentingan penilaian shahih hal-hal yang tertera 
dalam hadits itu berupa sejumlah faidah yang berhubungan dengan 
matan dan isnad, berupa sejumlah kesempurnaan dan berbagai 
tambahan, mengungkapkan yang tersembunyi, menjelaskan ke- 
mudallas-an hadits disebabkan pendengaran dan mengikuti seseorang 
yang mendengar dari seorang syaikh (perawi) yang melakukan 
kesalahan sebelum itu, dimana semua itu dalam keadaan tercabut dari 
sanad-sanad induk, kitab kumpulan hadits, hadits-hadits yang 
diriwayatkan oleh, bagian-bagian dan faidah-faidah, berdasarkan 
persyaratan keshahihan atau kehasanan hal-hal yang akan diutarakan 
dari hadits itu.” Itulah pendapat Al! Hafizh. 


Ucapannya, “Berdasarkan persyaratan ke-shahih-an atau ke- 
hasan-an hal-hal yang akan diutarakan dari hadits itu”, maka ia 
menunjukkan bahwa hadits Wail dan juga hadits Hulb Ath-Thai 
menurut pendapatnya adalah shahih atau hasan. Pikirkanlah. 


Juga Al Hafizh menjelaskan dalam Ad-Dirayah setelah 
menuturkan hadits Wail, “Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya, dan 
hadits tersebut terdapat dalam Shahih Muslim, tanpa ada 
perkataannya: di atas dada. Jadi jelas dari perkataannya tersebut, 
bahwa hadits Ibnu Khuzaimah itu adalah hadits yang terdapat dalam 
Shahih Muslim yang menjelaskan peletakkan tangan kanan di atas 
tangan kiri baik sanad maupun matannya, tanpa menyebutkan 
tempatnya (tempat meletakkan dua tangan). | 


Jadi kesimpulannya bahwa hadits Wail bin Hujr adalah shahih 
yang dapat diterima berhujjah dan berdalil dengannya, sehingga 
meletakkan dua tangan di atas dada dalam shalat adalah sempurna dan 
shahih, dan di antaranya ialah hadits Hulb Ath-Thai yang 
diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadhnya, ia berkata, “Yahya bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, dari Sufyan, Samak menceritakan 
kepada kami dari Oabishah bin Hulb, dari bapaknya, ia berkata: Aku 


———————— $yarah Sunan Tirmidzi 


melihat Rasulullah SAW milirik dari arah kanannya dan arah kirinya, 
dan aku melihatnya. meletakkan ini (kedua tangan yang diletakkannya) 
di atas dadanya. 2 Yahya menjelaskan tangan kanan di atas tangan kiri 
di atas pergelangan. Para .perawi hadits tersebut semuanya adalah 
tsigah dan isngdnya bersambung. 


Adapun Yahya bin::Sa'id adalah Ati Sa'id Al Oaththan Al 
Bashri: seorang ahli-hadits dan terpercaya, salah seorang imam al jarh 
wa af-ta'dil (ilmu .yang membahas keadaan pera dari segi diterima 
ataupun'ditolak periwayatannya).” 


Al Hafizh dalam “At:Tagrib betkata, “Ia adalah perawi yang 
tsigah, teguh pendirian, ahli hadits dan tokoh panutan. Sufyan yang 
dimaksud adalah Ats-Tsauri. Ia adalah perawi yang. tsigah, ahli hadits, 
ahli fikih, ahli ibadah. dan tokoh panutan, tetapi terkadang ia 
meriwayatkan hadits secara mudallas (yakni menurut cara yang 
diperkirakan bahwa hadits itu tidak cacat). ” 


Saya katakan, “Dalam masalah ini, ia menjelaskan tentang 
periwayatan hadits, sehingga tuduhan periwayatan hadits secara 
mudallas ternafikan. Samak dimaksud ialah Ibnu Hurb bin Aus bin 
Khalid Azd-Dzahili Al Bakri Al Kufi Abu Al Mughirah, seorang 
perawi yang: jujur. Hadits yang diriwayatkannya dari Ikrimah secara 
khusus. adalah hadits mudhtharib (hadits yang diriwayatkan dari 
banyak jalur periwayatan yang berbeda-beda yang tidak mungkin 
disatukan -atau ditarjih), dimana terkadang hadits itu berubah pada 
bagian terakhirnya, dan terkadang hadits. ita diterima « secara lisan.” 
Demikianlah. dalam At-Tagrib.: | 


Adz-Dzahabi berkata: Ahmad berkata, '"Samak ialah perawi 
hadits mudhiharib, dan Syaibah menilainya dha'if" Ibnu Amar 
berkata, “Ia terkadang melakukan kekeliruan.” Al Ajili berkata, 
“Terkadang ia menyisipkan suatu redaksi." 'sementara  Ats-Tsauri 
menilainya dha'if. Ia berkata, “Riwayatnya adalah mudhtharib, dan ia 
bukan termasuk. perawi yang sabit.” “Shalih berkata, ”Ia adalah 


Syarah Sonan Tirmidi ——————————— (533 


perawi yang dha 'if.” 


Ibnu Khadasy berkata, “Di dalamnya terdapat perawi yang 
dha'if, tetapi Ibnu Ma'in dan Abu Hatim memandangnya tsiggah. 
Perihal Samak yang dikategorikan sebagai perawi ' hadits yang 
mudhtharib, maka pandangan itu tidak menodai haditsnya itu, karena 
ia meriwayatkannya dari Oabishah, dan khusus riwayatnya dari 
Ikrimah adalah mudhtharib. Begitu juga perubahan pada redaksi akhir 
haditsnya tidak menodai hadits tersebut, karena hadits “itu 
diriwayatkan Sufyan darinya (Samak), dan Sufyan termasuk perawi 
yang mendengarnya dari Samak di masa lalu. 


Ia berkata dalam Tahdzib Al Kamal, “Ya'gub berkata, “Khusus 
riwayatnya dari Ikrimah adalah mudhtharib.” Sementara riwayatnya 
dari selain. Ikrimah ialah bagus, dan ia bukan termasuk perawi yang 
tsabit. Orang yang mendengarnya dari Samak di masa lalu seperti 
Syu'bah dan Sufyan, maka hadits mereka yang diriwayatkan darinya 
ialah benar. Perihal OGabishah, maka ia pun termasuk perawi yang 
isigah, seperti telah kamu ketahui dalam uraian terdahulu. Sedangkan 
bapaknya, maka ia adalah seorang sahabat. | 


Hadits Hulb Ath-Thai adalah hadits hasan. Penulis Atsar As- 
Sunnah menjelaskan, bahwa isnadnya adalah hasan, sehingga berdalil 
dengannya dalam masalah meletakkan dua tangan di atas:dada dalam 
shalat ialah sah, di antaranya: hadits Thawus yang diriwayatkan Abu 
Daud. dalam A4! Marasil: Ia berkata, “Abu Taubah. menceritakan 
kepada kami, Al Haisyam, yakni Ibnu Humaid menceritakan kepada 
kami, dari Tsaur, dari Sulaiman bin Musa dari Thawus,-ia berkata, 
'Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, 
kemudian beliau menguatkan di antara keduanya diletakkan di atas 
dada, dan saat itu beliau. sedang shalat." Hadits itu terdapat dalam 
sebagian naskah Abu Da 


Al Hafizh Al Maziy. dalam Al Athraf Dll bahasan huruf tha 
dari kitab Al Marasil berkata, “Hadits itu diriwayatkan oleh Abu Daud 


dalam kitab Al Marasil. Juga Al Baihagi berkomentar dalam Al 
Ma'rifah.” Hadits Thawus itu ialah hadits mursal (hadits yang gugur 
akhir sanadnya, seseorang setelah tabi'iy), karena Thawus adalah 
seorang tabi'iy dan isnadnya adalah hasan. Hadits mursal boleh 
dijadikan hujjah menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad 
secara mutlak. 


Juga menurut Asy-Syafi'i, jika ia terbantu dengan keadaan 
perawi yang meriwayatkannya dari jalur lain dengan menjelaskan 
jalur periwayatan yang pertama baik hadits atau mursal. Hadits mursal 
itu menguatkan hadits Wail dan hadits Hulb Ath-Thai yang telah 
disebutkan, dan berdalil dengannya dalam hal meletakkan dua tangan 
di atas dada dalam shalat adalah sah. 


Catatan: Sebagian pendukung madzhab Hanafi berkata, 
“Perihal hadits Wail, maka di dalamnya terdapat sejumlah 
periwayatan yang berbeda-beda. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan 
dalam hadits itu, “Di atas dadanya”, Al Bazzar, “Pada dadanya”, dan 
Ibnu Abi Syaibah, “Di bawah puser.” 


Saya katakan, “Dalam Ushul Hadits ditetapkan bahwa 
perbedaan semata tidak mewajibkan terjadinya mudhtharib, bahkan di 
antara persyaratannya adalah ada kesamaan pada sejumlah jalur 
periwayatan, maka kapan saja salah satu dari beberapa riwayat 
dinyatakan unggul, maka ia harus didahulukan.” 


(3 


. tidak mencacatkan hadits shahih” dengan adanya hadits 
yang diunggulkan, meskipun ada kesamaan, tetapi tidak mungkin 
dilakukan penyatuan menurut kaidah-kaidah para ahli hadits. Dalam 
kasus di atas, bahwa terdapat sisi-sisi perbedaan yang tidak dapat 
disatukan, karena dalam menetapkan redaksi “di bawah puser” dalam 
riwayat Ibnu Abi Syaibah membutuhkan pemikiran yang serius, 
seperti telah dijelaskan. Perihal riwayat Ibnu Khuzaimah dengan 
redaksi: di atas dada, dan riwayat Al Bazzar dengan redaksi: pada 
dadanya, bahwa riwayat yang pertama adalah unggul, sehingga ia 


Syarah Sunan Tirmidzi —————— 


harus didahulukan dari riwayat yang lainnya. 


Sisi keunggulannya adalah: hadits itu memiliki hadits 
pendukung yang hasan, yaitu hadits Hulb, dan juga didukung hadits 
mursal Thawus. Sementara riwayat lainnya, bahwa ia tidak memiliki 
hadits pendukungnya. Jika alasan keduanya memiliki kesamaan 
diterima, maka penyatuan di antara keduanya bukan sesuatu yang 
mustahil. 


Syaikh Abu Al Mahasin Muhammad yang memiliki nama 
panggilan Al Oaim As-Sindi dalam risalahnya Fauz Al Kiram berkata, 
“Al Allamah Asy-Syaikh Abu Al Hasan dalam risalahnya Jawaz At- 
Taglid wal “amal bil hadits setelah menuturkan hadits Wail, hadits 
Hulb, hadits mursal Thawus dan penafsiran Ali, Anas dan Ibnu Abbas 
berkata, “Hadits-hadits itu diambil Asy-Syafi'i, tetapi ia berkata dalam 
meletakkan tangan di atas dada, dimana ujung tangan berada di bawah 
dada adalah sebagai langkah penyatuan di antara hadits-hadits 
tersebut, dan di antara keterangan yang ada dalam sebagian riwayat 
adalah, “pada dada”. 


Sebagian ulama memadukan di antara keduanya dengan 
membawanya kepada dua shalat yang berbeda. Perbedaan tersebut 
sama dengan perbedaan dalam mengangkat dua tangan di hadapan dua 
bahu dan di hadapan dua telinga dalam shalat. Pendapat sebagian 
pendukung madzhab Hanafi, bahwa tentang hadits Wail terdapat 
sejumlah riwayat yang berlainan yang tidak terperhatikan. 

Catatan lain: An-Naimawi dalam Atsar As-Sunan setelah 
menyebutkan hadits  Hulb  Ath-Thai berkata, “Ahmad 
meriwayatkannya dan isnadnya adalah hasan. Tetapi perkataannya, 
“Di atas dadanya” ialah tidak terpelihara, yakni hadits tersebut adalah 
hadits syadz. 


Di samping keadaannya yang syadz dan tidak terpelihara, bahwa 
Yahya bin Sa'id Al Oaththan berbeda dalam redaksi tambahan, “Di 


—————————————— $yarah Sunan Tirmidii 


atas dada”. Padahal bukan hanya satu orang dari para sahabat Sufyan 
dan Samak yang meriwayatkannya, dimana mereka tidak 
menyebutkan redaksi tambahan itu. Hadits itu diketahui syadz, dimana 
hadits tersebut diriwayatkan perawi yang tsigah yang berbeda pada 
salah satu sifat. Karena hadits yang diriwayatkan Jama'ah dari para 
perawi yang fsigah ataupun perawi yang lebih tsigah darinya, lebih 
terpelihara serta lebih umum dari keberadaaannya sebagai riwayat 
yang bertentangan yang menafikan riwayat lain atau tidak. 


Diakui bahwa pendapat tersebut adalah pendapat madzhab Asy- 
Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in, Al Bukhari dan selain mereka 
dari kalangan ahli hadits mutagaddimin. Sebagai indikasinya, bahwa 
hal itu dipahami dari perbuatan mereka dalam redaksi tambahan, 
“Kemudian beliau tidak mengulangi lagi.” Sementara dalam hadits 
Ibnu Mas'ud, redaksinya “lebih banyak.” Adapun dalam hadits 
Ubadah redaksinya, “dan jika dibacakan, maka kamu harus diam,” 
begitu pula dalam hadits Abu Hurairah dan Abu Musa Al Asy'ari. 


Begitu juga dalam kebanyakan tempat, dimana mereka telah 
menjadikan redaksi tambahan itu sebagai sesuatu yang syadz, 
berdasarkan dugaan mereka bahwa perawinya telah meriwayatkannya 
sendirian, meskipun tambahan itu tidak menafikan pokok hadits. 


Saya katakan: Pengertian syadz yang dikemukakan penulis 
Atsar As-Sunan adalah tidak benar, dan sama sekali bukan pengertian 
yang ditempuh para ahli hadits  mutagaddimin. Sisi 
ketidakbenarannya, bahwa setiap redaksi tambahan yang ditambahkan 
perawi tsigah, sedang mayoritas perawi yang tsigah tidak 
menambahkannya ataupun perawi yang lebih tsigah darinya tidak 
menambahkannya dan tidak menafikan hadits dalam pembahasan, 
maka redaksi tambahan itu adalah syadz yang tidak diterima. Sehingga 
hadits yang memastikan adalah batal dan hadits yang dipastikan pun 
sama. 


Alasan yang menunjukkan kebatalan hadits yang pasti adalah 


Syarah Sunan Tirmidzi 


setiap redaksi tambahan tersebut keberadaannya diterima para ahli 
hadits mutagaddimin, seperti Asy-Syafi'i, Al Bukhari dan selain 
keduanya dan juga diterima para ahli hadits mutaakhirin, kecuali jika 
terlihat di hadapan mereka suatu garinah (alasan penyerta) yang 
menunjukkan bahwa redaksi tambahan tersebut adalah sesuatu 
keraguan dari sebagian perawi, maka ketika itu mereka tidak akan 
menerimanya. 


Apakah kamu tidak melihat, bahwa Imam Al Bukhari 
Rahimahullaahu telah memasukkan dalam Shahihnya sejumlah hadits 
yang diriwayatkan sebagian perawi hanya sendirian dengan disertai 
redaksi tambahan yang tidak menafikan riwayat yang lain, sedang 
riwayat Jama'ah tidak disertai dengan redaksi tambahan ataupun 
perawi yang lebih tsigah darinya dan lebih terpelihara tidak disertai 
dengan redaksi tambahan. Sebagian ahli hadits mencela dengan 
masuknya sejumlah hadits seperti itu dalam Shahih-nya, karena 
menurut dugaan mereka bahwa redaksi tambahan seperti itu adalah 
tidak shahih. 


Para pentahgig menjawab sangkaan itu, bahwa sejumlah redaksi 
tambahan yang seperti itu adalah shahih. Al Hafizh dalam 
pendahuluan Al Fath hal. 402 berkata, “Sejumlah hadits yang aku 
kritik diantaranya, Al Bukhari dan Muslim yang dibagi beberapa 
bagian.” Kemudian Al Hafizh menjelaskan bagian pertama dan bagian 
kedua, ia berkata, “Bagian ketiga dari keduanya adalah hadits yang 
diriwayatkan sebagian perawi hanya sendirian dengan disertai redaksi 
tambahan di dalamnya, sedang mayoritas perawi yang jumlahnya 
cukup banyak ataupun perawi yang lebih dhabit meriwayatkannya 
tanpa ada redaksi tambahan. Hal itu tidak mempengaruhi kecacatan 
padanya kecuali jika redaksi tambahan itu menafikan riwayat lainnya 
yang sekiranya tidak mungkin disatukan. 


Sementara jika redaksi tambahan itu tidak menafikan riwayat 
lainnya di dalamnya yang keberadaannya seperti hadits yang berdiri 


: Syarah Sunan Tirmidzi 


sendiri, maka tambahan itu tidak diterima kecuali jika dijelaskan 
dengan sejumlah dalil yang kuat yang menjelaskan bahwa redaksi 
tambahan itu adalah saduran yang masuk ke dalam matan yang 
berasal dari perkataan sebagian perawinya. Redaksi tambahan pada 
bagian ini mempengaruhi kecacatan (suatu riwayat) seperti yang 
terjadi pada hadits ke-34. 


Juga Al Hafizh berkata tentang masalah redaksi tambahan: Ad- 
Daraguthni berkata, “Al Bukhari meriwayatkan hadits Abu Ghassan 
dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata: Nabi SAW melihat 
seorang lelaki yang berperang melawan orang-orang musyrik, lalu 
beliau bersabda, "Ia termasuk ahli neraka'.” (Al Hadits), dan di dalam 
hadits tersebut dikatakan, “Seorang hamba bisa jadi melakukan suatu 
perbuatan yang menurut pandangan orang-orang adalah perbuatan 
ahli surga, sedangkan ia termasuk ahli neraka, dan bisa jadi ia 
melakukan suatu perbuatan yang menurut pandangan orang-orang 
adalah perbuatan ahli neraka, sedangkan ia termasuk ahli surga. 
Sesungguhnya perbuatan itu terkait dengan  penutupannya 
(akhirnya).” 


Ibnu Abi Hatim, Ya'gub bin Abdirrahman dan Sa'id Al Jamahi 
meriwayatkannya dari Abu Hazim, akan tetapi mereka tidak 
menyebutkan pada bagian terakhirnya, “Sesungguhnya perbuatan itu 
terkait dengan penutup.” Al Hafizh berkata, “Abu Ghasan 
menambahkannya. Ia adalah perawi yang tsigah dan ahli hadits, 
sehingga Al Bukhari memegangnya.” Ibnu At-Tarkamani menjelaskan 
penerimaan redaksi tambahan seperti itu dalam Al Jauhar An-Nuga 
dan Al Hafizh Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah dalam beberapa 
tempat. Bahkan An-Naimawi sendiri telah mengisyaratkan dalam 
kitabnya Atsar As-Sunan tentang penerimaan redaksi tambahan yang 
seperti itu dalam suatu tempat hal 17, dimana ia berkata, “Redaksi 
tambahannya —yakni redaksi tambahan Al Humaidi— dapat diterima, 
karena redaksi tambahan itu tidak menafikan riwayat perawi yang 


Syarah Sunan Tirmidzi m———— 


lebih tsigah darinya.” 


Jika tampak kebatalan pada sesuatu yang lazim, maka ditetapkan 
juga kebatalan pada sesuatu yang dilazimkan, yakni kebatalan 
pengertian syadz yang dituturkan penulis Atsar As-Sunnah menurut 
definisi dirinya.” 


Jika kamu berkata, “Apakah pengertian syadz yang dituturkan 
para pentahgig?” 


Saya katakan: Al Hafizh Ibnu Hajar dalam pembukaan Fath Al 
Bari hal. 445 berkata, “Perihal riwayat yang berbeda dan timbul 
darinya sejumlah hadits syadz dan hadits munkar, bahwa jika seorang 
perawi yang dhabit atau terpercaya meriwayatkan sesuatu, lalu perawi 
yang lebih terpelihara darinya atau sejumlah perawi meriwayatkannya 
dengan riwayat yang berbeda dengan riwayat yang diriwayatkannya 
yang tidak mungkin disatukan menurut kaidah-kaidah para ahli hadits, 
maka riwayat tersebut adalah syadz.” Itulah pengertian syadz yang 
dikemukakan para pentahgig, dan itulah pendapat yang mu'tamad 
(dijadikan patokan). 


Al Hafizh dalam Syarh An-Nukhbah halaman 37 berkata, “Jika 
seorang perawi berbeda dalam periwayatan dengan perawi yang lebih 
unggul darinya karena adanya tambahan dalam sisi kedhabitannya 
atau jumlahnya lebih banyak, maka perawi yang diunggulkan disebut 
perawi yang terpelihara, dan perawi bandingannya yang diungguli 
disebut perawi yang syadz. 


“Hingga ia berkata,” Dari ketentuan itu diketahui bahwa 
pengertian hadits syadz adalah hadits yang diriwayatkan seorang 
perawi yang berbeda dengan hadits yang diriwayatkan perawi lain 
yang lebih unggul darinya. Itulah pendapat yang mu'tamad tentang 
pengertian hadits syadz menurut istilah. Sedangkan yang dimaksud 
dengan yang berbeda dalam perkataannya, “Hadits menafikan yang 

bukan mutlak perbedaan.” 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Pendapat Al Hafizh dalam buku ini menunjukkan pengertian itu 
dan redaksi tambahan perawi kedua hadits di atas —yakni hadits 
shahih dan atau hadits hasan— dapat diterima selama tidak menafikan 
riwayat perawi yang lebih tsigah yang tidak menyebutkan redaksi 
tambahan tersebut. Karena redaksi tambahan yang tidak saling 
menafikan antara redaksi tambahan itu dan riwayat perawi yang tidak 
menyebutkannya, maka redaksi tambahan tersebut dapat diterima 
secara mutlak, karena redaksi tambahan tersebut dihukumi sebagai 
hadits yang berdiri sendiri yang diriwayatkan seorang perawi yang 
tsigah yang menyendiri dalam periwayatannya dan tidak ada perawi 
lain yang meriwayatkannya dari gurunya selainnya. 


Sementara jika redaksi tambahan itu menafikan riwayat lain, 
dimana menerimanya adalah suatu kemestian dengan menolak riwayat 
lainnya, maka dilakukan perbandingan keunggulan di antara redaksi 
tambahan itu dan riwayat yang berbeda dengannya, dimana riwayat 
yang diunggulkan diterima dan riwayat yang tidak unggul ditolak. 


Syaikh Ibnu Hajar Al Haitsami dalam risalahnya pada bahasan 
basmalah berkata, “Berkaitan dengan pengertian syadz menurut 
istilah, maka di dalamnya muncul beberapa pendapat yang berbeda. 
Asy-Syafi'i dan para pentahgig mengutarakan pengertian syadz ialah 
perbedaan riwayat seorang perawi yang tsigah yang berhubungan 
dengan redaksi tambahan atau kekurangan pada sanad ataupun matan 
dengan riwayat sejumlah perawi yang fsigah yang tidak mungkin 
disatukan di antara keduanya beserta kesendirian dalam 
periwayatannya. 


Syaikh Umar Al Baiguni berpendapat dalam sya'irnya tentang 
istilah ahli hadits berkata, “Perbedaan riwayat perawi yang tsigah 
dengan riwayat Jama'ah ada dua bagian: hadits syadz dan hadits 
maglub (hadits yang berbeda dengan hadits lain karena mendahulukan 
dan mengakhirkan).” | 


Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Abdil Bagi Az-Zargani 


Syarah Sunan Tirmidzi 


berkata, “Perbedaan riwayat seorang perawi yang Isigah dengan 
riwayat Jama'ah (sejumlah perawi) yang tsigah berkaitan dengan 
redaksi tambahan atau kekurangan pada sanad atau matan yang tidak 
mungkin disatukan di antara keduanya.” 


Jadi, pengertian syadz ialah seperti yang dituturkan Asy-Syafi'i 
dan mayoritas ulama Hijaz dan menjadi patokan seperti dijelaskan 
dalam Syarh An-Nukhbah, bahwa riwayat sejumlah perawi adalah 
lebih utama untuk dijaga daripada riwayat seorang perawi, dan 
riwayat seorang perawi yang isigah yang berbeda dengan riwayat 
sejumlah perawi yang terpelihara (tsigah) adalah syadz. Dalam 
pendapat Ibnu Shalah dan selainnya terkandung pengertian syadz 
seperti yang dipahami Asy-Syafi'i.” 


Al Allamah Al Mujid penulis Kamus berpendapat dalam 
nazhamnya tentang pokok-pokok hadits, “Selanjutnya hadits yang 
disifati dengan syadz adalah setiap hadits yang diriwayatkan sendirian 
yang di dalamnya terdapat redaksi tambahan yang berbeda dengan 
hadits yang diriwayatkan orang-orang, dimana perawi itu 
meriwayatkan sesuatu yang tidak diriwayatkan perawi yang 
selainnya.” 


Syaikh Sulaiman bin Yahya bin Umar bin Magbul Al Ahdal 
dalam Syarhnya yang berjudul Minhal Ar-Rawi berkata: Pengertian 
syadz menurut bahasa adalah sendirian. Dikatakan, “Syadzdza 
Yasyudzdzu syudzuudzan idzaa infarada.” Sementara pengertian 
syadz menurut istilah, bahwa di dalamnya terdapat banyak pendapat 
yang berbeda. 


Pendapat yang dikemukakan pelantun sya'ir tersebut di atas 
mengisyaratkan ada dua pendapat: pertama, pendapat yang 
dikemukakan Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama Hijaz, yaitu suatu 
hadits yang diriwayatkan seorang perawi fsigah yang berbeda dengan 
hadits yang diriwayatkan orang-orang, yakni sejumlah perawi yang 
Isigah meskipun mereka berada di bawahnya dalam hafalan dan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


keyakinan. Hal itu, karena jumlah perawi yang banyak adalah lebih 
utama untuk dijaga daripada seorang perawi. - 


Ibnu Shalah mengaitkan kuatnya hafalan kepada sejumlah 
perawi yang tsigah, baik perbedaan tersebut terkait dengan redaksi 
tambahan atau terdapat kekurangan pada sanad atau matan, jika tidak 
mungkin menyatukan di antara dua ujung pada keduanya beserta 
kesendirian dalam periwayatannya. 


Jika kamu berkata, “Kenapa para ahli hadits terdahulu seperti 
Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in, Al Bukhari, Abu Daud, 
Abu Hatim, Abu Ali An-Naisaburi, Al Hakim, Ad-Daraguthni dan 
selain mereka tidak menerima redaksi tambahan “kemudian beliau 
tidak mengulangi” dalam hadits Ibnu Mas'ud, redaksi tambahan 
“kemudian lebih banyak” dalam hadits Ubadah serta redaksi tambahan 
“dan jika dibacakan, maka diamlah kamu” dalam hadits Abu Hurairah 
dan Abu Musa Al Asy'ari, dan mereka tidak menjadikannya sebagai 
redaksi yang tidak terpelihara. Padahal redaksi tambahan itu tidak 
menafikan pokok hadits. 


Saya katakan, “Mereka tidak menerima redaksi tambahan 
tersebut, karena sudah jelas bagi mereka sejumlah dalil yang 
menunjukkan bahwa redaksi tambahan itu adalah sebuah keraguan 
dari sebagian perawi sebagaimana mereka telah menjelaskannya, 
bukan hanya karena perawinya sendirian dalam periwayatan 
sebagaimana dugaan An-Naimawi. Alasan kami panjang lebar dalam 
pembahasan ini supaya orang-orang yang meringkas tidak tertipu 
dengan pernyataan An-Naimawi yang tersirat dalam dugaannya yang 
rusak. | | 

Ucapannya, Si 3 Kan 5 bh #5 (Nama Hulb adalah Yazid 
bin Ounafah Ath-Thai). (Ounafah) dengan men-dhamah-kan huruf gaf 


dan meringankan huruf nun dan huruf fa'. Demikian dalam Al Mughni 
karya penulis Majma' Al Bihar. 


Syarah Sunan Tirmidzi ————— 


PAN KA YK 


188. Bab: Takbir saat Ruku' dan Sujud 


o- 0 -...9 £ 0. 9 £ £ Papa 2 ain Kp 
As u$ ru 8 us PPNI pi bodo (Aa Lok —Y OY 


.JU aa yh Bp SPA Ta Ip SAN gi GA 
(33 “333 sak Id Kia lah Jo JA 0S 


sad) Xi rig 23 


2.3 


Bo Le o23 fo. Ai aa Tia 

Du PI CA yi toalg BRA gl SU -JU 
o- 5 . ea .. P3 pr, 3 aa »- ro £: 
sa Aa e NI (yna ot Oa (AP PI GAN 
At 


“ - | 2, isa - 30 0 y o- 5 - . Eu 
TO aa Kakan D yah Gp AN A8 ayakan geet al JE 
- # . 7 . . 


P4 


yg 0 ge ore A 25 a . Ea . Para 2. 
Pa ah Se KD RA Is ale 
“le Cam ja hak) ag pay “de Sh (a83 Fe 
adal, , Sad ar 
253.” Gutaibah menceritakan kepada kami, Abu Al 'Ahwash 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishak, dari Abdurrahman bin Al” 
Aswad, dari Algamah dan Al Aswad, dari Abdullah bin Mas'ud, ia 


berkata, “Rasulullah SAW membaca takbir dalam setiap menunduk, 
bangkit, berdiri dan duduk. Juga Abu Bakar dan Umar.” 


Ia berkata, “Dalam bab ini terdapat hadits dari Abu Hurairah, | 


?5Hadits shahih. Ditakhrij An-Nasa”i (1082) dan (1141). 


Syarah Sunan Tirmidzi - 


Anas, Ibnu Umar, Abu Malik Al Asy'ari, Abu Musa, Imran bin 
Hushain, Wail bin Hujr dan Ibnu Abbas.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Abdullah bin Mas'ud adalah hadits 
hasan shahih.” 


Pengamalan atas hadits itu dilakukan para sahabat Nabi SAW di 
antaranya: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan selain mereka dan 
generasi setelah mereka dari kalangan tabi'in, mayoritas fugaha dan 
ulama. 


Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, “a33 sja 15 d AI ang ae Ai ko “ Iga 05 
e& Rasulullah SAW membaca takbir dalam setiap menunduk, 
bangkit). Hadits tersebut menunjukkan disyari'atkannya takbir dalam 
setiap menunduk, bangkit, berdiri dan duduk, kecuali bangkit dari 
ruku, karena beliau membaca, “Sami 'allaahu liman hamidahu (Allah 
mendengar pujian orang yang memuji-Nya). ” 
An-Nawawi berkata: ”Hal itu disepakati dari sejak dahulu 
hingga sekarang, dan pernah terjadi perbedaan pendapat tentang hal 


itu pada masa Abu Hurairah, dimana sebagian mereka berpendapat 
bahwa takbir tidak perlu dilakukan, kecuali takbiratul ihram .” 


Ucapannya, WIL Gay Upb H9 el Aap lp OI 3 
PE GG AS JI sokah yi Was ugaga sal) ds,a3NI (Dalam bab 
ini terdapat hadits dari Abu Hurairah, Anas, Ibnu Umar, Abu Malik Al 
Asy'ari, Abu Musa, Imran bin Hushain, Wail bin Hujr dan Ibnu 
Abbas). Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 
Muslim dengan redaksi yang sama dengan hadits itu. Hadits Anas 


diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh 
Ahmad dan An-Nasa'i. Hadits Abu Malik Al Asy'ari diriwayatkan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


oleh Ibnu Abi Syaibah. 


Hadits Abu Musa diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, An-Nasa'i 
dan Abu Daud. Hadits Imran bin Hushain diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dan Muslim. Hadits Wail bin Hujr diriwayatkan oleh Abu 
Daud, Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. 


Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari 
dari Ikrimah, ia berkata, “Aku berkata kepada Ibnu Abbas, “Aku 
shalat Zhuhur di kota Bathha” di belakang seorang syaikh yang bodoh, 
lalu ia membaca takbir sebanyak 22 kali. Ia membaca takbir saat 
sujud dan saat mengangkat kepalanya (dari sujud).” Ibnu Abbas 
berkata, “Itulah shalat Abu Al Gasim (Nabi) SAW.” 


Ucapannya, juue (ob PE TAN Yr gs Ora (Hadits 
Abdullah bin Mas'ud adalah hadits hasan shahih), diriwayatkan oleh 
Ahmad dan An-Nasa'i. 


Ucapannya, s1 124i Any Pan Io AD Hbnoi as ale Kraip 
Siah BE leh Ca ya (AAA IA) GREY CepEI DE Upab3 OK 
sada (Pengamalan atas hadits itu dilakukan para sahabat Nabi SAW 
di antaranya: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan selain mereka dan 
generasi setelah mereka dari kalangan tabi'in, mayoritas fugaha dan 
ulama). Al Baghawi berkata, “Umat sepakat terhadap pembacaan 
takbir-takbir tersebut.” Ibnu Sayyidinnas berkata: Sebagian lainnya 


berpendapat, “Membaca takbir tidak disyari'atkan kecuali takbiratul 
ihram saja.” 


Hal itu diceritakan dari Umar bin Al Khaththab, Oatadah, Sa'id 
bin Jubair, Umar bin Abdil Aziz dan Al Hasan Al Bashri. Ibnu Al 
Mundzir mengutipnya dari Al Gasim bin Muhammad dan Salim bin 
Abdillah bin Umar. Ibnu Bathal mengutipnya dari Jama'ah di 
antaranya: Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ibnu Sirin. 


Abu Umar berkata, “Sekelompok ahli ilmu berkata, “Membaca 


Syarah Sunan Tirmidzi 


takbir tidak disunnahkan kecuali dalam berjamaah. Sementara orang 
yang shalat sendirian, maka tidak menjadi masalah atasnya tidak 
membaca takbir.” Ahmad berkata, “Bagiku, lebih senang membaca 
takbir ketika shalat sendirian dalam shalat fardhu, sementara dalam 
shalat sunah, tidak.” 


Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia tidak membaca takbir, 
jika ia shalat sendirian, hadits tersebut menjadi dalil bagi orang yang 
berpendapat tidak disyari'atkannya takbir. Demikian juga hadits yang 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu Abza dari 
bapaknya, “Ia shalat bersama Nabi SAW, maka beliau tidak 
menyempurnakan takbir.” Dalam redaksi hadits Ahmad, “Ketika 
beliau merendahkan suaranya dan mengeraskannya dalam bacaan.” 


Dalam suatu riwayat, “Nabi SAW tidak membaca takbir, jika 
beliau merendahkan suaranya dalam bacaan, yakni bacaan takbir di 
antara dua sujud.” Dalam isnadnya terdapat Al Hasan bin Imran, dan 
Abu Zur'ah berkata, “Ia adalah seorang syaikh, dan Ibnu Hibban 
menilainya tsigah.” Diceritakan dari Abu Daud Ath-Thayalisi, ia 
berkata, “Hadits tersebut menurutku adalah bathil, dan hadits itu tidak 
kuat untuk menentang hadits-hadits dalam bab itu karena banyaknya 
dan keabsahannya, dan keberadaannya telah ditetapkan dan mencakup 
redaksi tambahan itu. 


Sementara hadits-hadits yang dikemukakan dalam bab itu 
sangat sedikit keterangannya yang mengindikasikan pensunahan 
takbir dalam setiap shalat yang dibaca rendah dan shalat yang dibaca 
keras. Ahmad meriwayatkan dari Imran bin Hushain, bahwa orang 
yang pertama meninggalkan takbir ialah Utsman, dimana ketika itu ia 
membaca fakbir, lalu ia rendahkan suaranya. Mungkin saat itu Utsman 
tidak mengeraskan suaranya. | 


Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa orang 
yang pertama meninggalkan takbir ialah Muawiyah. Abu Ubaid 
meriwayatkan, bahwa orang yang pertama meninggalkannya adalah 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ziyad. Riwayat-riwayat itu tidak menafikan takbir, bahwa Ziyad 
meninggalkannya sebab Muawiyah meninggalkannya, dan Muawiyah 
meninggalkannya sebab Utsman meninggalkannya. Menurut 
mayoritas ahli ilmu mungkin saat itu dibaca samar. 


Ath-Thahawi menjelaskan, bahwa Bani Umayah biasa 
meninggalkan takbir dalam shalat yang bacaannya dibaca rendah, 
tetapi tidak dalam shalat yang bacaannya dibaca keras. Mereka tidak 
meninggalkannya dari semenjak tahun pertama. Orang-orang yang 
berpendapat disyari'atkannya takbir berbeda pendapat, dan mayoritas 
mereka berpendapat bahwa membaca takbir adalah sunah, kecuali 
takbiratul ihram. Ahmad dalam riwayatnya dan juga sebagian ahli 
zhahir berpendapat bahwa membaca takbir ialah wajib seluruhnya. 


Mayoritas mereka berdalil tentang disunnahkannya membaca 
takbir bahwa Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya kepada orang 
yang buruk dalam shalatnya. Jika membaca takbir itu adalah wajib, 
niscaya beliau akan mengajarkannya. Juga hadits Ibnu Abza 
menunjukkan bahwa membacanya tidak wajib, karena Nabi SAW 
meninggalkannya pada sebagian keadaan dengan maksud menjelaskan 
kebolehan dan sebagai pemberitahuan bahwa membacanya. tidak 
wajib. ih 

Orang-orang yang berpendapat bahwa membacanya ialah wajib 
berhujjah, karena Nabi SAW mengajarkannya kepada orang yang 
buruk dalam shalatnya. Abu Daud meriwayatkan, bahwa Nabi SAW 
bersabda kepada orang yang jelek dalam shalatnya dengan redaksi, 
“Kemudian beliau membaca, “Allaahu akbar, lalu beliau ruku hingga 
tenang  persendian-persendiannya, lalu beliau — membaca, 
“Sami'allaahu liman hamidah” hingga beliau berdiri tegak, lalu 
beliau membaca, “Allaahu akbar”, lalu beliau sujud hingga tenang 
persendian-persendiannya, lalu beliau membaca, “Allaahu akbar”, 
dan beliau mengangkat kepalanya (dari sujud) hingga duduk tegak, 
lalu beliau membaca, “Allaahu akbar”, lalu beliau sujud hingga 


Syarah Sunan Tirmidzi 


tenang persendian-persendiannya, lalu beliau mengangkat kepalanya 
(dari sujud), lalu beliau membaca takbir. Jika orang itu melakukan hal 
demikian, niscaya sempurna shalatnya. 


Saya katakan, “Dalam hadits itu terkandung bantahan atas 
pendapat orang yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah 
mengajarkan takbir kepada orang yang buruk dalam shalatnya.” 


Aesatah - 


189. Bab: Membaca Takbir Lainnya 


4 
& 


Op de Lana JG CIA Pane S1 KS GAS -Yot 
GAN Be (ga Ao SAN 35 2 ke Ui UG 2 1 
dala Jeda ea PInG P se SD ae 3 Pn 
Se | PAN ng 


o Pa oo” a P3 am Ban Pan 3 - Ka 
ce Heli Ja J3 pg TPP ya Tandan lia Ame al Ju 
Apa Th - Bo 0 Ao. o Pe uD 3 AA aa Et? - 
PELAN JG CinmA Ga MABA LA) Uma EA Ko AN Hetal 
i 33 5 23 Kaya 
Spm g SD Sya yag Ja 
254.5 Abdullah bin Munir Al Marwazi menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Ali bin Al Hasan berkata, 
“Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Ibnu 


Juraij, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdirrahman, dari Abu 
Hurairah, bahwa Nabi SAW membaca takbir saat menunduk.” Abu 


25(254). Hadits shahih. Ditakkrij Al Bukhari dan Muslim dan selain keduanya: Al 
Bukhari (803) dan Muslim (392). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Isa berkata, “Hadits itu ialah hadits hasan shahih.” 


Itulah pendapat ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW dan 
ahli ilmu setelah mereka dari kalangan tabi'in. Mereka berkata, 
“Seseorang harus membaca takbir pada saat menunduk hendak ruku 
dan sujud.” 


Penjelasan Hadits: 


4 0. 


Ucapannya, Ha u “1 X2 (Abdullah bin Munir), (Munir) dengan 
men-dhamah-kan huruf mim dan meng-kasrah-kan huruf nun dan 
huruf terakhirnya (ra'), yakni Abu Abdirrahman Al Marwazi, seorang 
perawi yang zuhud, tsigah dan juga ahli ibadah. Al Bukhari 
meriwayatkan darinya, ia berkata, “Aku belum pernah melihat orang 
yang sepertinya.” Juga At-Tirmidzi meriwayatkan darinya, dan An- 
Nasa'i menilainya tsigah. 


s 


PI OB Tanam :JB (Ia berkata, “Aku mendengar Ali bin Al 


Hasan”), yakni Ibnu Syagig Abu Abdirrahman Al Marwazi: seorang 
perawi yang tsigah dan teguh. Ia telah meriwayatkan dari Ibrahim bin 
Thuhman, Ibnu Al Mubarak dan selain keduanya, dan telah 
meriwayatkan darinya: Al Bukhari, Ahmad, Ibnu Ma'in dan Abu 
Bakar bin Abi Syaibah. Ia wafat tahun 215 H. 

Ucapannya, $ 4g pg 0S ang ae an Se Pa of (Nabi 
SAW membaca takbir saat menunduk), yakni menunduk untuk 
melakukan sujud pertama. Kata yahwii berasal dari hawaa yahwii 
hawiyyan seperti kata dharaba yadhribu idzaa sagatha (jika ia jatuh). 
Kata hawaa bermakna maala wa ahabba (condong dan suka), dari bab 
sami'a yasma'u. Hadits yang diriwayatkan Al Bukhari beredaksi 
panjang, dan di dalamnya dikatakan, “Kemudian Nabi SAW 
membaca, “Allaahu akbar” ketika menunduk hendak sujud.” 


Al Hafizh dalam Al Fath berkata, “Di dalamnya disebutkan 


(KN Syarah Sunan Tirmidzi 


bahwa bacaan takbir dibaca saat menunduk, maka Nabi SAW 
memulai membacanya saat menunduk setelah i'tidal (berdiri tegak) 
hingga memungkinkan sujud.” 


Ucapannya, ju (por bule ih (Hadits tersebut adalah hadits 


hasan shahih). Al Bukhari meriwayatkannya dari jalur periwayatan 
Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Abdirrahman bin Al Harits dan Abu 
Salamah bin Abdirrahman, bahwa Abu Hurairah membaca takbir 
dalam setiap shalat fardhu dan shalat lainnya pada bulan Ramadhan 
dan lainnya, dimana ia membaca takbir saat berdiri, lalu ia membaca 
takbir saat ruku, (Al Hadits). 


Dalam redaksi terakhirnya, “Kemudian ketika ia berpaling, ia 
berkata, 'Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman 
kekuasaan-Nya, sungguh aku mendekatkan kamu kepada shalat yang 
menyerupai shalat Rasulullah SAW, jika shalat yang dikerjakan 
adalah demikian hingga dunia hancur'.” 


Pen EN 


190. Bab: Mengangkat Dua Tangan saat Ruku 


C0 4 0 “5 - 


Kat 3 Sa Ud YG Cpas A36 3 rebana —Yoo 


Ke Ke Ip JB cl IP (IL GP UAN 
yg GS) Sy ar Gbu SN Gali SB 13) tar 
EA Li Haa GAP al SN 353 en 


4 


Wei homa h 


Syarah Sunan Tirmidzi ————— IKA | 


255. Gutaibah dan Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, “Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, 
dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, ia berkata, “Aku melihat 
Rasulullah SAW, dimana jika beliau membuka shalat, maka beliau 
mengangkat dua tangannya hingga menyandingi dua bahunya: ketika 
beliau ruku dan mengangkat kepalanya dari ruku.” Ibnu Abi Umar 
menambahkan dalam haditsnya, “Beliau tidak mengangkat dua 
tangannya di antara dua sujud.” 


Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, 'r£ s «3 (Dan Ibnu Abi Umar), yakni 


Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al Adani, seorang imigran 
Makkah. Dikatakan, “Abu Umar adalah nama panggilan Yahya, 
seorang perawi yang jujur yang menulis 4! Musnad, dan ia adalah 
sahabat Ibnu Uyainah.” Tetapi Abu Hatim berkata, “Dalam hadits itu 
terdapat kealpaan.” 


Ja « (Dari Salim), yakni Ibnu Abdillah bin Umar 
Radhiyallahu anhuma. 

Ucapannya, br S 5 ur dn Gbu & da Apn Yaa Aa BI 
e S AI ea kat, & (dimana jika beliau membuka shalat, maka beliau 


mengangkat dua tangannya hingga menyandingi dua bahunya, ketika 
beliau ruku dan mengangkat kepalanya dari ruku). Hal tersebut 
menjadi dalil yang jelas, bahwa mengangkat dua tangan dalam 
sejumlah tempat yang telah disebutkan adalah sunah, dan itulah yang 
hak dan benar. 


Al Bukhari dalam Shahihnya setelah menuturkan hadits Ibnu 


?1(255). Hadits shahih, diriwayatkan Al Bukhari (736), Muslim (390) dan Ibnu 
Majah (858). 


——————— —  ——————— Syarah Sunan Tirmidzi 


Umar di atas mengutip pendapat gurunya Ali bin Al Madini, ia 
berkata, “Merupakan suatu hak atas kaum muslimin bahwa mereka 
mengangkat dua tangan mereka saat hendak ruku dan mengangkat 
kepala dari ruku berdasarkan hadits Umar yang ini dan hadits yang 
itu.” Dalam riwayat Ibnu Asakir, dan Al Bukhari menjelaskannya 
dalam pembahasan mengangkat dua tangan, dan ia menambahkan, “Ia 
adalah orang yang paling pintar (alim) pada masanya.” 


Graham! Cegah ai Y US, (Beliau tidak mengangkat dua tangannya 
di antara dua sujud). Dalam riwayat Al Bukhari, “Beliau (Nabi SAW) 


tidak melakukan hal itu ketika hendak sujud, dan tidak pula ketika 
beliau mengangkat kepalanya dari sujud.” 


tara sa ri 2 Jadi En ima AJB yo 
PMN Gb Gi 3 P3 AP DAN da 20 
ade ta) P3 cakan FI GA 35 ya ran 
A3 «s ABS Sp ah 38 dip AA 3 AA aa 
Ay Tama Ijata Ca Jab Gl Lana Teime j JG 
2 Haa ia Se Io AN AA La pi Jt Oak Iii 
SAN SI tenek IG Oa EA ap AN LE HI Gb 
ba akan aa pa Te Tam Sya ORG" AD 


03 30, 04 Jo —. o. 20 - JI 


BI RU Tea Al 3 Alah (BU) Salma) 


Syarah Sunan Tirmidzi ——————————— 


u A KEY aa Ola (SANG Ujang BU dya 4) 
IA 20. 0 3 9 - Pn ? 
23 la Teng ey Se 


2... - PJ - - o N da 

S3 NI BP YA LAS ID AYU Gp SL XS JB) 

8g 0 - 0. 4 - 2 2. or. 3 - en 8 0d " - 

ol CD galah Oo Sad Lang J3 cal yS (dl u$ SA Cd 

P ba - Pa s- - - 

8. a£ 2d Maa au AP or. 4 2 a83 
Sp IN Yah Sp ag ae aa 
P3 - - Pad - - 

Pa Sio. 20 3.0 Ka - 


20. ed e 0. 3 ad “ai # sa si 
OS kan) ge 33 Koko Cai CAS ep Sai Wp Uso 


.0” - 0 Pa TA PNP SP 0 xh- - ar 


AA BSA 3 ST ol Ip LIL OLS JB 


tua & 


NN 


256.” Abu Isa berkata, “Al Fadhl bin Ash-Shabah Al Baghdadi 
menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada 
kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami dengan isnad tersebut 
dengan redaksi seperti hadits Ibnu Abi Umar.” 


Ia berkata, “Dalam bab tersebut terdapat hadits dari Umar, Ali, 
Wail bin Hujr, Malik bin Al Huwairits, Anas, Abu Hurairah, Abu 
Humaid, Abu Usaid, Sahal bin Sa'ad, Muhammad bin Maslamah, Abu 
Oatadah, Abu Musa Al Asy'ari, Jabir dan Umair Al-Laitsi.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Ibnu Umar adalah hadits hasan 
Shahih.” 


Pendapat itu dikemukakan sebagian ahli ilmu dari kalangan 
sahabat Nabi SAW di antaranya: Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Abu 
Hurairah, Anas, Ibnu Abbas, Abdullah bin Az-Zubair dan selain 


2(256). Hadits shahih, dan lihat hadits sebelumnya. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


mereka. 


Dari kalangan tabi'in adalah Al Hasan Al Bashri, Atha', 
Thawus, Mujahid, Nafi', Salim bin Abdillah, Sa'id bin Jubair dan 
selain mereka. 


Juga riwayat tersebut dikemukakan Malik, Ma'mar, Al Auza'i, 
Ibnu Uyainah, Abdullah bin Al Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan 
Ishak. 


Abdullah bin Al Mubarak berkata, “Hadits tentang orang yang 
mengangkat dua tangan telah ditetapkan.” Ja menuturkan hadits Az- 
Zuhri, dari Salim, dari bapaknya dan ia tidak menetapkan hadits Ibnu 
Mas'ud yang menjelaskan, bahwa Nabi SAW tidak mengangkat dua 
tangannya, kecuali hanya sekali pada permulaan shalat.” 


Ahmad bin Abdah Al Amuli menceritakan hadits itu kepada 
kami, Wahab bin Zam'ah menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin 
Abdil Malik dari Abdullah bin Al Mubarak. 


Ia berkata, “Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, ia 
berkata, 'Ismail bin Abi Uwais menceritakan kepada kami, ia berkata, 
'Malik bin Anas biasa terlihat mengangkat dua tangannya dalam 
shalat'.” 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, GMS! Fa! 5 Fadi Wis (Al Fadhl bin Ash- 
Shabah Al Baghdadi menceritakan kepada kami), As-Simsar. Ia 
meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dan Hasyim, dan meriwayatkan 
darinya: At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ibnu Ma'in menilainya tsigah. 


Al Hafizh berkata, “Ia berasal dari Nihawan, dan Abid menilainya 
tsigah.” 


Ucapannya, 44 Hb5 « AS oa 3 “33 pt LP Nay 


Syarah Sunan Tirmidzi —————— 


Oi Ka ok ai Fph AN al lab al dh ah ga SA 
Fan jbh Ae) SR Ga ly G3 gal) dalh (Dalam bab itu 
terdapat hadits dari Umar, Ali, Wail bin Hujr, Malik bin Al Huwairits, 
Anas, Abu Hurairah, Abu Humaid, Abu Usaid, Sahal bin Sa'ad, 
Muhammad bin Maslamah, Abu Oatadah, Abu Musa Al Asy'ari, Jabir 
dan Umair Al-Laitsi). Hadits Umar diriwayatkan oleh Ahmad, Abu 
Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi 
menilainya shahih. Demikian juga Ahmad bin Hanbal menilainya 
Shahih, yaitu hadits yang dituturkan Al Khalal. Hadits Wail bin Hujr 
diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. 
Hadits Malik bin Al Huwairits diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 
Muslim. Hadits Anas diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadits Abu 
Hurairah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits Abu 
Humaid diriwayatkan oleh perawi yang lima selain An-Nasa'i, 
sementara At-Tirmidzi menilainya shahih. 


Juga Al Bukhari meriwayatkannya dalam bentuk ringkasan. 
Hadits Abu Usaid dan Sahal bin Sa'ad diriwayatkan oleh Abu Daud. 
Hadits Muhammad bin Maslamah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 
Hadits Abu Oatadah diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadits Abu Musa 
Al Asy'ari diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni. Hadits Jabir 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sementara hadits Umair Al-Laitsi 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 


As-Suyuthi dalam kitabnya Al Azhar Al Mutanatsirah fi Al 
Akhbar Al Mutawatirah berkata, “Hadits marfu' yang mutawatir dari 
Nabi SAW diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar 
dan Malik bin Al Huwairits, Muslim dari Wail bin Hujr, perawi yang 
empat dari Alis Abu Daud dari Sahal bin Sa'ad, Ibnu Az-Zabir, Ibnu 
Abbas, Muhammad bin Maslamah, Abu Usaid, Abu Oatadah dan Abu 
Hurairah, Ibnu Majah dari Anas, Jabir dan Umair Al-Laitsi, Ahmad 
dari Al Hikam bin Umair, Al Baihagi dari Abu Bakar dan Al Bara": 
Ad-Daraguthni dari Umar dan Abu Musa: dan Ath-Thabrani dari 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ugbah bin Amir dan Mu'adz bin Jabal.” 


Al Hafizh dalam Al Fath berkata, “Al Bukhari menuturkan 
bahwa hadits tentang mengangkat dua tangan saat ruku dan saat 
bangkit dari ruku diriwayatkan 17 orang perawi dari kalangan sahabat. 
Al Hakim dan Abu Al Oasim bin Mundih menyebutkan sebagian 
sahabat yang meriwayatkannya adalah 10 orang sahabat yang 
menerima kabar bahagia (dijamin masuk surga). Guru kami Al Fadhl 
Al Hafizh menuturkan bahwa ia meneliti sejumlah orang yang 
meriwayatkannya dari kalangan sahabat yang berjumlah 50 orang. 


Asy-Syaukani dalam An-Nail berkata, “Al Baihagi dalam As- 
Sunan dan Al Khilafiyat menyebutkan nama-nama para sahabat yang 
meriwayatkan hadits marfu' tersebut adalah sekitar 30 orang dari 
kalangan sahabat.” 


Asy-Syaukani berkata, “Aku mendengar Al Hakim berkata, 
“Telah sepakat atas periwayatan hadits tersebut 10 orang sahabat yang 
menerima jaminan masuk surga dan sejumlah sahabat setelah mereka 
dari kalangan sahabat besar.” Al Baihagi berkata, “Hal itu seperti yang 
ia katakan.” Juga Al Hakim dan Al Baihagi berkata, “Ia tidak 
mengetahui suatu hadits pun yang periwayatannya disepakati 10 orang 
sahabat dan sejumlah sahabat setelah mereka dari sahabat-sahabat 
besar yang tersebar di beberapa daerah yang cukup luas selain hadits 
tersebut.” 


Ucapannya, zpwe car Casg Su Can (Hadits Ibnu Umar 
adalah hadits kasa shahih). Al Bukhari dan Muslim 
meriwayatkannya. 

Ucapannya, as FI de Pa wu u Hai Ja uas Osis ia 
B1 KE Ip aa ab 1 peka (Riwayat itu dituturkan sebagian ahli 
in dari Kalaban sahabat Nabi SAW di antaranya: Ibnu Umar, Jabir 
bin Abdullah) Al Hafizh dalam Al Fath berkata, “Muhammad bin 


Syarah Sunan Tirmidzi ————————— 


Nashr Al Marwazi berkata, “Ulama dari berbagai daerah sepakat 
tentang disyari'atkannya hal itu kecuali ahli Kufah.” 


Al Bukhari membuat juz terpisah dalam pembahasan hal itu, dan 
di dalamnya terdapat hadits yang diriwayatkan dari Al Hasan dan 
Humaid bin Hilal, bahwa para sahabat biasa mengerjakan hal itu. Al 
Bukhari berkata, “Al Hasan tidak mengecualikan seorang sahabat 


” 


pun. 


Saya katakan, “Al Bukhari dalam juz: Mengangkat dua tangan 
berkata: Al Hasan dan Humaid bin Hilal berkata: Para sahabat 
Rasulullah SAW mengangkat tangan mereka dan tidak ada seorang 
pun dari mereka dari para sahabat Nabi SAW yang dikecualikan.” 
Menurut ahli ilmu bahwa tidak ada keterangan dari para sahabat 
Rasulullah SAW bahwa ia tidak mengangkat dua tangannya.” 


Begitu juga diriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi SAW 
sebagaimana yang telah kami jelaskan, dan periwayatannya berasal 
dari sejumlah ulama ahli Makkah, ahli Hijaz, ahli Irag, ahli Syam, ahli 
Bashrah, ahli Yaman dan sejumlah ulama ahli Khurasan, di antara 
mereka: Sa'id bin Jubair, Atha' bin Abi Rabah, Mujahid, Al Oasim 
bin Muhammad, Salim bin Abdillah bin Umar bin Al Khaththab, 
Umar bin Abdil Aziz, Nu'man bin Abi Ayyasy, Al Hasan, Ibnu Sirin, 
Thawus, Makhul, Abdullah bin Dinar, Nafi', seorang budak yang 
dimerdekakan Abdullah bin Umar, Al Hasan bin Muslim, Oais bin 
Sa'ad dan masih banyak lagi. 


Juga telah diriwayatkan dari Ummu Ad-Darda', bahwa ia 
mengangkat dua tangannya, Abdullah bin Al Mubarak mengangkat 
dua tangannya dan juga seluruh sahabat Ibnu Al Mubarak, di antara 
mereka: Isa bin Musa, Ka'ab bin Sa'id, Muhammad bin Salam, 
Abdullah bin Muhammad, Al Musnadi dan sejumlah orang yang tidak 
terhitung jumlahnya. Tidak ada perbedaan di antara keterangan yang 
telah kami kemukakan dari ahli ilmu. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Abdullah bin Az-Zubair, Ali bin Abdillah, Yahya bin Ma'in, 
Ahmad bin Hanbal dan Ishak bin Ibrahim telah menetapkan bahwa 
semua hadits itu dari Rasulullah SAW dan mereka meriwayatkannya 
dengan benar dan mereka ialah ahli ilmu pada masa mereka. Itulah 
pendapat Al Bukhari. 


KAMI SAI Ap AN AE tik 2 LAIN Ujahag CI Jak uh 
Goal vg (Juga riwayat itu dituturkan Malik, Ma'mar, Al Auza'i, 
Ibnu Uyainah, Abdullah bin Al Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan 


Ishak). Riwayat tersebut dituturkan Malik, dan riwayat itu adalah 
riwayatnya yang terakhir dan tershahih dari dua riwayatnya. 


Al Hafizh dalam Al Fath berkata: Ibnu Abdil Barr berkata, 
“Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadits dari Malik yang 
menyebutkan tidak mengangkat tangan dalam dua riwayatnya kecuali 
Ibnu Al Oasim.” Sedangkan hadits yang kami jadikan rujukan dalam 
masalah mengangkat dua tangan adalah hadits Ibnu Umar yang 
diriwayatkan Ibnu Wahab dan selainnya dari Malik. At-Tirmidzi tidak 
meriwayatkan dari Malik kecuali hadits tersebut. Al Khathabi 
mengutipnya dan Al Ourthubi mengikutinya dalam segi pemahaman 
bahwa hadits itu adalah hadits yang terakhir dari dua riwayat Malik. 
Aku tidak melihat dalil dalam madzhab Maliki yang menjelaskan 
tidak ada pengangkatan tangan dan tidak pula penggenggamannya 
selain riwayat Ibnu Al Oasim.” 


Catatan: Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah berpendapat 
dengan mengutip suatu riwayat dari Juz: Mengangkat dua tangan 
karya Al Bukhari, “Ibnu Al Mubarak mengangkat dua tangannya, dan 
ja adalah orang yang paling pintar (alim) pada masanya dalam 
pengetahuan. Ibnu Al Mubarak berkata: Suatu hari aku shalat di 
samping An-Nu'man, kemudian aku mengangkat (dua) tanganku, 
maka ia berkata kepadaku, “Aku merasa khawatir, bahwa kamu akan 
melewatkan.” 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Aku berkata kepadanya, “Jika aku tidak melewatkannya pada 
rakaat pertama, niscaya aku tidak akan melewatkannya pada rakaat 
kedua.” Waki' berkata, “Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada 
Ibnu Al Mubarak yang selalu siap dengan jawaban ...” 

Ucapannya, K1 Wi Six (Ahmad menceritakan hadits itu 
kepada kami), yakni hadits Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW tidak 
mengangkat tangan kecuali hanya satu kali. ssi X£ w ULiv ",£ (Dari 
Sufyan bin Abdil Malik), Al Marwazi, seorang tokoh dari kalangan 
sahabat Ibnu Al Mubarak dan seorang perawi yang tsigah. Ia wafat 
sebelum tahun 200 H, sebagaimana dikemukakan Al Hafizh. 


GEET AT Tb UK CA | 

Se | & PA Si Ie 

Gali Mer konkea Je Jina ta 

191. Bab: Nabi SAW Tidak Mengangkat Dua Tangan. 
kecuali Sekali pada Permulaan 


Pt - “Go 


d re Ss (Ou s SI MI cola Tera —YoV 


3 2 JG “JG Fa us EN Neneng XS — Is 
Denda” 20 5 - » EN og » #- Aan 
B3 Saad taka Ala Ko AN Ippo) DK S3 AV payu 


os 8,0 


No. 2 - 30 - o 2 - - ET - 
ye IE gram u LIL 1 at 3 Ju 
- P3 - . P4 


Dio ana Ta eat Jt Ia ap SPO M3 


: Syarah Sunan Tirmidzi 


BI Ja GA DL Ip A3 Om ala la 

257.9 Hannad menceritakan kepada kami, Waki?' menceritakan 

kepada kami, dari Sufyan, dari Ashim bin Kulaib, dari Abdurrahman 

bin Al Aswad, dari Algamah, ia berkata, “Abdullah bin Mas'ud 

berkata, "Tidakkah ingin aku tunjukkan kepadamu shalat seperti shalat 

Rasulullah SAW?' Kemudian ia shalat, dimana ia tidak mengangkat 
dua tangannya kecuali sekali pada permulaan (shalat).” | 


Dalam bab ini terdapat hadits dari Al Bara' bin Azib. 
Abu Isa berkata, “Hadits Ibnu Mas'ud adalah hadits hasan.” 


Bukan hanya seorang ahli ilmu dari kalangan sahabat SAW dan 
tabi'in yang mengemukakan hadits itu, dan hadits itu adalah riwayat 
Sufyan Ats-Tsauri dan ahli Kufah. 


Yahya berkata, “Abdurrazzag menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Ma' mar terlihat mengangkat dua tangan dalam shalat.” 


Aku mendengar Al Jarudi bin Mu'adz berkata, “Sufyan bin 
Uyainah, Umar bin Harun dan An-Nadhr bin Syumail mengangkat 
tangan mereka ketika mereka membuka shalat, ketika mereka ruku 
dan ketika mereka mengangkat kepala mereka (dari ruku).” 


Penjelasan Hadits: 
Ucapannya, 25 Wis (Waki” menceritakan kepada kami). Ia 
ialah Ibnu Al Jarah. Oi. « (Dari Sufyan). Ia adalah Ats-Tsauri. «£ 


2(257). Hadits shahih, tetapi ia tidak menunjukkan tidak ada pengangkatan dua 
tangan dalam beberapa tempat lainnya seperti disebutkan sejumlah hadits shahih 
yang menetapkan adanya pengangkatan dua tangan. Karena ia adalah hadits yang 
meniadakan pengangkatan tangan, dan sejumlah hadits lainnya yang menunjukkan 
adanya pengangkatan dua tangan adalah hadits yang menetapkan, dan hadits yang 
menetapkan harus didahulukan. 


Syarah Sunan Tirmidzi Len 


Tt «? -€ (Dari Ashim bin Kulaib). Al Hafizh dalam pendahuluan 


Fath Al Bari berkata, “Ashim bin Kulaib Al Jarmi, dan An-Nasa'i 
menilainya tsigah.” Ibnu Al Madini berkata, “Tidak boleh berhujjah 
dengan hadits yang diriwayatkannya sendirian.” 

Ucapannya, 352 J3 te) Ya Pi 5 seb (Kemudian ia shalat, 
dimana ia tidak mengangkat dua tangannya kecuali sekali pada 
permulaan (shalat)). Orang yang berpendapat terjadinya penasakhan 
(penghapusan) atas pensyari'atan mengangkat dua tangan saat ruku 
dan saat mengangkat kepala dari ruku berdalil dengan hadits itu. 
Tetapi hadits itu adalah dha'if seperti akan kamu ketahui, dan dalam 
bab ini tidak ada hadits shahih. 

Ucapannya, &)€ wp Pai Pa si «5 (Dalam bab ini terdapat 
hadits dari Al Bara' bin Azib). Ia berkata, “Aku melihat Rasulullah 
SAW, jika beliau membuka shalat, maka beliau mengangkat dua 
tangannya hingga mendekati dua telinganya, lalu beliau tidak 
mengulangi lagi” Abu Daud dan Ad-Daraguthni telah 


meriwayatkannya. Hadits tersebut berasal dari riwayat Yazid bin Abi 
Ziyad dari Abdurrahman bin Abi Laila. 


Para ahli hadits sepakat, bahwa perkataannya, “Lalu beliau tidak 
mengulangi lagi,” ialah saduran yang masuk ke dalam hadits tersebut 
yang berasal dari perkataan Yazid bin Abi Ziyad. 


Sementara Syu'bah, Ats-Tsauri, Khalid Ath-Thahan, Zuhair dan 
selain mereka dari para ahli hadits yang meriwayatkannya dari 
Abdurrahman bin Abi Laila tanpa disertai redaksi tambahan tersebut. 


Al Humaidi berkata, “Perawi yang meriwayatkan redaksi 
tambahan itu hanya Yazid, Yazid dan Yazid.” Utsman Ad-Darimi 
berkata seraya mengutip pendapat Ahmad bin Hanbal, “Hadits 
tersebut tidak shahih.” Juga Al Bukhari, Ahmad, Yahya, Ad-Darimi, 
Al Humaidi dan sejumlah ahli hadits menilainya dha 'if. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Yahya bin Muhammad bin Yahya berkata, “Aku mendengar 
Ahmad bin Hanbal berkata, “Hadits itu ialah hadits dha'if. Yazid 
mengatakan hal itu terkait dengan sebuah moment yang terjadi pada 
masanya, dimana ia tidak berkata di dalamnya, “Lalu beliau tidak 
mengulangi lagi.” 


Jadi sesuatu yang mereka terima secara lisan, maka ia pun 
menerimanya secara lisan, lalu ia menceritakannya. Juga Al Hafizh 
berkata dalam At-Takhlish hal. 83, dan di dalamnya ia menyebutkan, 
bahwa Ad-Daraguthni meriwayatkan hadits tersebut dari jalur 
periwayatan Ali bin Ashim dari Muhammad bin Abdirrahman bin Abi 
Laila dari Yazid bin Abi Ziyad. 


Ali bin Ashim berkata, “Aku datang ke Kufah, lalu aku 
menemui Yazid bin Abi Ziyad, lalu ia menceritakan hadits tersebut 
kepadaku, dan di dalamnya tidak terdapat redaksi, “Lalu beliau tidak 
mengulangi lagi.” Aku berkata kepadanya, “Ibnu Abi Laila 
menceritakan kepadaku hadits yang diriwayatkan darimu, dan di 
dalamnya ada redaksi, “Lalu beliau tidak mengulangi lagi.” Ja pun 
berkata, “Aku tidak hafal redaksi itu.” 


Ucapannya, (Hadits Ibnu Mas'ud adalah hadits hasan), yang 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. At-tirmidzi meng-hasan- 
kannya, dan Ibnu Hazm menilainya shahih. Ibnu Al Mubarak 
menilainya dha'if, ia berkata, “Hadits Ibnu Mas'ud tidak kuat, seperti 
dikemukakan At-Tirmidzi.” 


Abu Daud dalam Sunan-nya hal. 272 setelah meriwayatkan 
hadits itu berkata, “Hadits itu adalah ringkasan dari hadits yang 
panjang, dan hadits itu tidak shahih dengan redaksi itu.” 


Al Bukhari dalam pembahasan juz: mengangkat dua tangan 
setelah menyebutkan hadits itu berkata, “Ahmad bin Hanbal 
mengatakan dari Yahya bin Adam, ia berkata, “Aku melihat hadits 
Abdullah bin Idris dari Ashim bin Kulaib, maka di dalamnya tidak ada 


Syarah Sunan Tirmidzi ICA | 


redaksi, “Lalu beliau tidak mengulangi lagi”, dan hadits itu adalah 
hadits yang paling shahih, karena tulisan lebih terjaga menurut ahli 
ilmu. Karena seseorang yang berbicara tentang sesuatu, lalu ia 
kembali kepada tulisan, maka sesuatu itu seakan-akan berada dalam 
tulisan. 


Al Hasan bin Rabi” menceritakan kepada kami, Ibnu Idris 
menceritakan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dari Abdirrahman 
Al Aswad, Algamah menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah 
berkata, “Rasulullah SAW mengajarkan shalat kepada kami, maka 
beliau pun membaca takbir dan mengangkat dua tangannya, lalu 
beliau ruku dan merapatkan dua tangannya, lalu beliau meletakkan 
keduanya di antara dua lututnya.” 


Kemudian Abdullah menyampaikan hal itu kepada Sa'ad, dan 
Sa'ad pun berkata, “Itu benar, wahai saudaraku. Ingatlah, bahkan 
kami biasa melakukan perbuatan tersebut pada permulaan Islam, lalu 
Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami supaya melakukan 
perbuatan yang ini.” 


Al Bukhari berkata, “Hadits tersebut adalah terpelihara menurut 
para peneliti hadits daripada hadits Abdullah bin Mas'ud.” Itulah 
pendapat Al Bukhari. Al Hafizh Ibnu Abdil Barr dalam At-Tamhid 
berkata, “Adapun berkenaan dengan hadits Ibnu Mas'ud, “Tidakkah 
ingin aku tunjukkan shalat kepadamu sebagaimana shalat Rasulullah 
SAW?” Ia berkata, “Rasulullah SAW shalat, dimana beliau tidak 
mengangkat dua tangannya selain hanya sekali pada permulaan 
shalat.” 


Abu Daud berkata, “Hadits itu adalah ringkasan dari hadits yang 
panjang, dan hadits itu tidak shahih dengan makna tersebut.” Al 
Bazzar juga berkata yang di dalamnya menyebutkan, “Hadits itu tidak 
kuat dan tidak boleh berhujjah dengan hadits yang seperti itu.” 
Sementara hadits Ibnu Umar RA adalah hadits yang disebutkan dalam 
bab ini. 


- Syarah Sunan Tirmidzi 


Kemudian hadits Madini adalah hadits shahih yang tidak perlu 
ada bantahan bagi siapa pun di dalamnya. Lebih dari 12 orang sahabat 
telah meriwayatkan hadits yang sama dari Nabi SAW. Demikianlah 
pendapat Ibnu Abdil Barr. Al Hafizh Az-Zaila'i dalam Nashb Ar- 
Rayah berkata, “Ibnu Abi Hatim dalam Kitab Al Ylal berkata, Aku 
bertanya kepada bapakku tentang hadits yang diriwayatkan Sufyan 
Ats-Tsauri dari Ashim bin Kulaib dari Abdirrahman bin Al Aswad 
dari Algamah dari Abdullah: Nabi SAW berdiri, lalu beliau bertakbir 
sambil mengangkat dua tangannya, lalu beliau tidak mengulangi lagi. 
Bapakku berkata: Hadits itu salah. Dikatakan, bahwa Ats-Tsauri ragu- 
ragu di dalamnya. Sementara Jama'ah meriwayatkannya dari Ashim, 
dan mereka semuanya berkata: Nabi SAW membuka shalat, maka 
beliau mengangkat dua tangannya, lalu beliau ruku, lalu beliau 
merapatkan keduanya dan meletakkan keduanya di antara dua 
lututnya. Dan tidak seorang pun mengatakan sebagaimana yang 
dikatakan At-Tsauri.” Demikian pendapat yang tertera dalam Nashb 
Ar-Rayah. 


Al Hafizh dalam At-Takhlish berkata, “At-Tirmidzi 
menghasankan hadits itu, dan Ibnu Hazm menilainya shahih. Ibnu Al 
Mubarak berkata: Menurutku, bahwa hadits itu tidak kuat. Ibnu Abi 
Hatim berkata mengutip pendapat bapaknya: Hadits itu adalah salah. 
Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Adam gurunya berkata, Hadits itu 
salah. Al Bukhari mengutip pendapat keduanya dan mengikuti 
pendapat keduanya dalam menyikapi hadits itu. Abu Daud berkata: 
Hadits itu bukan hadits shahih.” 


Ad-Daraguthni berkata, “Hadits itu tidak kuat.” Ibnu Hibban 
dalam bahasan shalat berkata, “Hadits itu adalah hadits yang paling 
hasan yang diriwayatkan untuk ahli Kufah dalam menafikan 
mengangkat dua tangan dalam shalat saat ruku dan saat mengangkat 
kepala dari ruku. Padahal pada hakikatnya hadits itu adalah hadits 
paling dha'if yang menyimpang dari kebenaran, karena hadits itu 


Syarah Sunan Tirmidzi ICA | 


memiliki cacat yang membatalkannya.” Atas dasar semuanya itu, 
maka ditetapkan, bahwa hadits Ibnu Mas'ud itu bukan hadits shahih 
dan bukan pula hadits hasan, tetapi hadits dha'if yang tidak boleh 
mendasarkan hujjah kepadanya. Perihal pendapat At-Tirmidzi yang 
menilainya hasan, maka hal itu tidak dapat dijadikan patokan, karena 
di dalamnya terkandung keteledoran. 


Sementara perihal pendapat Ibnu Hazm yang menilainya 
shahih, bahwa tampaknya hal itu hanya dari sisi sanad. Perlu 
diketahui, bahwa keshahihan sanad tidak memastikan keshahihan 
matan. Jadi penilaian shahih Ibnu Hazm tidak dapat dijadikan 
patokan, selain adanya penilaian dha'if dari para ahli hadits yang 
kritis. Berdalil dengan hadits dha'if tentang peninggalan pengangkatan 
dua tangan serta membatalkannya pada selain iftitah bukanlah 
tindakan yang benar. Jika kami menyetujui dan menerima pendapat, 
bahwa hadits Ibnu Mas'ud adalah shahih atau hasan, maka jelas 
bahwa Ibnu Mas'ud telah lupa tentang hal itu Bi ia pun 
telah lupa tentang sejumlah urusan yang banyak. 


Al Hafizh Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah mengutip pendapat 
penulis At-Tangih berkata, “Perihal lupanya Ibnu Mas'ud dalam hal 
itu, bukanlah lupa yang mendatangkan keanehan, dimana Ibnu Mas'ud 
pun telah lupa sebagian dari Al Our'an yang tidak menyebabkan kaum 
muslimin setelahnya berbeda pendapat, yaitu lupa tentang Al! 
Mu'awadzatain (surah Al Falaag dan An-Naas). Ia pun telah lupa 
kesepakatan ulama tentang penasakhan (penghapusan) hadits, seperti 
melekatkan dua tangan. | 


Ia pun telah lupa bagaimana cara dua orang makmum berdiri di 
belakang imam. Ia pun telah lupa atas sesuatu yang ulama tidak 
berbeda pendapat di dalamnya, bahwa Nabi SAW shalat Subuh pada 
hari nahr (kurban) pada waktunya. Ia pun telah lupa bagaimana cara 
Nabi SAW menjama' shalat di Arafah. Ia pun telah lupa atas sesuatu 
yang ulama tidak berbeda pendapat di dalamnya tentang meletakkan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


sikut dan lengan bawah di atas tanah saat sujud. Ia pun telah lupa 
bagaimana Nabi SAW membaca, “Wamaa khalagadz dzakara wal 
untsa (Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan).” (Os. Al-Lail 
(921: 3). 


Jika Ibnu Mas'ud boleh lupa atas perbuatan seperti itu dalam 
shalat, maka kenapa ia tidak boleh lupa atas perbuatan seperti itu 
dalam mengangkat dua tangan? Jika diterima pendapat bahwa Ibnu 
Mas'ud tidak lupa atas perbuatan tersebut (mengangkat dua tangan), 
maka sejumlah hadits tentang pengangkatan dua tangan pada tiga 
tempat harus didahulukan atas hadits Ibnu Mas'ud. Karena hadits- 
hadits tersebut diriwayatkan banyak sahabat, sehingga As-Suyuthi 
berkata, “Hadits pengangkatan tangan diriwayatkan secara mutawatir 
dari Nabi SAW, sebagaimana kamu ketahui dalam bahasan 
sebelumnya.” 


Al Aini dalam Syarh Al Bukhari berkata, “Di antara sejumlah 
penyebab keunggulan sesuatu hadits ialah banyaknya jumlah perawi 
yang meriwayatkannya dan kemasyhuran perawinya. Jika salah satu 
hadits dari dua hadits diriwayatkan seorang perawi, dan hadits yang 
satunya lagi diriwayatkan dua orang perawi, maka hadits yang 
diriwayatkan dua orang perawi adalah lebih utama untuk diamalkan.” 


Al Hafizh Al Hazimi dalam Kitab Al I'tibar berkata, “Di antara 
penyebab keunggulan salah satu hadits dari dua hadits atas hadits yang 
satunya lagi adalah banyaknya jumlah perawi yang meriwayatkannya 
pada salah satu hadits, dan hal tersebut berpengaruh pada bab riwayat. 
karena riwayat yang mendekati kepada sesuatu yang diwajibkan ilmu 
adalah riwayat yang mutawatir.” Kemudian hadits Ibnu Mas'ud tidak 
menunjukkan pembatalan pengangkatan dua tangan pada selain 
pembukaan shalat, tetapi ia menunjukkan ketiadaan pewajibannya. 


Ibnu Hazm berkata dalam mengomentari hadits Al Bara” bin 
Azib yang telah disebutkan dalam bahasan terdahulu dengan redaksi, 
“Jika hadits tersebut shahih, maka hadits itu menunjukkan bahwa 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Nabi SAW melakukan perbuatan itu dimaksudkan untuk menjelaskan 
kebolehan (melakukannya), sehingga tidak ada pertentangan antara 
hadits tersebut, hadits Ibnu Umar dan hadits yang lainnya.” Saya 
katakan, “Semuanya itu menurut perkiraan penempatan. Jika tidak, 
maka hadits Ibnu Mas'ud ialah dha'if dan tidak dapat menyandarkan 
dalil kepadanya sebagaimana telah kamu ketahui.” 


Ucapannya, 4! Io Pa) Hntoi Cya dasi Jai iya Ja EP gi da 
Kep teka ii (Bukan hanya seorang ahli ilmu dari kalangan 
sahabat SAW dan tabi'in yang menuturkan hadits itu). Hadits itu 


diriwayatkan dari Umar, Ali dan Ibnu Umar, dan pembahasan atsar 
mereka akan dikemukakan dalam bahasan berikutya. Oki J ny 
2 jas 4 (Hadits itu adalah riwayat Sufyan Ats-Tsauri dan ahli 
Kufah). Itulah pendapat Abu Hanifah, dan Abu Hanifah berkata, 
“Hadits itu di-nasakh dengan hadits Ibnu Mas'ud dan Al Bara', dan 
kita telah mengetahui bahwa keduanya adalah dha'if, sehingga tidak 
dapat menyandarkan hujjah kepada keduanya. Juga mereka berdalil 
dengan atsar Umar RA yang diriwayatkan Ath-Thahawi dan Abu 
Bakar Ibnu Abi Syaibah dari Al Aswad, ia berkata, “Aku melihat 
Umar bin Al Khaththab mengangkat dua tangannya pada permulaan 
takbir, kemudian ia tidak mengulangi lagi.” Saya katakan, “Atsar 
tersebut dengan redaksi seperti itu adalah tidak terpelihara.” 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Ad-Dirayah berkata: Al Baihagi 
berkata dari Al Hakim, “Ibnu Al Hasan bin Ayyasy telah 
meriwayatkannya dari Abdul Mulk bin Abjar: Az-Zubair bin Adi 
(berkata) dengan redaksi, Ia (Umar) mengangkat dua tangannya saat 
takbir, tetapi di dalamnya tidak terdapat redaksi, Kemudian ia tidak 
mengulanginya lagi.” 


Ats-Tsauri telah meriwayatkannya dari Az-Zubair bin Adi 
dengan redaksi, “Ia (Umar) mengangkat dua tangannya saat takbir, 
dan di dalamnya tidak terdapat redaksi, “Kemudian ia tidak 


Syarah Sunan Tirmidzi 


mengulangi lagi”. Ats-Tsauri telah meriwayatkannya dan hadits itu 
ialah hadits mahfuzh (terpelihara). Kemudian atsar tersebut juga 
bertentangan dengan riwayat Thawus dari Ibnu Umar, “Umar 
mengangkat dua tangannya saat ruku dan saat bangkit dari ruku.” 


Az-Zala'i dalam Nashb Ar-Rayah berkata, “Al Hakim telah 
menolaknya karena riwayat itu ialah syadz, sehingga tidak patut 
mendasarkan hujjah kepadanya. Tetapi perihal hadits shahih Thawus 
bin Kaisan dari Ibnu Umar yang menjelaskan, bahwa Umar 
mengangkat dua tangannya saat ruku dan saat bangkit dari ruku, maka 
Al Hakim tidak menolaknya.” 


Al Hafizh dalam Ad-Dirayah berkata, “Perihal riwayat Thawus 
dari Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa Umar mengangkat dua 
tangannya saat takbir dan saat bangkit dari ruku, maka Al Hakim 
menolaknya.” | 


Saya .katakan, “Riwayat Thawus itu memiliki hadits 
pendukung yang dha'if.” Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah berkata, 
“Al Baihaigi meriwayatkan dari Rasyidin bin Sa'ad dari Muhammad 
bin Saham bin Al Musayyab, ia berkata, “Aku melihat Umar bin Al 
Khaththab mengangkat dua tangannya di depan dua bahunya pada saat 
membuka shalat dan saat mengangkat kepalanya dari ruku.” 


Catatan: An-Naimawi menduga bahwa redaksi tambahan yang 
terdapat dalam perkataannya: Inna Umara (bahwa Umar) setelah 
perkataannya “an ibni Umara (dari Ibnu Umar) dalam Nashb Ar- 
Rayah adalah kealpaan yang tidak shahih. Ia berkata, “Redaksi yang 
benar adalah sebagai berikut: dari Thawus bin Kaisan dari Ibnu Umar, 
bahwa ia mengangkat dua tangannya ...” 


Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Ad-Dirayah berkata, “Hadits itu 
adalah sebuah ringkasan dari hadits yang tertera dalam Nashb Ar- 
Rayah, dan riwayat Thawus dari Ibnu Umar bahwa ia mengangkat dua 
tangan saat takbir hendak ruku dan saat bangkit dari ruku.” 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ibnu Al Hamam dalam Fath Al Oadir berkata, “Al Hakim 
menolaknya dengan riwayat Thawus bin Kaisan dari Ibnu Kaisan dari 
Ibnu Umar RA bahwa ia (Umar) mengangkat dua tangannya.” An- 
Naimawi berkata, “Berdasarkan sejumlah riwayat tersebut, maka 
ditetapkan bahwa Al Hakim menolaknya dengan riwayat Ibnu Umar 
bukan dengan riwayat Umar bin Al Khaththab.” Itulah pendapat An- 
Naimawi. 

Saya katakan, “Tuduhan lupa terhadap redaksi tambahan yang 
terdapat dalam perkataannya: inna Umara (bahwa Umar) adalah 
sangat batil? Bagaimana tidak, sedangkan Al Hakim telah 
menghukumi syadz atas atsar Umar dari jalur periwayatan Al Aswad, 
ia berkata, “Aku melihat Umar bin Al Khaththab RA mengangkat dua 
tangannya pada permulaan takbir, lalu ia tidak mengulangi lagi,” 
dengan riwayat Thawus dari Ibnu Umar bahwa Umar RA mengangkat 
dua tangannya saat ruku dan saat bangkit dari ruku. Hadits itu adalah 
dalil yang jelas, bahwa perkataannya inna Umara (bahwa Umar) yang 
tertera dalam riwayat Thawus ialah shahih dan kuat, sehingga ia tidak 
dapat menghukumi syadz atas atsar sahabat dengan atsar sahabat 
lainnya. | 


Perihal perkataan Al Hafizh dalam .Ad-Dirayah, “Riwayat 
Thawus dari Ibnu Umar, bahwa ia mengangkat dua tangannya ...”, 
maka Al Hakim tidak menolaknya, bahwa Al Hafizh telah membuang 
redaksi inna Umara (bahwa Umar) dengan maksud peringkasan dan 
dhamir (kata ganti) yang terkandung dalam kata kaana kembali ke 
kata Umar. Juga perbuatan tersebut dilakukan Ibnu Al Hammam 
dalam kitabnya Fath Al Oadir, dan pembuangan redaksi seperti itu 
banyak terjadi dengan maksud peringkasan dan berpegang pada 
riwayat terdahulu. 


Kemudian mereka juga berdalil dengan atsar Ali RA yang 
diriwayatkan Ath-Thahawi, Ibnu Abi Syaibah dan Al Baihagi dari 
Ashim bin Kulaib dari bapaknya, bahwa Ali mengangkat dua 


Syarah Sunan Tirmidzi 


tangannya pada permulaan takbir shalat, lalu ia tidak mengangkat lagi 
setelahnya.” Az-Zaila'i berkata, “Atsar tersebut adalah shahih.” 


Al Aini dalam “Umdah Al Oari berkata, “Isnad atsar Ashim bin 
Kulaib adalah shahih menurut persyaratan yang ditetapkan Muslim.” 


Saya katakan, “Atsar Ali tersebut adalah tidak shahih, meski 
Az-Zaila'i mengatakan atsar itu adalah shahih dan Al Aini 
mengatakan isnadnya ialah shahih menurut persyaratan yang 
ditetapkan Muslim.” 


Al Bukhari dalam pembahasan juz: mengangkat dua tangan 
berkata, “Abdurrahman bin Mahdi berkata, Aku mengemukakan 
hadits An-Nahsyili dari Ashim bin Kulaib kepada Ats-Tsauri, maka ia 
pun menolaknya.” 


Saya katakan, “Ashim bin Kulaib sendirian dalam 
meriwayatkan atsar itu. Adz-Dzahabi dalam Al Mizan berkata, 'Ia 
termasuk ahli ibadah setingkat wali, tetapi ia adalah seorang Murjiah. 
Yahya bin Ma'in dan selainnya telah menilainya tsigah. Ibnu Al 
Madini berkata, “Tidak sepatutnya berdalil dengan hadits yang 
diriwayatkannya sendirian.” Jika diterima pendapat yang mengatakan 
bahwa atsar Ali adalah shahih, maka hal itu tidak menunjukkan 
terjadi penasakhan (penghapusan) seperti yang disangkakan Ath- 
Thahawi dan selainnya.” 


Penulis At-Ta'lig Al Mumajjad min Al “Ulama' Al Hanafiyyah 
berkata, “Ath-Thahawi berkomentar setelah meriwayatkannya dari Ali 
bahwa Ali tidak melihat Nabi SAW mengangkat dua tangan, maka ia 
pun meninggalkannya, hanya saja menurutnya hadits yang me- 
nasakh-nya telah ditetapkan. Di dalamnya terdapat pandangan bahwa 
Ali membolehkan untuk meninggalkannya, Ibnu Mas'ud 
membolehkan untuk meninggalkannya, dan selain keduanya dari 
kalangan sahabat membolehkan untuk meninggalkannya jika 
ditetapkan dari mereka hadits yang kuat, karena mereka tidak 


Syarah Sunan Tirmidzi 


meriwayatkan hadits yang menjelaskan bahwa mengangkat dua 
tangan ialah sunah muakkad yang harus dilakukan, dan hal itu tidak 
terbatas dalam penaskhan, bahkan tidak pula menyebabkan 
penasakhan (penghapusan) suatu hadits yang kuat yang diriwayatkan 
dari Rasulullah SAW hanya berdasarkan sangkaan baik kepada para 
sahabat disertai adanya kemungkinan menyatukan antara perbuatan 
Rasulullah dan perbuatan sahabat. Itulah pendapat penulis At-Ta'lig Al 
Mumajjad. 


Juga mereka berdalil dengan atsar Ibnu Umar yang 
diriwayatkan Ath-Thahawi, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Al 
Baihagi dalam Al Ma'rifah dari Mujahid, ia berkata, “Aku shalat di 
belakang Ibnu Umar, maka ia tidak mengangkat dua tangannya 
kecuali dalam takbir pertama shalat.” 


Saya katakan, “Atsar Ibnu Umar itu adalah dha'if dilihat dari 
beberapa sisi: 


Pertama, dalam sanadnya terdapat Abu Bakar bin Ayyasy, 
dimana hafalannya berubah pada redaksi akhir hadits itu. 


Kedua, atsar itu adalah syadz, karena riwayat Mujahid 
bertentangan dengan riwayat semua sahabat Ibnu Umar, sedangkan 
mereka adalah para perawi yang tsigah dan ahli hadits. 


Ketiga, pemimpin perbuatan itu ialah Yahya bin Ma'in. Ia 
berkata, “Perihal hadits Abu Bakar (bin Ayyasy) dari Hushain, bahwa 
hadits itu diduga berasal darinya yang tidak memiliki sumber.” 


Imam Al Bukhari dalam pembahasan juz: mengangkat dua 
tangan berkata, “Hadits tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar bin 
Ayyasy dari Hushain dari Mujahid, bahwa ia tidak melihat Ibnu Umar 
mengangkat dua tangannya kecuali dalam permulaan takbir. Ahli ilmu 
meriwayatkan darinya, bahwa ia tidak menghafal dari Ibnu Umar 
kecuali ia lupa. Apakah kamu tidak melihat bahwa Ibnu Umar 
melempari orang yang tidak mengangkat dua tangannya dengan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


kerikil. 


Bagaimana mungkin Ibnu Umar meninggalkan sesuatu 
perbuatan yang ia perintahkan kepada orang lain, dan ia telah melihat 
Nabi SAW mengerjakannya?” Al Bukhari berkata, “Yahya bin Ma'in 
berkata, “Hadits Abu Bakar (bin Ayyasy) dari Hushain, bahwa hadits 
tersebut diduga berasal darinya yang tidak memiliki sumber.” 


Al Baihagi dalam Al Ma'rifah berkata, “Perihal hadits Abu 
Bakar bin Ayyasy, bahwa Abdullah, seorang ahli hadits menceritakan 
kepada kami, kemudian ia menyebutkan hadits tersebut dengan 
sanadnya, kemudian ia menyebutkan hadits yang dinisbatkan dari Al 
Bukhari, ia berkata, “Abu Bakar bin Ayyasy melakukan kesalahan 
pada redaksi terakhirnya.” 


Ar-Rabi', Al-Laits, Thawus, Salim, Nafi', Abu Az-Zubair, 
Maharib bin Datsar dan selain mereka, dimana mereka berkata, “Kami 
melihat Ibnu Umar mengangkat dua tangannya ketika takbir dan 
ketika bangkit dari ruku. Abu Bakar (bin Ayyasy) meriwayatkan 
haditsnya yang terdahulu dari Hushain dari Ibrahim dari Ibnu Mas'ud 
dengan sanad yang mursal dan mauguf, bahwa Ibnu Mas'ud 
mengangkat dua tangannya saat membuka shalat, kemudian ia tidak 
mengangkat lagi keduanya setelahnya. Itulah hadits yang mahfuzh 
(terpelihara) dari Abu Bakar bin Ayyasy. 


Hadits yang pertama adalah kesalahan yang keji, karena ia 
bertentangan dengan riwayat sejumlah perawi yang tsigah dari 
sahabat-sahabat Ibnu Umar. Al Hakim berkata, “Dulu Abu Bakar bin 
Ayyasy termasuk dari golongan ahli hadits yang memiliki keutamaan, 
kemudian ia melakukan kesalahan ketika hafalannya jelek, sehingga ia 
meriwayatkan sesuatu hadits yang di dalamnya terdapat pertentangan. 
Bagaimana boleh menuduh terjadi pe-nasakh-an hadits Ibnu Umar 
dengan hadits seperti itu yang dha'if, atau dapat kami katakan, bahwa 
ia meninggalkannya sesekali menunjukkan kebolehan, karena ia tidak 
mengatakannya wajib. 


Syarah Sunan Tirmidzi —————-— 


Jadi mengerjakannya mengindikasikan bahwa perbuatan itu 
adalah sunah, sedang meninggalkannya mengindikasikan bahwa 
perbuatan itu ialah tidak wajib. Demikian dalam Nashb Ar-Rayah 
karya Az-Zaila'i. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari berkata, 
“Pendukung madzhab Hanafi mempercayai riwayat Mujahid, bahwa 
ia shalat di belakang Ibnu Umar, tetapi ia tidak melihatnya melakukan 
hal tersebut, dan mereka mewajibkan penelitian pada isnadnya, karena 
Abu Bakar bin Ayyasy: perawinya berada dalam kondisi buruk 
hafalannya pada saat menyampaikan redaksi terakhirnya, dan 
diperkirakan berada dalam kondisi sehat (normal)-nya, maka Salim, 
Nafi” dan selain keduanya menetapkan hal itu. 


Sementara jumlah perawi yang banyak adalah lebih utama 
daripada seorang perawi, terlebih bahwa mereka adalah para perawi 
yang menetapkan dan Mujahid ialah perawi yang menafikan, meski 
menyatukan di antara kedua riwayat itu adalah sesuatu yang mungkin, 
tetapi ia tidak melihatnya sebagai sesuatu yang wajib, sehingga 
terkadang ia melakukannya, dan terkadang ia pun meninggalkannya.” 
Demikian pendapat Al Hafizh. 


Al Fadhil Al-Laknawi dalam komentarnya tentang Muwaththa' 
Muhammad yang cukup terkenal dalam kitab-kitab ushul para sahabat 
kami berkata, “Mujahid berkata, “Aku telah menemani Umar selama 
10 tahun, tetapi aku tidak melihatnya mengangkat dua tangannya 
kecuali hanya sekali.” Mereka berkata, “Ibnu Umar telah 
meriwayatkan hadits tentang mengangkat dua tangan dan juga hadits 
tentang meninggalkannya dari Rasulullah SAW. Berkenaan dengan 
seorang sahabat yang menjadi perawi, bahwa jika ia meninggalkan 
sesuatu yang telah diriwayatkan yang sudah jelas maknanya yang 
tidak membutuhkan takwil, niscaya gugur berdalil dengan sesuatu 
yang diriwayatkan. 


Ath-Thahawi telah meriwayatkan dari hadits Abu Bakar bin 
Ayyasy dari Hushain dari Mujahid, ia berkata, “Aku shalat di 


—————————— —— $yarah Sunan Tirmidii 


belakang Ibnu Umar, maka ia tidak mengangkat dua tangannya 
kecuali ketika takbir pertama shalat.” Kemudian ia berkata, “Ibnu 
Umar melihat Nabi SAW mengangkat dua tangan, lalu ia 
meninggalkan pengangkatan dua tangan setelah Nabi SAW tidak ada, 
dan tidaklah hal itu terjadi kecuali ditetapkan penasakhan 
(penghapusan). 


Dalam masalah itu terdapat sejumlah pembahasan: 


Pertama, tuntutan isnad hadits yang mereka kutip dari Mujahid, 
bahwa ia adalah teman Ibnu Umar selama 10 tahun, dan selama itu ia 
tidak melihat Ibnu Umar mengangkat dua tangannya kecuali dalam 
takbir pertama shalat. 


Kedua, hadits itu berbeda dengan hadits Thawus dan selainnya 
dari para perawi yang tsigah bahwa mereka melihat Ibnu Umar 
mengangkat dua tangannya. 


Ketiga, pada jalur periwayatan Ath-Thahawi terdapat Abu Bakar 
bin Ayyasy, dan ia berkomentar di dalamnya, bahwa riwayatnya tidak 
setara dengan riwayat lainnya dari para perawi yang tsigah. Al 
Baihagi dalam Kitab Al Ma'rifah setelah meriwayatkan hadits 
Mujahid dari jalur periwayatan Ibnu Ayyasy berkata, “Al Bukhari 
berkata, “Abu Bakar bin Ayyasy melakukan kesalahan pada redaksi 
terakhirnya.” Ar-Rabi', Laits, Thawus, Salim, Nafi', Abu Az-Zubair, 
Maharib bin Datsar dan selain mereka meriwayatkannya, mereka 
berkata, “Kami melihat Ibnu Umar mengangkat dua tangannya saat 
fakbir dan bangkit dari ruku. 


Kemudian ia mengemukakan pendapat Al Baihagi sampai 
pendapat yang dikutipnya sebagaimana disebutkan, lalu ia berkata, 
“Jika kamu mengatakan bahwa hadits tersebut diambil dari Syarh 
Ma'ani Al Atsar, maka boleh jadi Ibnu Umar mengerjakan perbuatan 
yang dilihat Thawus sebelum mendasarkan dalil pada hadits 
penasakhnya. Kemudian ketika dalil ditetapkan kepada hadits 


Syarah Sunan Tirmidzi ——— 2 


penasakhnya, maka di hadapannya terdapat dalil yang menjelaskan 
tentang peninggalannya dan hadits tentang pengerjaan perbuatan yang 
dituturkan Mujahid. 


Saya katakan, “Hadits itu termasuk hadits yang tidak patut 
mendasarkan dalil kepadanya karena bagi penutur terdapat 
pertentangan, dan ia berkata, “Boleh jadi perbuatan Ibnu Umar adalah 
perbuatan yang diriwayatkan Mujahid sebelum ditetapkan dalil atas 
kemestian pengangkatan dua tangan. Kemudian ketika ditetapkan 
darinya kemestian pengangkatan dua tangan, maka kemungkinan 
terjadinya penasakhan (penghapusan) adalah kemungkinan yang tidak 
memiliki dalil, sehingga tidak perlu didengar." Jika penutur berkata, 
“Dalil itu adalah penentangan perawi atas hadits yang 
diriwayatkannya.” 


Kami katakan, “Jika keadaannya demikian, maka hal itu tidak 
mewajibkan penasakhan (penghapusan) seperti telah disebutkan.” 


Keempat, hadits itu adalah hadits yang paling hasan. Kami 
menerima penetapan peninggalan pengangkatan dua tangan dari Ibnu 
Umar, tetapi boleh jadi peninggalannya tersebut dimaksudkan untuk 
menjelaskan kebolehan atau tidak adanya riwayat yang menjelaskan 
tentang pengangkatan dua tangan yang menyebutkan sebagai sunah 
yang dimestikan (muakkad) sehingga hadits itu tidak menodai 
penetapan pengangkatan dua tangan darinya dan juga dari Rasulullah 
SAW. 


Kelima, peninggalan perawi atas hadits yang diriwayatkannya 
hanya menggugurkan pemakaiannya sebagai dalil menurut madzhab 
Hanafi, jika perbedaannya didasarkan kepada keyakinan, sebagaimana 
hal itu dijelaskan dalam kitab mereka. 


Sementara dalam kasus di atas tidak seperti itu, karena boleh 
jadi pengangkatan dua tangan yang ditetapkan dari Rasulullah SAW 
yang dilakukan Ibnu Umar menunjukkan kepada ketetapan yang kuat, 


— Syarah Sunan Tirmidzi 


dan terkadang ia meninggalkannya sebagai suatu penjelasan rukhshah 
(kemudahan), sehingga meninggalkannya tidak dipandang sebagai 
perbedaan dengan riwayatnya yang diriwayatkan dengan yakin.” 
Demikian pendapat dalam At-Ta'lig Al Mumajjad. 


Catatan: Penulis Al “Urf Asy-Syadziy berkata, “Kami 
mempunyai hadits Ath-Thahawi dengan sanad yang kuat dari Ibnu 
Abi Ziyad dari Ahmad bin Yunus dari Abu Bakar bin Ayyasy, ia 
berkata, “Aku tidak melihat seorang fagih pun yang mengangkat dua 
tangannya selain pada takbir tahrim (takbiratul ihram).” 


Saya katakan, “Barang kali perkataan Abu Bakar bin Ayyasy 
terjadi setelah hafalannya jelek dan rusak. Bagaimana hal itu terjadi, 
sedang penulis Al "Urf Asy-Syadziy mengakui bahwa hadits tentang 
pengangkatan dua tangan ditetapkan secara mutawatir dan sebagai 
suatu perbuatan yang tidak mungkin bagi siapa pun menolaknya.” 


Imam Muhammad bin Nashr berkata, “Ulama dari sejumlah 
wilayah sepakat atas disyari'atkannya perbuatan tersebut (mengangkat 
dua tangan) kecuali ulama Kufah sebagaimana telah kamu ketahui.” Ia 
(yakni penulis “Urf Asy-Syadziy) berkata, “Kami memiliki hadits 
lainnya dengan sanad yang marfu' dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW 
tidak mengangkat dua tangannya kecuali sekali pada permulaan 
shalat, seperti tertera dalam Khilafiyat Al Baihagi yang dikutip Az- 
Zaila'i dalam At-Takhrij.” Al Hakim berkata, “Hadits itu adalah 
hadits maudhu' (palsu), dan aku tidak melihat awal isnadnya hingga 
perkataannya barang kali isnadnya adalah kuat.” 


Saya katakan, “Hadits Ibnu Umar itu ialah batil dan maudhu'.” 
Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah setelah mengutip hadits itu dari 
Khilafiyat Al Baihagi berkata dengan redaksi, “Al Baihagi berkata, 
“Al Hakim berkata, “Hadits itu adalah bathil dan maudhu' yang tidak 
boleh dituturkan kecuali untuk tujuan mencela.” 


Al Hafizh dalam Ad-Dirayah berkata, “Juga Al Baihagi 


Syarah Sunan Tirmidzi — 


meriwayatkannya dari jalur Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya 
dengan redaksi yang sama, dan ia mengutip dari Al Hakim, bahwa 
hadits itu adalah hadits maudhu', seperti ia katakan.” Demikian 
pendapat Al Hafizh. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk atas 
mereka yang mengikuti orang-orang yang mengabaikan hadits Ibnu 
Umar yang shahih yang telah disepakati dan mereka berpegang teguh 
kepada haditsnya yang ditetapkan Al Hakim sebagai hadits maudhu ' 
tanpa kecuali orang yang mengikuti perbuatan tersebut yaitu orang 
yang tidak melihatnya kepada permulaan isnad hadits itu, padahal ia 
mengetahui bahwa Al Hakim telah menetapkan ketentuan atas hadits 
itu bahwa hadits itu ialah hadits maudhu', seraya berharap isnadnya 
jalah kuat dan ia berpegang kepadanya. 


Ia (yakni penulis Al “Urf Asy-Syadiy) berkata, “Kami memiliki 
hadits yang lain dengan sanad yang mursal dari Ubad bin Abdillah bin 
Az-Zubair, dan Ubad adalah seorang tabi'i, ia berkata, “Nabi SAW 
tidak mengangkat dua tangan kecuali sekali pada permulaan shalat.” 


Al Hafizh menuturkannya dalam Ad-Dirayah, dan ia berkata, 
“Kamu harus melihat isnadnya.” Aku telah melihat sanad hadits itu, 
dan jelas bagiku dalam Nashb Ar-Rayah tentang kealpaan penulis, 
karena ia telah menulis Muhammad Abi Yahya, dan ia adalah seorang 
perawi yang tidak dikenal. Padahal yang benar adalah Muhammad bin 
Abi Yahya, dan ia adalah seorang perawi yang tsigah, sehingga sanad 
hadits itu adalah shahih.” 


Saya katakan, “Al Hafizh dalam Ad-Dirayah tidak 
mengatakan, “Kamu harus melihat isnadnya”, melainkan ia berkata, 
“Hadits itu adalah hadits mursal.” Juga dalam isnadnya bagi orang 
yang melihatnya bahwa Al Hafizh telah mengomentari hadits itu dari 
dua sisi: 


Pertama, hadits tersebut adalah hadits mursal, dan hadits mursal 
menurut pendapat yang unggul tidak dapat dijadikan dalil. 


——————  ——-————“ $yarah Sunan Tirmidzi 


Kedua, dalam isnad-nya bagi orang yang melihatnya, bahwa 
setiap orang yang mengakui keshahihan sanad hadits itu, maka ia 
wajib menetapkan keadaan setiap perawi yang terdapat dalam sanad 
hadits itu adalah tsigah yang dapat diterima untuk dijadikan dalil dan 
menetapkan ketersambungannya seraya menetapkan sanad hadits 
lainnya adalah terputus. 


Adapun pengakuan kealpaan penulis tentang Muhammad Abi 
Yahya, maka sangat jauh menerima keshahihannya yang tidak 
memastikan keshahihan sanad hadits tersebut, karena di dalamnya 
terdapat perawi yang tidak diketahui keadaannya dari kitab-kitab yang 
membahas para perawi. Juga mereka berdalil dengan hadits Jabir bin 
Samurah, ia berkata, “Rasulullah SAW datang kepada kami, beliau 
bersabda, “Tidaklah aku melihatmu mengangkat tangan-tangan kamu 
yang (terlihat) seperti adznaab khail asy-syams (ekor kuda yang 
tersengat matahari)? Maka tenanglah kamu dalam shalat.” HR. 
Muslim. 


Jawaban: Dalam hadits itu tidak ada dalil yang melarang 
pengangkatan dua tangan dengan cara tertentu dan pada tempat- 
tempat tertentu, yaitu ruku dan bangkit dari ruku, karena hadits itu 
adalah ringkasan dari hadits yang panjang. Penjelasan hal itu, bahwa 
Muslim juga meriwayatkannya dari Hadits Jabir bin Samurah, ia 
berkata, “Jika kami shalat bersama Nabi SAW maka kami membaca, 
“Assalamu — “alaikum — warahmatullaah, — Assalamu — “alaikum 
warahmatullaah (keselamatan atas kamu dan juga rahmat Allah), dan 
ia memberi isyarat dengan dua tangannya ke arah dua samping. 


Kemudian Nabi SAW bersabda kepada kami, “Atas dasar 
apakah kamu membacakan aamiin dengan tangan-tangan kamu yang 
(terlihat) seperti adznaab khail asy-syams (ekor kuda yang tersengat 
matahari), tetapi seseorang di antara kamu cukup dengan meletakkan 
tangannya di atas pahanya, lalu ia (membaca) salam kepada 
saudaranya yang ada di samping kanannya dan yang ada di samping 


Syarah Sunan Tirmidzi — 


kirinya.” 

Dalam suatu riwayat dikatakan, “Jika seseorang di antara kamu 
(membaca) salam, hendaklah ia melirik ke arah sahabatnya”, dan 
beliau tidak memberikan isyarat dengan dua tangannya.” Juga Ibnu 
Hibban berkata, “Khabar (hadits) yang diringkas karena kisah pendek 
yang telah disebutkan, dimana suatu kaum diperintahkan diam dalam 
shalat saat memberi isyarat dengan salam tanpa mengangkat dua 
tangan yang ditetapkan dalam ruku. Juga ia meriwayatkannya seperti 
riwayat Muslim." 


Al Bukhari berkata, “Siapa yang berhujjah dengan hadits Jabir 
bin Samurah yang menunjukkan pelarangan mengangkat dua tangan 
saat ruku, maka tidak ada baginya bagian ilmu.” Hadits tersebut 
masyhur yang tidak ada pertentangan di dalamnya, tetapi saat yang 
dimaksud dalam hadits Jabir adalah saat tasyahud. Demikian 
keterangan dalam At-Takhlish Al Habir. 


Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah setelah menyebutkan hadits 
Jabir bin Samurah yang diringkas sebagaimana dituturkan 
peringkasnya, dimana ia berkata, “Al Bukhari menolaknya dalam 
kitabnya yang diletakkan dalam bahasan mengangkat dua tangan. 
bahwa ia berkata, “Penetapan dalil sebagian orang yang tidak 
mengetahui hadits Tamim bin Thurfah dari Jabir bin Samurah, 
kemudian ia menyebutkan haditsnya yang diringkas, dan ia berkata, 
“Yang dimaksud dengan hadits itu adalah saat tasyahud dan tidak saat 
duduk. 


Riwayat Abdullah bin Al Oibthiyah menjelaskannya, ia berkata, 
“Aku mendengar Jabir bin Samurah berkata, “Jika kami shalat di 
belakang Rasulullah SAW, kemudian ia menuturkan haditsnya yang 
panjang yang telah disebutkan. Kemudian Al Bukhari berkata, “Jika 
Nabi SAW melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan, maka 
mengangkat dua tangan dalam sejumlah takbir shalat Id juga dilarang, 
karena beliau tidak mengecualikan pengangkatan dua tangan dalam 


Syarah Sunan Tirmidzi 


suatu shalat dan tidak pula pengangkatan dua tangan dalam shalat lain, 
tetapi beliau memutlakkannya.” 


Az-Zaila'i berkata, “Bagi penutur yang berkata, 'Keduanya 
adalah sama-sama hadits, dimana salah satunya tidak dapat 
menafsirkan hadits yang satunya lagi, seperti dijelaskan dalam redaksi 
hadits tersebut yang pertama, 'Hendaklah kamu tenang', dan orang 
yang mengangkat dua tangan saat membaca salam tidak perlu 
dikatakan kepadanya, 'Hendaklah kamu tenang dalam shalat", karena 
perkataan tersebut hanya patut dikatakan atas orang yang mengangkat 
dua tangannya di tengah-tengah shalat yaitu saat ruku, sujud dan lain- 
lain. Hadits itu sudah jelas dan perawi yang meriwayatkan hadits 
tersebut dalam suatu waktu, sebagaimana hadits pendukungnya. 


Sedangkan perawi yang lainnya meriwayatkan pada waktu yang 
lainnya, sebagaimana hadits pendukungnya, dan tidak ada 
periwayatan hadits itu setelahnya.” 


Saya katakan, “Az-Zaila'i tidak memberikan jawaban 
berkenaan dengan pendapat Al Bukhari, “Jika Nabi SAW 
mengerjakan perbuatan sebagaimana yang mereka lakukan, maka 
tentunya mengangkat dua tangan dalam sejumlah takbir shalat Id juga 
dilarang.” 


Jawaban Al Bukhari itu menjadi jawaban kami tentang 
mengangkat dua tangan saat ruku dan bangkit dari ruku. Adapun 
pendapatnya, Orang yang mengangkat dua tangannya saat membaca 
salam, maka tidak dikatakan kepadanya, "Hendaklah kamu tenang 
dalam shalat', sehingga mengangkat dua tangan saat salam adalah 
dilarang. Bahkan orang yang mengangkat dua tangannya sebelum 
selesai dan berpaling dari shalat meskipun saat salam pertama dan 
salam kedua, karena selama ia belum selesai dari salam yang kedua, 
maka ia masih berada dalam shalat. 


Tidakkah kamu melihat bahwa Abdullah bin Az-Zubair melihat 


Syarah Sunan Tirmidzi - 


seorang lelaki yang mengangkat dua tangannya yang berdoa sebelum 
selesai shalatnya. Ketika ia selesai dari shalatnya, maka ia berkata, 
“Nabi SAW tidak mengangkat dua tangannya, sehingga beliau selesai 
dari shalatnya.” HR. Ath-Thabrani, dan para perawinya semuanya 
adalah tsigah. Renungkanlah. 


2 Ta Ta LA" Pa PN Tag Pa 
SIS Ol pe LL 
192. Bab: Meletakkan Dua Tangan di atas Dua Lutut saat 
Ruku 


M1 Es PE KA Lara Na K5 —YoOA 
ME 3 LEO P J8 JB « gaby TA aa 
Pe aa 1 Oia D3 

It) or aan 3 - Laka 3 AG Ik - JG 
ga ly Kala gp KAA eka 


Pa 


Ie Yr, Gn ijab Sai Sab Uni iis jl JU 
Cal, cal ale AD Ie AD Anta up Hai Jah Ale Nia 
Oya 3 na 65) L y 5 d H3 SI y aa apa 
Ab ya ng btn Salat, Dia AS WA yak) 
258!” Ahmad bin Mani” menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Abu Hushain 


100 Tadits shahih. HR. An-Nasa"i (1033). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


menceritakan kepada kami, dari Abu Abdirrahman As-Sulami, ia 
berkata, “Umar bin Al Khaththab berkata, “Memegang lutut (saat 
ruku) disunnahkan kepadamu, maka peganglah lutut (saat ruku).” 


Ia berkata, “Dalam bab itu terdapat hadits dari Sa'ad, Anas, Abu 
Humaid, Abu Usaid, Sahal bin Sa'ad, Muhammad bin Maslamah dan 
Abu Mas'ud.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Umar adalah hadits hasan shahih.” . 


Pengamalan atas hadits tersebut dilakukan ahli ilmu dari 
kalangan sahabat Nabi SAW dan tabi'in dan generasi setelah mereka, 
dan tidak terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah 
tersebut. Tetapi hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud serta 
sebagian sahabatnya menjelaskan, bahwa dahulu mereka merapatkan 
dua tangan (saat ruku). | | 

Hadits yang menjelaskan tentang perapatan dua tangan saat ruku 


telah dihapus (ketentuan Due anya dibatalkan hadits Ha) menurut 
ahli ilmu. 


Penjelasan Hadits: 


Ucapannya, Kamar j uaea (Abu Hushain menceritakan ena 


kami). (Kata Huahatri dibaca) dengan mem-fathah-kan huruf ha dan 
meng-kasrah-kan huruf shad. Namanya ialah Utsman bin Ashim Al 
Kufi Al Asadi, salah seorang imam hadits yang teguh.” Al Hafizh 
dalam At-Tagrib berkata, “Ta adalah perawi yang tsigah, teguh dan 
berfaham Sunni, dimana terkadang ia meriwayatkan hadits secara 
mudallas dibandingkan perawi yang empat.” 


Juga Al Hafizh dalam Al Khulashah berkata, “Abu Syihab Al 
Khayyath berkata, “Aku mendengar Hushain berkata, “Salah seorang 
dari mereka memberi fatwa tentang suatu masalah, dan ketika masalah 
itu disampaikan kepada Umar, maka ia mengumpulkan para sahabat 


Syarah Sunan Tirmidzi —————— 


yang ikut perang Badar untuk memecahkannya.” Ia wafat tahun 128 

ea yan! XI gi :P (Dari Abu Abdirrahman As-Sulami), 
dengan mem-fathah-kan huruf sin dan huruf lam. Demikian 
penjelasan dalam Al Mughni. Namanya adalah Abdullah bin Habib Al 


Kufi, yang terkenal dengan nama panggilannya. Ia adalah perawi yang 
tsigah dan teguh, dan bapaknya dari kalangan sahabat. 


Ucapannya, SI (memegang lutut) adalah jamak dari rukbah, 
Sa (disunahkan kepadamu), dengan bentuk majhul (pasif) dan 
dhamirnya (kata ganti) kembali ke kata rukab: disunahkan bagimu 
melakukannya, dan di dalamnya terdapat kata majaz (yang memiliki 
makna konotatif) yang dibuang. Dalam riwayat. An-Nasa'i, “Umar 
berkata, “Perbuatan yang disunahkan adalah memegang lutut (saat 
ruku).” | 

SU 'sib3 (Maka peganglah lutut), yakni saat ruku. Al Baihagi 
meriwayatkan hadits itu dengan redaksi, “Ketika kami ruku, maka 
kami menjadikan dua tangan kami (diletakkan) di antara paha-paha 
kami, maka Umar berkata, “Di antara perbuatan yang disunnahkan 
adalah memegang lutut (saat ruku).” 


Al Hafizh berkata dalam Fath Al Bari setelah menuturkan 
riwayat itu, “Hukum hadits itu adalah hukum marfu', karena jika ' 
seorang sahabat berkata, “Hal yang disunnahkan ialah begini, atau hal 
yang begini ialah disunnahkan”, maka hal itu kenyataannya ditujukan 
kepada Nabi SAW, terlebih jika yang mengatakannya adalah Umar 
RA.” 

Ucapannya, 4 J3 ca ai naa Gala tag kata GP AI 3 


Pa Ia 


$ d Kam Pu 9 kakuah g Sabun) cekatan (Dalan bab itu berdapat hadits dari 
Sa? ad, Anas, Abu Humaid, Abu Usaid, Sahal bin Sa'ad, Muhammad 


Syarah Sunan Tirmidzi 


bin Maslamah dan Abu Mas'ud). Hadits Sa'ad, yakni Ibnu Abi 
Wagash diriwayatkan oleh Jama'ah. Hadits Anas, yakni Ibnu Malik 
diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir. 
Demikian penjelasan dalam Syarh Siraj Ahmad As-Sirhindi. 


Hadits Abu Humaid diriwayatkan oleh perawi yang lima, 
kecuali An-Nasa'i, ia berkata, “Ia (Abu Humaid) berkata kepada 
sepuluh orang sahabat Rasulullah SAW, “Aku akan mengajarimu 
shalat Rasulullah SAW”, (Al Hadits). Di dalamnya terkandung 
penjelasan tata cara ruku Rasulullah SAW, bahwa beliau meletakkan 
dua tangannya di atas dua lututnya. 


Al Bukhari meriwayatkannya dengan redaksi yang ringkas. 
Dalam riwayat Ahmad, bahwa sebagian dari sepuluh orang sahabat itu 
disebutkan, yaitu: Abu Usaid, Sahal bin Sa'ad dan Muhammad bin 
Maslamah, sebagaimana dikemukakan Al Hafizh dalam Al Fath. 
Hadits Abu Mas'ud diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An- 
Nasa'i. 

Ucapannya, zee cyog Cap pa Aa (Hadits Umar adalah 
hadits hasan shahih), dan ditakhrij An-Nasa'i. 

Ucapannya, O yaa P1 “ cuban yan dam AP S3 v 
(Tetapi hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan sebagian 
sahabatnya menjelaskan, bahwa mereka merapatkan dua tangan saat 
ruku). Muslim dan perawi yang lainnya meriwayatkannya darinya dari 
jalur periwayatan Ibrahim dari Algamah dan Al Aswad, bahwa 
keduanya pergi ke Abdullah, lalu hadits itu dituturkan dan di 
dalamnya disebutkan, “Kami meletakkan tangan kami di atas lutut 
kami, kemudian ia melepaskan tangan kami, dan ia merapatkan dua 
tangannya di hadapannya, kemudian ia meletakkan keduanya di antara 
dua pahanya. Setelah ia selesai shalat, maka ia berkata, “Demikianlah 
perbuatan Rasulullah SAW.” Mungkin hadits penasakhnya belum 
sampai kepada Abu Mas'ud.” 


Syarah Sunan Tirmidzi 


3 0. 3 


Ucapannya, si dat KD yi IN (Hadits yang menjelaskan 
perapatan tangan saat ruku telah dihapus menurut ahli ilmu.) 
Perapatan tangan yang dimaksud dalam hadits itu adalah perapatan 
bagian dalam dua telapak tangan dan meletakkan keduanya di antara 
dua paha. 


Adanya penasakhan (penghapusan) hadits itu ditujukan hadits 
Sa'ad bin Abi Wagash seperti dituturkan At-Tirmidzi. Sementara Ibnu 
Khuzaimah meriwayatkan dari Algamah dari Abdullah, ia berkata, 
“Rasulullah SAW telah mengajari. kami, dimana ketika beliau ruku, 
maka beliau merapatkan dua tangannya yang diletakkan di antara dua 
pahanya, lalu beliau ruku. Ketika hal itu disampaikan kepada Sa'ad, 
maka ia berkata, “Benar, wahai saudaraku! Dahulu kami melakukan 
hal itu, lalu beliau memerintahkan kami supaya melakukan perbuatan 
yang ini, yakni memegang lutut (saat ruku).” 


Al Hafizh berkata, “Hadits tersebut adalah hadits pendukung 
yang kuat bagi hadits yang jalur periwayatannya dari Mash'ab bin 
Sa'ad.” Al Hafizh berkata, “Abdurrazzag meriwayatkannya dari 
Ma'mar dengan redaksi yang sesuai dengan perkataan Sa'ad, dan ia 
juga meriwayatkannya dari jalur periwayatan yang lainnya dari 
Algamah dan Al Aswad, ia berkata, “Kami shalat bersama Abdullah, 
dimana ia merapatkan dua tangannya saat ruku. Kemudian kami 
menemui Umar, lalu kami shalat bersamanya, dimana kami 
merapatkan (dua tangan) saat ruku. Setelah selesai shalat, maka ia 
berkata, “Perbuatan itu adalah perbuatan yang dahulu kami lakukan, 
lalu perbuatan itu ditinggalkan.” 


Al Hazimi dalam Kitab Al I'tibar setelah meriwayatkan hadits 
tentang perapatan dua tangan saat ruku dari dua jalur periwayatan 
berkata dengan redaksi, “Ahli ilmu berbeda pendapat dalam bab itu, 
dan sekelompok orang mengamalkan hadits itu, di antaranya: 
Abdullah bin Mas'ud, Al Aswad bin Yazid, Abu Ubaidah bin 
Abdillah bin Mas'ud dan Abdurrahman bin Al Aswad. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Sedangkan mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat, tabi'in 
dan generasi setelah mereka menentang kelompok tersebut, dan 
mereka berpendapat bahwa hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud 
adalah ketentuan hukum yang berlaku pada permulaan Islam. 
Kemudian hadits itu dihapus dan hadits penasakhnya belum sampai 
kepada Ibnu Mas'ud. Semua ahli ilmu Madinah telah mengetahui 
hadits tersebut, lalu mereka meriwayatkannya dan mereka 
mengamalkannya. 


Al Hazimi menceritakan hadits itu dengan isnadnya dari 
Mash'ab bin Sa'ad, ia berkata, “Aku shalat di samping bapakku, 
dimana ketika aku ruku, maka aku meletakkan dua tanganku di antara 
dua lututku. Kemudian ketika bapakku merenggangkan keduanya, 
maka aku pun mengembalikan keduanya ke posisi semula, lalu 
bapakku merenggangkan lagi keduanya, dan ia berkata, “Dahulu kami 
melakukan perbuatan itu, lalu kami dilarang melakukannya dan kami 
diperintahkan agar meletakkan dua tangan di atas lutut.” Al Hazimi 
berkata hadits itu adalah shahih dan kuat. 


Al Bukhari telah meriwayatkannya dalam Shahihnya dari Abu 
Al Walid dari Syu'bah, dan Muslim meriwayatkannya dari hadits Abu 
Awanah dari Abu Ya'fur. Hadits itu memiliki sejumlah jalur 
periwayatan seperti tertera dalam sejumlah kitab para imam hadits. 
Muslim pun meriwayatkannya dengan isnadnya dari Abdurrahman 
bin Al Aswad dari Algamah dari Abdullah, ia berkata, “Rasulullah 
SAW mengajari kami shalat, dimana beliau mengangkat dua 
tangannya, kemudian beliau ruku dengan merapatkan dua tangannya, 
kemudian beliau meletakkan dua tangannya di antara dua lututnya. 
Kejadian itu disampaikan kepada Sa'ad, maka ia berkata, “Benar, 
wahai saudaraku, bahwa dahulu kami pun melakukan perbuatan itu, 
kemudian beliau memerintahkan kami supaya melakukan perbuatan 
yang ini, dimana beliau meletakkan dua tangannya di atas dua 
lututnya,” 


Syarah Sunan Tirmidzi ————— 


Al Hazimi berkata, “Penolakkan Sa'ad atas hukum perapatan 
dua tangan saat ruku terjadi setelah pengakuannya atas keberadaan 
hadits tersebut yang menunjukkan bahwa ia mengetahui hadits yang 
pertama dan hadits yang kedua, yang di kalangan mereka disebut 
naasikh dan mansuukh.” Itulah pendapat Al Hazimi. H8 


0 Ao. 


C2 Us Ds Jadi US PE) gl ih Aan IdB —YoA 
An Te Ananta kh 
SI de SU Ri OA, 


- 
0 2 0 - nah - 


0 SA #0. ne s P2 Pt AA 
AA YP (YAN au AS gl Cod CAnai3 Lol :Ju 


La 0. #0. 
.$ 2. 


.o. 0 0. 40 -0 o- 0 2 P4 o- - 


PAN AG L 3.0.4 ot £ 


- 


4 


3 . £ 2 Fa Pan . ” “ 
SAI Pe OKE Kalah Cun yel). 

- 30 Y, 20. 820 8 - .. - E 

aa Gp IL AS daan gak! yan jl AS plg 

-) 0. ae E To 3 o 0L Ao 0 5 & 0- aw E 

Gaal yydng ya) Coplaaai Upi Aan Cp GARA Ae yng pl) 
T.£ £ ) , o- 0 Pn ai Pa aa Ne 2g Ba 3 0 
an . o 23 . 
AU Jai Tya CAN 
259.!”! Sa'ad bin Abi Wagas berkata, “Dahulu kami melakukan 


hal itu, lalu kami dilarang melakukannya, dan kami diperintahkan agar 
meletakkan telapak tangan di atas lutut.” 


101(259). Lihat hadits sebelumnya. HR. Al Bukhari (790) dengan maknanya, 
Muslim (535) dan An-Nasa'i (1031). 


Syarah:Sunan Tirmidzi 


Ia berkata, “Outaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ya'fur, dari Mush'ab bin Sa'ad, 
dari Sa'ad bapaknya tentang hal itu.” 

Abu Humaid As-Sa'idi, dan namanya adalah Abdurrahman bin 
Sa'ad bin Al Mundzir. 


Abu Usaid As-Sa'idi, dan namanya adalah Malik bin Rabi'ah. 
Abu Hushain, dan namanya adalah Utsman bin Ashim Al Asadi. 


Abu Abdirrahman As-Sulami, dan namanya adalah Abdullah 
bin Habib. 


Abu Ya fur, dan namanya Abdurrahman bin Ubaid bin Basthas. 

Abu Ya'fur Al Abdi, dan namanya adalah Wagid, dan 
dikatakan, “Wagdan”. Itulah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah 
bin Abi Aufa. 

Keduanya berasal dari ahli Kufah. 

Sa'ad bin Abi Wagash berkata, “Dahulu kami melakukan hal itu 


... Al Bukhari, Muslim dan selain keduanya telah meriwayatkannya, 
seperti telah kamu ketahui dalam perkataan Al Hazimi. 


- PON ET rd Sena BA uh 
5. Jl pese sul Pesusl IG Luh 
193. Bab: Menjauhkan Dua Tangan dari Lambung saat 
Ruku 


- - 
Pa BA Do 3G. 3 Pe 


CS ae 1) BA YA lbs 0 Kaban Uda YUL 
Ni Tg S o- e 0. Rae & 9. K - 014 2010 Pa 
Pk ng SIB adan gt dr ot US Utan (Olga G1 ga Uda 


Pun 
oO. 


Tea ACA Tera 350 2186. 3 0. x0” ot or 3 
pa IKU Tolema ep Saur 4 bau Up Jeng cha s9 ea 


Syarah Sunan Tirmidzi m————— 


Te La 


Ia (SAE Ui aan Al JW ang ee Io Ip 
en Ma NA Man Non ira 
3 UMS Ah P3 Ueaile Gasa AS MS) Ie ag 


Oo. 


Pn 


260.'2? Muhammad bin Basyar Bundar menceritakan kepada 
kami, Abu Amir Al Agadi menceritakan kepada kami, Fulaih bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, Abbas bin. Sahal bin Sa'ad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Humaid, Abu Usaid, 
Sahal bin Sa'ad dan Muhammad bin Maslamah berkumpul, kemudian 
mereka menceritakan shalat Rasulullah SAW. Abu Humaid berkata, 
“Aku adalah orang yang paling mengetahui di antara kalian tentang 
shalat Rasulullah SAW, Ketika Rasulullah SAW ruku, maka beliau 
meletakkan dua tangannya di atas dua lututnya seakan-akan beliau 
memegang erat keduanya, dan beliau merenggangkan dua tangannya 
dengan menjauhkan keduanya dari dua sisi lambungnya.” | | 


Ia berkata, “Dalam bab ini terdapat hadits dari Anas.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Abu Humaid adalah hadits hasan 
shahih.” | ia: 


Itulah pendapat yang telah dipilih ahli ilmu, bahwa seorang 


102 (260). Hadits shahih, dan lihat Sunan Abi Daud (863). 


Syarah Sunan Tirmidzi 


lelaki harus menjauhkan dua tangannya dari dua sisi lambungnya saat 
ruku dan sujud. 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, Candi PE yi Gis (Abu Amir Al Agadi 
menceritakan kepada kami). (Al Agadi) dengan mem-fathah-kan 
huruf 'ain yang tidak bertitik dan huruf gaf, Namanya Abdul Muluk 
bin Umar, ia adalah perawi yang tsigah. uu $4(Fulaih 
menceritakan kepada kami), (Fulaih) dengan men-dhamah-kan huruf 
fa' dan ditashghirkan. Utedw &# (Ibnu Sulaiman), bin Abi Al Mughirah 
Al Khuza'i atau Al Aslami atau Yahya Al Madini. Dikatakan, “Fulaih 
adalah nama panggilan, sedang namanya ialah Abdul Muluk: seorang 
perawi yang jujur yang banyak melakukan kekeliruan dibandingkan 
dengan perawi yang tujuh, dan ia wafat tahun 168 H." 


da & uks (Abbas bin Sahal menceritakan kepada kami), yakni 


Ibnu Sa'ad As-Sa'di, seorang perawi yang tsigah dibandingkan 
dengan perawi yang empat orang. aah ri -Ju (Ia berkata, “Abu 


Humaid”), ditashghirkan. Juga aga ri 4 (Abu Usaid), ditashghirkan. 


0 LG. AD. 


kada op Karung cha u Krag Set (Sahal bin Sa'ad dan Muhammad 


bin Maslamah berkumpul). Demikianlah Abbas bin Sahal 
menceritakannya dalam riwayatnya tentang pertemuan Abu Humaid 
dan perawi yang tiga. Muhammad bin Amru bin Atha' menceritakan 
dalam riwayatnya dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia berkata, “Aku telah 
mendengarnya, dan saat itu aku adalah salah seorang dari sepuluh 
orang sahabat Nabi SAW, dimana salah seorang dari mereka, yaitu 
Oatadah bin Rabi'i berkata, “Aku akan mengajarkan kepadamu shalat 

”, dan riwayat tersebut akan dikemukakan dalam bab: barisan 
shalat.” 


Syarah Sunan Tirmidzi 


Ucapannya, && 5y5 (dan beliau memegang erat dua tangannya), 


kata turunan dari kata at-tautiir, wahuwa ja'lul watri “alal gausi 
(mengikatkan tali pada busur). Abu Isa dalam kitabnya An-Nihayah 
berkata, “Yakni menjadikan dua tangan seperti tali busur, yang 
diambil dari perkataanmu, “Watartu Al OGausa, wa autartuhu (aku 
mengikatkan tali busur dan aku mengikatkan talinya). Jadi 
menyerupakan tangan orang yang ruku yang dibentangkan dengan 
memegang dua lututnya dengan busur, jika dipasangi tali.” 


MA & Chid (Menjauhkan keduanya dari dua sisi 
lambungnya), dari nahaa yanhaa tanhiyatun: idza ab'ada Gika jauh), 
yakni menjauhkan dua tangannya dari dua sisi lambungnya, sehingga 
tangannya diserupakan dengan tali dan lambungnya diserupakan 
dengan busur. 


Ucapannya, Pe) “ sai «93 (Dalam bab ini terdapat hadits dari 


Anas). Al Azragi meriwayatkannya dalam kitab Makkah dari jalur 
periwayatan Ismail bin Wagi” dari Anas. Demikian dijelaskan dalam 
Syarh At-Tirmidzi karya Siraj Ahmad As-Sirhindi. 


Ucapannya, aw ya? ON  wer P3 Ona (Hadits Abu Humaid 
ialah hadits hasan shahih). Abu Daud meriwayatkannya dengan 
redaksi yang sama dengan redaksi At-Tirmidzi. 


SISTA 


194. Bab: Membaca tasbih saat Ruku dan Sujud 


PE 002.. 2 330 ca 01 308. 6 
or Ae GA An ee 


0 PAN, 0 Y o- 0.orL on BUGIL 2. 9 0 2 
7” . 2 Ta 7 ai . . sa ta . # . 


Syarah Sunan Tirmidzi 


SIB sn -3 Sy -JU ah EA Je Pa of Oya 


ai ay 3 la Sy (mba 2 SPA 1) 
Jaa la Eu "de 2 San 109 yan 2, Jas Donuaai Er 


ust Op (3 gara 


aa: R3) kirim AI "£ "JG 
ge Os lalu 5 2 2 dya S Las ga an Ju 


40 5-0, — 


daa GA GA SG op aa 

SEP EN oi el Jt Ke lin Je Jadi, 
emabalan ma 

Gama Ol 11) HN J8 AR SG yi II xe 3 e3n 
JE Ti, (Penari OM dala Ya PBNU bi eka 


(GI u gal 
261. Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ishak bin Yazid 
Al Hudzali, dari Aun bin Abdillah bin Utbah, dari Ibnu Mas'ud, 
bahwa Nabi SAW bersabda, “Jika seseorang di antara kamu ruku, 
maka dalam rukunya hendaklah ia membaca, “Subhaana rabbiyal 
'azhiim (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung)” tiga kali, maka 
rukunya sempurna, dan hal itu adalah batas minimal kesempurnaan. 
Jika ia sujud, maka dalam sujudnya hendaklah ia membaca, 
“Subhaana rabbiyal a'laa (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi) 
tiga kali, maka sujudnya sempurna, dan hal itu adalah batas minimal 
kesempurnaan.” 


Syarah Sunan Tirmidzi m———— 


Ia berkata, “Dalam bab tersebut terdapat hadits dari Hudzaifah 
dan Ugbah bin Amir.” 


Abu Isa berkata, “Hadits Ibnu Mas'ud, isnadnya tidak 
bersambung. Aun bin Abdillah tidak bertemu Ibnu Mas'ud.” 


Pengamalan atas hadits itu dilakukan ahli ilmu, dan mereka 
menganjurkan agar seseorang tidak mengurangi dalam ruku dan sujud 
dari tiga kali tasbih. 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Al Mubarak, bahwa ia berkata, 
“Dianjurkan bagi imam untuk membaca tasbih lima kali agar orang 
yang shalat di belakangnya mendapati tiga kali tasbih. Ishak bin 
Ibrahim pun berpendapat demikian.” 


Penjelasan Hadits: 


Ucapannya, 3 Pj «' «£ (Dari Ibnu Abi Dzi'b). Ia adalah 
Muhammad bin Abdurrahman bin Al Mughirah bin Al Harits bin Abu 
Dzi'b. Ia adalah perawi yang tsigah, ahli fikih dan juga memiliki 
keutamaan. (Jag! M5 3 Gres! 5& (Dari Ishak bin Yazid Al Hudzali). 
Abu Isa berkata dalam At-Tagrib, “Ia adalah perawi yang tidak 
dikenal.” Z2 y dl X y Uk :$ (Dari Aun bin Abdillah bin Utbah), 
bin Mas'ud Al Hudzali Al Kufi. Ia adalah perawi yang tsigah dan ahli 
ibadah dibandingkan dengan perawi yang empat. 

Ucapannya, 865! W5, (Dan hal itu adalah batas minimal 
kesempurnaan) yakni batas minimal kesempurnaan rukunya. Ibnu Al 
Muluk berkata, “Batas minimal kesempurnaan dalam segi hitungan. 


Batas maksimalnya adalah 7 kali dan batas pertengahannya adalah 5 
kali.” Demikian penjelasan dalam Al Mirgah. 


Al Mawardi berkata, “Batas kesempurnaannya adalah 11 kali 
atau 9 kali dan batas pertengahannya ialah 5 kali. Jika seseorang 


Syarah Sunan Tirmidzi 


membaca fasbih satu kali, satu kali, maka pembacaan tasbih tercapai.” 
Dikatakan, “Batas kesempurnaannya adalah 10 kali tasbih, dan ia 
menunjukkan hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan 
Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i dari Sa'id bin Jabir dari Anas, ia 
berkata, “Aku tidak pernah menunaikan shalat di belakang seseorang 
sepeninggal Rasulullah SAW yang shalatnya itu menyerupai shalat 
Rasululllah SAW kecuali pemuda ini, yakni Umar bin Abdil Aziz.” 


Ia berkata, “Ia mengingatkan kami dalam rukunya dengan 10 
kali tasbih serta dalam sujudnya dengan 10 kali tasbih.” Asy-Syaukani 
berkata, “Dalam hadits tersebut terkandung dalil bagi orang yang 
mengatakan, bahwa kesempurnaan tasbih adalah 10 kali.” Menurut 
pendapat yang paling shahih bahwa seseorang yang shalat sendirian, 
maka ia boleh menambah hitungan tasbih menurut kehendaknya. 
Setiap kali ia menambahnya, maka hal itu adalah suatu keutamaan. 


Sejumlah hadits shahih yang menjelaskan lamanya tasbih 
Rasulullah SAW diperjelas oleh hadits tersebut. Begitu juga dengan 
fasbih imam sekiranya makmum tidak akan mendapati suatu kesulitan 
karena tasbih yang lama. Itulah penuturan Al Mawardi. 


Saya katakan, “Hal yang utama bagi seseorang yang shalat 
sendirian adalah memendekkan tasbih menurut ukuran yang telah 
ditetapkan dari Rasulullah SAW dalam sejumlah shalatnya yang lama 
(bacaannya) yang dilakukan seorang diri. Perihal imam, maka hal 
yang utama bahkan sudah ditentukan baginya ialah meringankan 
tasbih dalam batas kesempurnaan. Jika makmum tidak akan 
mendapati kesulitan dengan lamanya tasbih, maka imam boleh 
menambah tasbih menurut kehendaknya dan melamakan tasbih dalam 
ruku dan sujud sesuai kehendaknya seperti dikatakan Asy-Syaukani 
atau meringankannya.” 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Semestinya setiap imam meringankan 
bacaan shalat karena perintah Rasulullah SAW, meskipun ia 
mengetahui kekuatan orang-orang (makmum) yang shalat di 


Syarah Sunan Tirmidzi  ——————— 


belakangnya, karena ia tidak mengetahui sesuatu yang akan menimpa 
mereka dari suatu kejadian, kesibukan, tantangan, kebutuhan, hadats 
dan lain-lain.” Penjelasan tentang hal itu dijelaskan dalam bab: Jika 
seseorang di antara kamu mengimami shalat orang-orang, maka ia 
harus meringankan bacaan shalat. 


Ucapannya, p€ Kab) Iiilp “ si «93 (Dalam bab itu 
terdapat hadits dari Hudzaifah dan Ugbah bin Amir). Perihal hadits 
Hudzaifah, bahwa Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah 
meriwayatkannya, dan At-Tirmidzi pun meriwayatkannya dalam bab 
tersebut. 


Sementara hadits Ugbah bin Amir, maka Ahmad, Abu Daud dan 
Ibnu Majah mentakhrijnya dengan redaksi: Ia berkata, “Ketika turun 
ayat, “Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang 
Maha Besar.” (Os. Al Waagi'ah (56J: 74), maka Rasulullah SAW 
bersabda kepada kami, “Jadikanlah bacaan itu sebagai bacaan dalam 
rukumu.” Kemudian ketika turun ayat, “Sucikanlah nama Tuhanmu 
Yang Maha Tinggi.” (Os. Al A'laa (87): 1), maka beliau bersabda, 
“Jadikanlah bacaan itu sebagai bacaan dalam sujudmu.” 

Ucapannya, bata 2th «3 (Isnadnya tidak bersambung), yakni 
sanadnya tidak bersambung, dimana di dalamnya terdapat Ishak bin 
Yazid Al Hudzali, Ia adalah perawi yang tidak dikenal, seperti yang 
aku ketahui. Asy-Syaukani berkata, “Ibnu Sayyidinnas berkata, “Kami 
tidak mengenalnya sebagai perawi yang tsigah, dan ia tidak dikenal 
kecuali melalui riwayat Ibnu Abi Dzi'b yang telah meriwayatkan 
darinya secara khusus. Tetapi hal itu tidak menghilangkan 
ketidaktahuan tentang dirinya dan tidak pula keadaannya. Juga hadits 
Ibnu Mas'ud itu diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Abu Daud dan Ibnu 
Majah.” 


Ucapannya, 4d JEP yak Di Oya pdl Jal Us Ui Je jadi, 


: — Syarah Sunan Tirmidzi 


Henmi OI Lp east) € SN (Pengamalan atas hadits itu dilakukan 
ahli ilmu, dimana mereka menganjurkan supaya seseorang tidak 
mengurangi tasbih dalam ruku dan sujud dari tiga kali tasbih). 
Penetapan dalil itu berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud tersebut, dan 
sanad hadits itu diketahui terputus. Di samping sanadnya terputus, 
juga di dalamnya ada perawi yang tidak dikenal. Juga berdasarkan 
hadits Abu Bakrah, bahwa Rasulullah SAW membaca tasbih dalam 
rukunya: Subhaana rabbiyal 'azhiimi, tiga kali dan dalam sujudnya 
membaca: Subhaana rabbiyal A'laa, tiga kali. Hadits itu diriwayatkan 
Al Bazzar dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir. | 


Al Bazzar berkata, “Kami tidak mengetahui hadits tersebut 
diriwayatkan dari Abu Bakrah selain" dengan isnad itu dan 
Abdurrahman bin Abi Bakrah adalah perawi hadits. Demikian dalam 
Majma' Az-Zawaid. Juga berdasarkan hadits Jubair bin Muth'im, 
bahwa Nabi SAW dalam rukunya membaca: Subhaana rabbiyal 
'azhim, tiga kali dan dalam sujudnya membaca: Subhaana rabbiyal 
alaa, tiga kali. Hadits itu diriwayatkan Al Bazzar dan Ath-Thabrani 
dalam Al Kabir. : 


Al Bazzar berkata, “Abu Bakrah tidak meriwayatkannya dari 
Jubair selain dengan isnad itu. Abdul Aziz bin Ubaidillah adalah 
perawi hadits, tetapi ia bukan perawi yang kuat. Demikian dalam 
Majma' Az-Zawaid. Juga berdasarkan hadits Abu Malik Al Asy'ari, 
bahwa Rasulullah SAW shalat, lalu saat beliau ruku, maka beliau 
membaca Subhaanallaah wa bihamdihi, tiga kali, lalu beliau 
mengangkat kepalanya... 


Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Al Kabir, dimana di 
dalamnya terdapat Syahr bin Hausyab dan juga di dalamnya terdapat 
sebagian perkataan, dan bukan hanya seorang yang mentsigahkan. 
Demikian dalam Majma' Az-Zawaid. Jelasnya, sejumlah hadits itu 
seluruhnya memandang baik berdalil dengan hadits-hadits itu dalam 
menganjurkan orang supaya tidak mengurangi tasbih dalam ruku dan 


Syarah Sunan Tirmidzi 


sujud dari tiga kali tasbih. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui. 
Ucapannya, 2 Of PUN Londal JB AN IA HAN KP 53) 
Dim (max (Diriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak, ia berkata, 


“Dianjurkan bagi imam untuk membaca tasbih lima kali ...) Al Oadhi 
Asy-Syaukani dalam An-Nail setelah mengutip riwayat Ibnu Al 
Mubarak itu dari At-Tirmidzi dan mengutip riwayat Al Mawardi 
terdahulu berkata, “Tidak ada dalil yang menjelaskan batas 
kesempurnaan dengan hitungan tertentu. Bahkan semestinya 
memperbanyak tasbih menurut ukuran lamanya shalat tanpa 
membatasinya dengan hitungan. 


Perihal kewajiban sujud sahwi dalam hitungan tasbih yang 
melebihi 9 kali dan anjuran hitungan tasbih harus ganjil dan tidak 
genap dalam hitungan yang melebihi 3 kali, maka hal itu adalah 
sesuatu yang tidak memiliki dalil.” Itulah pendapat yang dikemukakan 
Ishak bin Ibrahim, yakni Ibnu Makhlad Al Hanzhali Abu Muhammad 
bin Rahawaih Al Marwazi. Hafizh Mujtahid Oarin Ahmad bin Hanbal 
menilainya tsigah, sebagaimana Al Hafiz telah menjelaskannya. 


- 
ai ia - 203 20. 5G - 


i 3 To Ha RELA 
Za3 CL :JB (S5 w Ba OX up d gaun ba —YUY 


- 
103 90 -90- 35 0. -— 
- 
- 


Men AN joe ai Hi AN SA ip 
ae nk - A . 3 . pg aa ae 0 "- 5 (9 - 
WEE Ia edan AN HA daa Aib 5 Pj llo 


2 Ec - Ec 


. P, P Na 1 ag 02 5 an Naa 
TAU db Ba Yan RA AI 


yg 39 Y) oli 


Je 


P4 


N 


— 


“ - 
“ - ea - 0... - 
ME lang gt yi 


" ——-————- Syarah Sunan Tirmidzi 


262.” Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu 
Daud menceritakan kepada kami, ia berkata, “Syu'bah mengabarkan 
kepada kami, dari Al A'masy, ia berkata, “Aku mendengar Sa'ad bin 
Ubaidah menceritakan hadits, dari Al Mustaurid, dari Shilah bin 
Zufar, dari Hudzifah bahwa ia shalat bersama Nabi SAW, dimana 
beliau dalam rukunya membaca: Subhaana rabbiyal “azhiim, dan 
dalam sujudnya membaca: Subhaana rabbiyal a'laa, dan tidaklah 
beliau sampai pada ayat rahmat kecuali beliau berhenti dan (berdoa) 
memohon rahmat, dan tidaklah beliau sampai pada ayat adzab kecuali 
beliau berhenti dan (berdoa) memohon perlindungan (dari adzab 
Allah).” 


Abu Isa berkata, “Hadits itu adalah hadits hasan shahih.” 


Penjelasan Hadits: 

Ucapannya, 3315 «f Wis (Abu Daud menceritakan kepada kami). 
Ia adalah Ath-Thayalisi, dan namanya adalah Sulaiman bin Daud. na 
(st! (Dari Al A?masy). Ia adalah Sulaiman bin Mahran. Law :JU 


- 
1 OcL 0 9 


bass Cp Jaw (Ia berkata, “Aku mendengar Sa'ad bin Ubaidah”), dengan 


men-dhamah-kan huruf 'ain: As-Sulami Abu Hamzah Al Kufi. An- 
Nasa'i menilainya tsigah. » Lal # Wa (Ia menceritakan hadits, 
dari Al Mustaurid), dengan men-dhamah-kan huruf pertama (im), 
men-sukun-kan huruf yang tidak bertitik (sin), mem-fathah-kan huruf 
dua di atas (ta) dan meng-kasrah-kan huruf ra, yakni Al Ahnaf Al 
Kufi, dan Ibnu Al Madini menilainya tsigah. klo « (Dari Shilah), 


108(262). Hadits shahih yang diriwayatkan An-Nasa'i (1045) dan (1007), Abu 
Daud (871) dan Ibnu Majah (351). Redaksi ketiga hadits mereka adalah sama 
dengan redaksi hadits tersebut dan diriwayatkan Muslim dengan redaksi hadits yang 
cukup panjang (772). Semuanya dari jalur periwayatan Al Mustaurid bin Al Ahnaf 
dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


dengan meng-kasrah-kan huruf pertamanya (shad) dan mem-fathah- 
kan huruf lam yang ringan dalam membacanya. 9) « (Bin Zufar), 


dengan men-dhamah-kan huruf zay dan mem-fathah-kan huruf fa: Al 
Abasi, dengan huruf ba, Al Kufi, salah seorang tokoh tabi'in besar 
yang tsigah dan agung, seperti dituturkan Al Hafizh. 


Ucapannya, sluy Als dil ho LA ad Ko Af (Ia (Hudzaifah 
shalat bersama Nabi SAW). Dalam riwayat Muslim, “Aku shalat 


bersama Nabi SAW pada suatu malam, maka beliau memulai dengan 
surah Al Bagarah." 


Saya katakan, “Beliau ruku setelah membaca 100 ayat, lalu 
beliau melanjutkannya. Beliau shalat dengan bacaan itu satu rakaat, 
kemudian beliau melanjutkannya. Beliau ruku dengan bacaan itu, lalu 
beliau memulai dengan surah An-Nisaa'...” Melihat lahiriah riwayat 
itu, maka jelaslah shalat yang dilakukan ti taifah bersama Nabi SAW 
adalah shalat malam. dtng Gay y (Kecuali beliau berhenti dan 


(berdoa) memohon), maksudnya meminta rahmat. 3 af ep Y! 


(Kecuali beliau berhenti dan (berdoa) memohon perlindungan), 
maksudnya dari dari adzab Allah. Syaikh Abdul Hag dalam Al-Lam'at 
berkata, “Hal itu dilakukan Nabi SAW dalam shalat. Menurut kami 
bahwa mungkin shalat yang dimaksud adalah shalat sunah.” 


Saya katakan, “Dalam riwayat Muslim, “Aku shalat bersama 
Nabi SAW pada suatu malam, seperti kamu ketahui.” Riwayat 
tersebut ialah nash yang menjelaskan tentang berhenti dan 
memohonnya Nabi SAW ketika bacaan sampai pada ayat rahmat dan 
berhenti serta berlindungnya Nabi SAW ketika bacaan sampai pada 
ayat adzab, dan beliau melakukannya pada saat shalat malam. 


Ucapannya, aw (ya Sus (ia, (Hadits tersebut adalah hadits 


hasan shahih), dan diriwayatkan oleh Muslim. 


Syarah Sunan Tirmidzi 


& o- - D9 3D. 3 IG 


u LE AS Gas Uas Op Kera travag -JG —YIY 
AD AP Aa dad NAD Aipda 1 Ce) S9 Lagi ah YG UAga 
“h 2. RA ya or A 8 y Gg, o. 2 1 3 
"Enda! SA8 peng Ala dl ea ol aa Jalil lo Hi dn 
263.4 Abu Isa berkata, “Muhammad bin Basyar menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
dari Syu'bah dengan redaksi yang sama. Hadits tersebut diriwayatkan 
dari Hudzaifah dari selain jalur periwayatan tersebut, bahwa ia shalat 


malam bersama Nabi SAW. Kemudian ia mengemukakan hadits 
tersebut." 


104Hadits shahih, dan lihat hadits sebelumnya. 


Syarah Sunan Tirmidzi La 


Catatan: 


—— aa Syarah Sunan Tirmidzi 


